Imam  Al  Hakim 


(Hadits-Hadits  Shahih  yang  Dihimpun 
oleh  Al  Hakim  yang  Tidak  Tercantum 
dalam  Shahih  Al  Bukhari  dan  Muslim) 

Disertai  Komentar 

Imam  Adz-Dzahabi,  Al  Iraqi,  Al  Munawi, 
dan  lain-lain 

Studi  dan  Penelitian 
Mushthafa  Abdul  Qadir  Atha 

Pembahasan: 

Mengenal  Profil  Para  Sahabat 


Daftar  Isi 


Tragedi  Tewasnya  Amirul  Mukminin  Ali  bin  Abi  Thaiib  %,  Berdasarkan 

Sanad-Sanad  Yang  Paling  Shahih  Secara  Ringkas . 1 

Penjelasan  Bahwa  Amirul  Mukminin  Adalah  Ali  bin  Abi  Thaiib  4fb . 13 

Sebagian  Manaqib  Keluarga  Rasulullah  ^ . . . 16 

Manaqib  Fatimah  Binti  Rasulullah  ^ . 32 

Riwayat-Riwayat  yang  Shahih  Menurut  Kami  Tentang  Kelahiran 

Fatimah  . 70 

Wafatnya  Fatimah  dan  Perbedaan  Riwayat  Tentang  Waktunya . 73 

Sebagian  Manaqib  Al  Hasan  dan  Al  Husain,  Dua  Putra  Binti 

Rasulullah  H . 80 

Sebagian  Keistimewaan  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Abi  Thaiib  Kelahiran 

dan  Wafatnya . .....96 

Keistimewaan  Abu  Abdullah  Al  Husain  bin  Ali  Asy-Syahid  Putra 

Fatimah  Binti  Rasulullah  . 130 

Di  Antara  Mereka  adalah  Iyas  bin  Mu’adz  %:  Wafat  Di  Makkah 

Sebelum  Hijrah . 145 

Di  Antara  Mereka  Adalah  Al  Barra  bin  Ma’rur  bin 

Shakhr  bin  Khansa . . . 148 

Di  Antara  Mereka  adalah  Khadijah  Binti  Khuwaiiid  bin  Asad  bin 

Abdul  Uzza  . 150 

Manaqib  As’ad  bin  Zurarah  bin  Adas  bin  Ubaid  bin  Tsa’labah  bin 

Ghanam  bin  Malik  bin  An-Najjar  4^ . 170 

Sebagian  Manaqib  Ubaidah  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththaiib . 174 


Al  Mustadrak  —  1  v  | 


Manaqib  Umair  bin  Abu  Waqqash,  Saudara  Laki-Laki  Sa’d:  Wafat 

Pada  Perang  Badar,  Semoga  Allah  Senantiasa  Meridhainya . 176 

Sebagian  Manaqib  Sa’d  bin  Khaitsamah  bin  Al  Harits  bin 

Malik  bin  Ka’b . . . . 177 

Manaqib  Utsman  bin  Mazh’un  bin  Habib  bin  Wahb  bin  Hudzafah . .  180 

Manaqib  Ja’dah  bin  Hubairah  Al  Makhzumi  % . . . 183 

Managib  Sa’d  bin  Malik  bin  Khalid  bin  Tsa’labah  bin  Haritsah 

bin  Amr  bin  Al  Khazraj,  kuniyah-nya  adalah  Abu  Sahi  . 187 

Manaqib  Paman  Rasulullah  %  dan  Saudara  Sepersusuannya . 188 

Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  Masuk  Islam . 191 

Inilah  Hadits-Hadits  yang  Ditinggalkan  (Tidak  Disebutkan) 

dalam  Imla‘ . . . . . . 207 

Manaqib  Abdullah  bin  Jahsy  bin  Rabab  bin  Ya’mur,  Sekutu  Harb  bin 

Umayyahi^ . 217 

Manaqib  Mush’ab  Al  Khair  yaitu  Ibnu  Umair  bin  Hasyim  Gugur 

Pada  Perang  Uhud . . .  218 

Manaqib  Sa’d  bin  Ar-Rabi  bin  Amr  Al  Khazraji  Al  Aqabi  . . . . 220 

Manaqib  Al  Yaman  bin  Jabir  Ayah  Hudzaifah  bin  Al  Yaman, 

Salah  Seorang  Sahabat  yang  Turut  Perang  Uhud . . . 223 

Manaqib  Abdullah  bin  Amr  bin  Haram  bin  Tsa’labah  bin  Haram  bin 

Ka’b  bin  Ghanam  bin  Ka’b  bin  Salamah . ■ . 226 

Biografi  Hanzhalah  bin  Abdullah  . , . 233 

Biografi  Amr  bin  Al  Jamuh  bin  Zaid  bin  Ka’b  Al  Khazraji . .  236 

Biografi  Sa’d  bin  Mu’adz  bin  An-Nu’man  bin  Imri'il  Qais  bin  Zaid  bin 

Abdul  Asyhal  Al  Khazraji  Al  Anshari . . . 236 

Biografi  Haritsah  bin  An-Nu’man . 245 

Biografi  Ja’far  bin  Abu  Thalib  bin  Abdul  Muththalib  bin  Hasyim....... . 248 

Biografi  Zaid  Al  Hibb  bin  Haritsah  bin  Syurahil  bin  Abdul  Uzza . 264 

Biografi  Bisyr  bin  Al  Barra  bin  Ma’rur  . . . 286 

Biografi  Abu  Martsad  Al  Ghanawi  Kannaz  bin  Al  Hushain  Al  Adwi . 290 

Biografi  Martsad  bin  Abu  Martsad  Al  Ghanawi . 297 

Biografi  Jabbar  bin  Shakhr  Sahabat  yang  Ikut  Perang  Badar . 301 


I  vi  1  —  Al  Mu  s  t  ad  rak 


Biografi  Abu  Hudzaifah . .»,**• . 303 

Quthbah  bin  Amir  Al  Anshari  . . . . . . . 312 

Biografi  Salim  mau/a  Abu  Hudzaifah  % . . . - . 314 

Biografi  Zaid  bin  Al  Khaththab  bin  Nufail . . . . 322 

Biografi  Ukasyah  bin  Mihshan  bin  Qais  bin  Murrah  bin  Katsir 

AbuMihshan . . . . . ; . . 325 

Biografi  Ma’n  bin  Adi  bin  Ajian  Al  Anshari  & . . . 328 

Biografi  Abbadbin  Bisyr  bin  Waqsy  Al  Asyhaili  & . 329 

Biografi  Abu  Dujanah  Simak  bin  Kharasyah  Al  Khazraji  . . 331 

Biografi  Tsa’labah  bin  Anmah  Al  Anshari  . 336 

Biografi  Rafi  bin  Malik  Az-Zuraqi  % . . . 338 

Rifa’ah  bin  Rafi  Az-Zuraqi . 342 

Biografi  Tsabit  bin  Qais  bin  Asy-Syammas  Al  Khazraji  Al  Khathib  ^ . 343 

Biografi  Abu  Al  Ash  bin  Ar-Rabi’ ,  Menantu  Rasulullah  H . 353 

Biografi  Dhirar  bin  Al  Azwar  Al  Asadi  Asy-Sya’ir  ^ . 359 

Biografi  Abu  Kabsyah,  maula  Rasulullah  ^ . 362 

Biografi  Thulaib  bin  Umair  bin  Wahb  bin  Katsir  bin  Abd  bin  Qushay . 364 

Biografi  Amr  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  bin  Umayyah  bin  Abdi  Syams  bin 

Abdi  Manaf . 367 

Biografi  Hisyam  bin  Al  Ash  bin  Wa‘il  As-Sahmi  . 369 

Biografi  Ikrimah  bin  Abu  Jahal . 374 

Biografi  Abu  Quhafah,  Ayah  Abu  Bakar  ^ . . . 385 

Biografi  Naufal  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  bin  Hasyim 

bin  Abdi  Manaf . . . 393 

Sa’id  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  ^ . . . 400 

Biografi  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  bin  Umayyah  bin  Abdi  Syams  bin 

Abdi  Manaf  . 401 

Shafwan  bin  Makhramah  Az-Zuhri . 413 

Biografi  Salamah  bin  Hisyam  bin  Al  Mughirah  bin  Abdullah  bin 

Makhzum  %, . 415 

Biografi  Sa’b  bin  Ubadah  Al  Khazraji  An-Naqib  %> . . 417 


Al  Mustadrak  —  J  vii  | 


Biografi  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  . . . ,..,  428 

Biografi  Muhammad  bin  Iyadh  Az-Zuhri  . . 439 

Uibah  bin  Mas’ud,  Saudara  Laki-Laki  Abdullah  bin  Mas’ud  . 440 

Biografi  Nu’aim  An-Nahham  Al  Adwi  % . . . :..446 

Biografi  Ath-Thufail  bin  Amr  Ad-Dausi  %, . 448 

Biografi  Utbah  bin  Ghazwan,  Pendiri  Kota  Bashrah . . . 453 

Biografi  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  . 460 

Biografi  Mu’adz  bin  Jabal  %,  Salah  Seorang  dari  Enam  Ahli  Fikih 

Kalangan  Sahabat . . . 484 

Biografi  Al  Fadhl  bin  Abbas  bin  Abdul  Muththalib  <&, . . . 509 

Biografi  Syurahbil  bin  Hasanah  %, . . . 514 

Biografi  Abu  Jandal  bin  Suhail  bin  Amr  . 519 

Biografi  Al  Harits  bin  Hisyam  Al  Makhzumi  ifb . . . . . 521 

Biografi  Tsa’labah  bin  Shu’air  Al  Adwi  . 530 

Biografi  Abdullah  bin  Tsa’labah  <$,  . ..531 

Biografi  Abdullah  bin  Adi  bin  Al  Hamra  ^ . 533 

Biografi  Khalid  bin  Urfuthah  . 535 

Suhail  bin  Amr  bin  Abdi  Syams . 537 

Bilal  bin  Rabah  . 544 

Biografi  Abu  Al  Haitsam  bin  At-Taihan  Al  Asyhali  . . 558 

Biografi  Sa’id  bin  Amir  bin  Hidzyam  . . . 562 

Biografi  Anas  bin  Martsad  bin  Abu  Martsad  Al  Ghanawi  %, . . 564 

Usaid  bin  Hudhair  Al  Anshari  . 565 

Iyadh  bin  Ghanam  Al  Asy’ari  . . 575 

Al  Barra  bin  Malik  Al  Anshari,  Saudara  Laki-Laki  Anas  bin  Malik  %> 580 

An-Nu’man  bin  Muqarrin  yaitu  An-Nu’man  bin  Amr  bin 

Muqarrin  Al  Muzani  . 586 

Biografi  Saudara  Laki-Laki  Suwaid  bin  Muqarrin  . 595 

Biografi  Qatadah  bin  An-Nu’man  Azh-Zhafari,  Saudara  Laki-Laki 

Abu  Sa’id  Al  Khudri  dari  Pihak  Ibu . . . 595 

Biografi  Ala‘  bin  Al  Hadhrami  i%, . 598 

|  viii  |  — -  Al  Mustadrak 


Al  Aswad  bin  Khalaf  bin  Abdi  Yaghuts  % . -i... . 599 

Biografi  Khalid  bin  Al  Walid.^ . . . . . . . 601 

Hathfo  bin  Abu  Balta’ah  Al-Lakhami  ijgt . ,.. . . . 613 

Biografi  Ubay  bin  Ka’b  . . . . 619 

Biografi  Abdurrahman  bin  Auf  Az-Zuhri  . . 636 

Biografi  Abdullah  bin  Mas’ud  <$.  ... . . . . . . 660 

Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Abbas  bin  Abdil  Muthallib  bin 
Hasyim,  Paman  Rasulullah  —semoga  Allah  melimpahkan  shalawat 

dan  salam  kepada  beliau,  juga  kepada  keluarganya,  seluruhnya— . 691 

Penjdasan  mengenai  Masuk  Islamnya  Abbas  dan  Perbedaan 

Riwayat  Mengenai  Kapankah  Dia  Memeluk  Islam . . . 695 

Penjelasan  Mengenai  Keutamaan  Abdullah  bin  Al  Arqam . . . 747 

Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Abdullah  bin  Zaid  bin  Abdirabbih 

Al  Ashari,  Muadzin  Rasulullah  & . . . . 750 

Penjdasan  Mengenai  Sifat  Keutamaan  Abu  Ad-Darda  Uwaimir  bin 

Zaid  Al  Anshari  %  . . .  ......................i..........  . 755 

Penjdasan  Mengenai  Sifat  Keutamaan  Abu  Dzar  Al  Ghiffari  %  — . 760 

Ujian  yang  Dialami  Abu  Dzar  . - . . . 780 

Penjdasan  mengenai  Keutamaan  Habib  bin  Maslamah  Al  Fihri  ^ . 791 

Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Al  Miqdad  bin  Amr  Al  Kindiatau 

yang  Dijuluki  Ibnu  Al  Aswad  . . . . . 798 

Penjdasan  mengenai  Keutamaan  Abdullah  bin  Abu  Abs  bin  Jabr 

Al  Anshari  Al  Khazraji  % . . . 808 

Penjdasan  mengenai  Keutamaan  Abu  Thalhah  Zaid  bin  Sahi 

Al  Anshari  . . . . . 814 

Penjdasan  mengenai  Keutamaan  Ubadah  bin  Ash-Shamit  % . 825 

Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Amir  bin  Rabi’ah  . . . 841 


Al  Mustadrak  —  |  ix  1 


Kata  Pengantar  Penerbit 


Segala  puji  bagi  Allah  &  Tuhan  seru  semesta  alam,  yang  senantiasa 
melimpahkan  rahmat  dan  kasih  sayang-Nya  kepada  umat  manusia,  menuntun 
kita  untuk  terus  menggali  ilmu  yang  ditebarkan  di  setiap  ciptaan-Nya,  serta 
menjaga  agama-Nya  dengan  memberikan  tongkat  estafet  misi  kenabian  kepada 
para  ulama. 

Shalawat  dan  salam  semoga  senantiasa  tercurahkan  kepada  junjungan 
dan  suri  teladan  yang  diakui  oleh  lawan  maupun  kawan,  Muhammad  $.  Juga 
kepada  keluarga  dan  seluruh  sahabatnya  serta  orang-orang  yang  mengikuti 
petunjuknya  hingga  Hari  Pembalasan. 

Buku  yang  berada  di  tangan  pembaca  ini  adalah  salah  satu  karya 
monumental  Imam  Abu  Abdillah  Al  Hakim  (W.  405  H)  atau  biasa  dikenal  dengan 
Imam  Al  Hakim.  Buku  yang  diberi  judul  Al  Mustadrdk  ini  memuat  hadits- 
hadits  yang  tidak  terdapat  dalam  kitab  Shahih  Al  Bukhari  dan  Shahih  Muslim 
yang  menurut  Imam  Al  Hakim  sesuai  syarat  (kriteria)  Al  Bukhari  dan  Muslim, 
atau  sesuai  syarat  salah  satunya,  atau  shahih  menurut  ijtihad  Hakim  meskipun 
tidak  sesuai  syarat  salah  satu  dari  keduanya.  Selain  itu,  penilaian  yang 
dikemukakan  oleh  Imam  Al  Hakim  terhadap  hadits  yang  disebutkannya  diperkuat 
dengan  komentar  Imam  Adz-Dzahabi  dalam  At-Talkhish,  Al  Munawi  dalam 
FaidAl  Qadir,  Al  Iraqi  dalam  kitab  Amali- nya  dan  ulama-ulama  lainnya. 

Perlu  diketahui  bahwa  setiap  istilah  hadits  yang  digunakan  dalam  buku 
ini,  kami  sebutkan  dalam  istilah  bahasa  Arab  agar  lebih  memudahkan  dan  dikenal 
oleh  masyarakat.  Karena  itu,  kami  juga  melampirkan  daftar  istilah  hadits  yang 
digimakan  dalam  buku  ini. 

Semoga  buku  yang  kami  persembahkan  ini  dapat  memperkaya  khazanah 
pengetahuan  dan  literatur  Islam  kita,  serta  memberikan  kontribusi  positif  untuk 


|  x  |  —  Al  Mustadrak 


pengembangan  agama  Islam  di  tanah  air.  Sesungguhnya  setiap  manusia  adalah 
makhluk  yang  tidak  bisa  luput  dari  kesalahan  dan  kekeliruan,  maka  kritik  dan 
saran  yang  membangun  sangat  diharapkan  dari  pembaca  yang  budiman,  sehingga 
kami  dapat  mempersembahkan  buku  dan  karya  tulis  dengan  lebih  baik  dan 
bermutu. 


Pustaka  Azzam 


Al  Mustadrak  —  |  xi  1 


Tragedi  Tewasnya  Amirul  Mukminin  Ali  bin  Abi 
Thalib  Berdasarkan  Sanad-Sanad  Yang  Paling 
Shahih  Secara  Ringkas 


'j!  jjf  ~ ^Ao/t^AV 

is*1  y  £/•  jpj  j)  >U^-I  J)  jA**r  \2>As>~ 

jj  Al  j  j P  t4P  jj  ^  cOlliP  (ji-  cdb  j-5* 

£jlj^Jl  O?  J^j  J*'  ^  ,Jy  Jf*  }•& 

4jll  {jl^3  'JS'  {J^PJ  C4-lp  ^  1<3*JU  j)  <J 

j^sJj  :<^1p  jLSi  to--*  dlili  tj^ip  Ij  <&!  jjl  :Jli  j*j 

4^*1  j  ^lp  jLifj  :JU  C  O  j-A  L-yUrj  ll*XA  ^lp  ^.j’P 

tt£ ^r*'  ^r*  S-’^L  c3^jo«  J-g-Pj  f-Wa*  ij-Lj  a£s>Jj 

01  I(JIas  (IJla  ^ja  I j£*-  Lu»LJ  c~»J  ji  ijbii  c^><Ui  ^gi  L>1p  i_->Lp 

.0 ^L-s-Jl  ^  of  jA^rfj  c ^Jl  ^  ^  A*jf  lii  j^-CJ 

4687/285.  Abu  Ath-Thayyib  Muhammad  bin  Ahmad  Adz- 
Dzuhli  menceritakan  kepadaku,  Ja’far  bin  Ahmad  bin  Nashr  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Musa  As-Suddi  menceritakan 
kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Utsman,  dari  Abu 
Zur’ah,  dari  Zaid  bin  Wahb,  dia  berkata:  Delegasi  warga  Bashrah 

Al  Mustadrak  —  I  1  I 


menemui  Ali  <j$,.  Di  antara  yang  ikut  dalam  delegasi  tersebut  adalah 
seorang  laki-laki  dari  kalangan  Khawarij  bernama  Al  Ja’d  bin  Na’jah. 
Setelah  memuji  Allah  dan  menyanjung-Nya  serta  bershalawat  Nabi,  dia 
berkata,  “Wahai  Ali,  takutlah  kepada  Allah!  karena  kamu  akan  mati” 
Maka  Ali  berkata,  “Tidak,  akan  tetapi  aku  akan  tewas  dengan  dipukul 
dengan  pedang  ini  hingga  keluar  darah.”  Zaid  bin  Wahb  berkata,  “Ali 
memberi  isyarat  pada  kepalanya  dan  jenggotnya.”  (Ali  berkata  lebih 
lanjut),  “Di  Tangan-Nya-lah  takdir  ditetapkan  dan  janji  ditepati,  dan 
sungguh  merugi  orang  yang  berdusta.”  Kemudian  laki-laki  Khawarij 
tersebut  menghina  pakaian  Ali  dengan  mengatakan,  “Andai  saja  kamu 
memakai  pakaian  yang  lebih  baik  dari  pakaian  ini”  Ali  berkata, 
“Pakaianku  ini  jauh  dari  takabur  dan  lebih  layak  diteladani  kaum 
muslimin.”  1 


yjJU  J  p&}\  Jjj\  J f  tfJb-  -TAn/inAA 

JlS  iJlS  j Aill  ~Lp  LijJL >-  cc5jjjJl  .. 

Cr!  J?  U*  of  ^  \2j^- 

JSoj  ‘J y*  Jie-  J  JSxi\  : Jli 

u^lS  iL) j  ilj j  cOT jii\  Jjlf  iLl  Jj  :JUs 

U-$Il p  Js-  j  : Jli 

4688/286.  Al  Ustadz  Abu  Al  Walid  Al  Haitsam  bin  Khalaf  Ad- 
Duri  menceritakan  kepada  kami,  Sawwar  bin  Abdullah  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Mu’tamir  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Ayahku  berkata:  Al  Huraits  bin  Makhsyi  menceritakan  kepada 
kami  bahwa  Ali  dibunuh  pada  pagi  hari  tanggal  21  Ramadhan.  Dia 

1  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Ta/khish. 


I  2  |  - —  Al  Mustadrak 


berkata:  Aku  mendengar  Al  Hasan  bin  Ali  berkata  saat  berpidato 
menyebutkan  manaqib  (akhlaq)  Ali,  “Dia  dibunuh  pada  malam 
diturunkannya  Al  Qur‘an,  di-jis/a  -kannya  Nabi  Isa  ^  dan  diwafatkannya 
Nabi  Musa  §§t.”  Dia  berkata  lebih  lanjut,  “Dia  dishalati  oleh  Al  Hasan 
bin  Ali.”  2 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 

^  — yav/ha^ 

'J*  ^  O*  CS-  ‘C 

.bujf  aII p  'J*  Js-  of 

4689/287.  Abu  Al  Walid  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Haitsam  bin  Khalaf  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Ar-Rabi  Al 
Anshari  menceritakan  kepada  kami,  Hafsh  bin  Ghiyats  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Rauh,  dari  maula  Ali,  bahwa  Al  Hasan  menshalati 
Ali  dengan  empat  takbir.  3 

&  J  -YAA /tn^* 

jj  4-P  '&SA- 

«o  J 13  oUjjJI 

(jA  ol y\  <_JAp  I _/*Jl  'J)  Xs-  (L)is^  : JjjL  (^U—Jl 

2  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

3  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mastadrak  - —  |  3  | 


cj'yT  j  JlL  t_->b Jl  p_J  ^  £ jIj^Jl 

i'jSj'iii  Jii  d)J>  aIp  aSiI  ^3  ^  J#j 

!»-*=*<•  jjii  f  U*5  . j£-L-l-  ji  45l^<  I jf  jUi 

^jip  <_j ^-s<5j . 4J_Jj  wLpJ  C-j'blT  <0^ 

Ji^Ojlvia^Vj . 5ui>pU^o# 

•t*** 

4690/288.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Muhammad  An-Nakha’i 
menceritakan  kepadaku,  Abdurrahman  bin  Abi  Hatim  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Amr  bin  Thalhah  Al 
Qannad  menceritakan  kepada  kami,  Asbath  bin  Nashr  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ismail  bin  Abdurrahman  bin 
As-Suddi  berkata,  “Abdurrahman  bin  Muljam  Al  Muradi  mencintai 
seorang  perempuan  Khawarij  bernama  Qatham  dari  Taim  Ar-Ribab.  Dia 
menikahinya  dengan  mahar  3000  dirham  dan  membunuh  Ali  i%. 
Tentang  kasus  ini  Al  Farazdaq  berkata: 

Aku  tidak  melihat  mahar  yang  diberikan  orang  dermawan 
Sebagaimana  maharnya  Qatham  yang  jelas  dan  tidak  samar 
Yaitu  3000  (dirham),  budak  dan  biduanita 
Serta  memukul  Ali  dengan  ujung  pedang  yang  tajam 
Tidak  ada  mahar  yang  lebih  mahal  dari  Ali  meskipun  selangit 
Dan  tidak  ada  tindakan  melampaui  batas 
Yang  melebihi  tindakan  Ibnu  Muljam4 


4  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  4  |  —  Al  Mustadrak 


0 jp  ^  jj'\  - YA^/l*l^ 

ciw^Ua^Jl  ^  jjjjJI  A^P  LjA?~  ^  Ljwb*-  t-iiJ^j  <_£ ^i»Jl 

^1  Lj j^>  lll  :  Jl5  ^  C^iUt*  ^jP  “-r,'S^  O* 

iJ  I yJl j  c4Jl  I Ji  :  JUi  ^1 p  4j  3j ^aJl  dJ-iJ  LIp 

^Jli  ca_pJl*i  C— Olj  <.<js>\j^i  jf  1» «/? g »  (ji'pl  01* 

f-  -  O 

•CK>  J*  yHJ  ^ 

4691/289.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Aun  Al 
Muqri  mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Muhammad  bin  Yunus 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Al  Khaththab  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Ghurab  menceritakan  kepada  kami  dari  Mujalid, 
dari  Asy-Sya’bi,  dia  berkata:  Setelah  Ibnu  Muljam  memukul  Ali,  Ali 
berwasiat  dengan  berkata,  “Dia  telah  memukulku,  perlakukanlah  dia 
dengan  baik  dan  berilah  toleransi  kepadanya  yang  masih  pengantin 
baru.  Bila  aku  masih  hidup,  maka  ada  balasan  atau  qishash.  Dan  bila 
aku  mati,  bimbinglah  dia,  karena  aku  akan  mengadukannya  di  hadapan 
Tuhanku  <$&•”  5 


i^JciL>-  'j)  l£l>- 

01_^p  ccL-b joi  luA>-  1*>A^-  id'^Le-  2 y*»** 

:Jl5  *Jf-  J\  ,yM  '>£■  :Jl5  *^P  cOCi  J 

01  ^gip  ^  l)^5"  4-lp  4#1  4^1  (J  j**  j  b*  4J 

.jUU  0f  j^l*  aLuj 

5  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  5  I 


4692/290.  Al  Walid  menceritakan  kepada  kami,  Al  Haitsam  bin 
Khalaf  menceritakan  kepada  kami,  Mahmud  bin  Ghailan  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Ahmad  Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  Syarik 
menceritakan  kepada  kami  dari  Imran  bin  Zhabyan,  dari  Abu  Yahya,  dia 
berkata:  Ketika  orang-orang  membawa  Ibnu  Muljam  ke  hadapan  Ali,  Ali 
berkata,  “Lakukanlah  terhadapnya  seperti  yang  dilakukan  Rasulullah 
terhadap  seorang  laki-laki  yang  hendak  membunuhnya.”  Lalu  Ali 
menyuruh  agar  dia  dibunuh  dan  dibakar.  6 

ji  -Y<\\/t‘\<\Y' 

«-» * js>~  LjJL>-  jLl*  ^  Lujl?- 

s-4^  ^  c y  'lPM  ^  'J*  cjvJj  jI 

.£-t* ^  jL)b  t3>xj 

4693/291.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Sayyar  Al  Imam  menceritakan 
kepada  kami,  Rafi  bin  Harb  Al-Laitsi  menceritakan  kepada  kami,  Hakim 
bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq  Al  Hamdani,  dia 
berkata,  “Aku  melihat  orang  yang  membunuh  Ali  bin  Abi  Thalib  % 
dibakar  pasukan  pemanah.  ”  7 


6  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

7  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  6  1  —  Al  Mustadrak 


4694/292.  Ahmad  bin  Balawaih  Al  Aqshi  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Utsman  bin  Abi  Syaibah  menceritakan 
kepada  kami,  Abbad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami,  Nuh  bin 
Darraj  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  A z- 
Zuhri,  bahwa  Asma  Al  Anshariyyah  berkata,  “Tidaklah  batu  diangkat  di 
Iliya  pada  malam  terbunuhnya  ‘Ali  kecuali  di  bawahnya  ada  darah 
segar.”8 

Al  Hakim  berkata,  “Terdapat  beberapa  versi  riwayat  yang 
berbeda-beda  tentang  usia  Amirul  Mukminin  Ali  saat  wafat.” 


4ill  !<JlS  Cj^  bjwL?- 

4695/293-  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Faqih  dan  Ali  bin  Hamsyad 
Al  Adi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Bisyr  bin  Musa 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Humaidi  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Ali  <$,  dibunuh  pada  usia  58 
tahun.”  9 


8  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Nuh  adalah  seorang  pendusta.” 

9  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  7  | 


aIsj  ^  -L*J>-I 

^J>  J ^S>XJ>  LjLb»-  tg*  jib\  ^  Jl  UjJj?-  tj»_£J*Jl  jjJ  UjJj>- 

cuJlL  ^j|  ^  ^1p  ^  (^;1m5>J|  ^  ^ip  ^  ^  ^ip  <.y>s- 

<Lj|  cijiSJl  ^1  :  JlS  J-ap  ^  -U^-*  ^  -Al  j-p  L2j^- 

<Jl  5^®  ’J^  j  c$-A>-l  c-JL^S  ,jo-  b$i?  '~J^‘  <^1 
^1  oCi_j  cuiVj  'rJ'^  (j^*  y*J  dtf"  °jJ^ 

.  4^*Jl  dU;  ^A^Jl 

4696/294.  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Umar  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Umar  bin  Ali  bin  Al  Husain 
bin  Ali  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepadaku,  Abdullah  bin  Muhammad 
bin  Aqil  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Ibnu 
Al  Hanafiyah  berkata  pada  tahun  wafatnya  (Ali)  yaitu  tahun  81  Hijriyah, 
“Sekarang  aku  berusia  65  tahun  melebihi  usia  ayahku.  Ayahku  wafat 
pada  usia  63  tahun.”  Dan  ternyata  Ibnu  Al  Hanafiyah  wafat  pada  tahun 
tersebut.  10 

Al  Hakim  berkata,  “Adapun  masa  kekhalifahan  Amirul 
Mukminin  Ali  #,  adalah  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  oleh  Nabi 
f§.” 


10  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Di  dalamnya  ada  Al  Waqidi.” 
Aku  mengatakan,  “Telah  tetap  Ijma’  bahwa  Al  Wagidi  lemah.” 


|  8  |  —  Al  Mustadrak 


y  yAldl  y)  Uj^>-  — Y^o/i*l^V 

y  b5>i^-  <■  y^yi  <S yA-^  <Jjjy  i/.  (►S?Lrfi 

JUP  4ijA~-  <jP  ul)l$-«^>r  y  JL*-x  C^jI 

jUl-j  4lip  4S1I  JjLp  ^Jil  (l)f  cji-ll*j  4lip  aUI  {J^>  j!\  ijy 

jas- j  jj\  :JL«u«  Jli  <u->  <l)y!)b  oj~Jl  <3^^-  :  JlS 

C.. y'  ^IpJ  c4JU^  0 y*^"  Obip  yj  Ob*itPj  cyuyf  y^  «— ^UasJl  y 

•UV*y' 

4697/295.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Marzuq  Al  Bashri  menceritakan  kepada  kami 
di  Mesir,  Abdushsha.mad  bin  Abdul  Warits  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Sa’id  bin  Jamhan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Safinah  Abu  Abdirrahman  maula  Nabi 
f(|,  bahwa  Nabi  H  bersabda,  "Khilaf ah  Nubuwwah  adalah  30  tahun." 

Sa’id  berkata,  “Masa  Khilafah  Abu  Bakar  2  tahun,  Umar  bin 
Khaththab  10  tahun,  Utsman  bin  Affan  12  tahun  dan  Ali  6  tahun.”11 


yj  «Oli  XS-  by^l  y*  yt  bj4>-  — 

t yj  jfifl  <&l  JLP  y  Jy&  ^4^-  tjjtis*-  yj  JUj>-f 

y  yp  c yk*  JJ  ^»y>  'J* 

^  o  0^0  ,  J,  •  _  f  ,*»»•»,,,  ,  t»,  \ 

cluip  i_Abh^u*il  b  :l!Lai  yl  4j “UP  aSj! 

-  j,  •*  f  *,  S*  \  *.  \  '  *  *  ‘  "  ' '  •  " 

(J y'j  b  !  bJLs  4Jp  4lll  AJll  hS"" y  y\  I(Jbi5 

1 1  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  — -  |  9  I 


.aIp  <&!  '^J  l f\  Qp  Jfy  I 'J^t-  lli  ajjI  jUii  :^1p  Jli 


4698/296.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  mengabarkan  kepada  kami,  Amr  bin 
Abdullah  Al  Audi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Bisyr 
menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Muthair,  dari  Sha’sha’ah  bin 
Shuhan,  dia  berkata:  Ali  i$t  berpidato  setelah  dipukul  Ibnu  Muljam, 
maka  kami  berkata,  “Wahai  Amirul  Mukminin,  angkatlah  khalifah  untuk 
kami!”  Ali  berkata,  “Aku  meninggalkan  kalian  sebagaimana  Rasulullah 
H  meninggalkan  kami.  "  Lalu  kami  berkata,  “Wahai  Rasulullah, 
angkatlah  Khalifah  untuk  kami,  ”  maka  Rasulullah  H  bersabda,  "Bila 
Allah  %  mengetahui  ada  kebaikan  pada  kalian,  maka  Dia  akan 
mengangkat  pemimpin  gang  terbaik  dari  kalangan  kalian.  ”  Ali  berkata, 
“Allah  S  mengetahui  kebaikan  pada  kami,  maka  Dia  mengangkat  Abu 
Bakar  sebagai  pemimpin  kami.”  12 


tpjsso  J>  JJL'  tfjJ»-  J>  [jJJ,  'jj 

oG- ya  jj  J>o  :  JlS  4C-jU  ^  j>  s-^3"  J*  <y.  J3* 

<5il  jvIp  01  :JlS  ?bjp  y  cOi^J^l  ji ^  h 

^3  <0Jl  j*I*3  \\rL#jLp  Jli  4 pi"’ y*-  iJlIstU-j  1  _y-  15  ^ 

.LJLp  1 


12  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha ’if. 


I  10  I  —  Al  Mustadrak 


4699/297.  Bakar  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash-Shairafi 
menceritakan  kepada  kami  di  Marwa,  Muhammad  bin  Yunus  bin  Musa 
Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Na'il  bin  Najih  menceritakan 
kepada  kami,  Fithr  bin  Khalifah  menceritakan  kepada  kami  dari  Habib 
bin  Abi  Tsabit,  dia  berkata:  Sha’sha’ah  bin  Shuhan  masuk  menemui  Ali 
lalu  berkata,  “Wahai  Amirul  Mukminin,  siapakah  yang  akan  engkau 
angkat  sebagai  khalifah  untuk  kami?”  Ali  menjawab,  “Bila  Allah 
mengetahui  ada  kebaikan  dalam  hati  kalian,  niscaya  Dia  akan 
mengangkat  pemimpin  dari  kalangan  yang  terbaik  dari  kalian.” 
Sha’sha’ah  berkata,  “Ternyata  Allah  mengetahui  keburukan  dalam  hati 
kami,  maka  Dia  mengangkat  pemimpin  untuk  kami.”  13 


,y.  jjf  IIjJj-  — Y^a/IV*  * 

\£jS~  IjjJl?-  cJiiU-Jl  ^  i/. 

'j*  1-1  U  ^ 

J-3  Qp  of  0 <1)1  <y- 

L»  & 4Jl  LuJLp  L*  4lilj  ljjj5^  :<JIj  1 5-* Lili  ^jj 

,<JL*  ^  j  Of.C«o  L?rjj 

4700/298.  Abu  Nashr  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  menceritakan 
kepada  kami  di  Bukhara,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Ja’d  menceritakan  kepada  kami, 
Zuhair  bin  Muawiyah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Abu  Ishaq  menceritakan  dari  Amr  Al  Asham,  dia  berkata: 
Aku  berkata  kepada  Al  Hasan  bin  Ali,  “Sesungguhnya  Syi’ah  mengklaim 
bahwa  Ali  akan  diutus  sebelum  hari  kiamat”  Al  Hasan  berkata,  “Mereka 

13  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  1  11  | 


bohong!  Demi  Allah,  mereka  bukanlah  pendukungnya.  Seandainya  kami 
mengetahui  bahwa  dia  akan  diutus,  tentu  kami  tidak  akan  menikahkan 
istri-istrinya  dan  tidak  akan  membagi-bagikan  hartanya.”  14 

<d»l  Jlp  y  Jilki  i»l  Jup  if^Uf  \ 

c^jjl yJ\  S jlS  ^  jU*Jl  JLP  LjJL>-  y  budh¬ 

is  ^  o*  ^  (S J*  Cf-  y  \2j^- 

: Jl5  uiA-ip  b  l_pl5  rjli  JLo^ty» 

•  Ji-j  AJll  <s'\*  y  b*Jl  ^  jvJl  C<0)1  Obs^w- 

4701/299.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  As-Sullami 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Ghaffar  bin  Daud  Al  Harrani 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  A’yun  menceritakan  kepada  kami 
dari  Adi  bin  Abdurrahman,  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Al 
Hanafiyyah,  dia  berkata:  Orang-orang  berkata  kepada  ayahku,  “Wahai 
Al  Mahdi,  semoga  keselamatan  senantiasa  terlimpahkan  untukmu”  Ali 
berkata,  “Maha  Suci  Allah!  Bukankah  aku  telah  melarang  kalian 
mengatakan  ini?!  Sesungguhnya  Al  Mahdi  adalah  orang  yang  diberi 
petunjuk  oleh  Allah  Sk  (menjelang  hari  kiamat).”  15 


14  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  mengatakan:  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  Al  Mizan,  “Zuhair  bin  Muawiyah 
adalah  orang  yang  riwayatnya  dari  Abu  Ishaq  adalah  layyin,  yaitu  pada  Abu  Ishaq 
dan. bukan  pada  dirinya."  {Al Mizan,  2/86). 

15  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


—  Al  Mustadrak 


Penjelasan  Bahwa  Amirul  Mukminin  Adalah  Ali  bin 
Abi  Thalib  % 


Masih  ada  segolongan  pendukung  setia  Ali.  Tapi  Ali 
meninggalkan  mereka  karena  mencela  Abu  Bakar,  Umar  dan  Utsman 
yang  tidak  pantas  disematkan  pada  ketiga  khalifah  ini.  Disamping  itu 
ada  pula  beberapa  Sahabat  Rasulullah  #  yang  turut  berperan  dalam  hal 
ini.  Mereka  memisahkan  diri  dari  Ali  dan  pergi  menuju  Harura,  di 
antaranya  adalah  Abdullah  bin  Al  Kawwa  Al  Yasykuri  dan  Syabib  bin 
Rib’i  A-Tamimi. 


alki  J>  juU  y.  -r-/ tv. y 

j  'J>  ViAj  c/.  ^  ‘Jib  0^ 

CJ  Oyiy?  [y  ^  bb**' 

ILaIuj  yli  cL-$1p  <&l  S-**"  O? 

(Olp  «J*1  ^  ^  <Jy" j 

.  J&  ^  J*  c^-33  rp\ 

aIL.  Jp  Jp  b  1^*1 

^  ^  ^  Jp  ij^" 

•  J^j  y>  «0)1  JS\  joh 

4702/300.  Sa’id  bin  Ahmad  bin  Muhammad  An-Nakha’i 
menceritakan  kepadaku,  Abdan  Al  Ahwazi  menceritakan  kepada  kami, 


Al  Mustadrak  —  I  13  I 


Ali  bin  Al  Mundzir  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fudhail 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Wa'il,  bahwa 
Abdullah  bin  Al  Kawwa,  Syabib  bin  Rib’i  dan  beberapa  orang  pengikut 
keduanya  memisahkan  diri  dari  Ali  setelah  Ali  berangkat  dari  Shiffin 
menuju  Kufah  karena  dia  mengingkari  mereka  yang  mencela  Abu  Bakar 
dan  Umar  %  serta  para  Sahabat  Rasulullah  H  setelah  keduanya.  Maka 
Ali  bersikap  kontra  terhadap  mereka  sehingga  mereka  berangkat  untuk 
menemuinya  dan  Ali  juga  berangkat  untuk  menemui  mereka,  kemudian 
Ali  berdialog  dengan  mereka  lalu  pulang  tanpa  adanya  peperangan.  16 
Dalam  hadits  Abu  Ishaq  Al  Fazari  dari  Syu’bah  dari  Salamah  bin 
Kuhail  dari  Abu  Juhaifah  terdapat  tambahan  redaksi,  di  antaranya 
pernyataan  Ali  “Aku  tidak  akan  tinggal  bersama  kalian  di  suatu 
negeri  sampai  aku  menghadap  Allah  $&." 

—  V'»  ^  /i  Y  ‘Y' 

t jAs-  U t a»I  A-P  JL 
:  Jl5  i<up  -o Jl  ‘Jc- 

c  auI  cJjli  "Ais  j  aJLp  <0)1  aMI  J JlS 

Jii  i 'itejM 

4703/301.  Abu  Sa’id  An-Nakha’i  mengabarkan  kepadaku, 
Abdan  Al  Ahwazi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah 
bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  Amir  bin  As-Surri  mengabarkan 
kepada  kami  dari  Abu  Al  Jahhaf,  dari  Muawiyah  bin  Tsa’labah,  dari  Abu 
Dzar  %,  dia  berkata:  Rasulullah  fj|  bersabda  kepada  Ali,  “ Barangsiapa 
memisahkan  diri  dariku  berarti  dia  memisahkan  diri  dari  Allah,  dan 


16  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


1  14  |  —  Al  Mustadrak 


barangsiapa  memisahkan  diri  darimu  berarti  dia  telah  memisahkan  diri 
dariku."  17 


y  ifjb-  cjj^i  y  ^  -r  -  y/iv*  t 

(jp  CiiL J-P  (jJ  (_5^®i  t4--**’  <1)L*^P 

y>j  Oil&'  J^-j  l5^°-  o*  c/’ 

dilis  Cri  CS-i^  cJb  -^j}  "  1  ~*dw>  5t>UaJl  ^ 

y>j  ^ip  Z&fc  t{jj d/j^b  dUlp  j/ 

.  {OySjj'  ^  jjJtfl  d^?^4  V  j  '-P^s  ^ 

4704/302.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Utsman  bin  Abi  Syaibah  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Abdul  Hamid  menceritakan  kepada  kami,  Syarik 
menceritakan  kepada  kami  dari  Imran  bin  Zhabyan,  dari  Abu  Yahya,  dia 
berkata:  Seorang  laki-laki  pendukung  Ali  memanggil  Ali  saat  dia  sedang 
shalat  Subuh,  “ Dan  sesungguhnya  telah  diwahyukan  kepadamu  dan 
kepada  (nabi-nabi)  yang  sebelummu:  'Jika  kamu  mempersekutukan 
(Tuhan),  niscaya  akan  hapuslah  amalmu  dan  tentulah  kamu  termasuk 
orang-orang  yang  merugi'."  Maka  Ali  menjawab  dalam  shalat,  "Maka 
bersabarlah  kamu,  sesungguhnya  janji  Allah  adalah  benar  dan  sekali-kali 
janganlah  orang-orang  yang  tidak  meyakini  (kebenaran  ayat-ayat  Allah) 
itu  menggelisahkan  kamu.”  18 

Sanad  hadits-hadits  ini  shahih  tapi  tidak  musnad.  Aku 
menetapkannya  sesuai  tulisan  sebelumnya. 


17  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMmh  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 

18  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  1  15  I 


Sebagian  Managib  Keluarga  Rasulullah  || 


jj\j  iaJLaII  OL»-Lw  jj\  Ljjb-  -Y'  •T'/  i  Y  •  o 

\2jS~  c ^  LiJj>-  ;*yiS  ^  ^LjJI 

<J-  ‘o*  ‘ Ji  ^  O*  0^“!^*  c^Ip  d/  OlliP 

{f  O*  y.  jp  CjJ 

aSj!  Jj-j  :cJli  { 

•</?  J*f 

4705/303.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  dan  Abu  Al 
Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Al  Hasan  bin  Mukram  Al  Bazzar  menceritakan  kepada  kami, 
Utsman  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin 
Abdullah  bin  Dinar  menceritakan  kepada  kami  dari  Syarik  bin  Abi 
Namir,  dari  Atha  bin  Yasar,  dari  Ummu  Salamah,  dia  berkata:  Di 
rumahku  turun  ayat  “  Sesungguhnya  Allah  bermaksud  hendak 
menghilangkan  dosa  dari  kamu,  hai  ahlul  bait  dan  membersihkan  kamu 
sebersih-bersihnya."  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  33).  Ummu  Salamah  berkata 
lebih  lanjut:  Maka  Rasulullah  ^  mengutus  seseorang  untuk  menemui 
Ali,  Fatimah,  Al  Hasan  dan  Al  Husain,  lalu  beliau  bersabda,  “ Mereka 
adalah  ahli  bait-ku.”  19 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


19  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari." 


1  16  ,  |  —  Al  Mustadrak 


ii—jjji* j  ^  -Y'  •  fc/tV  *  *\ 

_r^  L/*  Dlllt- 

•J? 

‘£*^'  Ji  *%  ‘J1^ 

aJSI  J j  ^jjl  J^ljajl  lirfjsli  ^J  cJlii  to-L?rf  Lip  C~of  !(Jli 

s.  A,  ^  N,  ,  x  '  s  ''  >  *•*,*,,  S*  A 

jJL-j  4-j1p  a\iI  co ^pJj  jv-L^* j  4-wLp  amI 

jj5«*»»3lj  *5»«Jl  pJCj  a-1p  4iil  (J-y*9  aUI  (J j-w'j  LpJi  cLa^jc*  cJLsoj 

tl^  es*'5!?  tAjJbW  (j Lp  4^-1  J  jJS-'  Jlsjlj 

Jj*^  cr*3^'  L-j^}  *J^j  L; y  p 4^  <-J»J  (*-j 

<Js>.  jvf  (4^'  ‘i^  Jif  yy*  :  Jj  { 

4706/304.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  Al  Muradi  dan  Bahr  bin  Nashr  Al 
Khaulani  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Bisyr  bin  Bakar 
menceritakan  kepada  kami. 

Al  Auza’i  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ammar  menceritakan 
kepadaku,  Watsilah  bin  Al  Asqa  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata: 
Aku  menemui  Ali,  tapi  aku  tidak  bertemu  dengannya,  lalu  Fatimah 
berkata  kepadaku,  “Dia  sedang  pergi  menemui  Rasulullah  fH  karena 
dipanggil  beliau.”  Lalu  datanglah  Ali  bersama  Rasulullah  fjl|,  kemudian 
keduanya  masuk  dan  aku  ikut  masuk  bersama  keduanya.  Lalu  Rasulullah 
UI  memanggil  Al  Hasan  dan  Al  Husain  dan  mendudukkan  masing- 
masing  dari  keduanya  di  atas  kedua  pahanya,  kemudian  mendekatkan 
Fatimah  dan  suaminya  ke  pangkuannya  lalu  menyelimuti  mereka 
dengan  kain  seraya  membaca  ayat,  “Sesungguhnya  Allah  bermaksud 


Al  Mustadrak  —  |  17  I 


hendak  menghilangkan  dosa  dari  kamu,  hai  ahlul  bait  dan 
membersihkan  kamu  sebersih-bersihnya ,  ”(Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  33).  Lalu 
beliau  bersabda,  “ Mereka  adalah  ahli  bait-ku.  Ya  Allah,  ahli  bait-ku 
adalah  lebih  berhak 20 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


^  ^L*)!  jjf  LuJL>-  —Y'*  o/  1V‘V 

O*.  u1-  OUJL  ^ 

<d)l  -Ulp  LjA?-  t  i  JL*^J  LjJL>-  IJj*-!  JL*J>-f 

<uiv»  jjP  ILa>-  c®J3lj  'j)  C Ji  j  U y* 

' dJl5  Ajll  j  4^ioLp  Jj>-  I cJli  tifjJIi  c.. u 

yui.  ^  aIIpj  SlOP  pil» J  aIp  aUI  ^1  £  j>- 

<uJpli  Of.li  pj  c<*/  t^wL=«Jlj  s\s>xi 

’<J^*  j»-1  (♦-£*'•  ,^p  f’bsr- 

•{ 

4707/305.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  Al  Muradi  dan  Bahr  bin  Nashr  Al 
Khaulani  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Bisyr  bin 
Ahmad  Al  Mahbubi  menceritakan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin 
Mas’ud  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Zakariya  bin  Abi  Zaidah  mengabarkan  kepada  kami, 
Mush’ab  bin  Syaibah  menceritakan  kepada  kami  dari  Shafiyyah  binti 

20  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1  18  |  —  Al  Mustadrak 


Syaibah,  dia  berkata:  Ummul  Mukminin  Aisyah  berkata,  “Nabi 
keluar  pada  pagi  hari  dengan  memakai  jubah  bercorak  yang  terbuat  dari 
bulu  hitam,  lalu  datanglah  Al  Hasan  dan  Al  Husain  dan  beliau 
memasukkan  keduanya  bersamanya,  kemudian  datanglah  Fatimah  dan 
beliau  memasukkannya  bersama  keduanya,  lalu  datanglah  Ali  dan  beliau 
memasukkannya  bersama  mereka,  lalu  beliau  bersabda,  “ Sesungguhnya 
Allah  bermaksud  hendak  menghilangkan  dosa  dari  kamu,  hai  ahlul  bait 
dan  membersihkan  kamu  sebersih-bersihnya."  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]: 
33).21 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


U J  ‘J\  U?  -r  *  'i/t  v  *  a 
‘U ci  01 

:  J  £  c  Jy  jVlw  ^ 

LIp  J^olj  jtJLij  aJp  aJSI  4ttl  J  y*  j  J  j>  ' Jli 

•J}-  £4^1  :  p 

4708/306.  Abu  Ismail  Muhammad  Ibnu  An-Nahwi  menulis 
surat  kepadaku  dalam  rangka  memberitahukan  bahwa  Al  Hasan  bin 
Arafah  menceritakan  kepada  mereka,  dia  berkata:  Ali  bin  Tsabit  Al 
Jazari  menceritakan  kepadaku,  Bukair  bin  Mismar  maula  menceritakan 
kepada  kami  Amir  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  aku  mendengar 
Amir  bin  Sa’d  berkata:  Sa’d  berkata,  “Wahyu  turun  kepada  Rasulullah 
f|,  lalu  beliau  memasukkan  Ali,  Fatimah  dan  kedua  putranya  ke  bawah 


21  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  19  I 


pakaiannya  seraya  bersabda,  Ya  Allah,  mereka  adalah  keluargaku  dan 
ahli  bait-ku'."  22 


juk<  jj f  -r  •  v/ iv  *  ^ 

tiri  Uj-Aj-  c^jil yfciJl  -U^*i 

y^'  it  'M"  y/  J  ji 

^  ‘S-4^  ^  C/,  j***  y.  aU'  Oi 

:JlS  ca^zjLa  Ji  j*-^j  L514>  <&'  J  j-- j  Jbj  LJ  :JU 

>f  :  J^  Jj-* j  'i  ^  cJLSi  I jpSl  ' j^o' 

jSii.Jt.yh 

(*<JP  (*-fi  s-i^r5^  J  J 

Jp  jUi  ^T  jv^Ul  :JU  p  Csj  ^ij  jU  os.CS'  pl*j 

"J^j  j*-  ‘4*^*  4^  J^j 

4709/307.  Abu  Al  Hasan  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl 
bin  Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan  kepadaku,  kakekku 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah  Al  Hizami 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Abi  Fudaik 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Abu  Bakar  Al  Mulaiki 
menceritakan  kepadaku  dari  Ismail  bin  Abdullah  bin  Ja’far  bin  Abi 
Thalib,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah  ^  melihat  rahmat 
turun,  beliau  bersabda,  “ Panggilkan  kemari,  panggilkan  kemari.  ” 
Shafiyyah  bertanya,  “Siapakah  yang  dipanggil,  wahai  Rasulullah?”  Nabi 
#  menjawab,  “Ahli  bait-ku:  Ali,  Fatimah,  Al  Hasan  dan  Al  Husain.  ” 

22  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Ali  dan  Bukair  diperbincangkan.” 


I  20  |  —  Al  Mustadrak 


Maka  mereka  dibawa  ke  hadapan  beliau,  lalu  beliau  menutupi  mereka 
dengan  kain  selimutnya  kemudian  mengangkat  kedua  tangannya  dan 
berdoa,  “Ya  Allah,  mereka  adalah  keluargaku,  limpahkanlah  rahmat 
kepada  Muhammad  dan  keluarganya.  "Maka  Allah  &  menurunkan  ayat, 
“  Sesungguhnya  Allah  bermaksud  hendak  menghilangkan  dosa  dari 
kamu,  hai  ahlul  bait  dan  membersihkan  kamu  sebersih-bersihnya."  (Qs. 
Al  Ahzaab  133]:  33).  23 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.  Telah  sah  riwayat  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim  bahwa  Nabi  H  mengajarkan  kepada  mereka  shalawat  atas  ahli 
bait-nya  sebagaimana  mengajarkan  kepada  mereka  shalawat  atas 
keluarganya. 


cSIjJuj  AJLijl  ObJL*  ^  jj f  —T  •  A/l  V)  » 

J  ‘v/-  o>.  j  ,y. 

a5j1  ^Jt?-  tojy  Jjt  l*\jj  ^  •Afp’ 

J  J  Ji  Cr^-J^  ^  yi 

(j*  dXJ  o c/, 

aMI  J Ljt-  :Jl5  cjl  Vi JLfcVi  :Jl3  :c-d3  aJp  abI 

t  >  *  -;-ll  o^LsdJl  i-S””  caw!  J  j**  j  b  ;  LlLaj  a^Ip  Aiil 

JT  ^Ipj  x»^«  ^jIp  1j]j5  :JlS 

23  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Mulaiki  adalah  orang  yang  haditsnya 
hilang.” 

Al  Hakim  berkata,  “Telah  shahih  riwayat  yang  menyatakan  bahwa  Nabi  & 
mengajarkan  kepada  mereka  membaca  shalawat  atas  ahli  baitnya  sebagaimana 
mengajarkan  kepada  mereka  membaca  shalawat  atas  keluarganya.” 


Al  Mustadrak  —  I  21  I 


iJ j\j  dJ-Jl  cp-^t y\ 

ctLI  ji\  JT  (*^^i  j_5^  oS^ j\j  L*5^  JT  {^&j 


4710/308.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Ahmad  bin  Zuhair  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Salamah  Musa  bin  Ismail  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  Wahid  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Farwah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Isa  bin  Abdurrahman 
bin  Abi  Laila  menceritakan  kepadaku  bahwa  dia  mendengar 
Abdurrahman  bin  Abi  Laila  berkata:  Ka’b  bin  Ujrah  bertemu  denganku, 
lalu  berkata,  “Maukah  kau  kuberi  hadiah  yang  telah  kudengar  dari  Nabi 
|§?”Aku  menjawab,  “Ya”  Abdurrahman  berkata,  “Berikanlah 
kepadaku”  Ka’b  berkata:  Kami  bertanya  kepada  Rasulullah  H,  “Wahai 
Rasulullah,  bagaimana  kami  membaca  shalawat  kepada  kalian,  ahlul 
bait?”  Nabi  H  menjawab,  “Ucapkanlah:  Ya  Allah,  limpahkanlah  rahmat 
kepada  Muhammad  dan  keluarga  Muhammad,  sebagaimana  Engkau 
melimpahkan  rahmat  kepada  Ibrahim  dan  keluarga  Ibrahim. 
Sesungguhnya  Engkau  Maha  Terpuji  lagi  Maha  Agung.  Ya  Allah,  berilah 
berkah  kepada  Muhammad  dan  keluarga  Muhammad,  sebagaimana 
Engkau  memberi  berkah  kepada  Ibrahim  dan  keluarga  Ibrahim. 
Sesungguhnya!  Engkau  Maha  Terpuji  lagi  Maha  Agung.”  24 

Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Al  Imam  Muhammad  bin  Ismail  Al 
Bukhari  dari  Musa  bin  Ismail  dalam  Al  Jami'  Ash-Shahih  dengan  sanad 
dan  redaksinya  kata  demi  kata.  Aku  meriwayatkan  hadits  ini  agar 
pembaca  mengetahui  bahwa  ahli  bait  dan  keluarga  Nabi  adalah 
mereka  semua.  Abu  Farwah  adalah  Urwah  bin  Al  Harits  Al  Hamdani, 
salah  seorang  perawi  tsiqah  tabiin  di  Kufah. 

24  Uh.  Hadits  no.  4709. 


1  22  |  —  Al  Mustadrak 


pL/i*  ^  ijj  \ziSs>-  -T' »  ^ / 1 V  >  ^ 

c<^Jj»IJI  Oj^Jl  ^  t«— ^  13j£-  ^Ib  4jiiJ! 


j^Lv^*  ^p  4J1I  wLp  ^  ^^p  J-p  ^  jj j*  UjJ^- 

<5il  J^j  JlS  :Jl5  t*up  awI  ^joj  tjii/  ^  ^  ^ 

U-^5ij  (J^'j  caJJI  «-jlsS”"  rtjJL2i)l  j»^a*  «ii, jb  (^i  ’(*-^"J 

'Jp^\  *Js-  lS^  J£-  lv&' 


4711/309.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Husain  bin  Mushlih 
Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami  di  Riy,  Muhammad  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Al  Mughirah  As-Sa’di 
menceritakan  kepada  kami,  Jarir  bin  Abdul  Hamid  menceritakan  kepada 
kami  dari  Al  Hasan  bin  Abdullah  An-Nakha’i,  dari  Muslim  bin  Shubaih, 
dari  Zaid  bin  Arqam  dia  berkata:  Rasulullah  ^  bersabda,  “ Aku 
meninggalkan  untuk  kalian  dua  pusaka  berat:  Kitab  Allah  dan  ahli  bait¬ 
ku.  Keduanya  tidak  akan  berpisah  hingga  sampai  ke  telagaku."  25 


Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya . 


o*-  ££  'J.  j***  J  -rWtvu 

UjJL>-  jjj  j*-»*! jil  tOlJ-o-jJ  SM 

’J-  Cg^Dl  J»  ji  J  \Lx>-  ^  ji  J-plH«l 

O»  J  J  4lp  J  yC*- U&L*\  J  ojs-'j  cplT,  yjj  J>  JaS- 

25  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdush,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |~23~l 


^  ’J^*  j ^  ^  ^  ‘L»-g^  Al  (^’j 

iS^i  Olj  i^^oJ\i  o-ij  of  iIj^j  auI  oJL<  ^jl  m  -l)o~li 
S-l4»j  ^lS_pf  (l)f  4lll  cjl^J  CjV^llAUr  jjbu  ofj  Cj*^JlvS 

‘ls^1*  f^b  0^'  i>ri  ^ 


4712/310.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ubaid  bin  Ibrahim  Al  Hafizh 
Al  Asadi  menceritakan  kepada  kami  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain 
bin  Dizil  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Abu  Uwais  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami  dari  Humaid  bin  Qais 
Al  Makki,  dari  Atha  bin  Abu  Rabah  dan  lain-lainnya  dari  kalangan 
sahabat-sahabat  Ibnu  Abbas,  dari  Abdullah  bin  Abbas  <$,,  bahwa 
Rasulullah  fH  bersabda,  “  Wahai  Bani  Abdul  Muththalib,  aku  memohon 
kepada  Allah  tiga  hal  untuk  kalian:  meneguhkan  orang-orang  yang  telah 
berdiri  di  antara  kalian,  memberi  petunjuk  kepada  orang-orang  yang 
sesat  di  antara  kalian  dan  memberi  pengetahuan  kepada  orang-orang 
yang  bodoh  di  antara  kalian.  Aku  memohon  kepada  Allah  agar 
menjadikan  kalian  dermawan,  suka  membantu  dan  saling  mengasihi. 
Seandainya  ada  orang  yang  berbaris  di  antara  rukun  dan  maqam  lalu 
shalat  dan  puasa  tapi  dia  menghadap  Allah  dalam  keadaan  membenci 
ahli  bait  Muhammad,  maka  dia  akan  masuk  Neraka.”  26 

Hadits  ini  hasan  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


26  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|~~24  I  —  Al  Mustadrak 


<oM  Xs-  lli (jj  l5 —  T  ^  ^  / 1 V  >  T' 

jj[  IIjJl?-  t uLo^Lw  Juli  UjJL>-  t^l 

^i)l  :  JlS  «X*  O*  ‘f  j^“  (^'  ’u* 

UI  ijLSi  c^^^^sJlj  «uiplij  ^1p  j_jH  5^^  *Nl  cs^3 

;^UC  ji-L-j  o^l 

4713/311.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Talid  bin  Sulaiman  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Al  Jahhaf  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Hazim,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata:  Nabi  H  memandang  Ali, 
Fatimah,  Al  Hasan  dan  Al  Husain  lalu  bersabda,  “Aku  akan  memerangi 
orang-orang  yang  memerangi  kalian  dan  akan  damai  dengan  orang  yang 
damai  dengan  kalian.”  27 

Hadits  ini  hasan,  dari  hadits  Abu  Abdillah  Ahmad  bin  Hanbal 
dari  Talid  bin  Sulaiman.  Aku  tidak  menemukan  riwayatnya  selain  riwayat 
ini. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  dari  Zaid  bin  Arqam. 


\3j&-  h—jjaju  l-ji  ^LjJi  jjI  dii>jb>-  —y\yftwt 

^  dJUU  ^  ^LjJI 

J’y  'J*  J^-J  £*  J  ’J*  v'^4^1  J* 


27  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  25  I 


^  y'  y  ci  &  O*  t^M  P 

.pS* JVl-  t(*-*fj^“  (yj  j>-  df  a!I>U j 

4714/312.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
hadits  ini  kepada  kami,  Malik  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami, 
Asbath  bin  Nashr  Al  Hamdani  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin 
Abdurrahman  As-Suddi,  dari  Shubaih  maula  Ummu  Salamah,  dari  Zaid 
bin  Arqam,  dari  Nabi  bahwa  beliau  bersabda  kepada  Ali,  Fatimah,  Al 
Hasan  dan  Al  Husain,  “Aku  akan  memerangi  orang-orang  yang 
memerangi  kalian  dan  akan  damai  dengan  orang-orang  yang  damai 
dengan  kalian."  28 

c/,  iste-  c^uji  :ul4  ’J,  {'JZ  djb-  -n  r/ tv\° 

djfi* jf  \AjA~  > 

Je-  cs-UaP  Je-  coSlS  [^p  jJuJl  jJJe  J\  ^JpS 

Ol>f  ijv-Ll-jj  aIIp  aJJI  4»1  J J-'j  Jvi  :  JU  ll^p  Jy°'j 

'4*  J*  OUl  ^  Ja  Jp'ji  1 

i  ‘-r* J?*  'jjCa* 

4715/313.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Ali  Al  Abbar  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Sa’id  bin  Arkun  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Khulaid  bin 
Da’laj  Abu  Amr  As-Sadusi  menceritakan  kepada  kami,  aku  menduganya 
(meriwayatkan)  dari  Qatadah,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata: 
Rasulullah  #  bersabda,  “Bintang-bintang  mengamankan  penduduk 


28  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  26  |  —  Al  M ustad  rak 


bumi  dari  tenggelam,  dan  ahli  bait-ku  mengamankan  umatku  dari 
perselisihan.  Bila  ada  kabilah  Arab  yang  menyelisihinya,  maka  mereka 
akan  berselisih  sehingga  akhirnya  mereka  menjadi  partai  Iblis.  ”29 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


ji  y)  \j j -d  —  Y'  \ 

^  OLa-iP  UjJL?-  1  ^j)  ylj  cAjAaJI 


ji  \2j*~  IC fji  ji  j^i  ji  (J* 


^  Ju^«  ^  Lu-li-  rMli  ipUjU^Jl 

/  •  ^  .  J  •/  /  /  JI  J  J  t  J.x  .  ^  /  /  J  •  X 

Cc-i^ JJ  Ji 

j*  l*J  0^  ^  ^  ji  Jf'  ji  ■j^Jt  j*  OUiw 

Ijt-Il-J  aJIP  Ali!  aJ)1  (Jks  : Jl5  l-o.g;P  Aisl  j  (J^W^  ji ^ 

1  J  tAJll  ^3 j-p-fj  cAyjd  jj-?  ^  ^  ^ 


4716/314.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  dan  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Utsman  bin  Sa’id  Ad- 


29  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Justru  hadits  ini  maudhu’.  Ibnu  Arkun 
divonis  dha’if  oleh  para  ulama  hadits.  Begitu  pula  Khulaid;  dia  divonis  dha’ifoleh 
Ahmad  dan  lain-lainnya.” 


Al  Mustadrak  —  |~27~1 


Darimi  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Bahr  bin  Barri  menceritakan 
kepada  kami,  Hisyam  bin  Yusuf  Ash-Shan’ani  menceritakan  kepada 
kami. 

Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  dan  Muhammad  bin  Ali  Al  Katib,  dua 
orang  Bukhara  menceritakan  kepada  kami  di  Bukhara,  keduanya 
berkata:  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Ma’in  menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin 
Yusuf  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Sulaiman  An-Naufali 
menceritakan  kepadaku  dari  Muhammad  bin  Ali  bin  Abdullah  bin  Abbas, 
dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Rasulullah  &  bersabda, 
Cintailah  Allah  karena  nikmat  yang  diberikanNya  kepada  kita,  cintailah 
aku  karena  cinta  kepada  Allah,  dan  cintailah  ahli  bait-ku  karena  cinta 
kepadaku.”  30 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

tjUtail  olp  iij|  xs.  -Y\o /iVW 

Cf.  ^  ^  -&1  oIp  jf  ifjii- 

Obi  Ji 

(jf  O*  “J'*  J]  'J*  o*  j***  o*  ‘S-&  J>  y 

.  *  ,  t',  A  \  **  t' '  '  '  '  *\  '  '  . 

aJs-  «uil  c5Cs  &\  J yJ’j  JU  : Ju  ^Jj^\ 

.jUl  aUI  A&of  V]  euJi  V  ojSj  ^Ju 

4717/315.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  bin 


30  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  28  |  —  AIMustadrak 


Al  Hasan  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Bukair  Al  Hadhrami  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Fudhail  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami,  Aban  bin  Ja’far  bin 
Tsa’lab  menceritakan  kepada  kami  dari  Ja’far  bin  Iyas,  dari  Abu 
Nadhrah,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  dia  berkata:  Rasulullah  H 
bersabda,  “ Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya,  tidaklah 
seseorang  membuat  kami  marah  karena  mencela  ahli  bait-ku  kecuali 
Allah  akan  memasukkannya  ke  Neraka."  31 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


i  jliyglt  aWI  -t-p  Attl  jLp  -  Y’  \  *l  /  t  V  \  A 

^  aJJ!  XS-  ^  aWI  Xs-  jj\ 

<ji  J**  Ui  J**  Oi  *J> 

ca!p  <5 jI  tSSlS  ^p  cSj^p  ‘Jp-  4^1  o-*!. 

o*  JS*  Jif  (^5  ^ j  ajjI  amI  j  Jli  :JlS 

•  p-#-*"  S/  of  £}0b  j  f 

fjj  Cr!  C/.  j** 

^*bl  3^"-J  ^b»  ;AjixorJl  015^ j 

Jl5j  cs-S^jj  jj^ai j  c-^ba»  1  aJj!  illjss-  S/  JUi  ^ 

.  C-Jto-V  b»  O-Jpf  3pL*j>pJ  AJL^j  4_0-bsaJ  |  aSjI 


31  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  29  1 


4718/316.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Al  Hasan  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mahdi 
bin  Rustum  menceritakan  kepada  kami,  Al  Khalil  bin  Umar  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Sa’id  Al  Abah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Abi  Urwah,  dari  Qatadah,  dari  Anas  dia 
berkata:  Rasulullah  ^  bersabda,  “  Tuhanku  telah  menjanjikan  kepadaku 
berkenaan  dengan  ahli  bait-ku,  bahwa  siapa  saja  dari  mereka  yang 
mengakui  tauhid  dan  aku  telah  menyampaikannya  kepada  mereka, 
bahwa  mereka  tidak  akan  disiksa.  ” 

Umar  bin  Sa’id  Al  Abah  berkata:  Sa’id  bin  Abi  Arubah  wafat 
pada  hari  kamis.  Dia  menceritakan  hadits  ini  pada  hari  Jum’at  dan  wafat 
tujuh  hari  setelahnya  di  masjid.  Segolongan  orang  ada  yang 
mengatakan,  “Allah  tidak  akan  membalasmu  dengan  kebaikan  karena 
engkau  orang  Rafidhah  dan  penebar  bencana,  ”  tapi  segolongan  orang 
ada  yang  mengatakan,  “Semoga  Allah  membalasmu  dengan  kebaikan, 
wahai  orang  Ahlus  Sunnah  Wal  Jamaah.  Engkau  telah  menyampaikan 
apa  yang  engkau  dengar.”  32 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


jj  j! jj  -rw/tv^ 

Cf-  ^  cOjjli  ^  ^ y  llLb-  cSlJill 

lij  :Jli  aJ  'Jc-  ’y.  i JS j  ‘y 

&  {££&  cafc  iler,  i-X3fZ}  .ii  td? 

32  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Justru  hadits  ini  munkar  dan  tidak 
shahih.” 


I  30  |  —  Al  Mustadrak 


<5)1  {gf’j  Up  ^Ip  4)1  Jj-" j 

.^LaI  s-^/ji  j*-gDl  ‘d^ 

4719/317.  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Nushair  Al  Khaladi 
mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Musa  bin  Harun  menceritakan 
kepada  kami,  Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Hatim  bin 
Ismail  menceritakan  kepada  kami  dari  Bukair  bin  Mismar,  dari  Amir  bin 
Sa’d,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Ketika  turun  ayat  ini  “ Marilah  kita 
memanggil  anak-anak  kami  dan  anak-anak  kamu,  istri-istri  kami  dan 
istri-istri  kamu,  diri  kami  dan  diri  kamu. "  (Qs.  Aali  Imraan  (3]:  61), 
Rasulullah  memanggil  Ali,  Fatimah,  Al  Hasan  dan  Al  Husain  lalu 
bersabda,  “  Ya  Allah,  mereka  adalah  keluargaku.”  33 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

JLftl^Jl  0 jlucfr  — Y^A  /iVT» 

JjpllL.1  jj  JJ  \2j*-  cSIjIL 

'J*  ^  j*  tpiC?  jl  lift*- 

f-jA  otSCil  v-jllf  1  jAj  <up  4)1  J*  ^  <z~*-*~* 

At  yi  C^*J  dr* 

o?  py  <_£•  ^1  ^  :  dy*  O* 

.t3 y  [yj  t>* 


33  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  — -  |  31  I 


4720/318.  Ahmad  bin  Ja’far  bin  Hamdan  Az-Zahid 
mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Al  Abbas  bin  Ibrahim  Al  Qarathisi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  Al  Ahmasi 
menceritakan  kepada  kami,  Mufadhdhal  bin  Shalih  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Hanasy  Al  Kannani,  dia  berkata:  aku 
mendengar  Abu  Dzar  berkata  seraya  memegang  pintu  Ka’bah: 
Barangsiapa  mengenalku,  akulah  orang  yang  dikenalnya,  dan 
barangsiapa  mengingkariku,  akulah  Abu  Dzar.  Aku  mendengar  Nabi  |§ 
bersabda,  "Ketahuilah,  sesungguhnya  perumpamaan  ahli  bait-ku  di 
tengah-tengah  kalian  adalah  seperti  bahtera  Nabi  Nuh  &>.  di  tengah- 
tengah  kaumnya,  barangsiapa  yang  menaikinya  akan  selamat,  dan 
barangsiapa  yang  tidak  menaikinya  akan  tenggelam."  34 

Manaqib  Fatimah  Binti  Rasulullah  H 

1  \£Ss>-  OUp  jj  ^1p  ^ 

<J.  jj  'u*  J*  ‘J*  ‘Jsi'S-’l 

aJs-  aJJI  aUI  <Jj-w j  (J  15  :Jli  c<UP  Aill  {^°J  «bjjJb» 
tl^L  j  C)f  aJjI  ^  till*  Jj3 

.2jbsJl  f-Lwi  oJL M*  ^ 


34  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Mufadhdhal  [Shalih]  adalah  periwayat 
yang  banyak  menduga-duga  ( Wahid)” 

Aku  berkata,  “Dalam  At-Talkhish  disebutkan,  “ Barangsiapa  yang  tidak 
menaikinya  akan  binasa.” 


I  32  |  — -  Al  Mustadrak 


4721/319.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Manshur  As-Saluli  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
menceritakan  kepada  kami  dari  Maisarah  bin  Habib,  dari  Al  Minhal  bin 
Amr,  dari  Zirr  bin  Hubaisy,  dari  Hudzaifah  dia  berkata:  Rasulullah 
H  bersabda,  “Seorang  malaikat  turun  dari  langit  lalu  meminta  izin 
kepada  Allah  agar  mengucapkan  salam  kepadaku.  Dia  belum  pernah 
turun  sebelumnya.  Dia  memberi  kabar  gembira  kepadaku  bahwa 
Fadmah  adalah  pemimpin  kaum  wanita  penghuni  Surga.  ”35 

Hadits  ini  diperkuat  oleh  Abu  Maryam  Al  Anshari  dari  Al  Minhal: 


jJi  4-^  {j.  —Y' Y  •  / 1  YY  Y 

‘J*  ‘<_r^  CS-  JJ  O*  i J-r *■*’  CS-  J* 

i  S,  K  *  *,  '  >  „  •  tts  ■*>  , 

,y*  J  y  ^  cf"  ^ 

of  ^ tLjJLS  p  |JL~j  <L)f  <0il  ivilL» 

.3SJ1  Jif »  Lcmj  a  Jl^u»  4^1?  Ij 

4722/320.  Ali  bin  Abdurrahman  bin  Isa  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Hakam  Al  Jizi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Hasan  bin  Al  Husain  Al  Urani  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Maryam 
Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Minhal  bin  Amr,  dari  Zirr 
bin  Hubaisy,  dari  Hudzaifah  %,  dari  Rasulullah  H,  beliau  bersabda, 
“  Seorang  malaikat  turun  dari  langit  lalu  meminta  izin  kepada  Allah  untuk 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih."  Hadits  ini  diperkuat 
oleh  Al  Hasan  bin  Al  Husain  Al  Urani.  Abu  Maryam  menceritakan  kepada  kami 
dari  Al  Minhal. 


Al  Mustadrak  —  I  33  I 


mengucapkan  salam  kepadaku.  Dia  belum  pernah  turun  sebelumnya. 
Dia  memberi  kabar  gembira  kepadaku  bahwa  Fatimah  «fg*  adalah 
pemimpin  kaum  wanita  penghuni  Surga."  36 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
merfwayatkannya . 


cs-  -m/mr 

jj  iui  jlp 

tc^oKjl  ^Jl  jLp  ^  jJ*£-  'Ji 

:JlS  t«up  «5)1  '^Pj  Js-  ’jfi.  'F*  tojl?  ji 

brl  A^Jl  Ji-!b  Jjf  of  :jX>3  4lip  «5)1  «o)l 
Cr!  t«o)l  J  j— j  :cJs  ^lUdl}  ^l^Jlj 

•^:Gj 

4723/321.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah 
Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin 
Zakariya  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Amr  Al 
Bajali  menceritakan  kepada  kami,  Al  Ajlah  bin  Abdullah  Al  Kindi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Habib  bin  Tsabit,  dari  Ashim  bin 
Dhamrah,  dari  Ali  dia  berkata:  Rasulullah  ^  mengabarkan 
kepadaku  bahwa  orang  yang  pertama  kali  masuk  Surga  adalah  aku,  lalu 
Fatimah,  Al  Hasan  dan  Al  Husain.  Kemudian  aku  bertanya,  “Wahai 


36  Lih.  Hadits  no.  4721. 


I  34  |  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah,  bagaimana  dengan  orang-orang  yang  mencintai  kami?”  Nabi 
%  menjawab,  “Mereka  ada  di  belakang  kalian.  ”37 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Jjuil  Jbjj  J,  y  £>,  J  -rY  Y/t  YY  i 

Jbj j  LuJL>- 

^  O*  l°S  c)-  O*  CS-  f'S^1  tOjjli 

Al  J ^  :  Sil  Ji 

' \  _  y  -  *  9,  y'*  \  *, 

LlLo  Al  jj-ij  j^ri  aWj  <0)1  LSw’ 

U^SsJjLoJ  LoJU^  131  44^d?U  Ij  :Jlo3  131  J  jij  l> 

J 13  j  bujf  1  jS j  a4>1 

y'j  tr’^ i  <Iip  4 ^Ju  J>  01S"  :Ji-j  4}  JU3  4OjJ  1^0  ^  Al j  :^ip 
.Oyy»  Vj  Jl3  (Oyiy3  ^ 

4724/322.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ja’far  bin  Yazid  Al  Adi 
menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abi 
Al  Awwam  Ar-Riyyahi  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Awwam  bin  Hausyab  mengabarkan 
kepada  kami  dari  Amr  bin  Murrah,  dari  Abdurrahman  bin  Abi  Laila,  dari 
Ali  bin  Abi  Thalib  %,  dia  berkata:  Rasulullah  %  menemui  kami  lalu 
meletakkan  kakinya  di  antara  aku  dan  Fatimah  kemudian  beliau 
mengajarkan  kepada  kami  doa  yang  bisa  kami  baca  ketika  hendak 

37  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ismail  (bin  Amr  Al  Bajalil  dan  gurunya 
serta  Ashim  divonis  dha’if  oleh  para  ulama  hadits.  Hadits  ini  murtkar,  dari 
redaksinya  saja  sudah  dapat  diketahui  bahwa  hadits  ini  maudu’.” 


Al  Mustadrak  —  |  35  1 


beranjak  ke  tempat  tidur.  Beliau  bersabda,  “  Wahai  Fatimah,  bila  kalian 
berdua  berada  di  rumah,  bacalah  tasbih  33  kali,  tahmid  33  kali  dan 
takbir  34  kali."  Ali  berkata,  “Demi  Allah,  aku  tidak  pernah 
meninggalkannya  setelah  itu.”  Lalu  ada  seorang  laki-laki  yang  bertanya 
kepadanya  karena  dalam  hatinya  masih  ada  yang  mengganjal,  “Juga 
pada  malam  perang  Shiffin?”  Ali  menjawab,  “Juga  pada  malam  perang 
Shiffin.  ”  38 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya . 


Lj  Jj>-  yh  —YY  Y  /i  Y  Y  ° 

lj£-  LuA>-  J  IIjJL»-  t aaj  c^^sIaII  4-^x5 

‘u*  O*  J  ‘uF  J  <J-  ls ^ 

^Ip  4-Jp  am!  (J^-5  c4xp  amI  (grPj 

:cJUi  y*  4JL«JLj  L$JLp  ^  odi f  Jij  <.ajC*  llfj  L^xp  aSsI 
b  4;Jp  4ill  A»l  (J  yj  Jtfii  JJ I  LaIJusI  sJU 

y*  aLJL-  iJ-b  C-JJ  A^isli  J J&l  0^  4*i?l3 

L»^bp  cj yX*ils  (aJLmJLvJI  A^bli  JbtiL  j*J j  ^  tjU 

aU  wb»j>*jl  !(jLaj  Cjt-bwj  4*lp  aJJ(  ^»Jl  cAlaipli 

br?  ‘O’U 

4725/323.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bakkar  bin  Qutaibah  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami 
_  % 

38  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim." 


1  36  |  —  Al  Mustadrak 


di  Mesir,  Abu  Daud  Ath-Thayalisi  menceritakan  kepada  kami,  Hisyam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abi  Katsir,  dari  Abu  Sallam, 
dari  Abu  Asma  Ar-Rahabi,  dari  Tsauban  %,  dia  berkata:  Rasulullah  f|| 
menemui  Fatimah  <#>  dan  aku  ikut  bersama  beliau.  Saat  itu  Fatimah 
memakai  kalung  emas  di  lehernya.  Dia  berkata,  “Kalung  ini  merupakan 
hadiah  dari  ayah  Al  Hasan.”  Maka  Rasulullah  fj^  bersabda,  “Wahai 
Fatimah,  sukakah  kamu  bila  orang-orang  berkata  'Fatimah  binti 
Muhammad'  tapi  di  tanganmu  ada  kalung  dari  api?!”  kemudian  Nabi 
keluar  dan  tidak  mau  duduk.  Lalu  Fatimah  membawa  kalung  tersebut 
untuk  membeli  budak  laki-laki  lalu  memerdekakannya.  Ketika  hal 
tersebut  didengar  oleh  Nabi  0,  beliau  bersabda,  “Segala  puji  bagi  Allah 
yang  telah  menyelamatkan  Fatimah  dari  Neraka."  39 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim^  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


oili  J  jL^-f  J1JJ\  £  f  -rytl tvn 

^  OlliP  JL*u*  cSiJjto 

iJJ  4j jIjo*  ol yS;  ^  JL 

JLP  ^  bjj£-  jjf 

4jjUL»  LjJl>-  jjf  IjjJs-  :}/ 13  t^L P  ^  <0)1  JLPj 

o*  oh  0*  i'f'&’J 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkNsh,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  37  1 


O*  oi  j  j  o*  O*  t&O’  Cf-  ‘f&*  O? 

aIIp  'aSlI  «d)l  Jj^-j  JlS  :Jli  44IP  Jill  ^»j  jjj  <&!  ^ 

•  (_5^  J*  (* L$i- _/  C.««^g>-1  4*j!>li  (1)1  Ij*JL*j 

4726/324.  Abu  Al  Husain  Ahmad  bin  Utsman  Al  Adami 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Sa’id  bin  Utsman  Al  Ahwazi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ya’qub  As-Sadusi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Imran  Al  Qaisi 
menceritakan  kepada  kami,  Muawiyah  bin  Hisyam  menceritakan  kepada 
kami. 


Abu  Muhammad  Al  Muzani  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  Al  Hadhrami  dan  Abdullah  bin  Ghannam 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Kuraib 
menceritakan  kepada  kami,  Muawiyah  bin  Hisyam  menceritakan  kepada 
kami. 

Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih  menceritakan 
kepadaku,  Ali  bin  Muhammad  bin  Khalid  Al  Mutharriz  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Mutsanna  Ath-Thusi  menceritakan  kepada 
kami,  Muawiyah  bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  Amr  biri 
Ghiyats  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Zirr  bin  Hubaisy, 
dari  Abdullah  bin  Mas’ud  4§fe,  dia  berkata:  Rasulullah  ^  bersabda, 
“ Sesungguhnya  Fatimah  senantiasa  menjaga  kehormatannya  sehingga 
Allah  mengharamkan  keturunannya  masuk  Neraka .”  40 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


40  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Justru  hadits  ini  d  ha  ’i  f.  Muawiyah 
menyendiri  dalam  periwayatannya.  Hadits  ini  lemah,  diriwayatkan  dari  Ibnu 
Ghiyats.  Dia  periwayat  yang  banyak  menduga-duga  (waahiri)” 


1  38  I  —  Al  Mustadrak 


jj  &  y  -y'y  <5/1  vt v 

C ^  <0)1  JuP  ^  JU^T-«  LjJj*-  £4*^*1  ^  ^  ObkiP  UjJ^r 

yj'  c/.  S&*  Cf’  Jili  ^*-L~*  jjf 

4»l  J_^-j  JlS  :  JlS  tilp  4iil  Sjjy»  ^  jp  *>p  tpJCs 

ljU^«Jb  Ijil  jJ  c-djjJl  ^Ip  o  Lili  *Ljf)/l  vi-*J  aIp  4lll 

li jJas-  (JI^Jl  ^JLp  44isb  ^Jip  ^JUo  ti— *-jj j  c ^^»«-^1  ^ 

tl4i>  tpjf  % 


4727/325.  Ahmad  bin  Balawaih  Al  Aqishi  mengabarkan  kepada 
kami  dari  kitab  aslinya,  Muhammad  bin  Utsman  bin  Abi  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Muslim  Qa‘id  Al  A’masy  menceritakan 
kepada  kami,  Al  A’masy  menceritakan  kepada  kami  dari  Suhail  bin  Abi 
Shalih,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah  <&,  dia  berkata:  Rasulullah  ^ 
bersabda,  "Pada  hari  kiamat  nanti  para  Nabi  dibangkitkan  di  atas 
binatang  melata  agar  dapat  membimbing  kaumnya  yang  beriman  di 
Mahsyar,  Shalih  &.  dibangkitkan  di  atas  unta  betinanya,  aku 
dibangkitkan  di  atas  Buraq  yang  kecepatannya  sejauh  mata 
memandang,  dan  Fatimah  dibangkitkan  di  depanku.  ”41 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


41  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish.  Abu  Muslim  tidak  diriwayatkan 
haditsnya  oleh  para  ulama  hadits.  Al  Bukhari  berkata,  “Dia  perlu  diteliti,”  para 
ulama  lainnya  mengatakan,  “Seorang  perawi  yang  matruk.” 


Al  Mustadrak  —  I  39  I 


J  &\  \&>  'J  juki  J  if^-f  -rrn/ivYA 

^LaJl  Jails«*Jl  ^jl.3  fji  j>^.  OlJUtjJ  <_£wLjJl 

v y*i  c/-  u~*^h  ^jC  jj  J [f j  iu jiL  jj  -w*^ 

sSJ\  ^jj  ^LjJl  ll>Jb>-  aUI  JlS-  ^  j*_*aI ^jl  Uj JL>-  iljJli  (JjbJl 

J*  cOC  ^  ^  o*  c/. 

J**  y*  :Jl5  «lip  ^1p  ^P  cii^Jr  ^ff  JP 

f.tjj  ^  3l»QlJI  ISI  !  J^Sj  j*JLvj  aJLp  amI 

<uip  a&I  Ju^a  0~u  ^  j^jCajf  1  ij^P  i£-*j>Jl  ^jpf  Ij 

&  /f/  / 

•v*7  ls^  r^j 

4728/326.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Attab  Al 
Abdi  mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Bakar  bin  Abi  Darim 
Al  Hafizh  di  Kufah,  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  dan  Al 
Husain  bin  Mati  di  Kufah  serta  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi,  mereka 
berkata:  Ibrahim  bin  Abdullah  Al  Absi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Abbas  bin  Al  Walid  bin  Bakkar  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami, 
Khalid  bin  Abdullah  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami  dari  Bayan, 
dari  Asy-Sya’bi,  dari  Abu  Juhaifah,  dari  Ali  Alaihis  Salam,  dia  berkata: 
Aku  mendengar  Rasulullah  §j|  bersabda,  “ Pada  hari  kiamat  nanti  akan 
ada  seorang  penyeru  yang  berseru  dari  balik  tabti,  'Wahai  penduduk 
Mahsyar,  tundukkanlah  pandangan  kalian  dari  Fatimah  binti  Muhammad 
sampai  dia  lewat'."  42 


42  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Justru  hadits  ini  maudhu'.  Tentang  Al 
Abbas,  Ad-Daraquthni  berkata,  “Pendusta.”  Kemudian  Al  Hakim  menyebutkan 
lagi  hadits  ini  setelah  dua  lembar:  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami,  Al  Kajji 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin  Bahr  menceritakan  kepada  kami, 
Khalid  Adh-Dhahhak  menceritakan  kepada  kami.  Dia  menambahkan  di 


I  40  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

c J  ii  J  £3b-  -rYV/iVT^ 

J  <J?*i  O*  ^  Oi 

Jfy  cOUy  O*  y*f  ^ 

iiil  <u*l  :Jl5  'qX»j  aII p  aSsI  -oil 

v**  j*  j'  v**  &  £?  ^  ^  481 

'  /  X  yy  *  t  ,,  y*y  y  »' y  \  *y  'i,  *,  *  y 

J  Jyyj  C-I j  4IM3  oili  cliwUj  »_-» J-^LJ  <&1  ^5^»  AWl  u  j**  j 

<dll  {J{*0  J  y*  J  ^  b»  l^Jl  (%-k"  J  5^"  ^  ^ 

^Jfiy  jUl.J  aILp  4jjl  <011  (J J— J  lObjJ  JU  5^ 

aJli  :cJla»  i_Jo  4jLjL<  t$JiiP  y*  oJ^-f  Oij  iAjc»  IjIj  Xm)o\a 

<oil  (_sl^j  -Al  J  y»  j  Jb&  ^  *L~LJlj  cr^~ 

iJjJ  ^ij  Aats*u»  C— O  “baJ^l*  I^Lll  J ji  of  <»d?lj  Ij 

tJL*i  jJj  44^  <0ll  (^Cs*  <&'  J  (*->  ?jb  J*  iL~La> 

^Jll  dUi  oupli  C&p  c<LJLJl  ^Jl  a!1?V3  o*U*i 

.jUjl  ^jA  <«d?l i  ^01  I  Jlij  tp-L<<J  LS^5 

4729/327.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bakkar  bin  Qutaibah  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 


dalamnya,  “Lalu  Fatimah  lewat  dengan  memakai  dua  gaun  hijau.”  Tentang  Abdul 
Hamid,  Ibnu  Hibban  berkata,  “Dia  mencuri  hadits.” 

Aku  mengatakan,  “Lihat  hadits  no.  4757." 


kami.  Abu  Daud  Ath-Thayalisi  menceritakan  kepada  kami,  Hammam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abi  Katsif,  dari  Abu  Salam, 
dari  Abu  Asma  Ar-Rahabi,  dari  Tsauban  maula  Rasulullah  dia 
berkata,  “Putri  Hubairah  menemui  Nabi  —sementara  tangannya 
memakai  gelang  emas  atau  cincin  emas.  Maka  Rasulullah  —  memukul 
tangannya.  Lalu  dia  mendatangi  Fatimah  binti  Rasulullah  — ,  lalu  dia 
mengadukan  perbuatan  Rasulullah  —  kepadanya.” 

Tsauban  berkata  lebih  lanjut:  Lalu  Rasulullah  —  masuk  menemui 
Fatimah  dan  aku  ikut  bersama  beliau.  Saat  itu  Fatimah  melepas  kalung 
emas  dari  lehernya  seraya  berkata,  “Kalung  ini  merupakan  hadiah  dari 
ayah  Al  Hasan,  ”  seraya  memegang  kalung  tersebut  di  tangannya.  Maka 
Rasulullah  —  bersabda,  “Wahai  Fatimah,  apakah  kamu  suka  orang- 
orang  mengatakan  bahwa  kamu  adalah  Fatimah  binti  Muhammad 
sementara  di  tanganmu  ada  kalung  dari  api?”  lalu  Rasulullah  —  keluar 
dan  tidak  mau  duduk.  Kemudian  Fatimah  membawa  kalung  tersebut 
untuk  membeli  seorang  budak  laki-laki  lalu  memerdekakannya.  Ketika 
hal  tersebut  terdengar  oleh  Nabi  — ,  beliau  bersabda,  “ Segala  puji  bagi 
Allah  yang  telah  menyelamatkan  Fatimah  dari  Neraka  .”  43 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


ji  J  £jb-  -r\A/tvr* 

■U c/- 

jjj  cj*JV*-*  Cd  ^  tojj&  jjj 


43  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


f~42  i  —  Al  Mustadrak 


'u*  'u *  Jt  °U*  U i  J»*  'J*  ‘J?  <y-  £j 

{JL^  -ojI  J  y*  j  Jvi  :Jli  t  <&!  ^Ip  jp  cof  °^p  yj 

s- ‘^*-  ^  <^i  p-L-j  aIIp  Ai)l 

4730/328.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada 
kami. 

Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  mengabarkan  kepada  kami  di 
Kufah,  Ahmad  bin  Hatim  bin  Abi  Gharzah  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Salim  menceritakan 
kepada  kami,  Husain  bin  Zaid  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami  dari 
Umar  bin  Ali,  dari  Ja’far  bin  Muhammad,  dari  ayahnya,  dari  Ali  bin  Al 
Husain,  dari  ayahnya,  dari  Ali  <$,,  dia  berkata:  Rasulullah  H  bersabda 
kepada  Fatimah,  “ Sesungguhnya  Allah  ikut  murka  bila  kamu  marah  dan 
dan  ikut  ridha  bila  kamu  ridha.  ”  44 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


S-lsrj  J-pU-s-|  c *— »* ^Lp  ,jP 


JLp  ^  £«  oJ&o  :  JlS  t ^1p  J>  ^jI 

(^jip  ^jp  (^J  frljJ  4^jIp 


44  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Justru  Husain  [bin  Zaid]  orang  yang 
haditsnya  munkar  dan  tidak  bisa  dijadikan  hujjah.” 


Al  Mustadrak  —  I  43  | 


4-ip  4i)l  aUI  Jj-" J  015^  J*-^  (J^J  O^ 

t sf**  Jl  S-3"^  CJlT  S^l  ^  Si  J  ijs-  J*  fX*J 

<  ,  ^  A, 

,4jl ja\  JA  |»llx  j  4lJLp  aUI 

4731/329.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ali  Al  Faqih  Asy-Syasyi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Thalib  Ahmad  bin  Nashr  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Sa’id  bin  Basyir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abbad  bin  Ya’qub,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Raja  Az- 
Zubaidi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq  Asy-Syaibani,  dari 
Jumai’  bin  Umair,  dia  berkata:  Aku  menemui  Aisyah  bersama  ibuku. 
Kudengar  dia  menjawab  dari  balik  tabir  ketika  ditanya  oleh  ibuku 
tentang  Ali,  “Kamu  menanyakan  kepadaku  tentang  laki-laki  tersebut? 
Demi  Allah,  aku  tidak  mengetahui  laki-laki  yang  lebih  dicintai  Rasulullah 
0  daripada  Ali,  dan  di  bumi  ini  tidak  ada  perempuan  yang  lebih 
dicintainya  daripada  istri  Ali  (yakni  Fatimah  «§&).”  45 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


jj  i-sjji* j  ji  J  —Y V' •/lYY'Y 

J)  0 J&  tJ-jl j~»\  l l jIaS-  J  OLttJtP 
«UiJlp  Jl  C— J  «USulp  i.jykS'  jj  j& 

ja  UjJb*- j  LO\S""  4^Jif  015""  c-jf j  t*  :cJt*  L^JT  lg:p  adI  ijy°j 


45  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Jumai’  [bin  Umair]  adalah  orang  yang 
tertuduh  (berdusta).  Aisyah  RA  sama  sekali  tidak  pernah  mengatakan  ini.” 


I  44  |  —  Al  Mustadrak 


LS-j  'aIp  cJ£o  bl  tf&'j  _/  CI>li 

,4~d^  \^1J^-\j  l li^Lj  4^-li  fbj  tl^j 

4732/230.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  bin  Ishaq 
Ash-Shaghani  menceritakan  kepada  kami,  Utsman  bin  Umair 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan  kepada  kami  dari 
Maisarah  bin  Habib,  dari  Al  Minhal  bin  Amr,  dari  Aisyah  binti  Thalhah, 
dari  Ummul  Mukminin  Aisyah  bahwa  dia  berkata,  “Aku  tidak  melihat 
orang  yang  paling  mirip  ucapan  dan  bicaranya  dengan  Rasulullah  0 
daripada  Fatimah  e$t>.  Bila  dia  menemui  Rasulullah  beliau  akan 
menyambutnya  dengan  baik  dan  memegang  tangannya,  lalu 
menciumnya  dan  menyuruhnya  duduk  di  tempat  duduknya.”  46 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


J  -rn/tvrr 

C-jIj  \2>Js~  liij&b 

'J*  ji  ^  O*  Cf-  Jy^  u^*^' 

<lip  <5)1  JtLp  <5)1  J jLj  J 15  :  JlS  caip  <5)1  j  <s jJ^Jl  ^1 

.01  ojj  jvj j*  {j*  015^  C»  *bll  J^l 

4733/331.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Ash- 
Shayigh  menceritakan  kepada  kami  di  Kufah,  Muhammad  bin  Al  Husain 
bin  Abi  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Tsabit  Ad-Dayyan 
menceritakan  kepada  kami,  Manshur  bin  Abu  Al  Aswad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin  Abi  Nu’m,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri 

46  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Justru  hadits  ini  Shahih." 


Al  Mustadrak  —  1  45  I 


jj§&,  dia  berkata:  Rasulullah  0  bersabda,  “Fatimah  adalah  pemimpin 
kaum  wanita  penghuni  Surga,  kecuali  Maryam  binti  Imran  ”47 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.  Muslim  menyendiri  dalam  meriwayatkan  hadits  Abu 
Musa  dari  Nabi  0  yang  redaksinya  “ Perempuan  terbaik  di  dunia  ada 
empat 


oiiii  J,  jL 'j,  J  iijb-  -rrY/ivri 

yj  <1  tjoi-  ^  cSIJJlo 

yj  jAx?r  y&  t(_£ jAx>r  yj  aSJI  JLP  C(_£ Jjjill 

Jj-j  Jl5  :Jtf  t-up  &\  y,  Je-  I0\j  ^ f  AiJl 

cL^Ja^^j  <uJs>li  L»Jl  4Jp  aWI  <0)1 

•  \a 

4734/332.  Abu  Sahi  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ziyad  Al 
Qaththan  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Ismail  bin  Ishaq  Al 
Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Muhammad  Al  Farwi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  Az-Zahiri  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ja’far  bin  Muhammad,  dari  Abdullah  bin  Abi  Rafi,  dari 
Al  Miswar  bin  Makhramah  Ogfe,  dia  berkata:  Rasulullah  0  bersabda, 
11  Fatimah  adalah  bagian  dariku.  Aku  akan  membentangkan  bila  dia 
membentangkan,  dan  aku  akan  menggenggam  bila  dia 
menggenggam.  ”48 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

47  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 

48  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  46  |  - —  Al  Mustadrak 


djb-  cOjiy'  y  juki  £jb-  -rrr/tvro 

ybe>r  LjJb-  ; j^lp  ^  ^ <l)lSLi  Uj^-  ^ 

4ujl  ^  CoJU ^  4&I  A-P  ^  CS-UlP  4»l  J-P  ^P  C f\jj  ,jj 
(itttJpls  jvl—j  aJlp  di) I  4#l  i}_y* j  f.L«»iil  i_. j>-f  OIS”*  ijli 


4735/333.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Syadzan  Al  Aswad  bin  Amir  menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin 
Ziyad  Al  Ahmar  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Atha,  dari 
Abdullah  bin  Buraidah,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Perempuan  yang 
paling  dicintai  Rasulullah  adalah  Fatimah,  dan  laki-laki  yang  paling 
dicintainya  adalah  Ali.”  49 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j|  £j£-  c^uii  yjZ  djb-  -rrt/tvrn 

JLP  \£jS>-  yiPjJl  'j*  AjP  (_-«-*> jj 

O*  4(*^  (ji  j  °U*  ‘ J ^  ^  d/ 

*lip  aJ)1  csCs>  <5)1  J  JJj  cJj  «llsli  Jlp  J>-S  4it  i£p  -Oli  '^s>j  'JS 
<5)1  'S)!  J  y*  j  c~»fj  b*  <0ilj  C4^i?li  lj  :  Jlii  |j£»J 


49  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  47  1 


aIIp  4»l  015^  l>  4ii\ j  tdii;  (^*J 

■£&•  *J\  ^ 

4736/334.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Yusuf  Al  Hamdani  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Mu'min  bin  Ali  Az-Za’farani  menceritakan  kepada  kami,  Abdussalam  bin 
Harb  menceritakan  kepada  kami  dari  Ubaidillah  bin  Amr,  dari  Zaid  bin 
Aslam,  dari  ayahnya,  dari  Umar  <&,  bahwa  dia  masuk  menemui  Fatimah 
binti  Rasulullah  ^  lalu  berkata,  “Wahai  Fatimah,  demi  Allah,  aku  tidak 
melihat  orang  yang  lebih  dicintai  Rasulullah  daripada  engkau.  Dan 
demi  Allah,  tidak  ada  orang  setelah  ayahmu  yang  lebih  aku  cintai 
daripada  engkau.”  50 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

yfj  cUdfJi  ^  J  jpA  -rr o/ivrv 

itf  j)  <&'  aIp  12^5-  tjf'  c/, 

CplIjA.  'j)  JjJJ  C/-  LS 

ilp  b'  :Jl5  tjt-JJj  »J°j* 

L5?f  yi— >  jf  a'3^  J  4ji' 

p  t 4S1I  Cbll  ^ 

jUfj  d  (_jIj  JUP  A^aIj  j  bdd  1 4^-1  j  j' 

ciul  Ij  :cJli  Ij  :b$J  Jlii 


50  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Hadits  ini  gharib  ’ajib.” 


I  48  |  —  Al  Mustadrak 


jp  aJJ|  (1)^9  ^9  I(jLfl9  : Jl5  uiLLj  -Jj  LyJ)  lijtJj  iiijl 

^1  y  J  <-J^  u^J^1  J*  y  J&  jdllf  J*- J 

.  J-Ul  £1*  ct->-  ^i-j  (_s^>-  'yi  jf  Ijp  4j  au!  J^ol 

4737/335.  Abu  Al  Husain  bin  Abu  Amr  As-Sammak  dan  Abu 
Ahmad  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan  kepadaku,  keduanya 
berkata:  Abdullah  bin  Muhammad  Al  Baghawi  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Sa’id  Al  Umawi  menceritakan  kepadaku,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Yazid  bin  Sinan  menceritakan  kepada  kami, 
Uqbah  bin  Ruwaim  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  aku 
mendengar  Abu  Tsa’labah  Al  KhuSyani  berkata:  Apabila  Rasulullah 
pulang  dari  peperangan  atau  perjalanan,  beliau  datang  ke  masjid  lalu 
shalat  dua  rakaat,  lalu  memuji  Fatimah  dan  menemui  istri-istrinya. 
Ketika  beliau  pulang,  51  beliau  keluar  dari  masjid  dan  Fatimah 
menyambutnya  di  depan  pintu  dengan  mulut  berdarah  dan  kedua 
matanya  meneteskan  air  mata.  Maka  Nabi  bertanya  kepadanya, 
“Apa  yang  membuatmu  menangis?”  Fatimah  menjawab,  “Wahai 
Rasulullah,  aku  melihatmu  letih  dan  pakaianmu  kusut”  Abu  Tsa’labah 
berkata:  Maka  Rasulullah  f||  bersabda,  “  Janganlah  kamu  menangis, 
karena  Allah  $k>  mengutus  ayahmu  untuk  suatu  urusan,  yang  tidak  satu 
pun  rumah  di  atas  bumi  ini  baik  di  kampung  maupun  di  pegunungan 
kecuali  Allah  akan  memasukkan  kemuliaan  atau  kehinaan  di  dalamnya 
hingga  dia  sampai  seperti  sampainya  malam."  52 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


51  Demikianlah  yang  terdapat  dalam  manuskrip  asli.  Menurutku  ini  salah  cetak. 

52  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Yazid  bin  Sinan  adalah  Ar-Rahawi.  Dia 
divonis  dha’if  oleh  Ahmad  dan  imam-imam  lainnya.  Sedangkan  Uqbah  adalah 
orang  yang  tidak  jelas  statusnya  dan  tidak  dikenhl.” 


Al  Mustadrak  —  I  49  I 


olp  'J,  iui  oIp  J  j^uii  -m/t  vr a 

fj  SvX*JiJl  (_£i  o ^P  ca&I 

Hj!b~  olai*  jljpl  j>i  jJ  JJJ\  J  J  ^1p  ^  oilUJl 

^ji  aJJI  -b»P  Lj*A>-  jUyaJt  ^j,  ^JL^a 

Jjtl-  ^p  C<_~j~~Jl  ^Jp  t(^ ^AjJl  J&  C(_j ^*-  ^jj  lljJb- 

•''-'  ■*  s  Y  ,*s*  S,  A  V  >  f  s  S  S  s 

:(*-^j  ^  ^  J_>— j  :<Jl5  dUU  jJ 

ci~5lxi  j**\  5JLJ  L$iiS"(i  ^  iL>r yL-j  ^»!>LJlj  o^L^il 

^-* J  C-~«^J>  <L>xJl  A>*jIj  ^j)|  C.,  fl'.tl  bl  O-^vJ  (<LaJ?ljtj  <L£JbP 

4738/336.  Al  Hakim  Al  Fadhil  Abu  Abdillah  Muhammad  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami  secara  imla  ‘  pada  awal  Dzulqa’dah 
tahun  402  Hijriyah,  Abu  Al  Husain  Abdushshamad  bin  Ali  bin  Mukram, 
putra  saudara  laki-laki  Al  Hasan  bin  Mukram  Al  Bazzar  menceritakan 
kepada  kami  di  Baghdad,  Muslim  bin  Isa  Ash-Shaffar  Al  Askari 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Daud  Al  Khuraibi 
menceritakan  kepada  kami,  Syihab  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami 
dari  Az-Zuhri,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Sa’d  bin  Malik,  dia 
berkata:  Rasulullah  ^  bersabda,  “ Jibril  menemuiku  dengan 
membawa  buah  dari  Surga,  maka  aku  memakannya  pada  malam  Isra  ‘, 
lalu  Khadijah  menggendong  Fatimah.  Oleh  karena  itulah  bila  aku  rindu 
aroma  Surga,  aku  akan  mencium  leher  Fatimah.”  53 


53  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  merupakan  hadits  palsu  hasil 
rekayasa  Muslim  bin  Isa  Ash-Shaffar  yang  dinisbatkan  kepada  Al  Khuraibi  dari 
Syihab.” 

Al  Hakim  berkata,  “Para  periwayat  lainnya  tsiqah." 

Adz-Dzahabi  berkata,  “Ini  merupakan  kedustaan  jelas!  Karena  Fatimah  RA  lahir 
sebelum  kenabian,  apabila  saat  Isra1!” 


1  50  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  gharib  baik  dari  sisi  redaksi  maupun  sanadnya.  Syihab 
bin  Harb  adalah  periwayat  yang  majhul,  sementara  para  periwayat 
lainnya  tsigah. 


t ifj£-  -nrv/tvr^ 

u*  (_5^!  ^ 

O*  ‘cr^  o*.  J*  cs- 

yC  li|  OlT  jjl.  j  aIIp^am!  ^1  of  uj£  oi'  o* 

y"Ul  J _/  Oli"  yC*  fOi  ISI}  tCJe»U  4j  Ijl^p.  ^$1  ^-T  tik 

,1,  \  '  * » , 
.QIp  ajjI  a11>Is  Ijl^p 

4739/337.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Ismail  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Fudhail  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Ala  bin  Al 
Musayyab,  dari  Ibrahim  bin  Qu’ais,  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar  %,  bahwa 
apabila  Nabi  fj|  hendak  bepergian,  yang  terakhir  kali  beliau  beri  wasiat 
adalah  Fatimah  Dan  bila  beliau  pulang  dari  sebuah  perjalanan,  yang 
pertama  kali  beliau  temui  adalah  Fatimah  «$,.  54 

1 2%.  cJ^Jn  *Jl p  *J>  -rrA/ivt  * 

IIjA?-  C0^2jl)  JU^f 

Cti^  ‘S-S****^  Cti  {j*  jifi  ls£>J 

54  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ibrahim  [bin  Qu’ais]  adalah  periwayat 
dha’ifr 


Al  Mustadrak  —  1  51  1 


aIIp  -ojI  {JL&  aSjI  J l^J  JUi  iaJ  iljj  Oj^eJ  O^LUoU  ^-^*3 

•(/‘tj  (^  :(i-J 

4740/338.  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan  hadits  ini 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Al  Ala  Al  Adami  menceritakan  kepada  kami 
di  Bashrah,  Yahya  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Ala  bin  Al  Musayyab,  dari 
Ibrahim  Qu’ais.  Lalu  dia  menyebutkan  sanadnya  dengan  makna  hadits 
yang  sama,  dan  ditambahkan:  Maka  Rasulullah  bersabda  kepadanya, 
“Ayah  dan  ibuku  sebagai  tebusannya.  ”55 

Para  periwayat  hadits  ini  dari  yang  terakhir  terdapat  dalam  Ash- 
Shahih  selain  Ibrahim  Qu’ais. 

y  yQ  o*  J  ci  t/'j  -trrA/tiYi. 

aIIp  4&I  »l)f  tflp  4i>l  y? J  y  y 

d  'J** J  ^  L'  :<i  '^y  (^iJl  :Jl5 

$.L«j  od^>j  o j-A  f.L«j  od~*j  $.Lwmj  «jCi  ^ £5 

4740A/338A.  Zakariya  bin  Abi  Za‘id  (menceritakan  kepada 
kami)  dari  Firas,  dari  Asy-Sya’bi,  dari  Masruq,  dari  Aisyah  «§k,  bahwa 
Nabi  H  bersabda  saat  sakit  yang  menyebabkan  kematiannya,  “Wahai 
Fatimah,  tidakkah  kamu  ridha  menjadi  pemimpin  wanita-wanita  se/umh 


55-  (4740)-  Uh.  Hadits  no.  4739. 


I  52  |  —  Al  Mustadrak 


dunia,  pemimpin  wanita-wanita  umat  ini  dan  pemimpin  wanita-wanita 
yang  beriman 'Y'56 

Sanad  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


iSlui-j  A-il j|  oUL-  j>  U — YT 

j*  c j-i j  j)  ^ 

Ci»U  oif  :  Jtf  tilp  <5)1  j  ^  tpi^9  ^  tOUJLi 

JUU  tlo \sf-  ilt-j  <jllp  <5)1  {JLp  <3)1  J yjtj  I^p-  <3)1 

cJC*  Qjt  :Jl5  t«U>  £JLJ1  (JyJjaJ  Cfe- 

>--> jj  Ljj  j*}  1  <— jjj  tol jUlJl  t-»j  j*-$JUl  •  Jl*  tLip 

i_^pt  tpTyiJlj  «1 jjSl  J>>  cc-^ 

djlj  ,j~Ji  CA^yslL  j^-T  C-jf  j~“  O? 

cjfj  dAS ^UiJl  cjfj  crd3  >^1  cjfj 

jj£  cdi^l  ^  d**sk 

4741/339.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Hilal  bin  Al  Ala  Ar-Raqi 
menceritakan  kepada  kami,  Husain  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada 
kami,  Zuhair  menceritakan  kepada  kami  dari  Sulaiman,  dari  Abu  Shalih, 
dari  Abu  Hurairah  dia  berkata:  Fatimah  «§,  menemui  Rasulullah  0 
untuk  meminta  pembantu.  Maka  Nabi  0  bersabda  kepadanya,  “Yang 
kamu  minta  lebih  kamu  sukai  ataukah  lebih  baik  darinya?”  Abu  Hurairah 


56-  (4740A)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  .  53  1 


berkata  lebih  lanjut:  Aku  pun  menduga  bahwa  Fatimah  meminta  hal 
tersebut  kepada  Ali.  Lalu  Rasulullah  0  bersabda,  “Bacalah:  Ya  Allah, 
Tuhan  langit.  Tuhan  Arasy  yang  Agung,  Tuhan  kita  dan  Tuhan  segala 
sesuatu,  yang  menurunkan  Taurat,  Injil  dan  Al  Qur‘an,  yang  membelah 
biji-bijian.  Aku  berlindung  kepada-Mu  dari  kejahatan  segala  sesuatu, 
Engkau-Iah  yang  memegang  ubun-ubunnya  (nasibnya).  Engkau  lah  yang 
awal  dan  tidak  ada  sesuatu  pun  sebelum-Mu.  Engkau-lah  yang  akhir  dan 
tidak  sesuatu  pun  sesudah-Mu.  Engkau-lah  yang  zahir  dan  tidak  ada 
sesuatu  pun  di  atas-Mu.  Engkau-lah  yang  batin  dan  tidak  ada  sesuatu 
pun  di  bawah-Mu.  Lunaskanlah  hutang  kami  dan  berilah  kami 
kecukupan  (agar  terhindar)  dari  kemiskinan.  ”  57 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

j  j  jjt aJl  “V'  t  *  /  i  V  i  Y 

j  j. 

(}.  O*  ‘(►s**  j  «&1  ^  j*  ij>&-  j. 

£ <*-*^l  :cJli  ^  j  (j*  ‘c/'C*’  (f)  j* 

Ji-ai  A-ij  Ij  IaSjI  J jm j  Jlia  ^  jij 

<j\'J  J»  ‘OalS  ((*-$— 1  y&j 

fjl  'i/l  j  ^  : Jli  pj  tf; 


57.  (4741 y  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al 
Bukhari  dan  Muslim.” 


1  54  1  —  Al  Mustadrak 


4742/340.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku,  Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami,  Wadhdhah  bin  Yahya  An-Nahsyali 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdullah  bin  Utsman  bin  Khutsaim,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari 
Ibnu  AbbaSj  dari  Fatimah  «$,  dia  berkata:  Orang-orang  musyrik  Ouraisy 
berkumpul  di  Al  Hijr ;  lalu  Rasulullah  bersabda,  “Wahai  putriku, 
tenanglah!”  kemudian  beliau  keluar  lalu  masuk  masjid  dan  menemui 
mereka.  Maka  mereka  pun  mengangkat  kepala  mereka  lalu  menunduk. 
Kemudian  Nabi  #  mengambil  segenggam  debu  lalu  melemparkannya 
ke  arah  mereka  seraya  bersabda,  “Amat  buruklah  muka-muka  mereka.  ” 
Ternyata  tidak  seorang  pun  dari  mereka  kecuali  tewas  saat  perang 
Badar.”  58 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

J^jji  ^uli  y  J  -riN/ivir 

-LP  y  yu^r  tSUl 1 

c4j ^1  y,  pJlv»  y  y^  c 

<&!  J icJli  iy*j\  j*f  jp  oi  J*  °u* 

Jsi-Jb  Sf  0^  o ^  C/-  'Jtf'  4*^  (*-^ J 

4743/341.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Qasim  Adz-Dzuhli 
mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Ja’far  bin  Muhammad  Al  Firyabi 

58  (4742 y  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya 

yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  I  55  I 


menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Abdurrahman  Ad-Dimasyqi 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Shalih  Ad-Dimasyqi  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu  Arubah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Qatadah,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Ummu  Aiman,  dia  berkata, 
“Rasulullah  menikahkan  putrinya  dengan  Ali  bin  Abi  Thalib  dan 
menyuruh  Ali  agar  tidak  masuk  menemui  Fatimah  sampai  dia 
mendatangi  beliau,  ”  lalu  ia  menyebutkan  haditsnya.  59 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


ci  (U*Q  cpis  ^  'f>  J  Jfe-  -riY/tvti 

^L*Jl  jlp  ^  (jJJL*  amI 

P  O-ipO  :  J 15  C  Jp  jp  is-lp- 

ittt  J ji  t_J-f  OlT  ^$1  loitLi  4Ip  a»I  ^»3  cs^- 

Js  jjli  :J-5  'oJlS  aIIp  a»1 

,£\j  61^*  i£»ip  c.  oir  oi 

4744/342.  Abu  Bakar  bin  Abi  Darim  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Abdullah  Al  Absi  menceritakan  kepada  kami,  Malik  bin 
Ismail  An-Nahdi  menceritakan  kepada  kami,  Abdussalam  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Jahhaf,  dari  Jumai’  bin  Umair, 
dia  berkata:  Aku  masuk  menemui  Aisyah  «§*>  bersama  bibiku,  lalu  dia 
bertanya  kepadanya  “Siapakah  manusia  yang  paling  dicintai  Rasulullah 
H?"  Aisyah  menjawab,  “Fatimah,  ”  ia  ditanya  lagi,  “Lalu  siapakah  dari 


59  (4743)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Mursal ” 


—  Al  Mustadrak 


kalangan  laki-laki?”  Jawabnya,  “Suaminya,  sejauh  yang  kuketahui  dia 
rajin  berpuasa  dan  rajin  beribadah  malam.”  60 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  jjf  l j  —  T  i  T'/ 1  Vi  o 

1  JUP  Ij (j 'i  ji[  fji  c3b>w»l  LjJb- 

,  t',  \  *,  i.  A  *  f  f»,  \  ,  ,  4  •  '  *,  t, 

aJLp  ^  0»  aip  auI  (j fjG’  t  j*** 

•f j*  1  1 01  c— j  jA  :^jl  f.L-J  'j*  clL— o-  ! Jli 

.  JUj>c-*  i  ~  ■  •-■  J  t  JlL j>-  C.-IJ  J  t0j£^9 


4745/343.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abbad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Anas  #>,  bahwa 
Nabi  %  bersabda,  “Cukuplah  kamu  mengetahui  bahwa  wanita  dunia 
(yang  terbaik)  ada  empat:  Maryam  binti  Imran,  Asiyah  istri  Fir’aun, 
Khadijah  binti  Khuwailid  dan  Fatimah  binti  Muhammad.  "61 

Hadits  ini  disebutkan  demikian  dalam  kitab  Al  Musnad  karya 
Abu  Abdillah  Ahmad  bin  Hanbal. 


6°  (4744)-  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya 

yang  dha’if. 

61-  (4745)-  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya  yang 
dha’if. 


Al  Mustadrak  —  |  57  I 


xL?-l  ^  <&l  J-P  UjO>-  ^  Juo-f  aMI  J-P  ^jf  i_Ju:^3J 

o*  cr"*  O*  O*  ^  “3' j  J*  «M’  <^^“ 

.  ,  *,  ,  '  t'  „  *,  ,  S,  A  *,  i  s  *  f  A, 

frLwio  ^jA  iJL#  Cj^JLu»^  aJLp  a»1  ^,1.«/?  ^uJl  0>  AiP  4I1I  j  ^JLJL» 


c cjj  cd) _^pjj  of _^»l  c<l)l *— •«;  j»j (jv^JlaJl 

t.  3'  Uli'. 


4746/344.  Abu  Bakar  Al  Qathi’i  mengabarkan  hadits  ini 
kepada  kami  dalam  “Keutamaan  Ahlul  Bait”  karya  Abu  Abdillah  Ahmad 
bin  Hanbal,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan 
kepada  kami,  Ma’mar  memberitahukan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhri, 
dari  Anas  bin  Malik  <$&,  bahwa  Nabi  &  bersabda,  " Cukuplah  bagimu 
mengetahui  empat  perempuan  terbaik  dunia:  Maryam  binti  Imran, 
Asiyah  istri  Fir’aun,  Khadijah  binti  Khuwailid  dan  Fa  timah  binti 
Muhammad.  ”62 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  redaksi  ini,  karena  sabda 
Nabi  %  “Cukuplah  bagimu  empat  perempuan  (terbaik)  dunia"  adalah 
menyamakan  wanita-wanita  dunia. 


<d)i  Xs-  j A**r  ^ —Y'  t  °l t V 1 V 


6Z-  (4746 y  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.  Hadits  ini  juga  diriwayatkan  dari  Ma’mar  dari  Az-Zuhri.” 


I  58  1  —  Al  Mustadrak 


(Xaj£x-*  ,jJ  UuJj-  i jA*^r  fjj  <OJl  J-P  t£j£- 

s-^2^  ijt  cr~*~  ^  1  ^  t^ilj  I  jj  <&!  jlIp 

jj— ^Jl  4J1I  :<Jli  ^Lalii  «dt^JS  :<J  JlSa  c4£jI • 


Vj  Yj  v***'  d?  £  4“l  pj  4^"  ^  :JlS  p  4^ 

4lip  <5)1  AJil  J  j— j  tj£jj  j*^*^'  J  iji  S->-^ 

cl^k-^j  li  ^k^jj  C»  ^vauAj  a*^2j  iCkla  :Jl5  cjUkj 

I^UjI  ii-UPj  <£j4y*J  J  Ss^  £*QJl  f ji  Olj 

.<1  I jil P  jjljajla  liAJi  l-ftya.fll  viJLisrjj  _yJj 


4747/345.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan 
kepadaku,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku.  Abu  Sa’id  maula  Bani  Hasyim 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  menceritakan  kepada 
kami,  Ummu  Bakar  binti  Al  Miswar  bin  Makhramah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ubaidillah  bin  Abi  Rafi,  dari  Al  Miswar,  bahwa  Hasan 
bin  Hasan  mengirim  utusan  kepadanya  untuk  melamar  putrinya.  Maka 
dia  berkata  kepada  utusan  tersebut,  “Katakan  kepadanya  agar 
menemuiku  pada  waktu  Isya”  Dia  berkata  lebih  lanjut:  Maka  dia 
bertemu  dengannya,  lalu  dia  memuji  Allah  dan  menyanjung-Nya, 
kemudian  berkata,  “Amma  Ba’du,  demi  Allah,  tidak  ada  nasab  dan 
sebab  serta  perbesanan  yang  lebih  aku  sukai  daripada  nasab  kalian, 
sebab  kalian  dan  perbesanan  kalian,  akan  tetapi  Rasulullah  H  bersabda, 
'Fatimah  adalah  bagian  dariku,  akan  kugenggam  apa  yang 
digenggamnya  dan  akan  kubentangkan  apa  yang  dibentangkannya. 
Sesungguhnya  nasab  pada  hari  kiamat  akan  putus  selain  nasabku, 
sebabku  dan  perbesananku'.  Padamu  ada  putrinya,  kalau  aku 


Al  Mustadrak  —  |  59  I 


menikahkanmu  maka  dia  akan  menggenggamnya,  ”  lalu  ia  pergi  dengan 
meminta  maaf  kepadanya.  63 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Aill  J-P  JL —  V*  1  *\/ 1 V 1 A 

^  ^  OUp  13j£-  c^iseJJl 

C4lp  iSll  ^  jp  cOjj  cCL. 

\  ,  's  '  i  t  s  '  '  s  *s  S  S,  \  *,  V  -  >  s  *  i 

14^  ^  j  sJ^rf  _/•*£  015”  |*i 1» j  aJp  amI  <osl  J 01 

llii}  cO~Jl  Jpf  o^CaJl  : J ya  t jSSliJi  5!)C<2i  £- yP  lil  aL- 
•  {Lc^7  ^ UT^r  A&l 

4748/346.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abduilah  Al  Hafid 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali 
menceritakan  kepada  kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Humaid  dan 
Ali  bin  Zaid  mengabarkan  kepadaku  dari  Anas  bin  Malik  4£,  bahwa 
Rasulullah  fj^  melewati  pintu  rumah  Fatimah  «§b  selama  6  bulan  bila 
hendak  keluar  untuk  shalat  Subuh  seraya  bersabda,  “  Tunaikanlah  shalat 
wahai  ahli  bait,  Sesungguhnya  Allah  bermaksud  hendak  menghilangkan 
dosa  dari  kamu,  hai  ahlul  bait  dan  membersihkan  kamu  sebersih- 
bersihnya."  64 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

63  (4747)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkhJsh,  “Hadits  ini  shahih." 

64  (4748)-  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-TaBchish. 


I  60  |  —  Al  Mustadrak 


k  jlp  ^  ci  j&J  irjJ  -rtv/ivu 

cSoSlj  yjf  jJ  lj/j  jl  v/  ‘J^“  O*  0* 

ol  ^1p  Liai-  :Jl5  tAii^  ^  0^  ‘(^^'  ‘i^' 

4_Ip  4^1  <_jU«5  C/-  c^i  (J^5- 

^3^  o^j  £  j&f  lg-1^  °^pf  :  JUi 

£j£J  Oj^*J  4^3  U~^  ‘t^  •‘-^  ^ 

.i*3^  v£k  J)  ^  ^ 

4749/347.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Yahya  bin  Zakariya  bin  Abi  Za'idah 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  mengabarkan  kepadaku  dari  Asy- 
Sya’bi,  dari  Suwaid  bin  Ghaflah,  dia  berkata:  Ali  melamar  putri  Abu  Jahl 
kepada  pamannya,  Al  Harits  bin  Hisyam,  lalu  dia  meminta  pendapat 
Nabi  #.  Maka  Nabi  $  bertanya,  “Apakah  tentang  kedudukannya  yang 
engkau  tanyakan  kepadaku /'Ali  bertanya,  “Aku  telah  tahu 
kebangsawanannya,  yang  kutanyakan  adalah  apakah  engkau 
mendukungku  untuk  menikahinya?”  Nabi  menjawab,  “Tidak, 
Fatimah  adalah  bagian  dariku.  Aku  menduga  dia  pasti  akan  sedih  dan 
mengeluh.  ”  Ali  berkata,  “Aku  tidak  akan  melakukan  sesuatu  yang 
engkau  benci.”  65 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  alur  ini. 


65  (4749)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish ,  “A/ursa/lagi  kuat.” 


Al  Mustadrak  —  I  61  I 


jif  if^-i  -riA/ivo. 

•  OjjIa  ^  «AjJj  lIjJ^-  ^  JL*1«  £jb~ 

(IH  ■*^>’^  t>i  ^  jAJCSr  ^  JU-3-f  Ij ^>-f j 

C^'  (IH  tOjjli  ^  Jjji  lSo^-  C^f  tj~£- 

‘J^  yH^  S-*^  P*  df  Jif  ^  ji.^  *A&>-  ’p  cJJli- 
£p  ‘r^j  P*  cP9  J pj  3^  eP  £&■ jj?  N  :lp*>  ^  Jlii 

‘ipf  «P’U  llii  :  JUi  cjJLj  pP  i»l  J P3  tfJJi 

>(^JliT  lui  liliT 

4750/348.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Abi  Khalid  mengabarkan  kepada  kami  dari  Abu  Hanzhalah, 
seorang  laki-laki  warga  Makkah,  bahwa  Ali  melamar  putri  Abu  Jahal, 
lalu  keluarga  putri  Abu  Jahal  berkata  kepadanya,  “Kami  tidak  akan 
menikahkanmu  dengan  memadu  putri  Rasulullah  ||.”  Ternyata  hal 
tersebut  terdengar  oleh  Rasulullah  f§.  Maka  beliau  bersabda,  “Fatimah 
adalah  bagian  dariku.  Barangsiapa  menyakitinya,  berarti  dia  telah 
menyakitiku."  66 


66  (4750)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Mursal ” 


I  62  1  —  Al  Mustadrak 


u*.  jU 'j!  j*j  ll&p-  —Y'  l^l  iv  O  \ 

i ’J*  v’j?  t-uLp  ^  ISop-  t ^  (J^1» 

J\  *Z\  ^so  4-p  <&!  dp  of  t  jfy\  ^  ibl  jlp  ^p  Ji 

4*vaj  Ci?l9  CLil  :  JUi  tj*H. j  4-Ip  &\  lJiLp  <&l  J ji-j  iiJLJi  J^p- 

•  l^aJl  LftliT  l 'a  yjijj 

4751/349.  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  menceritakan 
kepada  kami,  Musa  bin  Sahi  bin  Katsir  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Ulayyah  menceritakan  kepada  kami,  Ayyub  As-Sakhtiyani 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi  Mulaikah,  dari  Abdullah  bin 
Az-Zubair,  bahwa  Ali  menyebut  putri  Abu  Jahal,  lalu  hal  tersebut 
terdengar  oleh  Rasulullah  fj§.  Maka  beliau  bersabda,  “Sesungguhnya 
Fatimah  adalah  bagian  dariku.  Apa  saja  yang  membuatnya  sakit  akan 
membuatku  sakit,  dan  apa  saja  yang  membuatnya  susah  akan 
membuatku  susah."  67 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


&*!>•  t jljpl  —Y' o  .  / 1 V  o  Y 

cOlS j  j  ^  a3>l  wLIp  ^  Jj\ 

:cJli  jj-IIp  'J*  c^aui  Ojjj  ‘J*  (^1 

di*  a-Ip  <U)I  a#1  J  y*  j  c~j  A^Jpli  ^  c-jS^ 

b  (_s^I  |JLu*j  aJLp  Aill  c-b>- 


67  (4751)-  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaBdush. 


Al  Mustadrak  —  1  63  I 


s-L^j  c^yjl  ^  'ja  :cJUi  t ^-f  ^pol 
:  Jli  j*J  c<j  Ip^  2rf  &  fi-j  ^  Al  Jb»  ^j3l. 

LSlv»  Al  Jj—j  l^J  JUi  i*£Jl  ^  yJj  <Uf.\^3  :oJli  ^  ^Sl 

:cJl5  ^Jl  Jif  i_-^f  dh>«S\jf  aia  :'^X*j  ^lip  Al 

Al  Al  J_j-j  £*j  jJ  tfrllil  'ja  '4i^  (U^-j  5^  Al  (J^>  ^Jll 
ouj  s-lll-f  llf  :cJia  ?Lu  ^  :  JUi  <.£x>  'JZ  iSl^I*  c^fy  jiJL-j  «lip 
*(•■"  :o^  ^  J_Aj  3^*  Jr-^j  (^  :Jli  cjUl  :oia  taAlp 

•yi  ^ 

4752/350.  Ahmad  bin  Ja’far  bin  Hamdan  Al  Bazzar 
mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ubaidillah  bin  Muslim 
menceritakan  kepada  kami,  Shalih  bin  Hatim  bin  Wardan  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Ayyub  menceritakan 
kepadaku  dari  Abu  Yazid  Al  Madani,  dari  Asma  binti  Umais,  dia 
berkata:  Aku  ikut  hadir  dalam  pesta  pernikahan  Fatimah  binti  Rasulullah 
#.  Pada  pagi  harinya  Nabi  H  mendekati  pintu  lalu  bersabda,  ‘Wahai 
Ummu  Aiman,  panggilkan  saudaraku !”  Ummu  Aiman  berkata,  “Dia 
saudaramu  tapi  engkau  nikahkan  dia  (dengan  putrimu)?”  Nabi  £ 
bersabda,  "Memang  benar,  wahai  Ummu  Aiman,  ”  lalu  Ali  datang 
kemudian  Nabi  #  mencipratkan  air  padanya  dan  mendoakannya,  lalu 
beliau  bersabda,  "Panggil  Fatimah  kemari!”  Asma  berkata  lebih  lanjut: 
Maka  Fatimah  datang  dengan  malu-malu,  lalu  Rasulullah  $  bersabda 
kepadanya,  "Tenanglah!  Kamu  telah  kunikahkan  dengan  ahli  bait-ku 
yang  paling  kucintai.  ’’  Asma  berkata  lebih  lanjut:  Lalu  Nabi  # 
mencipratkan  air  padanya,  kemudian  Rasulullah  #  pulang  dan  melihat 
ada  bayang-bayang  di  depannya.  Maka  beliau  bertanya,  "Siapakah  ini?” 
Aku  menjawab,  “Aku  Asma  binti  Umais”  Nabi  bertanya,  “Apakah  kamu 


I  64  |  — -  Al  Mustadrak 


datang  pada  pesta  pernikahan  putri  Rasulullah  i$}?”  Jawabku,  “Ya, 
maka  beliau  mendoakanku.68 


*^p  'J»  Olllp  c<£ jj-iJl 

lA^Jk  CO  <iolP  Jp  t j»  JlftJl  O*  (ji 

A-Jil  01S^  1jl?-1  c-jfj  b*  icJlS  '^s’  ^  a^JIp' 

131  cJlS'j  caI^U  j*-^j  ^  JJ*  ^  dj-'O*  \*di& 

J>  L^Ubvli  1*J»j  j  ^\j  4;  4&  l^Jl  j»15  aJLp  oJL>-3 

jjt-j  a!1p  3ul  i»l  J®8*  liI  ^s*  cA~&d 

.oJb  cJL i  j  aJLai _ _  aJI  oli 

4753/351.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Utsman  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan 
kepada  kami  dari  Maisarah  bin  Habib,  dari  Al  Minhal  bin  Amr,  dari 
Aisyah  binti  Thalhah,  dari  Aisyah  Ummul  Mukminin  bahwa  dia 
berkata,  “Tidak  ada  orang  yang  ucapan  dan  bicaranya  lebih  mirip 
dengan  Rasulullah  f||  daripada  Fatimah.  Apabila  Fatimah  masuk 
menemui  Nabi  #,  Nabi  $§  berdiri  menyambutnya  lalu  menciumnya, 
mengucapkan  selamat  dan  memegang  tangannya  lalu  mendudukkannya 


68  (4752)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Tentang  Hatim,  Shalih  salah 

seorang  guru  Muslim  meriwayatkan  haditsnya.  Akan  tetapi  hadits  ini  salah, 
karena  pada  malam  pernikahan  Fatimah  Asma1  binti  ’Umais  sedang  berada  di 
Habsyah." 


Al  Mnstadrak  —  I  65  i 


di  tempat  duduknya.  Apabila  Nabi  H  masuk  menemuinya,  dia  berdiri 
menyambutnya  dan  mencium  tangannya.”  69 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

£jb-  J  -ror/ivoi 

U-&  d/!'  Ji  frdf  ^  Cf- 

O  £  s  A  *,  \  **,'*,  '  '  S  >  0'  \  - 

(_/5>jN  1  4_Ap  LS^3  ^  b»^P  A^l  J 

Jlii  Cj»ipl  aJ yjt j _j  aSjI  :l_^bai  ?IJL*  l>  :<jis  j*J  a*j jf 

IAjujI  iiaJl  s-L-J  aJLp  aJSI  aMI 

.  C—J  Alisli J  t jij C~J 

4754/352.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Yunus  bin 
Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Daud  bin  Abi  Al  Furat 
menceritakan  kepada  kami  dari  Alba  bin  Ahmar,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu 
Abbas  ifi,  dia  berkata:  Rasulullah  menggaris  tanah  empat  garis, 
kemudian  beliau  bertanya,  “Tahukah  kalian  apa  ini? Para  Sahabat 
menjawab,  “Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  mengetahui”  Rasulullah  % 
bersabda,  “  Wanita  terbaik  penghuni  Surga  ada  empat:  Khadijah  binti 
Khuwailid,  Fatimah  binti  Muhammad,  "hingga  akhir  hadits.  70 


69  (4753)-  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya 
yang  dha  ’i  f. 

70  (4754 )-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  66  |  - —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


jijlii  J  y  JZ  J  -ror/ivoo 

^  P*  jV  J  o*  v/  ‘r1^ 

4»l  J y*  J  Cju^o  0^  jJ-5  ,yp  lj^-  * Jli 

,  j  ^  ^  i  ^  tf  <**,,*,,  a 

.  ,^Pj  ‘P^. J*  UT  :  Jji  j*-U** J  5=^  ^  tp*19 

ccUp  «li-  yi  o^sAjl  ‘P*JJ  ^ST'J  ‘P’ 0~*^J 

.Sj^-Jl  J»\1h  (idJi 

4755/353.  Abu  Bakar  bin  Hayawaih  bin  Al  Muammal  Al 
Hamdani  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abbad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  bin  Hammam  mengabarkan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Mina  bin  Abi  Mina 
maula  Abdurrahman  bin  Auf,  dia  berkata:  Ambillah  dariku  sebelum 
hadits-hadits  dicampur  dengan  hal-hal  batil.  Aku  mendengar  Rasulullah 
bersabda,  “Aku  adalah  pohon  dan  Fatimah  cabangnya,  AH  tunasnya 
sedang  Al  Hasan  dan  Al  Husain  buahnya.  Pendukung  kami  adalah 
daun-daunnya  dan  pangkal  pohonnya  ada  di  Surga  Adn  dan  yang 
lainnya  ada  di  seluruh  Surga.  ”71 

71  (4755)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  tidak  diriwayatkan 

oleh  seorang  pun  selain  Al  Hakim.  Dalam  hadits  ini  ada  seorang  Tabiin  yang 
gugur.  Abu  Hatim  berkata,  “Seorang  pendusta  yang  biasa  berdusta,”  Ibnu  Ma’in 
berkata,  “Ia  tidak  Tsiqah."  Akan  tetapi  aku  menduga  bahwa  hadits  ini  merupakan 
hadits  palsu  buatan  Ad-Dabari,  karena  Ibnu  Haiwah  adalah  orang  yang  dituduh 
berdusta.  Wahai  pengarang,  tidakkah  engkau  malu  menampilkan  kata-kata  yang 
mirip  dongeng  ini  lalu  engkau  katakan  bahwa  ini  merupakan  ralatan  terhadap 
hadith-hadits  AsySyaikhan  ?!. 


Al  Mustadrak  —  |  67  I 


Redaksi  ini  syadz.  Meski  demikiar),  Ishaq  Ad-Dabari  seorang 
periwayat  yang  shaduq,  Abdurrazzaq  dan  ayahnya  serta  kakeknya 
tsiqah.  Mina  adalah  mau/a  Abdurrahman  bin  Auf.  Dia  bertemu  dengan 
Nabi  H  dan  mendengar  hadits  dari  beliau.  WaJlahu  A  ’lam 


ttyr*  o3-  — rol/lVo*\ 

J,  JJ  Jl 

‘cAA'  lP2^1  (P  bjty  &'j4r*  O».  iSljb-  CJ^ 

llP  c/  S***  iji  (^«J  {j*  Cc3l^* — >1  ^ 

^i\  OUj  ISI  cJlS'  1$Ip  <5)1  °j£-  cA-jf 

jl  Yj  jlS^  l-i>-f  c-jfj  C*  :cJli  pLp  <5)1 

(^jjl  j^ 

4756/354.  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Ahmad  bin 
Syabbuwaih  Ar-Rais  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami  di  Marwa, 
Ja’far  bin  Muhammad  bin  Al  Harits  An-Naisaburi  menceritakan  kepada 
kami  di  Marwa,  Ali  bin  Mihran  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami, 
Salamah  bin  Al  Fadhl  Al  Abrasy  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abbad 
bin  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah  <$,  bahwa  bila 
teringat  Fatimah  binti  Nabi  £,  dia  akan  berkata,  “Aku  tidak  melihat 
orang  yang  lebih  benar  dialeknya  daripada  dia,  kecuali  orang  yang 
melahirkannya  (yakni  Nabi  H).  ”  72 


72  (4756)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat 

Muslim.” 


1  68  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

i Jya-all  UjA?-  —  Y,®©/iY°Y 

iJstSlkJl  ^ jlS  jjfj  c«_jUp  ji  Al  ^  Jsj  jjfj 

'j!  ~l)jJ1  fji  4iil  xs>  £j>  rl^JlS 

jJU1-  Uj c^-^l 

fji  *tJhp  l2jl>-  fji  ^^«jl  JLP  LjJb-  CC5 J*-^*-^*  O*  ^  ;A?P 

tilp  <5ll  ^5j  ^ip  *^P  c4i^Js-  ^jf  ^P  C<i?ii-iJl  jjP  cOC  J&  c-ittl  XP 

Jj»1  Ij  :JJ  OIS’"  bl  ■(Jt-'j  5^  ^  ls^*  •  Jb 

tjJL.  J  -<JLp  AUl  Jlp  «Oli  J  y*  j  C~j  ludote  yS 1  1  IjvZP  £-*^Jl 

OlTj  ilSlS  J, f  ^  JlS  :j*iU  jjf  :JlS  cpljljv*^  pliij  l$^j 

.pljl :  JlS  -Ol  XP  lli^ 

4757/355.  Abu  Al  Fadhl  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi,  Abu 
Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Attab  dan  Abu  Bakar  bin  Abu 
Darim  menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Ibrahim  bin 
Abdullah  Al  Absi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Al  Walid  bin 
Bakkar  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami,  Khalid  Al  Wasithi 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ja’far  bin  Hamdan  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Abdullah  bin  Muslim  Al  Bashri  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin  Bahr  menceritakan  kepada  kami,  Khalid 


Al  Mustadrak  —  |  69  j 


bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dari  Bayan,  dari  Asy-Sya’bi, 
dari  Abu  Juhaifah,  dari  Ali  <%,  dia  berkata:  Nabi  $  bersabda,  “Pada 
hari  kiamat  nanti  akan  diumumkan  pada  penduduk  Mahsyar 
Tundukkanlah  pandangan  kalian!  Karend  Fatimah  binti  Rasulullah  !§■ 
akan  lewat',  lalu  Fatimah  lewat  dengan  memakai  dua  gaun  berwarna 
hijau.  "73 

Abu  Muslim  berkata:  Abu  Qilabah  berkata  kepadaku:  Bersama 
kami  ada  Abdul  Hamid,  dia  berkata  “Warna  merah.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Riwayat-Riwayat  yang  Shahih  Menurut  Kami 
Tentang  Kelahiran  Fatimah 


-U ^LjJI  jjf  UjAs-  — ro*\/tVo A 

J  tOClp  J  'J  J  U  J-  J  J  alUf 

‘Jz-J  O»  J J  j  '  <JlS  Aill  j  jJ  J  ^P  tf*-“ J' 

g j\j  auI  JJ  ^  J 

•  flj  C4&I  JLPj  C|t-^Loil 

4758/356.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim  bin  Utsman, 


73  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  mengatakan:  Hadits  ini  telah  diriwayatkan  pada  no.  4728. 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish.  Tentang  Abdul  Hamid  [bin  Bahr},  Ibnu 
Hibban  berkata,  “Ia  mencuri  hadits  {dha%." 


I  70  |  —  Al  Mustadrak 


dari  Al  Hakam,  dari  Miqsam,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  “Khadijah 
«fs,  melahirkan  dua  putra  dan  empat  putri  dari  hasil  pernikahannya 
dengan  Rasulullah  yaitu:  Al  Qasim,  AbduDah,  Fatimah,  Ummu 
Kultsum,  Rugayyah  dan  Zainab.” 


b jpA  — r° v/  1Y<>^ 

Al  xp  \2j&-  tt£ ^  U J*"}  (j.  VSj^- 
cJt-  :  JlS  ci!p  Al  '^o'j  dAJ£  ^  Al  xp  ^  olU 

cJlS'  :cJU»  aJLp  4»1  kJ^3  ^  «Jj** j 
r  1  -/>_■■  ^ y>-  bl  UUp  jf  c jJ*ll  <L) 

aJLp  AUl  ^^1*9  Al  J ^  ^-iSl  J-if  £jA  f  1^  t®  J~~*~  V y^* 

J 15  d"  Alj  il^P* 

j*j  54  s-sj/) . liyui  fQ  j*  s-1**—3 

LfJp  jJJ  . c3  j^4*  5sj 


4759/357.  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Mahrajani 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Zakariya  bin  Dinar  Al 
Bashri  menceritakan  kepada  kami,  AbduDah  bin  Al  Mutsanna 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsumamah  bin  AbduDah  bin  Anas,  dari 
Anas  bin  Malik  4@b,  dia  berkata:  Aku  bertanya  kepada  ibuku  tentang 
Fatimah  binti  Rasulullah  Dia  menjawab,  “Dia  seperti  bulan  purnama 
atau  matahari  yang  memecah  mendung  bila  keluar  dari  awan.  Putih 
kemerah-merahan,  memiliki  rambut  hitam  dan  salah  seorang  yang 
paling  mirip  dengan  Rasulullah  $,  sebagaimana  dikatakan  seorang 
penyair: 


Al  Mastadrak  —  I  71  I 


Putih  membelah  awan  karena  rambutnya  yang  lurus 
Tenggelam  pada  awan  dengan  rambut  yang  lebat 
Seperti  siang  hari  cerah  di  tengah-tengah  awan 
Sedang  awan  dibandingkan  dengannya  seperti  malam  gelap 74 

(_s {y.  ^  -ToA/IVI* 

\Zj^~  :S/l»  Jail5xJl  ^  Jjfj 

,y.  OL-jL-  ^  ^  dJit  j-p  c-**-*»  :JlS  cj»-pI jii  ^ 

<ul<  L^iP  aUI  i^y^j  O-LJj  :jis  aJbr  ^-^p  c A-^f  ^^P 

•  ^  LS^9  (J _J»* j  <^-^1 

4760/358.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  Al 
Muzakki  dan  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  aku  mendengar  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Sulaiman  bin  Ja’far  Al  Hasyimi  menceritakan  dari 
ayahnya,  dari  kakeknya,  dia  berkata,  “Fatimah  lahir  pada  tahun  ke- 
41  setelah  kelahiran  Rasulullah  &  (yakni  saat  Nabi  fj|  berusia  41 
tahun).” 


74  (4759)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Maudhu Dalam  sanadnya 

terdapat  Muhammad  bin  Zakariya  Al  ’Ala'i.” 


I  72  |  —  Al  Mustadrak 


Wafatnya  Fatimah  dan  Perbedaan  Riwayat 
Tentang  Waktunya 

Ji  4)1  oIp  £jb~  -ro^/tvn\ 

aIp  4)1  t5C?  jU^«  c-L  Ci?U  :Jl5  ^ 

•  f  *."  *  •  *  . 

J'  ^  ui^fj  £-~*i  ^  yr*j  OWvj  ^  Ojli-  <JG  <±jM 

4761/359.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Faij  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Fatimah  binti  Muhammad  wafat  pada  malam  ketiga  bulan 
Ramadhan  dalam  usia  29  tahun.”  75 

Adapun  tentang  waktu  wafatnya,  terdapat  beberapa  versi 
riwayat  yang  berbeda-beda.  Diriwayatkan  dari  Abu  Ja’far  Muhammad 
bin  Ali  bahwa  dia  berkata,  “Fatimah  wafat  3  bulan  setelah  Nabi  # 
wafat.” 


75  (4761)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhisb.  Al  Waqidi  berkata,  “Ia  wafat 

pada  tanggal  3  Ramadhan  dalam  usia  29  tahun.  Ma’mar  (menceritakan  kepada 
kami)  dari  Az-Zuhri,  dari  ’Urwah,  dari  Aisyah,  ia  berkata,  “Fatimah  RA  hidup  6 
bulan  setelah  wafatnya  ayahnya.”  Al  Muzakki  mengabarkan  kepada  kami,  As- 
Sarraj  mengabarkan  kepada  kami,  Ibnu  Rahawaih  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  menceritakan  kepada  kami 
dengan  sanad  ini.  Hadits  ini  diperkuat  oleh  Shalih  bin  Kaisan,  ’Aqil,  Ibnu  Juraij 
dan  Ibnu  'Uyainah  dengan  redaksi  yang  sama.  Al-Laits  (menceritakan  kepada 
kami)  dari  ’Aqil,  dari  Az-Zuhri,  dari  ’Urwah,  dari  Aisyah,  ia  berkata,  “Fatimah 
dimakamkan  pada  malam  hari  oleh  AH,  dan  Abu  Bakar  tidak  merasakannya 
sampai  ia  dimakamkan.  Diriwayatkan  dari  Ja’far  Ash-Shadiq  bahwa  Fatimah 
wafat  dalam  usia  21  tahun.” 


Al  Mus ta d  rak  —  |  73  1 


Adapun  Aisyah,  dia  mengatakan  sebagaimana  yang  diriwayatkan 
darinya  bahwa  Fatimah  wafat  6  bulan  setelah  Nabi  H  wafat. 

Adapun  AbduHah  bin  Al  Harits,  dia  mengatakan  seperti  yang 
diriwayatkan  oleh  Yazid  bin  Abi  Ziyad  darinya,  “Fatimah  wafat  8  bulan 
setelah  wafatnya  Rasulullah 

Muhammad  bin  Umar  berkata:  Ma’mar  menceritakan  kepada 
kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Urwah,  dari  Aisyah. 

Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari 
Urwah,  dari  Aisyah,  bahwa  Fatimah  wafat  6  bulan  setelah  wafatnya 
Nabi  <0^.  Muhammad  bin  Umar  berkata,  “Menurut  kami  riwayat  ini 
paling  shahih.” 


j™  j  j  3^1  J  -rn  */tv*u 

o*  i 

j*  'j’  j’  ‘j**  ‘j) j  'j 

4»t  4ttl  j  oli  j  Omj  :cJlS  LfiP  aJJI  <Iiolp 

•  I>^****J 

4762/360.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  Al 
Muzakki  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  Al  Hanzhali  menceritakan 
kepada  kami,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Urwah,  dari  Aisyah 
dia  berkata,  “Fatimah  «gt  hidup  6  bulan  setelah  wafatnya  Rasulullah 
f&-”76 


76  Lih.  Hadits  no.  4761. 


I  74  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  diperkuat  oleh  Shalih  bin  Kaisan,  Aqil,  Ibnu  Uyainah, 
Al  Waqidi,  Muhammad  bin  Abdullah  putra  saudara  laki-laki  Az-Zuhri  dan 
Ibnu  Juraij.  Semuanya  meriwayatkan  dengan  redaksi  yang  sama. 

iji i  ^  jjf  u ~ y t  \  / ivnr 

ij)  <£•&■  cSl Jjtlj  ^j>-\ 

JL Ljjb-  Ujj£\ jil  fji 

j?  u*  Ji  J*  ‘J*  l*d  J*  <y.  J** 

c-i»  cJLii  iJbJLi  L/? p  b\j  Cw?y  *x5  i<JlS 

N'  is.lH.1  cJlia  j. c-iL  £  ^Jl  jjiy  ^ 

icJlS  jl  £*-/3>  o-jfj  Lt»*j  yiJ 

cJ*l ^<^|l  ^  C..w)afl»  JjI yjf  ^jJl  f-Ll— f  C-~Lx jti  ijli  c4j jti 

tilkU  olt«3  tjJtill  01S"  £  J jf  y»j  ^ ^Jl  j^Ip-  cUj 

.*}Q  liliSj  lidl^  ^  c^ji  ^  ^ J 

4763/361.  Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin 
Yahya,  putra  saudara  laki-laki  Thahir  Al  Aqiqi  Al  Alawi  mengabarkan 
kepada  kami  di  Baghdad,  kakekku,  Yahya  bin  Al  Hasan  menceritakan 
kepada  kami,  Bakar  bin  Abdul  Wahhab  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  Al  Waqidi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya, 
dari  Ali  bin  Al  Husain,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata:  Fatimah  sakit 
parah  lalu  dia  berkata  kepada  Asma  binti  Umais,  “Tidakkah  engkau 
melihat  apa  yang  terjadi  denganku?  Aku  diletakkan  di  atas  ranjang 
secara  terbuka”  Maka  Asma  berkata,  “Akan  kubuatkan  untukmu  tandu 


% 


Al  Mustadrak  —  1  75  | 


sebagaimana  yang  pernah  kulihat  di  negeri  Habasyah”  Fatimah  berkata. 
Tunjukkan  kepadaku.”  Ibnu  Abbas  berkata  lebih  lanjut,  “Maka  Asma 
mengutus  seseorang  untuk  mengambil  pelepah-pelepah  kurma  basah 
yang  dipotong-potong  dari  pedusunan  lalu  dijadikan  sebagai  tandu 
(usungan)  di  atas  ranjang.  Itulah  usungan  yang  pertama.  Maka  Fatimah 
tersenyum  padahal  sebelumnya  belum  pernah  kulihat  dia  tersenyum 
setelah  ayahnya  wafat  kecuali  pada  hari  itu.  Kemudian  kami 
mengusungnya  dan  menguburnya  pada  malam  hari.”  77 


Jt  ci  -rnY/iYnt 

oi  :S/li  -lailsjl  jj  jifj 

cvL—Ul  UjA>-  LJ JL>- 

t',  \  *,  f,*  t*,  't,*  t'''  '  ' 

aIIp  <dst  Alil  j  cuii  idJli  4-£JIp  c Sj^p  (jp 

.-UP  <5il  e_JlL  ^  ^Ip  l^Ilp 

4764/362.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  dan 
Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan 
kepada  kami,  Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits 
menceritakan  kepada  kami  dari  Aqil,  dari  Az-Zuhri,  dari  Urwah,  dari 
Aisyah,  dia  berkata,  “Fatimah  binti  Rasulullah  dimakamkan  pada 
malam  hari  oleh  Ali,  dan  Abu  Bakar  ^  tidak  merasakannya  sampai 
Fatimah  dimakamkan  dan  dishalati  oleh  Ali  bin  Abi  Thalib  «jfk.”  78 


77  Uh.  Hadits  no.  4761. 

78  Uh.  Hadits  no.  4761. 


I  76  |  —  Al  Mustadrak 


U j*A  ^>yuu  jj  U ycA  —  V'*lY,/lY*\o 

‘  Jsf*  u*  oi  *»1  M  Cf.  cM*  «y*  *J£ 

CI^J  <^>^1  f*  ^  ^  ut  <J~i? 

A^Jb\i  C-Jl>  I  Jli  jj  ji*^r  ^4-^f  ^Jp  C^gip  ^  X»^» 

<J^l  5^-  <_/*G  <_S^  0^JJ  C$*M  y^J  41)1  y^J 

-  .jij  ^  <&'  J^>  l^\  O?  b&Jj 

4765/363.  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepada  kami,  Abu  Al  Abbas  Ats-Tsaqafi  mengabarkan  kepada  kami,  Ali 
bin  Aqil  bin  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil  menceritakan  kepadaku, 
Isa  bin  Abdullah  Al  Alawi  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari 
Ummu  Al  Hasan  binti  Abi  Ja’far  Muhammad  bin  Ali,  dari  saudara  laki- 
lakinya,  Ja’far  bin  Muhammad,  dia  berkata:  Fatimah  «$,  wafat  dalam 
usia  21  tahun  dan  dilahirkan  pada  tahun  ke-41  dari  kelahiran  Nabi  & 
(yakni  saat  Nabi  $  berusia  41  tahun)."  79 


\2j&-  tyjjiju  jj  JU^c»  bj^>-  — 1 T'!  l/l  Y  1*1 

\2jZ-  SjlS  J)  y  UJai-  Ct5lj>  01^1^-  Ji  ^  Ji 

:cJl5  4«1  '^y'j  i^Oi  J>\  J* 

•DO*-*  O’**  J* J  (X*j  Js^  «&*  J*»  Oii 

4766/364.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ali  bin  Hamdan  Al  Warraq  menceritakan 
kepada  kami,  Musa  bin  Daud  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami, 

79  Lih.  Hadits  no.  4761. 


Al  Mostadrak  —  f  77~1 


Abdullah  bin  Al  Muammal  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abi 
Mulaikah,  dari  Aisyah  «fk,  dia  berkata,  “Antara  (wafatnya)  Nabi  fj§ 
dengan  Fatimah  adalah  dua  bulan.”  80 

Ljl  t(3U^l  olijJi?-  —  V,*l°/iY*lY 

ji  OL^p  _^jIj  LuJl>-  ‘  j '1  j  LJL. 

^  4 Jo51  o*  ‘JaP*1  Oi 

j»iLj  4-Ip  4isl  Aiil  (J j»J  4LJ9I»  01  :<lp 

4767/365.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  hadits  ini  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Sulaiman  Al  Wasithi  memberitakan  (kepada 
kami),  Abu  Nu’aim  dan  Abu  Ghassan  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abdullah  bin  Al  Muammal  Al  Makhzumi  Al  Makki 
menceritakan  kepada  kami. 

Muhammad  bin  Al  Muammal  mengabarkan  kepada  kami  dari 
Abu.Az-Zubair,  dari  Jabir  bahwa  Fatimah  tidak  hidup  setelah 

wafatnya  Rasulullah  kecuali  dua  bulan. 

JiiLdl  dLp  JJ  jjbor  jjf  —Y 'wf  iV*tA 

‘(_ri J*  <_s*'  il/  Jif ^*l  ^4^-  j>  y)  \2j~-  cOI-ju^j. 

80  Adz-Dzahabi  menampilkan  riwayat-riwayat  irri  tapi  tidak  tidak  memberinya 
komentar. 


I  78  I  —  Al  Mustadrak 


J**  Js  ‘J*  'u*  (i  ci  J**  Cf-  J* y  l^“ 
'£i>\±  of  C^£e-  ^  '^Pj  *J*  'J*  ‘*J  'J  J  J 

t  j  :  J_^5j  cJlS^  <-ip  au!  4iil  J  y*j  y  l*J  I^jip  <0)1 

bl  AaJj  Ajj  ollll  Ij  tol jL»  jJL>Jl  jlL>r  olijf  I J  tolol  C*  4jj  ^  oljf 

Jl5  c<lLblj  oJC»  l»ii  toliL  4ji>-  aJLp  |%JCo  aL^jj  <_j ^Jl  objf  Ij  tolif 
:i!p  ^>1  Js  *J  P 

<30^  Oji  t^iJl  JS'j . oy  ^i^-i 

JJ  N  <1)1  . J^-lj  Jju  l«l>-lj  c^iUiil  d)lj 

4768/366.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ubaid  Al  Asadi  Al  Hafizh 
menceritakan  kepadaku  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Abi  Uwais  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Ali  menceritakan  kepada 
kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Al 
Husain,  dari  ayahnya,  dari  Ali  bahwa  saat  Rasulullah  &  wafat, 
Fatimah  «$,  berkata,  “Wahai  ayah,  alangkah  dekatnya  engkau  dengan 
Tuhanmu,  wahai  ayah,  Surga  yang  kekal  adalah  tempat  tinggalmu, 
wahai  ayah,  Tuhanmu  memuliakanmu  saat  engkau  menghadap-Nya, 
wahai  ayah,  Tuhan  dan  Rasul-RasulNya  mengucapkan  salam  kepadamu 
saat  engkau  menghadap-Nya.”  Saat  Fatimah  «&  wafat,  Ali  bin  Abi 
Thalib  %  berkata: 

Setiap  pertemuan  dua  kekasih  pasti  ada  perpisahan 
Sedikit  sekali  yang  tidak  ada  perpisahannya 
Sesungguhnya  kehilangan  satu  demi  satu  yang  dialami  olehku 
Menunjukkan  bahwa  tidak  ada  kekasih  yang  abadi 


Al  Mustadrak  —  I  79  1 


o*  o*  -rnv/tvn 

(X»j><l^  ^  jij*3l  Jup  LJJb>-  Ljjl>-  c^jt 


0^  ‘^4^*  SjCi-j  j?  X*^**  J>  dy  ’Je-  t^y  'J> 
lj~~*-s'  c-^  sll-*f  ^Jdj-  :cJl5  lLS&  ^  x»i^«  4ss-jj  t yi*=e-  ^ 
.(JL-  J  4JLp  aJJI  ^jL/3  aUI  J 0-1)  4-d^lj  ^ip j  Ijf  C-JL-P  I  cJli 


4769/367.  Muhammad  bin  Al  Muammai  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan  kepada 
kami,  An-Nufaili  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Musa  menceritakan 
kepadaku  dari  Aun  bin  Muhammad  bin  AB  dan  Umarah  bin  Al  Muhajir, 
dari  Ummu  Ja’far  istri  Muhammad  bin  Ali,  dia  berkata:  Asma  binti 
Umais  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Aku  dan  Ali  memandikan 
Fatimah  binti  Rasulullah  &.* 


Sebagian  Manaqib  Al  Hasan  dan  Al  Husain,  Dua  Cucu 
Rasulullah  0 

c AijSb  rji3  J  -ri a/iyv- 

Cf-  {f.  ^  \2j^~ 

ji ^  4  5^'  O*  <■•&="**  Ji  J&s*  Cs-S&t 

CUp  j»l  JS3  5^p  *»!  4ul  Jli  :Jl5  cilp  4«! 


I  80  |  —  Al  Mustadrak 


4770/368.  Abu  Bakar  bin  Abi  Darim  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami  di  Kufah,  Muhammad  bin  Utsman  bin  Abi  Syaibah 
menceritakan  kepada  kami,  pamanku,  Al  Qasim  bin  Abi  Syaibah 
menceritakan  kepadaku,  Yahya  bin  Al  Ala  menceritakan  kepadaku  dari 
Ja’far  bin  Muhammad,  dari  ayahnya,  dari  Jabir  dia  berkata: 
Rasulullah  fj^  bersabda,  “Setiap  keturunan  ibu  memiliki  ’ashabah  yang 
mereka  menisbatkan  diri  kepada  ’ashabah  tersebut.  Kecuali  dua  putra 
Fatimah;  akulah  wali  keduanya  dan  ’ashabah  keduanya.  ”81 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


tJjjdl  ^  ^1p 

.OlflP  Cf-Uri 2J  ^ 

ibl  \j'J* -fj 

OC-tP  4&1  J-P  c  v-ij  tjbip 

frUr  :JlS  j*  ^  'J*  J> 

,  n  ,  '  A  \  ,  -  '  ^  ,  j  „  #  * ,  (  /  /  • 

pJL»  J  AJLp  AUl  4lll  Jjll 

#  #  __  v  ^  ''i*»' 

.ij ^%a  aLp^a  jJ^ll  01  :  JlS  j*j  aJI 


4771/369.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ali  bin  Bathha  menceritakan  kepada  kami,  Affan 
menceritakan  kepada  kami. 


81  (4770)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  tidak  Shahih,  karena 

Yahya  dikomentari  oleh  Ahmad,  “Ia  memalsukan  hadits,”  sedangkan  Al  Qasim 
adalah  periwayat  yang  Matruk. 


Al  Mustadrak  —  |  81  I 


Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Affan  menceritakan  kepada  kami,  Wuhaib 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Utsman  bin  Khutsaim 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Abi  Rasyid,  dari  Ya’la  bin 
Munabbih  Ats-Tsaqafi,  dia  berkata:  Al  Hasan  dan  Al  Husain  berlari-lari 
menghadap  Rasulullah  #  lalu  beliau  merangkul  keduanya  seraya 
bersabda,  “Sesungguhnya  anak  itu  membuat  orang  tua  bakhil,  takut 
(untuk  berjihad  dan  sebagainya)  dan  sedih.  ”82 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya . 


J  Al  Xs>  J  'J  JJ,  J  -rV  */lYVY 

y  La Jj>-  L jS^Li  y  y  \2jS>-  oljJoJ  (_£ i\jj 

Cf.  J*'*  Cf-  ‘r'4^  ‘J*  &'&■< 

1  J. P  ja ju 


C  <3 jJiVi  jJL?1-  y  fji  y.  c3b»^>il  j 

y  La Jj>-  c (jb»xLA*i|  y  ja  y  JLa^-l  LaJb*. 

:  Jli  y  j*-^Lp  LaJ^-  c^JOaJl  y  c^UtJl 

j*J  i^-L»j>dl  <jL£i  (y.  Jup  l^*-«ja>rl 


82  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  mengatakan:  Berkata  pengarang  Al  Fakih,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Al 
Hakirrf  dalam  Al  Fadhail  dari  Al  Aswad  bin  Khalaf  bin  Yaghuts  Al  Qurasyi."  Al 
Hakim  berkata,  “Sesuai  syarat  Muslim,”  tapi  Apakah  Adz-Dzahabi  mengakuinya 
?!.  Al  Hafizh  Al  'lraqi  berkata,  “Sanadnya  Shahih." 


I  82  I  —  Al  Mustadrak 


: J  Jlii  t yM  ^  L5iso  ojI&j  4)1  c5H>  LJJj|  sTp 

<-->l^  c3l*Wa^_j  C-Ji  C*  ^Js-  ^-jLJ  :  JUi5  L$j|  Oois' 

4j^tj  .yliLij  ji  Orjj}  -  ctAl»  jl  Jl-j  jP  *))l 

^1  ^-li  {  Ji-J  JP  aTjS  (_Ji  { ,^j  JiijSi 

^^t>*  ikP  o?  <y-  3 ij*  'o?  J~*?  ^  J^j  5* 

^  <_Jp  dilis-  lli  ccJaI  :Jl5  ioi  jUlj  aIp  4)1 

4)1  J 15  *ilj  jyUii  a::.;5  f.L*j^/l  ^^Ip  4)1  L»  ;Jl5  c(jApxa 

(jji  ‘Ji5  {^ii*  kli  4*  ^-Aj^is»  *ljj  ojill»}  iji-j  Jp 


4772/370.  Abu  Sahi  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Ziyad  An-Nahwi  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Ja’far  bin 
Muhammad  bin  Syakir  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Mihran 
menceritakan  kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kep>ada  kami  dari 
Abdullah  bin  Umair,  dia  berkata,  “Yahya  bin  Ya’mar  masuk  menemui  Al 
Hajjaj.” 

Ishaq  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  Khalid  Al  Hasyimi 
menceritakan  kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Musa  bin  Ishaq  At- 
Tamimi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ubaid  An-Nahhas 
menceritakan  kepada  kami,  Shalih  bin  Musa  Ath-Thalhi  menceritakan 
kepada  kami,  Ashim  bin  Bahdalah  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Orang-orang  berkumpul  di  sisi  Al  Hajjaj  lalu  membahas  Al 
Husain  bin  Ali.  Maka  Al  Hajjaj  berkata,  “Dia  bukan  keturunan  Nabi  f&.” 
Saat  itu  ada  Yahya  bin  Ya’mar.  Dia  berkata  kepadanya,  “Wahai  amir, 
kamu  berdusta”  Al  Hajjaj  berkata,  “Kamu  harus  memberikan  dalil  atas 
ucapanmu  dan  pembenarannya  dari  Kitab  Allah  atau  aku  akan 


Al  Mustadrak  —  |  83  1 


membunuhmu.”  Maka  Yahya  bin  Ya’mar  berkata  (membaca  ayat),  “Dan 
kepada  sebahagian  dari  keturunannya  (Nuh)  yaitu  Daud,  Sulaiman, 

Ayyub,  Yusuf,  Musa. . dan  Zakaria,  Yahya,  Isa  dan  Ilyas”  (Qs.  Al 

An’aam  [6]:  84,  85).  Allah  4§>  mengabarkan  bahwa  Isa  ^  termasuk 
keturunan  Adam  dengan  ibunya,  dan  Al  Husain  bin  Ali  juga 
termasuk  keturunan  Muhammad  dengan  ibunya.”  Al  Hajjaj  berkata, 
“Kamu  benar,  lalu  apa  yang  membuatmu  mendustakanku  di  majlis  ini?” 
Yahya  berkata,  “Janji  yang  Allah  ambil  dari  para  Nabi  agar 
menjelaskannya  kepada  manusia  dan  tidak  menyembunyikannya,  ” 
Allah  Ijfe  berfirman,  “Lalu  mereka  melemparkan  janji  itu  ke  belakang 
punggung  mereka  dan  mereka  menukarnya  dengan  harga  yang  sedikit” 
Ashim  bin  Bahdalah  berkata  lebih  lanjut,  “Maka  Al  Hajjaj  membuangnya 
ke  Khurasan.”  83 

—  Y'Y^IYYY' 

. ''  f  '  *  *  •  J. .  >  ^  ^ 

u 'j!  aJII  -L-p  LjJL?- 

<y.  J*  ‘J  J  ’J  J  J  <JJJ\ 

J p  <oil  JJ  sW  1  U  :Jl5  c Al  J9 j 

Jt  : cU aJ*  :oii  : Jli  ?o C  ^ ul  ,JjJ  : 

aMI  'J**9  J  _y*J  S-b>r-  j  LjLs  yt* 

j*  (Jj  !<JbLs  cb y>-  icJi  : Ju  ?o L*  j^ul  ^jjl  ijlis 

:  JtS  a^Lp  abI  J- j  viJliJl  cjjJ j  U  j*j 


83  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  84  I  —  Al  Mustadrak 


4773/371.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabaikan  kepada  kami  di  Mani»,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Hani  bin  Hani,  dari  Ali 
bin  Abi  Thalib  dia  berkata:  Ketika  Fatimah  melahirkan  Hasan,  Nabi 
0  datang  lalu  bersabda,  “Tunjukkan  kepadaku  cucuku,  nama  apa  yang 
kalian  berikan  untuknya?”  Ah  berkata:  aku  menjawab,  “Aku 
menamainya  Harb”  Nabi  0  bersabda,  “Namanya  adalah  Hasan. " 
Ketika  Fatimah  melahirkan  Husaui?  Rasulullah  0  datang  lalu  bertanya, 
“Tunjukkan  kepadaku  cucuku,  nama  apa  yang  kalian  berikan 
untuknya?”  Ali  berkata:  aku  menjawab,  “Aku  menamainya  Harb"  Nabi 
0  bersabda,  “Namanya  adalah  Husain.  ”  Ketika  Fatimah  melahirkan 
anak  ketiganya,  Rasulullah  0  datang  lalu  bertanya,  “Tunjukkan 
kepadaku  cucuku,  nama  apa  yang  kalian  berikan  untuknya?”  Ah 
berkata:  aku  menjawab,  “Aku  menamainya  Harb”  Nabi  0  bersabda, 
“Namanya  adalah  Muhsin,  ”  kemudian  Nabi  0  bersabda,  “Aku 
menamai  mereka  dengan  nama  anak-anak  Harun  :  Syabbar,  Syabir 
dan  Musyabbir.  ”84 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

J  J>  -JJl  J&-  -rVt/iYYl 

Zji  (SlJULi 


84  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mastadrak  —  1  85  | 


(ji  y  y  J^s^cA  \sjJs-  iljZ'\}ajfy\ 

*$'.•'*$•'  f°'  **>*•*.,.&,  £  *•'’,.  '  * 

COl  jAx>r  ^»1  C4-J  yf-  (.X^>^A  y  JjP  \jjJj>-  ^A jA 

A>J|  lsW’  Aiil  J  j-* j  l)I  lL$-LP  4»l  yfj  ^  l$JJbr  yp- 

'“•■#  L-a3  :cJU»  ?c^LjI  :Jl2i  tUjj  lilff  jU-'j  aIIp 

^-S^'  j  £ j-*-4  (^5  0^1*  pi*>j  aIIp  auI  4&I  J jL>j 

Ji5  yri'  s4^  ^  ‘(^  'i  •  t ^  0^  4pa3 


4774/372.  Abdul  A’la  bin  Abdullah  bin  Sulaiman  bin  Al  Asy’ats 
As-Sajistani  menceritakan  kepadaku  di  Baghdad,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Ahmad  bin  Al  Walid  birf  Burd  Al  Anthaki  menceritakafi 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Abu  Fudaik  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Musa  Al  Makhzumi  menceritakan  kepada 
kami,  Aun  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya, 
dari  Ummu  Ja’far  yaitu  ibunya,  dari  neneknya.  Asma,  dari  Fatimah  e$t, 
bahwa  Rasulullah  fj&  menemuinya  pada  suatu  hari  lalu  bertanya,  “Di 
manakah  kedua  cucuku?”  Fatimah  berkata,  “Keduanya  dibawa  Ali,  ”  lalu 
Rasulullah  pergi  dan  menemukan  keduanya  sedang  bermain  di  dalam 
kamar  yang  tinggi  dan  di  tangan  keduanya  ada  sisa  kurma.  Maka  Nabi 
'H  bersabda,  “Wahai  Ali,  mengapa  engkau  tidak  mengembalikan  kedua 
cucuku  sebelum  panas?’85 


Lalu  dia  menyebutkan  sisa  haditsnya.  Muhammad  bin  Musa 
disini  adalah  Ibnu  Masymul,  orang  Madinah  yang  tsiqah.  Aun  adalah 
Ibnu  Muhammad  bin  Ubaidillah  bin  Abi  Rafi’.  Dia  dan  ayahnya  sama- 
sama  periwayat  yang  tskjah.  Ummu  Ja’far  adalah  putri  Al  Qasim  bin 
Muhammad  bin  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq.  Neneknya  adalah  Asma  binti 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaSchish,  “Justru  Muhammad  diuonis  dha  ’if  oleh 
mereka.” 


I  86  |  —  Al  Mustadrak 


Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  Semuanya  adalah  kaum  bangsawan  yang 
tsiqah. 

y^  y\  —  Y'YY'/lVVo 

cfj^“  <y.  J- J*  C/-  '^rAJ  ic£^bL*Jl  ,y.  *ttl  ^Is’  'j*  J***- 

yj  4)1  J LP  ^  yj  4)1  XS-  'J»  JuJs^A  bjJ^-  <J  \jjSp- 

^JLmj  aJlp  4)1  4^1  (J y** j  bJ-P  ’(Jl*  c  (j*  ilJ-A 

Cr~=*^  5-S*  y* J  j'  cS^-i  y? 

<C*Ji  AJLP  Ajt^/y  y  Jt-Lx  J  4_jLp  4)1  4)1  (J^-j  C^j-^S'dl  jl 

t^jl  (Jls  (V-gJbk*!  0 Asst**  |*JLuxJ  4;JLp  4)1  ^L/J  4)1  J 
(Jl*-C.  4-ip  4)1  4)1  J  j— J  lili  ^  ^  j  d-*3^i 

4)1  J jlij  v_3 ^ajl  LJI»  cC->Jb*l*i  CjJL*3  vflj  f*A*Jl  ISIj 

(iJLpL/»  oJLffbw»  Ail  (4)1  (J y* j  Ij  ij^-lSl  Jli  (pJLtfj  A-dp  4)1  ^jL/3 

?dJUl  ,^"Jd  <jli"  jf  C-> p.^£jf  LaJL*«— J  b*  odaJ*»  0 d_» 

<_sF>-  it«pf  of  oiji  Cj^jjl  ^1  J5" 

4775/373.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ubaidillah  bin  Al  Munadi, 
Wahb  bin  Jarir  bin  Hazim  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abi  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Syaddad  bin  Al  Had,  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  “Rasulullah  H  keluar  menemui  kami  pada  salah 


Al  Mustadrak  —  I  87  I 


satu  shalat  siang  yaitu  Zuhur  atau  Ashar  dengan  menggendong  salah 
satu  cucunya  Al  Hasan  atau  Al  Husain.  Rasulullah  0  maju  dan 
meletakkan  cucunya  di  telapak  kaki  kanannya  lalu  sujud  dalam  waktu 
lama.”  Ayahku  berkata  lebih  lanjut:  Aku  mengangkat  kepalaku  di  antara 
sekian  banyak  orang,  kulihat  Rasulullah  §||  masih  sujud.  Ternyata  bocah 
tersebut  menaiki  punggung  beliau,  maka  aku  pun  sujud  lagi.  Seusai 
shalat,  orang-orang  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  kali  ini  engkau  sujud 
tidak  seperti  biasanya  (sangat  lama),  apakah  karena  sesuatu  yang 
diperintahkan  kepadamu  atau  ada  wahyu  turun?”  Nabi  ^  menjawab, 
“Itu  semua  tidak  terjadi.  Hanya  saja  cucuku  menaiki  punggungku  dan 
aku  tidak  ingin  buru-buru  sampai  dia  selesai.  ”86 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

y\  JO*  if^-f  -rvi/ivvn 

^  x*0*a  <Jif'  <y. 

c(*^Ldl  'o*  ^  Jv2iJl  Jt-jd  Jjf 

Alit  J yy  j  <  :Jl5  c«UP  4Ul  ^je> j  Ob»il»  cOL S  fyC- 

9  y’  y’  %  S  %  &S  ^  o  z’  y’  S9  }  o  s  %  *  ^  ^  ^  ^  ®  ^  ^  ^  9* s  ^ 

i>*J  S^****^  jaj  4iiof  <Oll  4^-1  iaHI  4^-f 

. jlJl  4J&0I  aJ)I  4vi*j!  'jAj  (ADI  ^ja. juf 

4776/374.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaibani  menceritakan  kepada 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


I  88  |  —  Al  Mustadrak 


kami  di  Kufah,  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Al  Hasan  As-Sabi’i 
menceritakan  kepadaku.  Abu  Nu’aim  Al  Fadhl  bin  Dukain  menceritakan 
kepada  kami,  Al  A’masy  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim,  dari 
Abu  Zhabyan,  dari  Salman  «&,  dia  berkata:  aku  mendengar  Rasulullah 
H  bersabda,  “Al  Hasan  dan  Al  Husain  adalah  dua  cucuku.  Barangsiapa 
mencintainya  berarti  dia  mencintaiku.  Barangsiapa  mencintaiku  berarti 
dia  mencintai  Allah.  Barangsiapa  mencintai  Allah  maka  Dia  akan 
memasukkannya  ke  dalam  Surga.  Barangsiapa  membenci  keduanya 
berarti  dia  membenciku.  Barangsiapa  membenciku  maka  dia  akan 
dibenci  Allah.  Barangsiapa  dibenci  Allah  maka  Allah  akan 
memasukkannya  ke  dalam  Neraka.  ”87 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

2bi  -rvo/ivvv 

\2jZ-  c \2aZ-  c/- 

O*  j  O*  ‘cM  S**-  O* 

4 Ilp  4»1  4Jll  (J U Jp  J  jlj* 

t44ul P  js*  liij  4ill P  jjlp  lii 
ciil  C  :J^rj  tf  Jlii  lOi  cs^  ‘V*  V* 

11^1  Jii  <(►«  •  <^»1 

87  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMish,  “Hadits  ini  Munkar.  Hadits  ini  hanya 
diriwayatkan  oleh  Baqi  bin  Mikhlad  dengan  sanad  lain  yang  lemah  dari  Zadzan 
dari  Salman.” 


Al  Mustadrak  —  |  89  I 


4777/375.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Ibnu  Numair  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hajjaj  bin  Dinar  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kdmi  dari 
Ja’far  bin  Iyas,  dari  Abdurrahman  bin  Mas’ud,  dari  Abu  Hurairah  4§fc,  dia 
berkata:  Rasulullah  H  keluar  menemui  kami  dengan  membawa  Al 
Hasan  dan  Al  Husain.  Al  Hasan  dibopong  di  atas  bahu  (kanan)nya  dan 
Al  Husain  di  atas  bahu  (ldri)nya  seraya  mencium  Al  Hasan  dan 
terkadang  mencium  Al  Husain,  hingga  beliau  sampai  di  hadapan  kami. 
Maka  seorang  laki-laki  bertanya,  “Wahai  Rasulullah,  apakah  engkau 
mencintai  keduanya?”  Nabi  menjawab,  “Ya,  barangsiapa  mencintai 
keduanya  berarti  dia  mencintaiku,  dan  barangsiapa  membenci  keduanya 
berarti  dia  membenciku.  ”  88 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


ci  u-#i  J  ^  -rvi/iYYA 

jJl  J-P  JLp  tOliP  'j!  ^ip 

o*  ‘J*  ‘p-**  <y.  cy  p-^*^ 

.afcwJl  ^1  &J1  Jif  Ij£- 

4778/376.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Hamid  bin  Abdurrahman  Al  Himmani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hakam  bin  Abdurrahman  bin  Abi  Nu’m  menceritakan  kepada 

88  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


I  90  I  —  Al  Mustadrak 


kami  dari  ayahnya,  dari  Abu  Sa’id  Al  Khudri  dari  Nabi  fj&  bahwa 
beliau  bersabda,  "Al  Hasan  dan  Al  Husain  adalah  pemimpin  pemuda 
penghuni  Surga  kecuali  dua  putra  bibi  (yaitu  Isa  bin  Maryam  dan  Yahya 
bin  Zakariya)."  89 

Hadits  ini  shahih  dari  berbagai  sisi.  Tapi  aku  heran  mengapa  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


oi  T 

t  * 


^  /JS  J  \2&  -rvv/ivv^ 

Jli  :  JU  t-up  «5»!  aJll  Xp  ^p  tjj  ^p  cplCo  ^  ,^ip 

oLi  l-Lyx>  r  f*— L- "J  4-1p  ^1  (J  y**  j 


4779/377.  Abu  Sa’id  Amr  bin  Muhammad  bin  Mjunshur  Al  Adi 
menceritakan  kepada  kami,  As-Surri  bin  Khuzaimah  menceritakan 
kepada  kami,  Utsman  bin  Sa’id  Al  Mirri  menceritakan  kepada  kami,  Ali 
bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Zirr,  dari 
Abdullah  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Al  Hasan  dan  Al 
Husain  adalah  pemimpin  pemuda-pemuda  penghuni  Surga,  dan  ayah 
keduanya  lebih  baik  daripada  keduanya.”  90 

Hadits  in v  shahih  dengan  tambahan  ini,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Syahid-nya  adalah: 


89  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Al  Hakam  (bin  Abdurrahman  bin  Abi 
Na’am]  adalah  periwayat  yang  lunak.” 

90  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Shahih.  Dalam  riwayat  Ibnu  Umar  dan 
Ibnu  Mas’ud  tidak  redaksi  “ Kecuali  dua  putra  bibi.” 


Al  Mustadrak  —  1  91  I 


<y  Al  «y  yl^Jl  yl  o£jb~  c.  -rVA/lVA* 

tfl^fl  ^  3l^*-^l  yj  *A<*jxa  lijJb-  tt.5 ^*jJI  wL«^t 

^1  LjJ^-  (.{yc^s>~ ^Jl  J-P  LljJL>-  cOtUill  y»  LjJL>- 

4»l  J  y*  j  Jis  :Jli  U-g-^p  awI  y^  yl  {j*  10^  ^ 

U-A y l_J  C4i»*Jl  t_->LA  IJLw^j  cJl^  IjJL, j  4_Jlp  aJJI  ^JL^ 


4780/378.  Hadits  yang  diceritakan  kepada  kami  oleh  Abu  Al 
Hasan  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Shubaih  Al  Umari, 
Muhammad  bin  Ishaq  bin  Khuzaimah  Al  Imam  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Musa  Al  Qaththan  menceritakan  kepada  kami, 
Mu’alla  bin  Abdurrahman  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Dzi‘b 
menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar  «j&,  dia  berkata: 
Rasulullah  &  bersabda,  “Al  Hasan  dan  Al  Husain  adalah  pemimpin 
pemuda  penghuni  Surga,  dan  ayah  keduanya  lebih  baik  dari 
keduanya."91 


cSldil»  (Sjjj*  y  £jlS,y  4l»-f  -rV^/lVA> 

y*  4^jf  c^I y*Jl  yl-3-Jl  yj  *Ul  JL P  y\  UjJL?- 

‘cr*  4 jy^-  y  JW-?^I  Cf’  ‘Jy*"*  o *  I  cypf  y 

Al  <^l  0 15"  :Jl5  U-^Ip  Al  yLp  yl  yP  Cy%-  y  XyL> 

i»l3l  AUl  0>L«-1$o  U^Jjpf  "(Jy*j  y^-orJl  jyj  |JLij  4*lp 


91  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Mu’alla  [bin  Abdurrahman]  adalah 
periwayat  yang  Matnik” 


I  92  |  —  Al  Mus ta d  rak 


ijju  015"  IjSC*  '.iSyH  p->  3-*N  J5"  i<L*Iaj  OUa^Jj  J5"  ^ 

^J^pCLk»!  4*ul  j^-AI 

4781/379.  Ahmad  bin  Qani’  bin  Marzuq  menceritakan  kepada 
kami  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Syuaib 
Abdullah  bin  Al  Hasan  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Musa  bin  A’yan  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  Ats-Tsauri  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Al 
Minhal  bin  Amr,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata: 
Nabi  berdoa  untuk  perlindungan  Al  Hasan  dan  Al  Husain,  “Aku 
berlindung  kepada  Allah  untuk  kalian  berdua  dengan  kalimat-kalimat 
Allah  gang  sempurna,  dari  segala  macam  syetan,  binatang  berbisa  dan 
pandangan  mata  yang  menimpanya  {yang  akhirnya  mengakibatkan 
sakit)."  92 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

£jb-  JaIjJI  uIp  -rA./lYAY 

J*  t*0&l  J-jlS"  J{  cOl >X^J\ 

aJJI  J  j— j  £*  :Jli  c<! P  <&l  J*  ^ 

lili  OlSCi  tf-l^Jl  aIIp  ajjI 

lili  eli-ij  Uvaj  U-£*vs^i  UaJ>-I  f j  £# j  blj  j 

Ij  ic-Las  42s*tl9  c  La  U  Ub-I  j  j  l Ia  Ia  lJt?-l  j  L*li  ebtp-  ^Ip 


<  92  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 

Muslim.” 


Al  Mustadrak  - —  |  93  | 


:jLSi  tii’J  ^  ^Jl  ll#  Sll  t  Al  J  J— J 

^>-  Qj jv»  ^ji  OL^-»j  *^|lj  l^i  L^X 

4782/380.  Abu  Abdillah  Az-Zahid  Al  Ashbahani  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan  kepada  kami,-  Ubaidillah 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Kamil  bin  Al  Ala  mengabarkan 
kepada  kami  dari  Abu  Shabh,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata:  Kami 
menunaikan  shalat  Isya  bersama  Rasulullah  Saat  beliau  sujud,  Al 
Hasan  dan  Al  Husain  melompati  punggung  beliau.  Bila  beliau 
mengangkat  kepalanya,  beliau  memegang  keduanya  lalu  meletakkan 
keduanya  dengan  lembut.  Bila  beliau  kembali  {sujud)  lagi,  keduanya 
mengulanginya  IckjL  Seusai  shalat  beliau  meletakkan  Al  Hasan  di  sini 
dan  Al  Husain  di  sini.  Lalu  aku  mendatangi  beliau  dan  berkata,  “Wahai 
Rasulullah,  bagaimana  kalau  keduanya  kubawa  kepada  ibunya?”  Nabi  ^ 
bersabda,  “Jangan.  ”  Lalu  Fatimah  muncul,  maka  Nabi  $§■  bersabda, 
"Susullah  ibu  kalian  berdua.  ”  Maka  Al  Hasan  dan  Al  Husain  terus 
berjalan  dalam  cahaya  Fatimah  sampai  keduanya  masuk.  93 

Sanad  hadijs  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j  j  -rA>/ivAr 

j  j**-  «s j  j  <31^-1  ,y. 

dJ  :Jl5  'j  cjyli  j  yj  j  ‘ *J  'j’  t<3£d<i  JS  j. 

Al  J^>  ^!l  j  JUi  iC j-  cr~*^ 

i\7j~  aZ jJj  di»  'j  :J15  d ?j>-  :c-l5  ?^l 


93  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaB(hish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  94  |  —  Al  Mostadrak 


ijl®  tlj y>-  !d.l*  C«» •*>  L*  Aiil  (J^-*® 

:Jl5  t \TJ>-  :^Js  'kzJLL,  C.  :JU  aJj  of  vl£  c^UJl 

f-^J*  5^  ^  (*^  ‘tlr^^*  S-® 

.)  ju£*aj  1 1 j+~St  j  cl j~i>  4*jj  Ojj  L»  5^~c 


4783/381.  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Muhammad  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami  di  Kufah,  Ibrahim  bin  Ishaq  Az-Zuhri 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Aun  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Abi  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Hani 
bin  Hani,  dari  Ali,  dia  berkata:  Ketika  Al  Hasan  lahir,  aku  menamainya 
Harb,  maka  Nabi  0  bersabda  kepadaku,  “Nama  apa  yang  kamu 
berikan  kepada  cucuku?”Nku  menjawab,  “Harb”  Nabi  bersabda, 
“Namanya  adalah  Al  Hasan.  ”  Ketika  Al  Husain  lahir,  aku  menamainya 
Harb.  Maka  Nabi  f§>  bertanya  kepadaku,  “Nama  apa  yang  kamu  berikan 
kepada  cucukuF’Aku  menjawab,  “Harb”  Nabi  H  bersabda,  “Namanya 
adalah  Al  Husain.  ”  Ketika  Muhsin  lahir,  beliau  bertanya,  “Nama  apa 
yang  kamu  berikan  kepada  cucuku?”Aku  menjawab,  “Harb”  Nabi  $| 
bersabda,  “Namanya  adalah  Muhsin,  ”  kemudian  Nabi  fH  bersabda, 
“Aku  menamai  cucuku  dengan  nama  putra-putra  Harun  Syabar, 
Syubair  dan  Musybir.”  94 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


94  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  telah  disebutkan  dari  hadits 
Israil." 


Al  Mustadrak  —  |  95  1 


Sebagian  Keistimewaan  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Abi 
Thalib  Kelahiran  dan  Wafatnya 


ii  uiU  J,  jlUJ  JLS> ji  J  -r  a  y/ t  ya  t 

^  Jljo»  ^  jfi  L»Jb»  UjJ»-  Ol-li-J 

Ji,  Vjf  C)f  <1aP  ^P  caSLL»  £jl  ,jP  t4-jf  jjP 

4lJl  V^23  ll4^  Ji*  {/.  Cr~^  JA  Ji-AvaJl 

^  :Jl5j 

4784/382-  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Qanthari 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Qilabah  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Sa’id 
bin  Abi  Husain  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abi 
Mulaikah,  dari  Uqbah  bin  Al  Harits,  bahwa  Abu  Bakar  Ash-Shiddkj  <& 
bertemu  Al  Hasan  bin  Ali  4$.  lalu  merangkulnya  seraya  berkata,  “Demi 
ayahku,  engkau  mirip  dengan  Nabi  &  dan  tidak  mirip  dengan  AH, 
sementara  Ali  tertawa  melihatnya.  95 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim. 


cL^  J  olki  J  £jb~  -rAr/tYAo 

cO jP  ^1  tOL~Jl  Jju*  jijf  t^^>t^Jl  c)Ut  jyasf*}\ 

J  J*  (j!  J~=~^  0^  C;U^*  JP 


95  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


1  96  |  —  Al  Mustadrak 


j  c^dJl  cdl  -b;  jJ-3  |%-L»>_}  a-Ip  “dll  ^Lv*  *dll 

.^Lis  a!  :JlS  c<dJI  ^-*>~  ^t-L»^  <LLp  au!  «oj! 


4785/383.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Khidhr  bin  Aban  Al  Hasyimi  menceritakan  kepada 
kami,  Azhar  bin  Sa’d  As-Samman  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Aun 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad,  dari  Abu  Hurairah,  bahwa 
dia  bertemu  Al  Hasan  bin  AH  lalu  berkata,  “Aku  melihat  Rasulullah  fj| 
mencium  perutmu.  Bukalah  tempat  dimana  Rasulullah  !§•  menciumnya 
agar  aku  dapat  menciumnya!”  Muhammad  berkata  lebih  lanjut,  “Maka 
Al  Hasan  membukanya  dan  Abu  Hurairah  menciumnya.”  96 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


4»1  Jup-  jiuor  .uj-f  \j  Jt^-\  — TAl/iVA*! 

tjJ  u3-  Ji J*  J>.  4^  ci 

4Ay>TS>r  bf  L* j  Cju^o  ijli  cjJb>- 
fjf’  'j»  OIS’j 

4786/384.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Waki  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ismail  bin  Abi  Khalid,  dia  berkata:  aku  mendengar  Wahb  Abu  Juhaifah 


96  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  97  I 


berkata,  “Aku  melihat  Rasulullah  dan  ternyata  Al  Hasan  bin  Ali 
mirip  dengannya.”  97 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  Shahih. 

Jjji  ^  jj\  —T’ A  °  / 1 V  A  V 

iji  4#l  JLp-  \2s>-  LjJL>-  ul./all  JLp  ^ 

c4^-  4»t  ^  ’Jt-  tcsy^li  y  ^ 

y  J*3  J y*s.  Jis-  j£j  :Jis 

4787/385.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Abdushshamad  Ad-Dimasyqi  menceritakan 
kepada  kami,  Nu’aim  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami, 
Abdulah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Anas  bin  Malik  4£,  dia 
berkata,  “Tidak  ada  anak  Ali  yang  lebih  mirip  dengan  Rasulullah  $ 
daripada  Al  Hasan.”  98 


jJt* j  ^  &\  J  -rAT/lYAA 

-Ljp  ljJJ\  £j>  4}ll  ijjp  J*i  tjjf  wUp  ^  lliJb- 


97  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 

98  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


—  Al  Mustadrak 


ji ijs-  ^  ]^s-  o!1p  j*  4»i 

.4**  \\&  LiUiJl  d£  c&.£  **c=- 

4788/386.  Abu  AbdiUah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab 
menceritakan  kepada  kami,  Ya’la  bin  Ubaidillah  bin  Al  Walid 
memberitakan  (kepada  kami)  dari  Abdullah  bin  Ubaid  bin  Umair,  dia 
berkata,  “Al  Hasan  bin  Ali  telah  menunaikan  haji  sebanyak  25  kali 
dengan  jalan  kaki,  sementara  unta-untanya  digiring  bersamanya.”  99 

j*  j*\t  li —Y' AV/ tYA'l 

jd  ISjLs-  ^  li jp^ 

4^I?li  cujJj  :  JlS  o^bS  'js*  t4j j^p  ^  \£S>-  j* 

c^jlyai J  £-'“**'*  li-o-  ^  (^P J 

•p>j^  o?  3^  j  ui-* 

4789/387.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  Al 
Muzakki  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Al  Asy’ats  menceritakan  kepada  kami, 
Zuhair  bin  Al  Ala'menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu  Arubah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dia  berkata,  “Fatimah  <#> 
melahirkan  Hasan  dua  tahun  setengah  setelah  perang  Uhud.  Jadi  Hasan 
dilahirkan  pada  tahun  keempat  enam  bulan  dari  tahun  Hijriyah.”  100 


99  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-TaJkhish,  dan  Al  Hakim 
juga  tidak  mengomentarinya. 

100  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  99  1 


<y^ai\  'y  'j)  ^  —Y'  a  a/  t  v^  • 

Jjf  i^y  •  4*1  J  <^J'^~  4 j4i«Jl  (►S^. Ct£Jb !-  bjJb- 

O^j'j  £~i  £rfj  ^  yi*-  o*  ^  &  cr^s  'h*-* 

•<y^  <y.  ^s> 

4790/388.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani 
mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Al  Mundzir  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Waqid  menceritakan 
kepadaku,  dia  berkata,  “Abu  Muhammad  Al.Hasan  bin  Ali  bin  Abi 
Thafib  wafat  pada  bulan  Rabiul  Awwal  tahun  49  Hijriyah  dan  dishalati 
oleh  Sa’id  bin  Al  Ash.”  101 


'y.  £  £4>-  -rA<\/lV<\> 

J*  tJUfi-  J!  ^ 

J*  Al  3*  ‘Oijftr*  O*  h^  ’j*  Lh*  Js  d 

«J*  **l  4l  ljj~* J  C-jf j  l^JLju  ^Jjsr \£*  Jljf  V 

f*-J  4llp  Al  J^>  y  I  C-jfj  |Jl.j 

Al  ‘p£-j  ^  J*9  y  jij 

:JU  ajCJ  j  4-Ip 


4791/389.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Yahya  Al  Himmani  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Nu’aim  bin  Abu  Hind,  dari  Muhammad 


101  AdzDzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


* —  Al  Mustadrak 


bin  Sirin,  dari  Abu  Hurairah  4§fc,  dia  berkata:  Aku  senantiasa  mencintai 
laki-laki  ini  setelah  kulihat  Rasulullah  H  melakukan  sesuatu  padanya. 
Kulihat  Al  Hasan  dalam  pangkuan  Nabi  #  dan  memasukkan  jari 
jemarinya  ke  dalam  jenggot  beliau,  lalu  Nabi  jj&  memasukkan  lidahnya 
ke  dalam  mulutnya  seraya  bersabda,  "Ya  Allah,  sesungguhnya  aku 
mencintainya,  maka  cintailah  dia.  ” 102  * 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j*&S\  U 

,^1  u’-  pJO  C/.  ^  oi 

«3  «j/,*  ^1  £-*  :Jli  i<s ^  cf-  ‘fi/ 
J-fe  pj  tb>Sy  jXJ  clip  c_JlL  ^1  j  'Jj  j  j~^\ 

Op  jUl*  jl5  j  iJi*  ^  VlUi  to^>y>  jil  <j 

j-^3  *Wl  <J y*j  O-*^— *  I(JlS  j  W  ^b*Jl  ci-bipj 

.JuoM  <>l  iJjjjj  aJLp  Aill 

4792/390.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  mengabarkan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Abi  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Shalih  Al  Madani  menceritakan  kepada  kami,  Muslim  bin  Abi  Maryam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Abi  Sa’id  Al  Maqburi,  dia 
berkata:  Ketika  aku  sedang  bersama  Abu  Hurairah,  datanglah  Al  Hasan 
bin  Ali  bin  Abi  Thalib  lalu  mengucapkan  salam,  kemudian  kami 
menjawab  salamnya  sementara  Abu  Hurairah  tidak  mengetahuinya. 
Maka  kami  katakan  kepadanya,  “Wahai  Abu  Hurairah,  ini  adalah  Al 

102  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  j  101  | 


f 


Hasan  bin  Ali.  Dia  mengucapkan  salam  kepadamu.”  Maka  Abu 
Hurairah  menyusulnya  seraya  berkata,  “  Wa  ’alaikassalam,  wahai 
junjunganku,  ”  kemudian  dia  berkata:  aku  mendengar  Rasulullah  fj| 
bersabda,  “Da  adalah  junjungan  (pemimpin)"  103 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

iSjj-  ijj~j  j»  \j \/ IV^Y' 

j!  a yp~  l3jb-  <.(£ jJLa}\  JUjj  jj  <01 1  JLP  j!  JU^oll  JLP 

of  (« ^  <011  JLp  ^  JUjj  of  c jjf  ^ cpj jii> 

l;.«>  jJL. j  aJp  <oil  <oil  J 0^  cof  ^-^p  ce 1  ji 

01  :c£jCaj^fl  JlSi  jC<2j^/l  ^  t aJI  <lwjj 

ojIjI  aJlP  <0)1  <0)1  Jj<«j  Jlu  (Jii  ajJlj  U  ^Ju  oi  Ljl  ^1 

C«i  «iJLlS  ^  <L>- jJl  <0)1  01T  01 

4793/391.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Abdushshamad  bin  Al  Fadhl 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yaad  Al  Muqri  menceritakan 
kepada  kami,  Haiwah  bin  Syuraih  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Shakhr  mengabarkan  kepadaku  bahwa  Yazid  bin  Abdullah  bin  Qusaith 
mengabarkan  kepadanya  bahwa  Urwah  bin  Az-Zubair  mengabarkan 
kepadanya  dari  ayahnya,  bahwa  Rasulullah  $  mencium  Hasan  dan 
merangkulnya  lalu  mengecupnya.  Saat  itu  di  samping  beliau  ada  seorang 
laki-laki  Anshar  yang  berkata,  “Aku  memiliki  anak  laki-laki  yang  telah 
baligh,  namun  aku  tidak  pernah  menciumnya  sama  sekali”  Maka 


103  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


1 102  |  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  fj§|  bersabda,  “Bagaimana  bila  Allah  mencabut  rahmat  dari 
hatimu,  apakah  dosaku Z'*04 

Sanad  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim, 
namun  mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


jl  olki  J  -hy/ivu 

<■(.£ Cf.  oi  Cr~^ 
je-  'j*  ‘f  C* J  u*  ‘j*  tj* 

y>j  (^*j  «Al  <J^3  <y3l  jJf  :JU  L»_glp  «Al  O** 

:  JUs  J^- j  «t^l»  :  Jl5  4i5j  ^Jp  ^ 

I*jo j  4dp  4#1  i^u^3  dll  J  Jl^*  t^*^P  b 

4794/392.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Sa’id  Amr  bin  Muhammad  Al  Anqazi  menceritakan  kepada 
kami,  Zam’ah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari  Salamah  bin 
Wahram,  dari  Thawus,  dari  Ibnu  Abbas  iffe,  dia  berkata,  “Nabi 
datang  dengan  menggendong  Al  Hasan  bin  Ali  di  atas  lehernya”  Ibnu 
Abbas  berkata  lebih  lanjut:  Lalu  beliau  berpapasan  dengan  seorang  laki- 
laki,  dan  laki-laki  tersebut  berkata  kepada  beliau,  “Wahai  bocah,  yang 
kamu  naiki  adalah  sebaik-baik  tempat  naik”  Ibnu  Abbas  berkata  lebih 


104  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  BiAhari  dan 
Muslim. " 


lanjut:  Maka  Rasulullah  H  bersabda,  “Dan  sebaik-baik  yang  menaiki 
adalah  dia.  ”105 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


<■(£ a»1  J-P  y  ji\  ^ — Y'^Y'/lY^o 

y  \SjAs>-  y»  y\  ^  llLb»- 

J-P  yy>-  y  JuJJ  :JU  lljJb-  t j**>r 

J-  <J~^i  ^  «5a|f  J*  Ji*  J.  J-  J^~)\ 

'~/y^  J» i)\S'  Jl5  :  Jlij  Jb y  liJLil  j 01 

aUI  Ass-J  f.lxy\  L$lSf y  y  j J  0 (_5~b 

J>1  ^hSb  4^  Al  c5lv»  <L»f  frCo  c^Jlju 

.  jUc^Jl 


4795/393.  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  AbduDah  Al  Ya’muri 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  . kami, 
dia  berkata:  aku  mendengar  Yazid  bin  Khumair  menceritakan  bahwa  dia 
mendengar  Abdurrahman  bin  Jubair  bin  Nufair  menceritakan  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  aku  berkata  kepada  Al  Hasan  bin  Ali, 
“Sesungguhnya  orang-orang  mengatakan  bahwa  engkau  ingin  menjadi 
Khalifah”  Al  Hasan  berkata,  “Sesungguhnya  pemimpin-pemimpin 
bangsa  Arab  berada  dalam  genggamanku.  Mereka  akan  memerangi 


105  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Tidak.”  Yakni  tidak  Shahih  seperti 
yang  dikatakan  Al  Hakim. 


1 104  I  —  Al  Mustadrak 


orang-orang  yang  aku  perangi  dan  berdamai  dengan  orang-orang  yang 
aku  berdamai  dengannya.  Akan  tetapi  aku  meninggalkannya  karena 
mengharap  Ridha  Allah  semata  dan  demi  menjaga  agar  darah  umat 
Muhammad  tidak  tumpah.  Kemudian  khilafah  ini  dirampas  dari  hasil 
kerjasama  penduduk  Hijaz.”  106 

Sanad  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


£££  J,  ^ji  jIp  k  &  J  ir^f  -r<\  tlt  v<n 

y  t  «-r’  <ji  ji*  j  (jt  jLavzll 

c3b>»^>l  y;  VIjJL 'y-  C(_£ I  y f 

^  j^UJl  tS jb  y\  \2a^~  f  ^  Aj j  i_JlL  ^1  &J&- 

ai  £r~*^ *  <_/i  pjli  ^ 

c  aUI  (Jbai  U  I(Jba5  ^Ip 

^Lp  cjlj)  -b  aJLp  <dll  4lll  (J y* j  Ob 

Aistll  iJbjapI  tiUi  Opll»*  c!!)bvj  !>br-j 

<_ilT  jji-  jJill  j -lili  itj  U  li&jal  U_j  jjjill  (4  lil }  -  Cl- Jji  J 

Slj  Ajji  Sl  bb  cdAli  LL«ox3  aJ«1 

4796/394.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Amrawaih  Ash-Shaffar  mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Ahmad 

106  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  105  I 


bin  Zuhair  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim  bin  Al  Fadhl  Al  Haddani 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Al  Hasan  Al  Ya’muri  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad 
bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Thalib  Zaid  bin 
Akhzam  Ath-Tha‘i  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Daud  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Qasim  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami,  Yusuf 
bin  Mazin  Ar-Rasibi  rrtenceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Seorang 
laki-laki  berdiri  menyambut  Al  Hasan  bin  Ali  seraya  berkata,  “Wahai 
orang  yang  menghitamkan  wajah  kaum  mukminin”  Al  Hasan  berkata, 
“Jangan  mencelaku,  semoga  Allah  mengasihimu,  karena  Rasulullah 
-pernah  melihat  Bani  Umayyah  berpidato  di  atas  mimbarnya  satu  demi 
satu  hingga  membuat  beliau  terganggu,  lalu  turun  ayat  'Sesungguhnya 
Kami  telah  memberikan  kepadamu  nikmat  yang  banyak[ Qs.  Al  Kautsar 
[108]:  1),  yaitu  sebuah  sungai  di  Surga,  lalu  turun  juga  ayat 
'Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkannya  (Al  Qur'an)  pada  malam 
kemuliaan.  Dan  tahukah  kamu  apakah  malam  kemuliaan  itu?  Malam 
kemuliaan  itu  lelah  baik  dari  seribu  bulan  [Qs.  Al  Qadr  [971:  1-3),  malam 
ini  dimiliki  oleh  Bani  Umayyah,  lalu  kami  menghitungnya,  ternyata  tidak 
bertambah  dan  tidak  berkurang.  ”  107  * 

Sanad  ini  Shahih.  Orang  yang  mengatakan  perkataan  ini  kepada 
Al  Hasan  bin  Ali  adalah  Sufyan  bin  Al-Lail,  sahabat  ayahnya. 


107  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Nuh  bin  Qais  juga  meriwayatkan  hadits 
ini  dari  Yusuf.  Sejauh  yang  kuketahui  tidak  ada  ulama  yang 
memperbincangkannya.  Sedangkan  Al  Qasim  dinilai  tsujah  oleh  para  ulama 
hadits.  Hadits  ini  diriwayatkan  darinya  oleh  Abu  Daud  dan  At-Tabudzaki.  Aku 
tidak  tahu  bencananya  (kekeliruannya/cacatnya)  berasal  dari  mana?” 


1 106  1  —  Al  Mustadrak 


ijjjtp- 1 'j»  j$  o\2j^ — rWmv 

,jj  (S &•&-  ji\  'j*  <^5^  \2d>-  cJ-viiJl  ^  Xs- 

c~J^  :Jli  c^lol^Jl  JlUl  jj  oCi-.  ^ 

pj  C 4*rj  \j  :c..ls»  £*lj  Ui>-  fji 

.0  y^j 

4797/395.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
menceritakan  hadits  ini  kepada  kami  di  Marwa,  Abdushshamad  bin  Al 
Fadhl  menceritakan  kepada  kami,  Makki  bin  Ibrahim  menceritakan 
kepada  kami,  As-Sari  bin  Ismail  Al  Bajali  menceritakan  kepada  kami  dari 
Asy-Sya’bi,  dari  Sufyan  bin  Al-Lail  Al  Hamdani,  dia  berkata:  Aku 
menemui  Al  Hasan  bin  Ali  ketika  membaiat  Muawiyah,  lalu  kukatakan 
kepadanya,  “Wahai  orang  yang  menghitamkan  wajah  kaum  mukminin, 
”  lalu  dia  menyebutkan  haditsnya  dengan  redaksi  yang  sama.  108 


tJwUll  ^  j  —Y^'lftV^A 

n,  »  *  i s.  *  +  V  •i"  u  -  •  **  * 

LjJL»-  tjeOstJi  fjl  •U>>  wA>  cJa3L>«Jl  -L»uw 

'c/*  J*  ‘£^1  d*  d  C?  \  'y. 

015"  L»  4j jUy j  £j}  ^^oJl  j £jA  015"  L»J  i<Jli  ^  OLa** 

— j5"Jlj—  c4jb>w>f  OX«Jl  4JLp 

jUp  Ujj  013^1  015"  C*Jl  :Lv<2ju  JlSi  iOI3^|l  oJliP  U : JlS 

^  013^/1  ofci  01  d  d~^\  ^  d  d  ^ 

108  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdush,  “As-Surri  [bin  Ismail]  adalah  periwayat 
yang  waahin.” 


Al  Mustadrak  —  1  107  I 


4Wl  (J J  «tJp J  Jl  rfJLp  jJj Oil  ciiti 

4jp  <dil  4ill  4-«JL*3  IjA  ijA  f  ISI J  tjJL-  j  4uip  aJJ| 

■'Jj  Oif  ji-j 

4798/396.  Nashr  bin  Muhammad  Al  Adi  menceritakan 
kepadaku,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Sa’id  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Yahya  Al  Bajali  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  Al  Balkhi  menceritakan  kepada  kami,  Nuh  bin 
Darraj  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Ajlah,  dari  Al  Bahi,  dari 
Sufyan  bin  Al-Lail,  dia  berkata,  “Ketika  terjadi  konflik  antara  Al  Hasan 
bin  Ali  dan  Muawiyah,  aku  menemui  Al  Hasan  di  Madinah,  dan 
kudapati  dia  sedang  duduk  bersama  sahabat-sahabatnya.”  Lalu  dia 
menyebutkan  haditsnya  dengan  redaksi  yang  panjang. 

Dia  berkata  lebih  lanjut:  Lalu  kami  membahas  masalah  adzan  di 
hadapannya.  Sebagian  dari  kami  mengatakan  bahwa  adzan  itu  bermula 
dari  mimpi  yang  dialami  Abdullah  bin  Zaid  bin  Ashim,  maka  Al  Hasan 
bin  Ali  berkata,  “Masalah  adzan  lebih  besar  dari  itu.'  Jibril 
mengumandangkan  adzan  di  langit  dua  kali-dua  kali,  lalu 
mengajarkannya  kepada  Rasulullah  ||.  Dan  dia  mengumandangkan 
iqamah  satu  kali-satu  kali,  lalu  dia  mengajarkannya  kepada  Rasulullah 
f!h”  Setelah  Al  Hasan  diangkat  menjadi  pemimpin,  dia 
mengumandangkan  adzan.  109 


c^Ulii  XJ>-\  'J  -nv/rn^ 


109  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abu  Daud  berkata:  Nuh  [bin  Darraj] 
adalah  pendusta." 


1 108  |  —  Al  Mustadrak 


o>L*  fjj  ^jjl  bl  ItJl5  c<vii?-  ^  j*JlI» 

0*^ J  <S^  <j>.  ^AA  <J?  u1-  a^*^1  (Jf-  <ji  Cr~=^ 

JUii  ts-^A  OUT;  ti-LuJi  l*  <U-w  IgJ^  'b/ ^JJij  ’.^jajj  &£■ 

Aj yjju  4j jh  ^JL-j  <Jlp  4jll  (jil  :5X* 

t»-gv2*d  45»  L»-fr*^  jj>*  j  Jij 

.^ya»if  JL«» 

4799/397.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidillah  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
mengabaikan  kepada  kami  dari  Salim  bin  Abi  Hafshah,  dia  berkata:  aku 
mendengar  Abu  Hazim  berkata,  “Aku  menyaksikan  saat  Al  Hasan  bin 
Ali  wafat.  Kulihat  Al  Husain  bin  Ali  berkata  kepada  Sa’id  bin  Al  Ash 
seraya  menusuk  lehernya,  “Majulah  engkau!  Kalau  saja  ini  bukan 
Sunnah,  pasti  aku  tidak  akan  memajukanmu.”  Antara  mereka  memang 
ada  sesuatu  (masalah).  Maka  Abu  Hurairah  berkata,  “Apakah  kalian 
dengki  terhadap  cucuk  Nabi  kalian  karena  tanah  yang  kalian  kubur?! 
Sungguh  aku  mendengar  Rasulullah  £  bersabda,  Barangsiapa 
mencintai  keduanya  berarti  dia  mencintaiku,  barangsiapa  yang  benci 
kepada  keduanya  berarti  dia  membenciku 110 

Sanad  hadits  ini  sbahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


110  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih  * 


Al  Mustadrak  —  I  109  I 


Jjlj  ^  ^  J)\  Ijjwb - rWtA*  * 

'Ljj-i  ^  dJdJi  »X*P  tj-»^“ jii  -L-P  yjt  LjJL>-  t^jl yt«iJl  >, ^.~<tSl 

o*  t>i  j^?Q  o*  Jsf^-*!  *££*»  o?  isi*-  ‘^'3?^' 

O*  caIsjIp  *>p  t*J  <jt  f^?  j*  t&*  o>  ls^ y* 

'M  <^>*J  </5  (*^*j  5*^  t^9  **'  J^*j  :<J^  o*  dr*^' 

ys^^pj  co-j~u  (^rLi  ^aii  jt-gUl  j-j  |Uj  j  oJij 

U*  ,^5j  cc-Ikpf  CLa  -^j^J  cc-JjJ  J  ‘^4*^  Cf°~£ 

oT jC>  cC-lJlj  ^y*  Jij  *^l  Ail  cdJLip  Vj  dkl  CdJ^aS 

.c~JI*jj  L*j 

4800/398.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  dan  Abu 
Sa’id  Amr  bin  Muhammad  bin  Manshur  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Al  Fadhl  bin  Muhammad  bin  Al  Musayyab  Asy- 
Sya’rani  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  Abdurrahman  bin  Abdul 
Malik  bin  Syaibah  Al  Hizami  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abi 
Fudaik  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Ibrahim  bin  Uqbah, 
dari  pamannya,  Musa  bin  Uqbah,  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya, 
dari  Aisyah,  dari  Al  Hasan  bin  Ali,  dia  berkata:  Rasulullah  fj| 
mengajariku  doa  dalam  shalat  witir  ketika  aku  mengangkat  kepalaku  dan 
hendak  sujud,  “ Allahummahdinii  fiiman  hadait,  wa  ’aafinii  fiiman  ’aafait, 
wa  tawallanii  fiiman  tawallait,  wa  baarik  lii  fiimaa  a’thait,  wa  qinii  syarra 
maa  qadhait,  innaka  taqdhii  wa  Iaa  yuqdhaa  ’alaik,  innahu  laa  yadzillu 
man  waaJait,  tabaarakta  wa  ta’aalait  (Ya  Allah,  berilah  aku  petunjuk 
sebagaimana  orang-orang  yang  Engkau  beri  petunjuk,  berilah  aku 
perlindungan  [dari  penyakit  dan  apa  yang  tidak  disukaij  sebagaimana 


1 110  |  —  Al  Mustadrak 


orang yang  telah  Engkau  lindungi \  utuslah  aku  sebagaimana  orang  yang 
telah  Engkau  urus,  'berilah  berkah  pada  apa  yang  Engkau  berikan 
kepadaku,  jauhkanlah  aku  dari  keburukan  apa  yang  Engkau  tetapkan. 
Sesungguhnya  Engkaulah  yang  menjatuhkan  qadha‘  (ketetapan)  dan 
tidak  ada  orang  yang  memberikan  hukuman  kepada-Mu.  Sesungguhnya 
orang  yang  Engkau  cintai  tidak  akan  hina.  Maha  Suci  Engkau  lagi  Maha 
Tinggi.”  111 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim.  Hanya 
saja  Muhammad  bin  Ja’far  bin  Abu  Katsir  menyelisihi  Ismail  bin  Ibrahim 
bin  Uqbah  dalam  sanadnya. 


a&I  jl p  jl auI  jlp  y\  \2Sp-  —  N 

jl p  4»1  jl Ip  IIjJ^-  c Jj*J1  Liwti- j 

•jnP  ^  O*1  Cf-  lP^'j 

j*  Jr-y  ‘jZ?  ci  j***  Cf-  x,^0, 

^  oQS3l  pSfj*  pP  ^  &  J :  gsP  O* 

U  ^5-  O  ^  jp-»  :p_P 

'izSjtf  toJl}  ’p  J Sl  «Jp  ‘^0*  cP*5*  ^3 

.  c-JUJj  Ljj 


111  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  1  111  1 


4801/399.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid 
Ash-Shaffar  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ismail  As- 
Sullami  menceritakan  kepada  kami. 

Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah 
bin  Abdul  Wahid  Al  Bazzar  dan  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Al  Baihaqi 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Ibrahim  bin  Abi  Maryam 
menceritakan  kepada  kami. 

Muhammad  bin  Ja’far  bin  Abu  Katsir  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Uqbah  menceritakan  kepadaku,  Abu  lshaq 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin  Abi  Maryam,  dari  Abu  Al 
Haura‘,  dari  Al  Hasan  bin  Ali,  dia  berkata:  Rasulullah  ^  mengajariku 
doa  yang  dibaca  dalam  shalat  witir,  “ Allahummahdinii  fiiman  hadait,  wa 
baarik  lii  fiimaa  a  ’thait,  wa  qinii  syarra  maa  qadhait,  fainnaka  taqdhii  wa 
laa  yuqdhaa  ’alaik,  wa  innahu  laa  yadzillu  man  waalait,  tabaarakta 
rabbana  wa  ta  ’aalait  (Ya  Allah,  berilah  aku  petunjuk  sebagaimana  orang- 
orang  yang  Engkau  beri  petunjuk,  berilah  berkah  pada  apa  yang  Engkau 
berikan  kepadaku,  jauhkanlah  aku  dari  kejelekan  apa  yang  Engkau 
tetapkan.  Sesungguhnya  Engkaulah  yang  menjatuhkan  qadha 
(ketetapan)  dan  tidak  ada  orang  yang  memberikan  hukuman  kepada-Mu. 
Sesungguhnya  orang  yang  Engkau  cintai  tidak  akan  hina.  Maha  Suci 
Engkau,  wahai  Tuhan,  dan  Engkau  Maha  Tinggi."  112 


(_5 (j.  jj\  - 1  •  ♦  / 1 A  »  Y 

(JLs-e-w»  1  ^  j Ali? 

.  >  .  t  r  ,  Zt ,  •'■'i,  •  *  \'  •  41 '  *  •  '.•■' 

O J.  j***  oi  J*  Ji  <ji  j*** 


112  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish karena  statusnya  yang  dha’if. 


1112  |  —  Al  Mustadrak 


cf.  Cj*  u i  'j**  'J*  C)i  ls^  <"hs^ 

2ui  juki  ^ip  J»  o«-  J^lp  y  *cr~*^  Ljai-  :Jl5 
o jJ jMi  *i  Si  j  *jlim  ^  l/2^5  -Ji*  (*-* 

j*il. J  a!1p  4&I  4»1  J yj>j  OlS'  ^5j  cOj^-MI  ^ jAn  ^ J  J-*** 

^T°J  d  iOjCS  ‘J*  JS^J  O*  Ji^-J  (Ji1^ 

Mi  *C4i  Sfj  f-1  ‘5^  4U'  LS^ 

: Jl5  p  t<dj^  Co&-  tfj  of  Sljl  0IIU2P  c-i^ai  p-*j3  3^? 
c'jp  C/.  (>^J,  ^S^-'  fj  t>*J  y/*^  ^  (/»>  L^*  c/^ 

jjl  if^-fj  tjiAJl  jjji  ^  O**  «^J  ‘ys-^  o*' 

t ^l^Jl  J*l  Al  tjl  y£^*  O**  ‘j^' 

cliJUf  «Wuj  v3  J >i  Ji^rr^  cS^'  O?  ^ 

tl^i»;  J4^  Al  L-iif  tfSA  £-4?'  J*f  [y? 

Jlii  t^Li  jr  J&  J4^  Al  »1  c?iJl  cI3l  Jif  j* 

sg®  #  £&  i  J}  vt  j  <&  &i  jk  jU  uMi 

{  ^2^  Jl^2>  Al  L>\  *•*!  Sy  i^*-  <~AA*i  0*J  £&^  4 

.C-Jl  |j>f  UJi j^*  2ll-^Jl  i_j»f^Sli 


4802/400.  Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin 
Yahya,  putra  saudara  laki-laki  Thahir  Al  Aqiqi  Al  Hasani  menceritakan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ja’far  bin  Muhammad 
bin  Ali  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  pamanku,  Ali  bin 
Ja’far  bin  Muhammad  menceritakan  kepadaku,  Al  Husain  bin  Zaid 


Al  Mustadrak  —  |  113  | 


menceritakan  kepadaku  dari  Umar  bin  Ali,  dari  ayahnya,  Ali  bin  Al 
Husain,  dia  berkata:  Al  Hasan  bin  Ali  berpidato  di  hadapan  massa  saat 
Ali  dibunuh.  Setelah  memuji  Allah  dan  menyanjung-Nya,  dia  berkata. 
Pada  malam  ini  telah  wafat  orang  yang  amalnya  tidak  didahului  orang- 
orang  terdahulu  dan  tidak  akan  bisa  disusul  orang-orang  terkemudian. 
Rasulullah  pernah  memberikan  benderanya  kepadanya  lain  dia 
berperang  dengan  didampingi  Jibril  &  di  sebelah  kanannya  dan  Mikail 
di  sebelah  kirinya,  dia  tidak  pulang  kecuali  setelah  Allah  memberikan 
kemenangan  padanya.  Dia  tidak  meninggalkan  untuk  penduduk  bumi 
baik  emas  atau  perak  kecuali  hanya  700  dirham  yang  merupakan  sisa 
dari  pemberiannya  yang  rencananya  akan  digunakan  untuk  membeli 
pembantu  untuk  keluarganya.”  Kemudian  dia  berkata,  “Wahai  kalian 
semua,  barangsiapa  mengenalku,  maka  dia  telah  mengenalku. 
Barangsiapa  yang  belum  mengenalku,  aku  adalah  Al  Hasan  bin 'Ali,  cucu 
Nabi  fH,  putra  orang  yang  diberi  wasiat,  cucu  orang  yang  memberi 
kabar  gembira  dan  peringatan,  cucu  orang  yang  berdakwah  kepada 
Allah  dengan  izin-Nya,  dan  cucu  orang  yang  memberi  lampu  yang 
terang  benderang  (Al  Qur‘an  dan  Sunnah).  Aku  termasuk  Ahlul  Bait 
yang  Jibril  ^  biasa  turun  kepada  kami  dan  naik  dari  sisi  kami.  Aku 
tefmasuk  Ahlul  Bait  yang  Allah  %  telah  menghilangkan  dosa  dari 
mereka  dan  membersihkan  mereka  sebersih-bersihnya.  Aku  termasuk 
Ahlul  Bait  yang  Allah  0  mewajibkan  kepada  setiap  muslim  agar 
mencintai  mereka.  Firman  Allah  kepada  Nabi-Nya  Katakanlah:  'Aku 
tidak  meminta  kepadamu  sesuatu  upahpun  atas  semanku  kecuali  kasih 
sayang  dalam  kekeluargaan'.  Dan  siapa  yang  mengerjakan  kebaikan 
akan  Kami  tambahkan  baginya  kebaikan  pada  kebaikannya  itu.  (Qs. 
Asy-Syuuraa:  23).  Melakukan  kebaikan  adalah  dengan  mencintai  kami, 
Ahlul  Bait."  113 


1 13  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBchish,  “Hadas  ini  tidak  Shahih .” 


1  114  |  —  Al  Mustadrak 


c4j ^)L  ^  U —  t  *  )  /  &  A  *  V 

Ljl  JLP  UjJb»-  (ji  jjJ  «dll  -A-P  \2j^- 


aIIp  aSjI  ^jlvs  ^JtJl  (l)f  t4^f  ^  CjLo^*  ^ 

(^'  t^rA  Lr?  3^*  f  ji  y^1  <jt  (jr^  p-^J 

.  jsji  ^  c4v;  p  >i;i 


4803/401.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Juraij  memberitakan 
(kepada  kami),  Ja’far  bin  Muhammad  mengabarkan  kepadaku  dari 
ayahnya,  bahwa  Nabi  $§■  memberi  nama  kepada  Al  Hasan  bin  Ali  pada 
hari  ketujuh  dari  kelahirannya.  Dari  nama  Al  Hasan  beliau  mengambil 
nama  Al  Husain.  Beliau  mengatakan  bahwa  tidak  ada  antara  keduanya 
kecuali  tali  (ikatan).  114 


ji  ^Jl  dai-  ittt  XJ>  y\  £j£-  -i  .  Y/ IA  •  t 

4^1  jlp  t jIp  I 

f-*  *Jfc  &  ^  JJ****®  ^  O*  L J r***-  Jt 

j  15””  4ili  cl$-i  o»L»  cJlS'  (_5^-  o1*j  ctlii  1  jlj^ 

.1  ijg  <JLp  j3l  f-L-o  pisf  ol*  tO'i.S' 


114  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  Risi 


cJC.  :Jli  ^1  i. j 1p  j,  l3j  i^Ip  jA  JU 

-c3^^i  fji'  ^ip  cr-^1  cs^  *<J^ 
C-^J  <^Jlp  JjP  cjfli  OJJ  oJl.;P  L^jJb>- j  : ytS'  £jt\  JlS 

.O  ^P  y  ^«Tt Jl  ;LJ  Jb>-  !cJU 

P-UL*  jji  X2m  cpU^>  ^  ijta  £jl>- j  i jIp  ^1  JIS 

U  o^j|  _Pj  £;iJlj  olliSj  c^l*  ^  (^1p  ^  t^Lo*Jl  Ujl^j.  :  JlS 

.plUl  yYj  J p  N}  O^Sj 

ol»  :Jl5  kjjUbi  jp  i ^1  Jli 

£-*  Ul*oO  oi*  S*  J  4 £=6  O?  ^  O* 

•^*Ji  cft" V ./*  ^/»1*11  jji  >A^-  <J&  t5^°J 

4804/402.  Abu  AbdiDah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  menceritakan  kepadaku  dari  Unimu 
Bakar  binti  Al  Miswar,  dia  berkata,  “Al  Hasan  bin  Ali  diracun  berkali- 
kali,  tapi  semuanya  tidak  berhasil.  Hingga  pada  terakhir  kalinya  yang 
menyebabkan  kematiannya,  ternyata  racun  tersebut  menjalar  ke  dalam 
hatinya.  Setelah  dia  whfat,  wanita-wanita  Bani  Hasyim  meratapinya 
selama  satu  bulan.” 

Ibnu  Umar  berkata:  Ja’far  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Ja’far,  dia  berkata,  “Orang-orang  berkabung  dan  menangisi  Al 
Hasan  bin  Ali,  dan  pasar-pasar  juga  tidak  buka.” 


1 116  I  —  Al  Mnstadrak 


Ibnu  Umar  berkata:  Ubaidah  binti  Na‘il  menceritakan  kepada 
kami  dari  Aisyah  binti  Sa’d,  dia  berkata,  “Istri-istri  Al  Hasan  bin  Ali 
berkabung  selama  satu  tahun.” 

Ibnu  Umar  berkata:  Daud  bin  Sinan  menceritakan  kepada  kami: 
aku  mendengar  Tsa’labah  bin  Abi  Malik  berkata:  aku  menyaksikan  Al 
Hasan  bin  Ali  saat  dia  wafat.  Kami  menguburnya  di  Al  Baqi’. 
Seandainya  jarum  dibuang  maka  dia  tidak  akan  jatuh  kecuali  di  atas 
kepala  orang.  115 

Ibnu  Umar  berkata:  Maslamah  menceritakan  kepadaku  dari 
Muharib,  dia  berkata,  “Ali  bin  Al  Hasan  wafat  pada  bulan  Rabiul  Awwal 
tahun  50  Hijriyah  dalam  usia  46  tahun.  Yang  menshalatinya  adalah 
Sa’id  bin  Al  Ash  dengan  menangis.  Dia  sakit  selama  40  hari.” 


cSlJLiu;  j — l'V/lA»0 

Al  jl jp  Jl  fik**  ^ 

Cf.  Jh  £0*  3^1  Jk  'J*  cOO. 

:Jj*i  ‘(J*  Ji  dT*^1  «y! 

^  OjiJCi  :J15  C.  iljJli  Jjif  U  Jp  Nl  Sf 

jajt-  4*jJl  UJj  ICj OjJ tC— 

4805/403.  Hamzah  bin  Al  Abbas  bin  Al  Fadhl  Al  Aqabi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Al  Hasan  bin  Salam  As-Sawwaq 


115  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  katakan,  “Dalam  sanadnya  ada  Al  Waqidi  yang  para  ulama  hadits  telah 
sepakat  bahwa  dia  perawi  yang  lemah  (Dha 


Al  Mustadrak  —  1  117  I 


menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  Syaiban  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dia  berkata, 
"Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Abu  Thalib  dibaiat  di  Kufah 
setelah  kematian  Amirul  Mukminin  Ali.  Dia  mengambil  baiat  dari 
pengikut-pengikutnya.  " 

Haritsah  bin  Mudharrib  menceritakan  kepadaku,  Dia  berkata: 
aku  mendengar  Al  Hasan  bin  Ali  berkata,  “Demi  Allah,  aku  tidak  akan 
membaiat  kalian  kecuali  sesuai  yang  aku  katakan  pada  kalian”  Orang- 
orang  bertanya,  “Apakah  itu?”  Al  Hasan  menjawab,  “Kalian  berdamai 
dengan  orang-orang  yang  aku  ajak  damai  dan  memerangi  orang-orang 
yang  aku  perangi.”  Setelah  terjadi  baiat,  dia  berpidato  di  hadapan 
mereka.  116 

'j;  {j.  Sj&u*  - 1  •  1  / 1 A  » 't 

<y.  o*  ^  OUp  Lijji- 

Ct  ci  ^  <0il  JLp  cS ja 

^  J?  ^  ‘Jj'j  O*  Jn 

4ill  4)1 1  O-jfj  JL5J  lOf. jJLJi  ijl 

^.LJ j  c<toxJLs  (j*  yu  <*v^l j 

.  ivAjl  4j  D  4-^Lp  au!  amI  4^*1 

4806/404.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali  menceritakan  kepada 

Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  mengatakan:  Tentang  Syaiban  An-Nahwi,  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  Al 
Mizan  “  Tsiqah  masyhur,”  Abu  Hatim  berkata  “Orang  yang  haditsnya  bagus,  tapi 
tidak  bisa  dijadikan  hujjah.”  [Al  Mizan  2/285). 


1 118  1  —  Al  Mustadrak 


kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Murrah,  aku  mendengar 
Abdullah  bin  Al  Harits  menceritakan  dari  Zuhair  bin  Al  Aqmar,  seorang 
laki-laki  dari  Bani  Bakr  bin  Wa‘il,  dia  berkata:  Ketika  Ali  dibunuh,  Al 
Hasan  berpidato  di  hadapan  massa,  lalu  berdirilah  seorang  laki-laki  dari 
Azd  Syanu'ah  kemudian  berkata,  “Aku  bersaksi  bahwa  aku  melihat 
Rasulullah  fj|  meletakkannya  dalam  pangkuannya  seraya  bersabda, 
'Barangsiapa  mencintaiku,  cintailah  dia!  Hendaknya  orang  yang  hadir 
memberitahukan  kepada  orang  yang  tidak  hadir \  kalau  bukan  karena 
kemuliaan  Rasulullah  aku  pasti  tidak  akan  menceritakannya 

selamanya.”  117 

l2a>-  ^  ^  —  i  •  °/lA » V 

J  J1-  'j’  CJ  *****  j  J 

^  jlijl  iul  JLp  Jlp 

j  j*  P 

ijUc^Jl  J\  'Jifi  bl  jviji  lj$  'jSs  ii  j 

j  jy  «djl**  ji  '^y y  iojjw  (_Ji  4^- b 

£•  oii'  cj  c/4*  c^j 

of  Ciib  jUi  CJ  j* 

aij  ijUi  «.UU  ijUJUfj  ^-yj  y»^H  *Ji  j  ^ijl*-* 


117  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


Al  Mustadrak  —  1  119  1 


£-1  ll)Lu»»  4^- ^pr  JpLLjj  ^dja*  aLp  £-  jfr 

'<J>\j  iS ji  015" j  CO ^Sa  4JJtls>  (J > 0-ApiJ  ^3  <UxJ^3  C ^v2J 

~Up  4_Jp  c_-Jjj  j^/l  4*>  jL/5j  oJj  ^g3  <LaIxpli  t^jl ^p>Jl 

aI-'j  4i!^  ^JaS  a^- j  t/2*^  jjJ  OL-k  ^  <OJl 

^jIp  li^c^vA  4ii j  ^  c->L*j  c j>xs>^i 

cjlStJl  j*-P  gs^Jl  ^  ^  J>»  ‘Oi1^  c^i  J-j~^ 

LJi>-  os-l^j  ^IJUJI  AIP  4&!  t^pj  ^gip  ^J-*Ip  j  15" j 

4..  A  _  * 

•  AlP  4»»  ^p> J  £jL/J 

4807/405.  Ali  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Abi  As-Surri,  dari  Hisyam  bin  Muhammad  Al  Kalbi,  dari  Abu  Mikhnaf, 
dia  berkata,  “Ketika  telah  dilakukan  baiat  terhadap  Al  Hasan  bin  Ali,  dia 
serius  bernegosiasi  dengan  Muawiyah  dan  berencana  menemuinya.  Lalu 
dia  mengirim  Abdullah  bin  Ja’far  Ath-Thayyar  bersama  10.000  pasukan 
lalu  mengirim  lagi  Qais  bin  Sa’d  dengan  pasukan  yang  sangat  besar. 
Lalu  Muawiyah  mengirim  surat  kepada  Abdullah  bin  Ja’far  dan 
menjamin  untuknya  satu  juta  Dirham  bila  dia  mau  pergi  ke  Hijaz. 
Ternyata  ajakan  tersebut  dipenuhi  oleh  Abdullah  bin  Ja’far,  lalu  dia 
menghadap  Muawiyah  dan  Muawiyah  menepati  janjinya.  Kemudian 
pasukan  terpecah  belah,  tapi  Qais  bin  Sa’d  tetap  dengan  pendiriannya 
dan  banyak  yang  bergabung  dengannya.  Orang-orang  yang  bergabung 
dengan  kubu  Abdullah  bin  Ja’far  dikirimi  surat  oleh  Muawiyah  dan 
ditawari  untuk  bergabung  dengannya,  tapi  dia  tidak  menepati  janjinya. 
Sampai  akhirnya  Al  Hasan  berdamai  dengan  Muawiyah  dan 
menyerahkan  kekuasaan  kepadanya.  Lalu  Al  Hasan  dan  para 
pengikutnya  berangkat  untuk  menemui  Muawiyah,  padahal  dia  sedang 


1 120  I  —  Al  Mustadrak 


terluka  karena  ditusuk  secara  tiba-tiba  dengan  kapak  oleh  Sinan  bin  Al 
Jarrah  Al  Asadi,  saudara  laki-laki  Bani  Nashr  saat  sedang  berada  di 
Sabath.  Sinan  bin  Al  Jarrah  adalah  orang  yang  menganut  paham 
Khawarij.  Lalu  Al  Hasan  merangkulnya  dengan  tangannya  hingga  jatuh 
bersamanya  ke  tanah,  lalu  Abdullah  bin  Zhabyan  bin  Umarah  At-Tamimi 
menyerangnya  dan  menggigit  wajahnya  hingga  hidungnya  putus  dan 
memukul  kepalanya  dengan  batu  sehingga  dia  (Sinan)  tewas  seketika. 
Maka  kebinasaanlah  bagi  penghuni-penghuni  Neraka  yang  menyala- 
nyala.  Lalu  Al  Hasan  ditandu  di  atas  ranjangnya  menuju  Mada'in, 
kemudian  dia  singgah  di  rumah  Sa’d  bin  Mas’ud  Ats-Tsaqafi,  paman  Al 
Mukhtar,  seorang  pegawai  Ali  Q  di  Mada'in.  Kemudian  Sa’d 
memanggil  seorang  tabib  untuk  mengobatinya  sampai  sembuh.”  118 


g^j  u3V^"l  ^ji 

tOl ijj  jZj  lljJb-  :NIS 

CS-  *  -J jh  tL5~‘yA  $ 

tSj^l  Jbii  iJlIssJl 

Ojf jf  'CjJ7 J  Jlaj  jf  S/ 

j  J,  'J*  J  J  J  ’J  J  JJ  [p 

'j)  o fji  :Jl5 


118  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 

Aku  katakan:  Tentang  Hisyam  bin  Muhammad  bin  As-Sa‘ib  Al  Kalbi,  Ahmad  bin 
Hambal  menatakan,  “Dia  orang  yang  suka  berbincang  di  malam  hari 
(begadang).  Menurutku  tidak  ada  seorang  pun  yang  meriwayatkan  darinya.”  Ad- 
Daraquthni  dan  lain-lainnya  berkata,  “Hadits  ini  matruk.  ”  Ibnu  Asakir  berkata, 
“Dia  penganut  Rafidhah  dan  tidak  Tskjah”  (Al  Mizan  40/304) 


Al  Mustadrak  —  |  121  1 


jiS' j|l  J  aJ  tOlji»*  Jls 

^Jl  Jl^-J  tjiljJJ  i>j^£  <_J^  3*^?^  ^ 

aH-  csSlli-  ^  dJUij  tjjf  y-ftif  aJU  :  J^2j 
J£*\  a ill.  Ajj^IJ  y^sM  p-^-i  o(  j!i  ^  OlT  llllj 

•^y  *Mi 

4808/406.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  dan  AH  bin  Hamsyad 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Bisyr  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  aku  mendengar  Al  Hasan  berkata:  Al  Hasan  bin  Ali 
menemui  Muawiyah  dengan  membawa  batalyon  sangat  besar  seperti 
gunung.  Maka  Amr  bin  Al  Ash  berkata,  “Demi  Allah,  aku  melihat 
batalyon  yang  sangat  besar  yang  tidak  akan  lari  atau  tidak  terkalahkan,  ” 
maka  Muawiyah  yang  merupakan  orang  yang  terbaik  dari  dua  orang 
tersebut  berkata,  “Tahukah  kamu  bila  mereka  membunuh  lawannya, 
siapakah  yang  akan  menjamin  darah  mereka,  siapa  yang  akan 
mengurus  mereka  dan  istri-istri  mereka?”  Abu  Musa  berkata  lebih  lanjut, 
“Lalu  Muawiyah  mengutus  Abdurrahman  bin  Samurah  bin  Habib  bin 
Abdi  Syams.” 

Sufyan  berkata,  “Abdurrahman  bin  Samurah  adalah  seorang 
Sahabat  Nabi  #.  Al  Hasan  kemudian  mau  berdamai  dengan  Muawiyah 
dan  menyerahkan  kekuasaan  kepadanya  serta  membaiatnya  sebagai 
Khalifah  dengan  syarat-syarat  dan  perjanjian  yang  harus  disepakati 
bersama.  Lalu  Muawiyah  membawakan  harta  yang  sangat  banyak  untuk 
Al  Hasan,  yaitu  sebesar  500  juta  dirham.  Peristiwa  tersebut  terjadi  pada 
bulan  Jumadil  Ula  tahun  41  Hijriyah.  Sebelum  menyerahkan  kekuasaan 


1 122  |  —  Al  Mustadrak 


kepada  Muawiyah,  Al  Hasan  memegang  tampuk  kekuasaan  selama  7 
bulan  11  hari.”  119 


aUI  Jlp  yi  LjJb-  i(^j! ^ll  j(jb-  LjJ>- 

o y&  iyLs>*}\  y?  tdJLlUl  Xs-  y  «i-jtif  cgj jCai^ll 

I^Ip  jjj  ^JL. j  aJLp  au!  aUI  (Jls  i<JlS  tAiP  aJ)I  j 

y»  y~£i  yj  4->  ^elyaj  Di  4Ul  JjJj  (JL^«  Ujb  Dl 

4809/407-  Abdurrahman  bin  Hamdan  dan  Al  Husain  bin  Al 
Hasan  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Hatim  Ar- 
Razi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Anshari 
menceritakan  kepada  kami,  Asy’ats  bin  Abdul  Malik  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Hasan,  dari  Abu  Bakrah  %,  dia  berkata:  Rasulullah 
&  bersabda  kepada  Al  Hasan  bin  AH,  “  Sesungguhnya  cucuku  ini  adalah 
seorang  pemimpin.  Mudah-mudahan  melalui  dirinya  Allah  akan 
mendamaikan  antara  dua  golongan  besar  kaum  muslimin."  120 


y  lS^>-  t y.  -XsS*j>  —  t  •  a/  1 A  ^  • 

(JUj  y  LjJLt-  :'i|l5  iv_*> y*  y  DUJU-j  cDtoP 

l £  'j**  'J*  ‘D~^1  J*  Cf- 


119  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

120  Uh.  Hadits  no.  4810. 


Al  Mustadrak  —  |  123  1 


4810/408.  Muhammad  bin  Hani  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami,  Affan  dan  Sulaiman  bin 
Harb  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Hammad  bin  Zaid 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari 
Al  Hasan,  dari  Abu  Bakrah  dia  berkata,  “Ketika  Rasulullah  & 
sedang  berpidato  di  hadapan  massa,  datanglah  Al  Hasan  bin  Ali  lalu 
menaiki  beliau,  maka  beliau  merangkulnya  seraya  bersabda,  'Ketahuilah 
bahwa  cucuku  ini  seorang  pemimpin.  Mudah-mudahan  Allah  &  akan 
mendamaikan  dua  golongan  besar  kaum  muslimin  melalui  dirinya'"  121 

jaa\\  ^  Lif  <£- y  yh  ^ 

'4 ^  d^J  Jpj*  ;d^  ‘jrU^  <J-  o* 

'V  tcJUjj  0 y>r J  C<Jls 

^  '  t',  ,  ,,  'i,  t  „  i,  \  *,  v  '  t  ,  a  ' 

o jSa  ^Lp  0 (^4  c£lj  aMI  <31* 

d3'" J  ^  djjl*  (J’*"1®  j  "ib- j 


121  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdvsh ,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Al 
Bukhari,  Abu  Daud,  At-Tirmidzi  dan  An-Nasa‘i.  Hanya  saja  Al  Bukhari 
meriwayatkan  dari  jalur  Abu  Musa  Isra'il  dari  Al  Hasan. 


fl24l  —  Al  Mustadrak 


M  ^  M  4  J  CAAsJl  ^  ^gJ  {^^j-i^JI 

OjV**  { 0^ uiTt 

4811/409.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Qurad  Abu  Nuh  menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim  bin  Al 
Fadhl  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Yusuf  bin  Mazin,  dia  berkata: 
Seorang  laki-laki  menemui  Al  Hasan  bin  Ali  setelah  membaiat  Muawiyah 
lalu  mencelanya  dengan  mengatakan,  "Engkau  telah  menghitamkan 
wajah  kaum  muslimin  dan  melakukan  ini  dan  itu"  Maka  Al  Hasan 
berkata,  “Jangan  mencelaku,  karena  Rasulullah  f||  pernah  melihat 
orang-orang  Bani  Umayyah  melompati  mimbarnya  satu  per  satu 
sehingga  hal  tersebut  membuat  beliau  sedih.  Maka  Allah  %  menurunkan 
ayat,  'Sesungguhnya  Kami  telah  memberikan  kepadamu  nikmat  yang 
banyak{Qs.  Al  Kautsar  [108]:  1),  yaitu  sebuah  sungai  di  Surga, 
'Sesungguhnya  Kami  telah  menurunkannya  (Al  Qur'an)  pada  malam 
kemuliaan.  Dan  tahukah  kamu  apakah  malam  kemuliaan  itu?  Malam 
kemuliaan  itu  lebih  baik  dari  seribu  buJari) '  (Qs.  Al  Qadr  [97]:  1-3), 
mereka  akan  dikalahkan  setelahmu.”  122 

IjjJb-  c  *  / 1 A  \  Y 

jj*j  LjJl?-  cOliLi  jAs-  i LuJb»  cc£jjjJl  'j}  ^L*)! 

y\  c^;Lu.gJl  j}\  \2>S?- 

Jl 5  oJbxJl  'J*  lIsL^f  Joij  liJl  jAP  {JS’  ^ 

<o ^Lp  fji  Olif  l  jiS  LlJpj  c^LiJl  J^l 


122  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  fl25l 


<_s^  C/-  Oj^l?  <U J~£  L*JlS^ 

(*!>Cjl  :JUa  tJJJi  OllLv  jAs-  LiI  j£  l L»  ji-j  ^1S  3ij^3l 

J^l  j»J  t ^  ,Ja»  JlSi  Jjl»  Ij  viXj^ 

.dlLJl  t_-JLL=«  ^3  <I>f  cua ^  j  c^ju^j^Ji 

•  4812/410.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Aswad  bin  Amir  Syadzan  menceritakan  kepada  kami,  Zuhair 
bin  Muawiyah  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Rauq  Al  Hamdani 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Arif  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Kami  berada  dalam  kubu  Al  Hasan  bin  AB  yang  berjumlah  12. 
000  pasukan.  Pedang  kami  berkilat-kilat  karena  ketajamannya  dan  kami 
siap  memerangi  warga  Syam.  Kami  dipimpin  oleh  Abu  Al  Umar  Thah. 
Ketika  sampai  kepada  kami  berita  tentang  perdamaian  Al  Hasan  bin  Ali 
dengan  Muawiyah,  punggung  kami  seakan-akan  patah  karena  geram 
dan  marah.  Ketika  Al  Hasan  bin  Ali  tiba  di  Kufah,  seorang  lalridaki 
bergelar  Abu  Amir  Sufyan  bin  Al-Lail  berdiri  di  hadapannya  dan  berkata, 
“As-SaJamu  ’aJaika,  wahai  orang  yang  menghinakan  kaum  mukminin”  Al 
Hasan  berkata,  “Wahai  Abu  Amir,  jangan  katakan  demikian,  aku  tidak 
bermaksud  menghinakan  kaum  mukminin,  akan  tetapi  aku  tidak  suka 
memerangi  mereka  demi  meraih  kekuasaan.”  123 


o&Ij-  ^  'j*  j£j  UjJj - t  N  \/tA\Y 

dJl {j&  uL)Ui^>  fji  jAt  l3jb- 

J*  Oi  dr*^'  'O**-  C?'  Cf- 

123  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-TaOdusk 


1 126  |  —  Al  Mustadrak 


0 Ij  c<_5^3i  U^M  01  :Jli  ^  ^lip  ^ilj  Al  xS*i  ^Ua  c^jl^» 
jjp-  4jjUt«j  UI  <£$  c-iJh>-l  csJlll  yNI  -IA*  Olj  c j=tt*il  j*x&\ 
^y^L>\  oSiji  4J jUlj  j^-  ji  ^1*  <y-f  ois" j  ct$ y^f 

iOi?"  *A*J  c£ 01  j  cj*-$jCo  ,y^j 

•J^O  J-  J.y 

4813/411.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  dan  Ali  bin  Hamsyad 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Bisyr  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi  menceritakan  kepada  kami, 
Suiyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Mujalid  bin  Sa’id,  dari  Asy- 
Sya’bi,  dia  berkata:  Al  Hasan  bin  Ali  berpidato  di  hadapan  kami  di  An- 
Nakhlah  setelah  berdamai  dengan  Muawiyah.  Setelah  memuji  Allah  dan 
menyanjung-Nya,  dia  berkata,  “Sesungguhnya  orang  yang  paling  berakal 
adalah  orang  yang  paling  bertakwa,  dan  sesungguhnya  orang  yang 
paling  lemah  adalah  orang  yang  durhaka  (i ujw ).  Sesungguhnya  masalah 
yang  terjadi  antara  aku  dengan  Muawiyah  adalah  benar  bagi  masing- 
masing  pihak.  Dia  lebih  bahak  terhadap  haknya  dan  aku  juga  berhak 
memilikinya,  tapi  aku  meninggalkannya  untuk  Muawiyah  demi  menjaga 
agar  kaum  muslimin  tetap  kuat  dan  untuk  menghindari  tertumpahnya 
darah  mereka.  Meskipun  aku  tahu  bisa  jadi  ini  akan  menjadi  fitnah  bagi 
kalian  dan  hanya  akan  berlangsung  sampai  waktu  tertentu.  Demikianlah 
yang  bisa  kukatakan,  dan  aku  memohon  ampun  kepada  Allah  untukku 
dan  untuk  kalian.”  124 


124  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaHdush  karena  statusnya  yang  dha'if. 


Al  Mustadrak  —  |  127  I 


Cf-  ,ji  «3^-i  -lU/lAU 

KS^y*  jji  aUI  A«»P  t^««..>aJl  01^$>  jjj  Uj Ju>-  tijj^Jlj 

4^ii*  J*  ‘J-**. 'j^*^  hJ^J  (ji  liJb“  Ct_r4^l 

-^i cJjAt  015”"  LIp  01 

4814/412.  Ishaq  bin  Muhammad  bin  Khalid  Al  Hasyimi 
menceritakan  kepada  kami  di  Kufah,  Isa  bin  Mihran  Al  Qaisi 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Musa  Al  Absi  menceritakan 
kepada  kami,  Hammad  bin  Washil  menceritakan  kepada  kami,  Fatimah 
binti  Al  Harits  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  bahwa  Ali  berkata 
kepada  Al  Hasan  <%,  “Lepaslah  gamismu!”125 


iJailUl  jaxj  ji  ^ —^\y|iA\o 

&■*>■  cc*^l  ji  JJ>'j  \2j^~  c^laljl  'J  JuU  \2j&~  'J 

oli.  :Jli  ^jofJl  Cfa  Ji  SS6  ^  Ji  'jr  1*1, 

J*  ^  ^Lp  'J,  'JSA\  ^  J 

4815/413.  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Al  Miqdam  menceritakan  kepada  kami,  Zuhair  bin  Al  Ala 
menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abi  Arubah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Qatadah  bin  Di’amah  As-Sadusi,  dia  berkata,  “Putri  Al  Asy’ats 
bin  Qais  meracuni  Al  Hasan  bin  Ali.  Ketika  itu  statusnya  sebagai 
istrinya.  Atas  perbuatannya  tersebut  dia  mendapat  imbalan  harta 
(disogok  agar  mau  meracuni  Al  Hasan).”  126 

125  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 

126  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak 


JL jj  LjJb-  ji  ^lp  \1>^-  ~  t\  i  / 1 A  >  “\ 

olJL»  j}  iUi/*  UjJI?-  OL*P  ji  lu*X>-  lib j  ji 

'j>  ^Jl  of  1 131^1.1  ^  JIp  *^P  yil  yP  ^  Jp-fj 
lli  £ijl  c~j£»  JLSlj  Cr! 


4816/414.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Muhammad  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Ghassan 
Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami,  Mu’adz  bin  Mu’adz  dan  Asyhal 
bin  Hatim  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Aun,  dari  Umair  bin 
Ishaq,  bahwa  Al  Hasan  bin  Ali  berkata,  “Segolongan  orang  telah 
membuat  basah  hatiku  (yakni  meracunnya).  Aku  telah  berkali-kali  diberi 
minum  racun,  tapi  tidak  pernah  diberi  minum  racun  seperti  ini.”  127 

^  i>l  JUP  *Js>  J  — l^o/lA^V 

JLP  j)  Xnl^S\  JLP  UjJb-  'Jk  JJ  iaJos>x3 

(jlj  :Jl5  a5j1  jup  jj  01  j-p  cf-  <•& jl_pl 

{  y»  js}  l 5^p  ^  pjlSl  j^p  CS-  0r*^' 

sii  i)bjj  C-JJ-/3  01  V_^^aJl  ^  J-*-"  LS^- 

.<Jlp  <0Jl  2l+s>-j  0>C»J  4JLvJl  (illj  j*-— ^  I  Jl5  ui-LUrl 

4817/415.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Qahthabah  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Abi 
Kabsyah  menceritakan  kepada  kami,  Abdushshamad  bin  Abdul  Warits 

127  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  129  I 


menceritakan  kepada  kami,  SaDam  bin  Miskin  menceritakan  kepada 
kami  dari  Imran  bin  AbduDah,  dia  berkata:  Al  Hasan  bin  Ali  bermimpi 
melihat  antara  kedua  matanya  tertulis  “Quf  HuwaUahu  Ahad 
(Katakanlah:  'Dia-lah  ‘Allah  Yang  Maha  Esa),  ”  lalu  ia  menceritakan 
mimpinya  kepada  Sa’id  bin  Al  Musayyab.  Maka  Sa’id  berkata,  “Kalau 
mimpimu  benar,  maka  ajalmu  telah  dekat”  Imran  berkata  lebih  lanjut, 
“Laki  Al  Hasan  diracun  pada  tahun  tersebut  dan  kemudian  wafat. 
Semoga  Allah  senantiasa  merahmatinya.”  128 

Keistimewaan  Abu  Abdullah  Al  Husain  bin  Ali  Asy- 
Syahid  Putra  Fatimah  Binti  Rasulullah  ^ 

Cf.  &  £*  J  -tU/tAU 

<jt  UjU-  {y  cSlJLita 

fl  ^p  i<0)t  'J  Slli  jlip  yjf  c^ljj^l  12jU- 

:cJlii  <0)1  *»1  Jj—  j  cJU-S  c-L 

Ail  :cJlS  t»  :  Jli  c-JjLil  1 UU-  olj  ^1  c<o)l  J U 
c-ih*  iUl»  j*  4^23  0&"  ojfj  U  :Jl5  cJbJLi 

d  J?*-  J  5*^  ^  *»1  Jj** j  Jlii  t(£ j**>-  CUJtjbjj 

^-loJl  <ui?l»  ^  0j£-i  tLOlp  <0)1  01  UUl»  jJj 

Uji  4^p  <0)1  JLU  <0)1  J jl<3  UT  ^  OlSCi 

yr?  cJU-  ^  ^  jUUj  *1p  <0)1  fJLf>  <0)1  Jjl*3  <Jj 

128  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  iri  dari  At-TeJkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


1130  |  —  Al  Mnstadrak 


^jA  tl)  LSj  J^i  jJL.  j  4JLp  Aii\  ^L/3  J  J-1'' J  (4Jli^)l 

4-Ip  Jj j?*  :Jl5  ?dil  \j>  ^»fj  cjf  taui  ^  Ij  icJJia  :cJIS 

:JU»  ?Ui*  :cJU»>  Uli  ^jI  JiSiL»  {Ji^  ^  ^ j c^LJlj  o^C^ll 
.*\'JS-  A^J  'ja  bji  ^Ulj 

4818/416.  Abu  AbdiBah  Muhammad  bin  Ali  Al  Jauhari 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Al  Ahwash  Muhammad  bin 
Al  Haitsam  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Mush’ab  menceritakan  kepada  kami,  Al  Auza’i  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ammar  Syaddad  bin  Abdullah,  dari  Ummu  Al  Fadhl  binti 
Al  Harits,  bahwa  dia  masuk  menemui  Rasulullah  0  lalu  berkata,  “Wahai 
Rasulullah,  tadi  malam  aku  bermimpi  buruk”  Nabi  0  bertanya,  “Apakah 
itu?”  Ummu  Al  Fadhl  menjawab,  “Mimpinya  sangat  bumk "  Nabi  0 
bertanya,  “Apakah  ituTTha  menjawab,  “Aku  melihat  seakan-akan 
bagian  dari  tubuhmu  dipotong  dan  diletakkan  di  pangkuanku”  Rasulullah 
0  bersabda,  “Kamu  bermimpi  baik,  Fatimah  akan  melahirkan  anak  laki- 
laki  dan  berada  dalam  pangkuanmu.  ”  Ternyata  Fatimah  melahirkan  Al 
Husain  dan  berada  dalam  pangkuanku,  sebagaimana  yang  disabdakan 
Rasulullah  0.  Pada  suatu  hari  aku  menemui  Rasulullah  0  dan 
kuletakkan  Al  Husain  dalam  pangkuannya,  lalu  beliau  menoleh 
kepadaku  dengan  kedua  mata  berlinang  air  mata.  Maka  kutanyakan 
kepada  beliau,  “Wahai  Nabi  Allah,  dem*  ayah  dan  ibuku,  ada  apa 
denganmu?”  Nabi  menjawab,  “Jibril  menemuiku  lalu 

mengabarkan  kepadaku  bahwa  umatku  akan  membunuh  cucuku  ini’ Aku 
bertanya,  “Bocah  ini?”  Nabi  0  menjawab,  “Ya,  ”  lalu  beliau 
menghampiriku  dengan  membawa  tanah  merah.  129 


129  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Justru  hadits  ini  Mungathi’  dha’if, 
karena  Syaddad  tidak  bertemu  Ummu  Al  Fadhl,  dan  Muhammad  bin  Mush’ab 
seorang  periwayat  dha’if. ”  * 


Al  Mustadrak  — 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya . 


J  -l\ v/lA\ 

lliUi-  y\  i^'y>S\ 

aitii  ^ojj :  ju  ssii  c*; j^p  ^  jui,  liai.  tf.Sdi  ^  3W 

^J«l  j  {jCy  c— J  4J4Jj*  <■  2IIJ  jju  1^1^- 

-A*!  frlj^-ilp  y  y,  3*^Jt  f  y  J?j  t£* ^  cJlUu} 

.4H.  ^jf  ^1  y>j  tjCU- j  <s'£-\  aL.  ja 

4819/417.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  Al 
Muzakki  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Asy’ats  menceritakan  kepada  kami, 
Zuhair  bin  Al  Ala  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Abi  Arnbah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dia  berkata,  “Fatimah 
mdahirkan  Al  Husain  setelah  Al  Hasan  dengan  tenggang  waktu  1  tahun 
10  bulan.  Al  Husain  dilahirkan  setelah  Hijrah,  6  tahun  5.5  bulan.  Dia 
dibunuh  pada  hari  Jum'at  tepat  pada  hari  Asyura*  tanggal  10  Muharram 
tahun  61  Hijriyah  dalam  usia  54  tahun.”  130 

Aku  telah  menyebutkan  hadits-hadits  ini  beserta  penjelasannya 
dalam  Kitab  terbunuhnya  Al  Husain.  Pembahasan  tersebut  cukup  bagi 
orang  yang  mau  mendengarkan  dan  memahaminya. 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


—  Al  Mustadrak 


~ £^A/tAY* 

<0)1  JLp  UjJL>-  c  «—-A  J  UjJ->-  tOLiP  J^iflil  ^jj 


4jf  Cc£^&l  cXilj  <ji  O*  ‘f*^  <J-  Ji 

'  J*  jj  A  ^  \  ^  x 

Jl5£L.l3  :Jl5  «J  I jPi  ^UA>  ^1  jU^*j  aILp  Al  ,J^>  (Sj^j  £* 
t  <__~j«JLi  OULJl  £_»  j  ^ ^aJl  ^L»l  jJL. j  aJlp  a»I  amI  J  j-* j 
lifc  L*  jij  ^vaJl  ij°h>*  oi^-t  <l)f  aJp-  ^  C5^  J_j"* j  ^1 

aSo-L^u  |J^»j  4-Ip  Al  Al  J JistA  Cflj^  ll*  lij  co j* 


ji  4-5S  d-s««J  (_$ colii  C->«j  4j.Aj  (_£A>-I  ji  ;<Jl*  co*L>-l 
{jA  Al  c_^>-f  ^jA  ufj  t^iA  {ji^=>-  lJl-A>  caJL5j  4lJ  P  oli 

.J»L^»^/I  ^  lg;y»  I^A~>-  C-^-f 


4820/418.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajali  menceritakan  kepada  kami, 
Affan  menceritakan  kepada  kami,  Wuhaib  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Utsman  bin  Khutsaim  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id 
bin  Abi  Rasyid,  dari  Ya’la  Al  Amiri,  bahwa  dia  pergi  bersama  Rasulullah 
H  untuk  menghadiri  undangan  makan.  Dia  berkata  lebih  lanjut, 
“Rasulullah  f||  mendatangi  sekelompok  orang  sementara  Al  Husain 
sedang  bermain-main  dengan  anak-anak  kecil.  Rupanya  Rasulullah  0 
ingin  membopongnya,  tapi  bocah  tersebut  berlari  kesana  kemari 
sehingga  Rasulullah  mencandainya  sampai  berhasil  membopongnya.” 
Dia  berkata  lebih  lanjut:  Lalu  Rasulullah  meletakkan  salah  satu 
tangannya  di  bawah  tengkuknya  dan  tangan  satunya  lagi  di  bawah 
dagunya,  lalu  beliau  mendekatkan  mulutnya  pada  mulutnya  dan 
menciumnya,  kemudian  beliau  bersabda,  “Al  Husain  adalah  bagian 


Al  Mustadrak  —  I  133  I 


dariku  dan  aku  merupakan  bagian  darinya.  Allah  akan  mencintai  orang- 
orang  yang  mencintainya.  Dia  adalah  salah  satu  dari  cucu-cucuku.  ”131 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j! ki  4»!  JLP  y\  &Jb - 

y  *tti  J LP  UjJti-  Cj^b^Jl  y  {JS’  lljjb- 

«jf  jji  aUI  -1-P  LjJjs-  y  L» 

^»1  ’Je-  tOllL.  *^p  C£s^ J  y^>- 

5J*  (_s^  <J j— j  viJtj  •  caIp  4»l  o jjy1'  ^  jl»- 

<^i  C/  0^*°^'  > J  J 

4821/419.  Abu  AbdiDah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Husain  Al  Hilali  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Walid  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abduflah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Waki  menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan, 
dari  Abu  Al  Jahhaf,  dari  Abu  Hazim,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata: 
Aku  melihat  Rasulullah  0  menggendong  Al  Husain  bin  Ali  seraya 
bersabda,  “Ya  Allah,  sesungguhnya  aku  mencintainya,  maka  cintailah 
cfe/132 


131  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih." 

132  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish ,  “Hadits  ini  shahih,  diriwayatkan  pula 
hadits  yang  sama  tentang  Al  Hasan,  dan  keduanya  sama-sama  mahfuzh." 


1134  I  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,^  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya.  Diriwayatkan  pula  tentang  Al  Hasan  dengan  sanad 
yang  sama.  Keduanya  sama-sama  mahfuzh. 


ja  4Jll  JLp  (jj  lii Jj»  —  1 Y  * /t AY  Y 

jjl  LjJL>-  jj  >U?v« 

jj!  LjJli-  jll  jjJ  -X^oj>-  ^  aMI  Xp 


^  o*1  O*  Jt* 

Jbjj  jj  \3j&-  oJJ&r  \sjSs-  ct_-lu]l  ^  c£jA*Jl  ( 


j*  o*  ^  j-*!.  jjI 

jjf  UjJb>-  :*ifl3  jbo  j>  ^»\jii\j 
J4I.  jJ  1^-ji  yr^  j^is'  jj  ^-' 

,^ju  j}\  jJ-pLfc^l  jjJ 


0^  ^  J-P  iSJb-  O*  ^ 

llj-t?-  Vlj C^jijSvJl  ^1  Jjl  jU^*  ^  jj£S^  LS!t3-  c jljpl 

J'  ‘ c}.  O*  O*  (^'  0<  Vaf-  04  *»*  ^ 

a!1p  <5)1  jU^*  a»1  ^»-6-^  ^  laSy5,j  L/*Cc' 


Al  Mustadrak  — 


o*1*  'i/s  o<  i Jl 

.liif  uff  Uijr" 

4822/420-  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i 
menceritakan  kepada  kami  dari  kitab  aslinya,  Muhammad  bin  Syaddad 
Al  Misma’i  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’aim  menceritakan 
kepada  kami. 

Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Muhammad  As-Sabi’i  Al  Hafizh 
menceritakan  kepadaku,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Najiyah 
menceritakan  kepada  kami,  Humaid  bin  Ar-Rabi  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin  Yahya,  putra 
saudara  lakHaki  Thahir  Al  Aqiqi  Al  Alawi  mengabarkan  kepada  kami 
dalam  kitab  Nasab,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Yazid  Al  Adami  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Nu’aim 
menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Amr  Al  Akhmasi 
mengabarkan  kepadaku  dari  At-Tarikh,  Al  Husain  bin  Humaid  bin  Ar- 
Rabi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Amr  Al  Anqazi  dan  Al 
Qasim  bin  Dinar  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata.-  Abu 
Nu’aim  menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada  kami,  Yusuf 
bin  Sahi  At-Tammar  menceritakan  kepadaku,  Al  Qasim  bin  Ismail  Al 
Azrarra  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada 
kamL 

Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ibrahim  Al  Bazzar  menceritakan  kepada  kami,  Katsir  bin 
Muhammad  Abu  Anas  Al  Kufi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’aim 


1136  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Habib  bin  Abi  Tsabit 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Sa’id  bin  Jubair,  dari  Ibnu 
Abbas  4§t,  dia  berkata:  Allah  H  mewahyukan  kepada  Muhammad  0, 
"Sesungguhnya  Aku  telah  membunuh  70.  000  orang  karena  (mereka 
membunuh)  Yahya,  dan  Aku  akan  membunuh  70.  000  orang  karena 
(mereka  membunuh)  cucumu.  ” 

Ini  adalah  redaksi  hadits  Asy-Syafi’i.  Sedangkan  dalam  hadits  Al 
Qadhi  Abu  Bakar  bin  Kamil  disebutkan,  “Sesungguhnya  Aku  telah 
membunuh  untuk  membalas  darah  Yahya  bin  Zakariya,  dan  Aku  akan 
membunuh  untuk  membalas  darah  cucumu.”  133 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j}  jj  &  jjI  i^^>~  -lY^/lATT 

jJ-vaiJl  jy  oJlIp  jjf  lljJb-  i(J ja ow  j*  ^Ip  j>  \2js- 

c-ul*  j*  \2js>~  j*  j?***  'j*  d-UC*  Uj-Ap-  i.'jfitCs-  ^ 

L»  IjJls  C4J P  AUl  O jl jfi*  jf-  Alil  jL»P  Jj  Lu*b>- 

au!  01  illij  clpj^o  ^up  C— ys>li  *bl}  ^gip  c~jIj 

ISCj) j  Jli-ls  lb*jJ  ^ j  aJU-  a\jI 

C3ljaS  b. j  :Jl3  c^liLJ  '<j yj>  f.[s>r  c.. sipili 

‘cs^O  <^?  ***  P  ijvj 

<J  P  “J*?-  ^  ^3  ^4  J  £/* 

133  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  flJTI 


r 


4^P  *Jll  4jll  Jj-W»  J  4-ip  4Ul  Aill  J  y*  J 

,4^-ls  A^-f  j^Ul  aJ  oli  jli,  jii  ^Aj 

4823/421.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Syabib  Al  Ma’mari 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Ubaidah  bin  Al  Fudhail  bin  Iyadh 
menceritakan  kepada  kami,  Malik  bin  Su’air  bin  Al  Khams  menceritakan 
kepada  kami,  Hisyam  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  Nu’aim  bin 
AbduBah  Al  Mujammir  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hurairah 
•ijl,  dia  berkata,  “Tidaklah  aku  melihat  Al  Husain  bin  Ali  kecuali  kedua 
mataku  akan  meneteskan  air  mata.  Rasulullah  pernah  keluar  pada 
suatu  hari  laki  menemukanku  di  masjid.  Maka  beliau  memegang  kedua 
tangannya  dan  bersandar  padaku,  lalu  aku  pergi  bersamanya  menuju 
pasar  Bani  Qainuqa.”  Dia  berkata  lebih  lanjut:  Beliau  tidak  berbicara 
denganku,  laki  beliau  berkeliling  dan  melihat-lihat  sesuatu  lalu  pulang 
dan  aku  ikut  bersamanya.  Kemudian  beliau  duduk  di  masjid  dengan 
memekik  lututnya  dan  punggung  kakinya  diikat  sorban,  lalu  beliau 
bersabda  kepadaku,  “Panggilkan  cucuku  kemari!”  Maka  Al  Husain 
datang  dengan  beriarflari  hingga  jatuh  dalam  pangkuan  beliau,  lalu  dia 
memasukkan  tangannya  ke  dalam  jenggot  .beliau.  Maka  beliau  membuka 
mulut  Al  Husain  dan  memasukkan  mulutnya  ke  dalam  mulutnya  seraya 
berdoa,  “Ya  ABah,  sesungguhnya  aku  mencintainya,  maka  cintailah 
dia T*34 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


134  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.  ” 


—  Al  Mnstadrak 


J 


^1  ^  ^  JLoj>o>  UjwL?-  <jb>t~ol 

iP^11  f  f  iP  ‘j1^  <^  iP  ^jhs  &*>-  ^ji  wLojsx>»  LjJb>- 

01  ^5  j»-L»j  aA&  *3b\  J  y*  j  (^i  :oJlS 

.tj2l^»Jl  JlA»  (^*f  01  ^kljlj  o^CaJl  pp  Jj 


4824/422.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ismail  bin  Abu  Saminah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Mush’ab  menceritakan  kepada  kami,  Al  Auza’i 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ammar,  dari  Ummu  Al  Fadhl,  dia 
berkata:  Rasulullah  %  bersabda  kepadaku  saat  Al  Husain  sedang  berada 
dalam  pangkuannya,  “Sesungguhnya  Jibril  mengabarkan  kepadaku 
bahwa  umatku  akan  membunuh  Al  Husain.  ” 135 


Ibnu  Abi  Saminah  meringkas  hadits  ini,  tapi  selain  dia  hadits  ini 
diriwayatkan  dari  Muhammad  bin  Mush’ab  secara  sempurna. 


ui  (Jf  u3-  ‘x-*=hu‘  j**9*  $  y9^  — l^r/iATo 

iji  40 j pjl^-  JU^-f  LjJ^-  t45j£\Jb 

-up  US”"  : Jli  c 1^p  c*— 9 J-p  lu jl?-  i^oli 

t3'S^*'  ^  :yP  'u?  f  y  <y-  yp 

aJLp  aw!  4J1I  (J  y*  j  J  u  1  U 


135  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  139  I 


4825/423.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Duhaim  Asy- 
Syaibani  mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  bin 
Abi  Gharzah  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Qadim  menceritakan 
kepada  kami,  Abdussalam  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami  dari 
Yahya  bin  Sa’id,  dia  berkata:  Ketika  kami  sedang  bersama  Ali  bin  Al 
Husain,  datanglah  rombongan  dari  Kufah.  Ali  pun  berkata,  “Wahai 
warga  Irak,  cintailah  kami  sebagaimana  kalian  mencintai  Islam.  Aku 
mendengar  ayahku  berkata:  Rasulullah  bersabda,  'Wahai  kalian 
semua,  janganlah  mengangkatku  di  atas  posisiku  yang  sebenarnya, 
karena  Allah  telah  mengambilku  sebagai  hamba  sebelum  menjadikanku 
sebagai  nabi'”  Aku  lalu  memberitahukan  hal  ini  kepada  Sa’id  bin  Al 
Musayyab,  maka  dia  berkata,  “Sebelum  Allah  menjadikannya  sebagai 
nabi.”  136 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  AltBukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


‘50^*  f  i/.  -lYl/lAY*l 

O*'  cf1  ‘t ^  J*  C/.  cAJ&- 


ui  of  olp'  &  C»  ijtf  Al  IfAj 


.LiJaJb  *KJ& 


136  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Hadits  ini  shahih." 


1 140  |  —  Al  Mnstadrak 


4826/424.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Abu  Muslim  Ibrahim  bin  AbduDah 
menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Nushair  menceritakan  kepada 
kami,  Qurrah  bin  Khalid  menceritakan  kepada  kami,  Amir  bin  Abdul 
Wahid  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Adh-Dhuha,  dari  Ibnu 
Abbas  dia  berkata,  “Kami  tidak  ragu  lagi  karena  Ahlul  Bait  masih 
banyak,  bahwa  Al  Husain  bin  Ali  dibunuh  di  Ath-Thaff.”  137 


a-jjjifu  j)  — iy°/iaxy 

tOUp  'j)  ^  ljL&xi\ 


: Jli  4Jt  'J*  j*  'hf’  Cf- 

4jjjj  U^~  j»-Lm  J  4-ip  iUl  J  J**  J  J 

.l^Ip  4jj|  4a1>B 


4827/425.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Adam  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ashim  bin  Ubaidillah,  dari  Ubaidillah  bin  Abu  Rafi, 
dari  ayahnya  dia  berkata,  “Aku  melihat  Rasulullah  0 

mengumandangkan  adzan  di  telinga  Al  Husain  saat  dia  bani  dilahirkan 
oleh  Fatimah  «$.”  138 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


137  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hajjaj  [bin  Nushair]  adalah  periwayat 
yang  divonis  mabuk.” 

138  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ashim  [bin  Ubaidillah]  adalah  periwayat 

yang  divonis  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  I  141  I 


tJailsJl  (JLp  J. p  jjf  lUji-  —  lY*\/lAYA 

J*P  cJpL^s  ^  ^ 

toJjsr  ^jP  t4-jl  ^jp  tX>j^i  ^  ^ iwc  ^Jp  l(_£ jJUJl  Jjj  ^  y~*>-  L>Jl?~ 
4ll»li  ^1  4lip  aSj!  jJL^»  aS)I  J ji.j  ot  44 Ip  4&I  j  jj^ip  ^p 

tA^a3  <5jjj  j^WJj  g^  j  :J^ 

.  4aJL*J1  ^J^rj  aLLaJI 

4828/426.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Sha’id  mengabarkan  kepada 
kami,  Sa’id  bin  Abdurrahman  Al  Makhzumi  menceritakan  kepada  kami, 
Husain  bin  Zaid  Al  Alawi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ja’far  bin 
Muhammad,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dari  Ali  «%,  bahwa  Rasulullah 
#  menyuruh  Fatimah  «p,  dengan  bersabda,  “Timbanglah  rambut  Al 
Husain  dan  bersedekahlah  dengan  perak  sesuai  timbangan  rambutnya, 
dan  berilah  dukun  bayi  kaki  kambing  Aqiqah.  ” 139 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

ifp\  'J  JllU  JSj\  J  l%Uf  -tYY/tAY^ 

y.  J-pLfc*»»!  LjA>-  cOL«Jl  JL*»*«  O? 

ff  J-  ly^*  <o*'  J*  'J*  'J  *Uap  £l&-  ijlLs- 

jJL- j  a#1  i}  y j  J&  *  cJli  LgjP  aUI  yyPj  ^«/a-all 

139  (4828)-  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Tidak,”  yakni  tidak  Shahih 
sebagaimana  yang  diklaim  Al  Hakim. 


1 142  |  —  Al  Mustadrak 


4829/427.  Abu  Al  Hasan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi 
mengabarkan  kepadaku,  Utsman  bin  Sa’kJ  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Al  Yaman  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin 
Ayyasy  menceritakan  kepada  kami,  Atha  bin  Ajian  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas,  dari  Ummu’  Al  Fadhl  4gk,  dia 
berkata,  “Rasulullah  masuk  menemuiku  ketika  aku  sedang  menyusui 
Al  Husain  bin  Ali  dengan  susu  seorang  anak  laki-laki  bernama  Qutsam.” 
Dia  berkata  lebih  lanjut,  “Ketika  Rasulullah  0  hendak  memegang  Al 
Husain,  aku  memberikannya  kepada  beliau,  dan  ternyata  dia 
mengencingi  beliau.”  Dia  berkata  lebih  lanjut,  “Maka  aku  menurunkan 
tanganku  kepadanya.  Maka  Rasulullah  #  bersabda,  'Jangan  putus 
kencing  cucuku!'  Lalu  Nabi  ||  mencipratinya  dengan  air.”  Ibnu  Abbas 
berkata,  “Air  kencing  anak  kecil  laki-laki  yang  belum  makan  cukup 
dipercikan  dengan  air,  sementara  air  kencing  anak  kecil  perempuan 
dicuci  (disiram).”  140 

Hadits  ini  diriwayatkan  dengan  berbagai  sanad,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Adapun  Ismail  bin  Ayyasy 
dan  Atha  bin  Ajian,  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkan  hadits 
keduanya. 


140  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  fl43~l 


J  'd\^\  'J  ibl  '■&>  J  -IYA/lAr* 

^  "^iji  iji  fji  ^SsJ  jj\  \jjAs>-  cSlJbtl;  ^jLl<i 

i y.  J*  J’  ‘3£«—l  ^  CjJjI j--l  iObl  ^  jlp  LuJb- 

alUi  o»oJj  lli  :Jl5  caIp-  amI  '^>j  ^  ”^p 

,  •  f  f  'f  \  *,  \  *  f  s  '  '  • 

:U^*  5s^  -Al  -Al  J  J— J  ^l^Jl 

.  J* J  J  ~  ~.  — ' 


4830/ 428-  Abu  Muheimmad  Abdullah  bin  Ishaq  bin  Al 
Khurasani  mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,’  Abu  Bakar 
Muhammad  bin  Abmad  bin  Yazid  Ar-Riyyahi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Aziz  bin  Aban  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Hani  bin  Hani,  dari  Ali 
bin  Abi  Thalib  4Jfc,  dia  berkata:  Ketika  Fatimah  «$,  melahirkan  Al  Hasan, 
Rasulullah  f|  datang  lalu  bersabda,  "Tunjukkan  kepadaku  cucuku,  nama 
apa  yang  kalian  berikan  kepadanya?"  Lalu  dia  menyebutkan 
haditsnya-141 


}'J  y  J  i^Jl  J?  JlS  -(lYA/ftAr. 

.£UJl 

4830A/428A.  Qatadah  berkata,  “Al  Husain  dibunuh  pada  hari 
Asyura  yaitu  hari  Jumat." 


141  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


1144  I  —  Al  Mustadrak 


Al  Hakim  berkata,  “Hadits-hadits  ini  telah  kami  syarah  dalam 
pembahasan  tentang  terbunuhnya  Al  Husain.  Penjelasan  ini  cukup  bagi 
orang  yang  mendengarnya.”  142 

Al  Hakim  berkata,  “Inilah  akhir  dari  ijtihadku  dalam 
menyebutkan  Managib  Ahlul  Bait  Rasulullah  H  dengan  sanadsanad 
shahih  yang  tidak  diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari  dan  Muslim.  Aku  telah 
mendiktekan  sesuai  kemampuanku  sebagian  dari  keistimewaan  Khalifah 
empat  dan  Ahlul  Bait  Rasulullah  0  dengan  sanad  sanad  yang  shahih. 
Setelah  ini  aku  akan  menyusun  profil-profil  sahabat  sesudah  mereka 
sejak  awal  Islam  sampai  sahabat  yang  terakhir  kali  wafat.  Hanya  Aliah¬ 
lah  yang  memberi  pertolongan  dengan  Rahmat-Nya.  " 


Di  Antara  Mereka  adalah  Iyas  bin  Mu’adz  Wafat 
Di  Makkah  Sebelum  Hijrah 


tujiu  ^  —  t  Y  “\/ 1 A  T'  'i 

<y-  cs-  u*-  cf-  u^3^  :  3^ 


&  ^  Ji  'J*  Jk 

***)  Cf- 

're'j*  J*  erO5  'u?  dj^^j  iUi  [y  Xs- 

*"*'•>£'****  S*  \  \  *  j.  „  *  s'  ^  #  ^  • 

A-Ip  4)1  j  jt-f;  gr 0^ 


142  Hadits  ini  tidak  ada  dalam  Al  Mustadrak,  begitu  pula  perkataan  Al  Hakim 
selelahnya. 


Al  Mustadrak  - —  I  145  I 


\f\  :Jl5  C.}  tf)  ‘^JL-  ll.  J\  fa  Ji  :  JUi  cj^Jl 

4j  I  ^ y^i  y  j  <0)1  Di  ^L*j!  ^ll  <0)1  j^£xj  caJiI 

Jlia  cOT>  ^Ajj  i^OC-VI  ^  ^3>  j*j 
t  a]  L«^  <os!j  ?IJLa  i»  j5  (_$f  :ljjb-  L»^p  OlS’j  i  b-*  ^  ^IjI 

^ji  ^bi  Apt J  l^J  »_-> J-A*  tf.l?xjajl  4ii>-  ^jf  op-15  ;  J 15 

^LHi  t^ljl  C-- -«■■./?»  iUl*  ^jJ  Ls^r  Jla!  (_$ jAjJa  »fJL>  liPi  I  <Jl5j  cilxx 
4x3 j}  0-jl^3  c4JL>JL»J|  ^jll  1  j3 (|*JLoj  4-ip  <0)1  <J 

tiiila»  01  ^  ,_/»$  ci~l>  j*J  (*j  -  fjst 

P  fa  (^y  [y  °S^-  i>*  <yS^  o*  J1* 

,  -•  r  'i'  't'  *-  *»  *•  •*-'  "  t  fHy'  'i  ■’,,<.>  Jj-  ^ 

Uj  :  Jli  tcoL*  (_s£>-  4?r^-oj  oX«j>»jj  OjOoj  4i)l  Jlgj  <jj3u-»j  lyiji 

S uS  ^5  ^i£-i  bir  jlsI  iici  c^c.  o5  of  oJCdJ  i/r 

L*  jJl» j  4JLp  <0)1  <0)1  j  o«“ 

4831/429.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
dia  berkata:  Al  Hushain  bin  Abdurrahman  bin  Sa’d  bin  Amr  bin  Mu’adz, 
saudara  laki-laki  Abu  Abdurrahman  Al  Asyhali,  dari  Mahmud  bin  Labid, 
saudara  laki-laki  Abu  Abdillah  Al  Asyhali,  dia  berkata:  Abu  Al  Haisar 
Anas  bin  Rafi’  tiba  di  Makkah  bersama  beberapa  orang  pemuda  Bani  Al 
Asyhal.  Di  antara  mereka  adalah  Iyas  Mu’adz.  Mereka  hendak  mencari 
sekutu  dari  suku  Ouraisy  untuk  membantu  kaum  mereka  dari  kalangan 
Khazraj.  Rasulullah  0  yang  mendengar  berita  tentang  kedatangan 
mereka  langsung  menemui  mereka  lalu  duduk  di  hadapan  mereka,  lalu 
beliau  bersabda,  “Maukah  kalian  kutawari  sesuatu  yang  lebih  baik  dari 


1146  I  —  Al  Mustadrak 


tujuan  kalian  datang  kemari?'Mereska  bertanya,  “Apakah  itu?”  Nabi  f|| 
menjawab,  “Aku  adalah  utusan  Allah.  Allah  mengutusku  kepada  hamba- 
hamba-Nya  untuk  mengajak  mereka  agar  menyembah  Allah  semata  dan 
tidak  menyekutukan-Nya  dengan  sesuatu  pun,  dan  Dia  menurunkan 
Kitab  kepadaku,  ”  kemudian  beliau  mengenalkan  Islam  kepada  mereka 
dan  membacakan  ayat-ayat  Al  Qur‘an.  Maka  Iyas  bin  Mu’adz  yang  saat 
itu  masih  pemuda  tanggung  berkata,  “Wahai  kaumku,  demi  Allah,  ini 
lebih  baik  dari  apa  yang  kalian  bawa  kemari”  Mahmud  bin  Labid  berkata 
lebih  lanjut:  Maka  Abu  Al  Haisar  mengambil  segenggam  debu  lalu 
memukulkannya  pada  wajah  Iyas  bin  Mu’adz  seraya  berkata,  “Jangan 
gubris  dia,  karena  kita  datang  bukan  untuk  tujuan  itu.”  Maka  Iyas  diam 
dan  Rasulullah  ||  berdiri.  Kemudian  mereka  pulang  ke  Madinah.  Saat 
itu  terjadi  perang  Bu’ats  antara  Aus  dengan  Khazraj.  Dia  berkata  lebih 
lanjut,  “Tidak  lama  setelah  itu  Iyas  bin  Mu’adz  wafat”  Mahmud  bin  Labid 
berkata  lebih  lanjut,  “Salah  seorang  dari  kaumku  yang  hadir  saat  Iyas 
sekarat  mengabarkan  kepadaku  bahwa  mereka  selalu  mendengar  Iyas 
membaca  tahlil,  takbir,  tahmid  dan  tasbih  sampai  wafat.”  Dia  berkata 
lebih  lanjut,  “Mereka  tidak  ragu  lagi  bahwa  Iyas  memang  wafat  dalam 
keadaan  Islam.  Dia  memang  sudah  simpati  terhadap  Islam  di  majlis 
tersebut  saat  mendengar  dakwah  Islamiyah  dari  Rasulullah  143 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


143  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  mursal. ” 


Al  Mnstadrak  —  |  147  j 


Di  Antara  Mereka  Adalah  Al  Barra  bin  Ma’rur  bin 
Shakhr  bin  Khansa 

Dia  adalah  pemuka  kaum  pertama  dalam  Islam.  Semoga  Allah 
senantiasa  meridhainya. 

^  ^  4Ul  —i Y' ‘/tATY 

d*  o*  ‘(HP1-  <y-  Cr~*^ 

$'X^r  'd*  t4sJ  t0^  ^  oi  ^  o*  ls^  'd*  ‘ O* 

<Iip  4»1  ^Jll  pOi  j!i  yi  Jjjsui  fji  *Q*  :  J** 

.s.1^1  {j*  j%JK;  ^  Jjf  OlT j  t 

4832/430.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah 
Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Jahm 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada 
kami  dari  Muhammad  bin  Umar,  dari  Yahya  bin  Abdullah  bin  Abi 
Qatadah,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dia  berkata,  “Al  Barra  bin  Ma’rur 
wafat  pada  bulan  Shafar,  satu  bulan  sebelum  kedatangan  Nabi  (di 
Madinah).  Dia  adalah  pemuka  kaum  pertama  yang  berbicara  (dengan 
Nabi  #).”  144 


144  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdush,  “Hadits  ini  diriwayatkan  dari  jalur  Al 
Waqidi  dari  Yahya  bin  Abdullah  bin  Abi  Qa tadah,  dari  ayahnya  dari  kakeknya." 
Aku  mengatakan,  “Tentang  Al  Waqidi,  para  ulama  telah  sepakat  bahwa  dia 
periwayat  yang  lemah." 


1148  |  —  Al  Mustadrak 


iiU  ife-  'j*.  ^  - tn/tArr 

C4lii  ~tlp  ^  iUj  tSjLs»—  'l®jljj  fji  e/J  ^a-=>T-y*  ^ 

:Jl5  ll^  Al  ^  Ou>  ‘j*s>  °^p  o*  o* 

aIp  Al  JCp  Al  Jj1>j  Jj  JLp  dr*  Jj'  JjJ^  <y-  *Q* 

Ji  frl^ll  t jCaiVi  Ui*t~A  3^1  ^  4  3*ip'  (^j  (*-^J 

ju^I»  l£i^si  (^Jdl  A  JukJl  :JlS  <Ss-  ^fj  iil  jjy^ 
IpS  ''j*  ^Tj  cOli-f  Jjf  OlS^j  t<»  li*Wj  5s^  ^  (_5^ 
o5  c^-jjkilj  o-j^'  j£u*  b  clI^Llj  j  Ji-j  y>  Al  llli-li 

I Ojjljlil J  <pl]a3lj  ^LLJ»  p-J.i^-1  ol»  t<L>  Jj  Al  j*^o* j*\ 

'  's  ' i{  >*.*,,  'i, 

•tl-l»  f»  c4iJ-JJ  4M’ 

4833/431.  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan 
IfgpgiHakii  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Amr  bin  Zurarah  menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Ikrimah,  dari 
Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Al  Barra  bin  Ma’rur  adalah  orang  pertama 
yang  menggenggam  tangan  Rasulullah  &  saat  membaiat  beliau  pada 
malam  Aqabah  bersama  70  orang  kaumnya  dari  kalangan  Anshar.  Al 
Barra  bin  Ma’rur  berdiri;  setelah  memuji  Allah  dan  menyanjung-Nya,  dia 
berkata,  “Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  memuliakan  kita  dengan 
Muhammad  &.  Beliau  telah  datang  kepada  kita,  orang  yang  pertama 
kali  merespon  dan  yang  terakhir  kali  mengajak,  lalu  kami  menjawab 
seruan  Allah  &,  mendengar  dan  taat.  Wahai  orang-orang  Aus  dan 
Khazraj,  Allah  telah  memuliakan  kalian  dengan  agama-Nya.  Bila  kalian 


Al  Mustadrak  —  i  149  I 


mendengar  dan  taat  serta  bekerjasama  dengan  bersyukur,  taatilah  ABah 
dan  Rasul-Nya,  "  lalu  dia  duduk. 145 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Di  Antara  Mereka  adalah  Khadijah  Binti  Khuwaibd 
bin  Asad  bin  Abdul  Uzza  ^ 

llj  jl>-  o^jjAfu  jj  «u!  jlp  jif  — £  T’  y/  i  AV  i 

jj  13^-  ^  o* 

:JU  tili-  a»l  j*  cjOj 

JS'  Jh j*-  (Ji  CjJ j*-*  d  >-j 

4834/432.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  Al  Hilali  menceritakan  kepada  kami, 
Mu’alla  bin  Asad  Al  Ammi  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  dan 
Ar-Rabi  bin  Badr  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Az-Zubair,  dari 
Jabir  dia  berkata,  “Khadijah  «$,  menyewa  Rasulullah  ||  untuk 
melakukan  perjalanan  (niaga)  ke  Jurasy,  setiap  perjalanannya  diberi 
imbalan  unta  betina  muda.”  146 

Hadits  ini  sanadnya  Shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


145  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  ‘Hadits  ini  shahih.’ 

146  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  ‘Hadits  ini  shahA’ 


nsTl  -  AI  M ustad  rak 


llj  Jj>-  u^JjZju  ^LaJl  Jjf  liLb>-  —  1  / 1 A  T'  ° 


yT1^  ‘£i^  y  t^va^Ji  [<&■  J>  ^31^  JJ  J 


«C*1  j  J1  U  J*}  i  o*  ‘2*0  CS-  ^  </**■ 

^ji  hL^I  JlL ^>*  0.1  J  A^S^~  jjL- j  4lJLp  43)1  43)1  (J J** J 

.SLt\  ^yj  Jdj yf-  li Jjf  l^at- jjJ 


4835/433.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Khalid  bin  Khali  A  Himshi  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hajjaj  bin  Abi  Mani  menceritakan  kepada  kami, 
kakekku,  Ubaidillah  bin  Abi  Ziyad  menceritakan  kepadaku  dari  Az-Zuhri, 
dia  berkata,  “Perempuan  pertama  yang  dinikahi  Rasulullah  adalah 
Khadijah  binti  Khuwailid  bin  Asad  bin  Abdul  Uzza.  Beliau  menikahinya 
pada  masa  Jahiliyah  dan  yang  menikahkannya  ayahnya,  Khuwailid  bin 
Asad."  W? 


O-Jji  :JU  oUs> -  cof  lyS'  c yj  JUj>n>»  ^  J jlS 

•  fc— *  Oj*^t  Ji?  ^ J 

4836/434.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  menceritakan 
kepada  kami,  Daud  bin  Muhammad  bin  Abu  Ma’syar  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dia  berkata,  “Khadijah 
wafat  satu  tahun  sebelum  hijrah.” 


147  Hadits  ini  tidak  tercantum  dalam  At-Talkhish.  Adz-Dzahabi  menghapusnya 
karena  statusnya  yang  dha%  sebagaimana  yang  dikatakannya  di  awal 
pembahasan  tentang  mengenal  profil  para  sahabat. 


Al  Mustadrak  —  1  151  1 


ch  jy.  j*- j  $  —  iro/iArv 

^  ^  »Jj>-  ^  JLa^-f  ^  A)il  JLp  VSjL>- 

J  M  c<jlj>w'l  ^  X«^x>  ljP  cJbtlo  ^  Ijj  Jb>- 

aIIp  auI  ^1^»  (J-j^  dAJij  c  J»-l j  ^Ip  ^5  lxU  jlL js-  ojj 

^5*  J^pj  cpj^odb  <£Jj>-  <-u^z*  <~-J'^i.  3 lsH  jJ£»j 

OIIj  l^JJ*  fji  ^  OlS'j  aIIp  auI  (JL^»  a&I  Jj1*j  li Ji 

0l5"j  twUp  £f  L$Jp  <&!  \jj>j  j  :jZSx!>  J 15  c <11-  0 j^pj 

^5^"  f'j  4(*-^ j  ^  *u'  Jj-* j  Cttj-  t>i' 

.olI>  xp  c-jj  iJli  l^»fj  ijj  oJu\j  cl 

4837/435.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
mengabarkan  kepadaku,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad 
bin  Ishaq,  bahwa  Abu  Thalib  dan  Khadijah  binti  KhuwaiUd  wafat  pada 
tahun  yang  sama  yaitu  3  tahun  sebelum  Nabi  |§  hijrah  ke  Madinah. 
Khadijah  dimakamkan  di  Al  Hajundan  Rasulullah  fj^  turun  ke  kuburnya. 
Pada  saat  dinikahi  Rasulullah  dia  berusia  28  tahun.” 

Muhammad  berkata  lebih  lanjut,  “ Kutdyah  (gelar  [nama 
panggilan])  Khadijah  «$,  adalah  Ummu  Hindun.  Dia  memiliki  seorang 
putra  dan  seorang  putri  saat  dinikahi  Rasulullah  f&.  Ibunda  Khadijah 
adalah  Fatimah  binti  Za'idah  bin  Al  Asham  dan  ibunya  Halah  binti  Abdi 
Manaf.” 


tcpjj) 


1 152  |  —  Al  Mustadrak 


jisJi  'ji  \2%-  tf  uni  J  -.  i  r  n  /  i  a  r  a 

Al  JL jp  (JU*-**!  ^  X. Ut*  UjAp-  t jlUJl  XS-  'J) 


o*  Oi51  yi  5j!£  o*  o* 

.«ul»  j  ^*fi  ^  t^3 'j 


4838/436.  Abu  Al  Walid  Al  Imam  menceritakan  kepadaku, 
Ahmad  bin  Al  Hasan  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  Al  Musayyabi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Yahya  bin  Urwah  bin  Az-Zubair 
menceritakan  kepadaku  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dia  berkata,  “Khadijah 
binti  Khuwailid  «§&,  wafat  dalam  usia  65  tahun.” 

Pendapat  ini  Syadz,  karena  sepengetahuanku  dia  wafat  dalam 
usia  tidak  sampai  60  tahun. 


J  J'f  J  f  jil  J&-  -trv/ ikx\ 

J-  y.  Jj  /  llLli-  ,jWji 

Al  J :  Jli  Al  ^1  {j*  J* 

's  s  "  /.  ss.fs  »s'  *  s  *s  s  '  *' 

t  Al  jl p  j  tj^-Uil  J  ^jlj  (JL-j  4»l  4_5w» 

Si- «f*  :o*  '  ~~ 

•fj»  f’ J  ‘VjJ 

4839/437.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Yunus  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Zaid 
Sa’id  bin  Aus  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Al  Hakim,  dari  Mkjsam,  dari  Ibnu  Abbas  #,,  dia  berkata, 
“Khadijah  «§b  melahirkan  anak-anak  Rasulullah  #  dua  putra  dan  4  putri: 
Al  Qasim,  Abdullah,  Fatimah,  Zainab,  Rugayyah,  Ummu  Kultsum.” 


Al  Mustadrak  —  I  153  I 


J* y* aJl  ^  j£j  —  iTA/iAl* 

Uj~1>-  t ^prl^dl  ^  jyO^A  Ulu^-  t-lay»! jJ  ,^LJl  OLoJL» 

Jli  I  Jl5  (.(S 'j*jfi  £ji  jlla^  LjJLp-  t^Las^Jl  JU^x» 

t  C^jJl  4»  JU»xJl  IjJLL/j  aJIp  Al  Al  J  y*  j 

.LLilp  t^J  cJS~>  C^oi-  ‘jO**f*  <^-$3 

4840/438.  Bukair  bin  Ahmad  Al  Haddad  Ash-Shufi 
menceritakan  kepadaku  di  Makkah,  Sahi  bin  Sulaiman  An-Nili 
menceritakan  kepada  kami  di  Wasith,  Manshur  bin  Al  Muhajir 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Hajjaj  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  bin  Husain  menceritakan  kepada  kami  dan  A z- 
Zuhri,  dia  berkata:  Rasulullah  &  bersabda,  “Segala  puji  bagi  Allah  yang 
telah  memberiku  makan  roti  yang  beragi  adonannya,  memberiku 
pakaian  sutera  dan  menikahkan  aku  dengan  Khadijah.  Dan  aku  sangat 
mencintainya.  ” 


J. y£'  ^  ^  O-*!,  y f  ~IY^I lht\ 

j*-s*L4  t y.  Ay**  o1-  cf-  <o="^' 

^1  ^  aJJI  ollp  j,  ‘J&  ^ 

Alll  4ill  Jj-A* j  01  C<iP  4»l  ^V3 J  0\ J  ^j|  oSs>r  ty£-  (Ol  ^  C£tj|j 

Ajlj  tl$Ip  4ill  <*>•  oivsj  jjp'i/l  (*Ji  aIIp 

^_JlL  bl  ^.T  jl  ’  Jlij  o^CaJl  frtfStell  {y  ^1p  ^jIp  ^^p 

*,  st  ,t  s*  „  a,  „  .'s  A  \  *  't  s  '"'  '  'i 

4jL*I  UjI  aJ-P  <0il  AiSl  J j-a*j  jLai  :JlS  to^C<aJl 


1 154  |  —  Al  Mustadrak 


a!1p  jfc»  J £•  ebi  (^iv’b  :^ip  Jul  :  Jl5 

.s-CS^Ji  |*jj 

4841/439.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Amr  Al 
Akhmasi  mengabarkan  kepadaku,  Al  Husain  bin  Humaid  bin  Ar-Rabi 
menceritakan  kepada  kami,  Mukhawwal  bin  Ibrahim  An-Nahdi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Al  Aswad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ubaidillah  bin  Abi  Rafi,  dari  ayahnya, 
dari  kakeknya,  Abu  Rafi  bahwa  Rasulullah  H  shalat  pada  hari  Senin 
dan  Khadijah  ikut  shalat  bersamanya.  Beliau  lalu  menawarkan  shalat 
kepada  Ali  pada  hari  Selasa,  dan  dia  masuk  Islam.  Ali  lalu  berkata, 
“Biarkan  aku  atau  aku  akan  menyuruh  Abu  Thalib  agar  shalat” 
Rasulullah  lalu  H  bersabda,  “Sesungguhnya  ia  adalah  amanah"  Ali 
kemudian  berkata,  “Kalau  begitu  aku  akan  shalat,  ”  Ali  lalu  shalat 
bersama  Rasulullah  0  pada  hari  Selasa.  148 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 

y  ^  j  $  —  1 1  •  1 1 A  t  Y 

t«- >j>~  *y  ‘ ijt  \Sj1p-  jt\  yt  aU)  ;A!p  Jjf 

y  Ju»s^A  yff-  y  y\  yi  I^/1S 

’-'r^  C/-  <y-  O*  tjf  J>.  O* 

J  1  1  jA  :Jl5  { y)  Owli- 

{JfS'  cJjii  cjLLfcbsJl  t_.liax>.ll  wLP  ^ 

148  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Muhammad  bin  Ubaidillah  adalah 
periwayat  yang  dha  ’if.” 


Al  Mustadrak  —  1  155  | 


^Us  cJC*  ^1  jlal»  sSs*±  >-r~Ux<Jl  jljP 

jiiijl  jilj  Oi?“  f-^s-  (*J  0^*Ui  of yl  «^l^s-  J*j  Cj^Caj 

(ji  <0)1  jlp  ^  Ul»  :JUs  ?IJi  ^  i^lldi  cJUs  t^h/91 

31  jlil  oAA  Jj>  OjA f  4LI1»  ^Jj  <df  pP-Ji  ^1 

4_«_P  ^1  ^^jjl  iJlij  t  Aji  _^1  JlL  yr-  O-iJ  *d*i£st'  sf^Jl  odij  ^Aill  t  i*  J 

t<L»*)L*l  jjL»fj  cv_-M*  ^  ,^1p 

•r*-)1  e  j  J-  dJ&  W*  c^Lf  ^  Jt 

4842/440.  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Hanbal  dan  Zuhair  bin  Harb 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin 
Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari 
Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Yahya  bin  Abi  Al  Asy’ats,  dari  Ismail  bin  Iyas 
bin  Afif,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  Afif  bin  Amr,  dia  berkata:  Aku 
adalah  pedagang  dan  sahabat  Al  Abbas  bin  Abdul  Muththalib  pada  masa 
Jahiliyah.  Ketika  aku  berangkat  untuk  berdagang,  aku  singgah  di  rumah 
Al  Abbas  bin  Abdul  Muththalib  di  Mina.  Lalu  datanglah  seorang  laki-laki 
yang  memandang  matahari  ketika  telah  tergelincir,  kemudian  dia  berdiri 
untuk  shalat,  lalu  datanglah  seorang  perempuan  yang  ikut  shalat 
bersamanya,  kemudian  datang  lagi  seorang  remaja  beranjak  dewasa 
yang  ikut  shalat  bersamanya.  Maka  aku  bertanya  kepada  Al  Abbas, 
“Siapakah  orang  itu  ?”  Al  Abbas  berkata,  “Dia  adalah  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Abdul  Muththalib,  putra  saudara  laki-lakiku.  Dia 
menganggap  dirinya  sebagai  Nabi,,  tapi  tidak  ada  yang  mengikutinya 
selain  perempuan  itu  dan  remaja  tersebut.  Perempuan  itu  adalah 
Khadijah  binti  Khuwailid,  istrinya;  sedang  remaja  tersebut  adalah  Ali  bin 


i  156  1  —  Al  Mustadrak 


Abi  Thalib,  putra  pamannya.”  Afif  Al  Kindi  berkata  lebih  lanjut,  “Dia 
masuk  Islam  dengan  baik.  Sungguh  aku  ingin  sekali  bila  saat  itu  telah 
masuk  Islam  sehingga  menjadi  orang  keempat  yang  masuk  Islam.”  149 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  mu’tabar  dari  anak-anak  Afif  bin 

Amr. 


'y  JUji  cjjuil  ijj 

^jj  aJSI  fji  j» 

“jy1  C : J'*  J*  ‘^*j  ci 
Jjl  :oJl>  (jP’  Cj-ijJl  ,y. 

'j)  AM&dl  bj^Jl  Cjl  t sf*3  Jj— J  *t  Is-^i 

Jl  a5i  L~^~  p  jii  Vj  jj  c5ji  S/  DlS'  c^l 

^  J?~  -Am  A  j  *0r  J**-  ^ 

:Jl5  £$jU*  tfl  £  :Jtf  Jyl  :JUi  t4J  dAllil  o*l^i  tSj? 

'-Ji  ^  P  ta^Jl  ^L;  ^ 

<A  J»1*  <_A  «j?'y  :Ju  { 

lj  ijlftj  1  {J~>-  OjLfi'p  j  iJlSJ 


149  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  157  I 


Cjlk  oJUi  c^Ip  Jj  :  JUj  c^Jl  li £  ca^-a^- 

liLl  tlJbf  aUI  'V  Alll^S 

4j  C-iikjl  j%J  ij^dl  S-Jl (J^P  Oi"J  ttju^dl  c f  jifJ  Ct_JSsJl  J^tJj 

y j  yr*25  yi  cf/3*-  &  o*  o*  (j*  **jj  5i  y  ^=^- 

O ^*jl  t_~lSsj  OIS^J  t  aILaLptJI  j,/3'.l  f y»l  c)lS”j  cLg-jl  ^>3  j*P 

Ji  Ij^  dilSCi  w_-^j  0!  <5sl  f.Li  l>  (J-^«j'^l  ^ 

:  Ji jj  01.  **jj  3^  (j*  £*— <1  CjvP  t^f  :43r^=-  c-JlS  c^p 

U  4-1p  -oj!  a»I  J  j **j  « ?t£ j  lil*  ^ 

4lIp  aSji  <yy  iJ^-  3j^  cs^i  t/*y^  :^*jj  3^  *c?L 

•(i-J 

4843/441.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Yazid  bin  Al  Haitsam  Ad-Daqqaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  Al  Musayyabi  menceritakan  kepadaku,  Abdullah 
bin  Mu’adz  Ash-Shan’ani  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  bin 
Rasyid  menceritakan  kepadaku  dari  Az-Zuhri,  dia  berkata:  Urwah  bin 
Az-Zubair  mengabarkan  kepadaku  dari  Aisyah,  istri  Nabi  bahwa  dia 
berkata:  Wahyu  pertama  yang  diterima  Rasulullah  adalah  berupa 
mimpi  terpercaya  saat  tidur.  Tidaklah  beliau  bermimpi  kecuali  akan 
datang  seperti  sinar  Subuh.  Lalu  beliau  menjadi  suka  menyepi  dan  pergi 
ke  gua  Hira  untuk  ber-tahannuts  yaitu  beribadah,  sampai  beliau 
dikagetkan  dengan  kebenaran  saat  di  gua  Hira.  Seorang  malaikat 
mendatanginya  dan  berkata,  “Bacalah!”  Nabi  #  bersabda:  maka  aku 
berkata,  “Aku  tidak  bisa  membaca  "Nabi  0  bersabda,  “Maka  malaikat 
tersebut  memegangku  dan  menutupiku  sampai  aku  kelelahan,  lalu  dia 
melepasku  dan  berkata  kepadaku,  Bacalah  dengan  (menyebut)  nama 


1 158  I  —  Al  Mustadrak 


Tuhanmu  Yang  menciptakan,  Dia  telah  mendptakan  manusia  dari 
segumpal  darah.  Bacalah,  dan  Tuhanmulah  Yang  Maha  Pemurah,  Yang 
mengajar  (manusia)  dengan  perantaraan  kalam.  Dia  mengajarkan 
kepada  manusia  apa  gang  tidak  diketahuinya'."  (Qs.  Al  ’Alaq:  1-4). 

Dia  berkata  lebih  lanjut:  Lalu  Nabi  fH  pulang  dengan  tubuh 
gemetar  hingga  masuk  menemui  Khadijah,  lalu  beliau  bersabda, 
“Seiimutilah  aku,  selimutdah  akui”  maka  mereka  menyelimutinya  hingga 
takut  beliau  hilang,  lalu  beliau  bertanya,  “Wahai  Khadijah,  apa  yang 
terjadi  denganku?”  lalu  beliau  memberitahukan  kepadanya.  Nabi  H 
bersabda,  “Aku  khawatir  terhadap  diriku”  Khadijah  berkata  kepadanya, 
“Sekali-kali  tidak,  bergembiralah  engkau.  Demi  Allah,  sungguh  Allah 
tidak  akan  menghinakanmu  untuk  selamanya.  Engkau  selalu 
menyambung  tali  persaudaraan,  berbicara  benar,  menanggung 
kesusahan  orang  lain,  menghormati  tamu  dan  membela  kebenaran.  ” 
Lalu  Khadijah  membawa  Nabi  &  menemui  Waraqah  bin  Naufal  bin 
Asad  bin  Abdul  Uzza  bin  Qushay.  Dia  adalah  paman  Khadijah  dan 
saudara  laki-laki  ayahnya.  Dia  seorang  penganut  Nashrani  pada  masa 
Jahiliyah,  mahir  menulis  Arab  dan  dapat  menulis  Injil  dengan  bahasa 
Arab.  Ketika  itu  dia  telah  tua  renta  dan  buta.  Khadijah  berkata 
kepadanya,  “Wahai  paman,  dengarkanlah  putra  saudaramu”Waraqah 
bin  Naufal  bertanya,  “Wahai  putra  saudaraku,  apa  yang  engkau  lihat?” 
maka  Rasulullah  memberitahukan  kepadanya  apa  yang  dilihatnya. 
Maka  Waraqah  berkata,  “Dia  adalah  malaikat  yang  panah  turun  kepada 
Nabi  Musa  SSk.”  150 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


150  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  I  159  I 


jLp  ISjl?-  t< _ y  ^LaJt  yh  LjJI>-  — liY/iAii 

<5jI  jlIp  yi^>-  ^  y  ^}S!^>~  tCaCJi  ^J\  jj i  ^ 

<5)1  J  j-»  ^  y*  Jjf  C^ilS^  :  Jl5  {j*  ^  c/- 

"  "  "  S,'  \  *' 

.5.L-jJl  y*  |*-^*J  4ltp  4i)l  jjW» 

4844/442.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Usamah  Al  Halabi  menceritakan  kepada 
kami,  Hajjaj  bin  Abi  Mani  menceritakan  kepada  tami,  Ubaidillah  bin  Abi 
Ziyad  menceritakan  kepadaku  dari  Az-Zuhri,  dia  berkata,  Khadijah 
adalah  orang  yang  pertama  kali  beriman  dengan  Rasulullah  &  dan 
kalangan  perempuan.”  151 

4^1  s^s  cf  ci  ^  -ttr/tAt® 

*^p  cplii  O*  ^ 

Jjf  cJlS'  :  J 15  o**  o*-  O*  t_s“"-y* 

.o^Cail  'j’j*  pf  4»1  AU 

4845/443.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani 
mengabarkan  kepada  kami,  kakekku  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Al  Mundzir  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Fulaih  menceritakan  kepadaku  dari  Musa  bin  Uqbah,  dari  Ibnu  Syihab, 
dia  berkata,  “Khadijah  d*  adalah  manusia  yang  pertama  kali  beriman 
kepada  Allah  dan  membenarkan  RasuFNya  sebelum  diwajibkan  shalat” 
152 


151  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaBdiish. 

152  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  iri  dari  At-Talkhish. 


fl60~l  —  Al  Mustadrak 


jj\  i,H/i  A  £  *l 

C^'  J  ^5*0  ^  JL«^«  ^JJL>-  tc5jl^/l  c_~»tP  ^  JL*^j  UjA^- 
°^P  cjl>-^l  g-d  ^  ^  O*"  {/■ 

^  4jLjj^-  c..  .71  !(JlS  C(^Jbt«Jl  4*-jj  j^P  c <0)1  O— P  l)I_^P  Ol)gtf  Jl 

ijjii  <U*^— ~J  A-ip  <0)1  j_J^>  “^1  J  y*  j  <Xsx^j^a  y*  J  OL»-Jl 

4ijL«  oL^>  »**■*«  i Jji  jJL< j  aJp  <0)1  ^gL/g  <0)1  Ol^ 

.j*i^**j  <JlP  <0)1  JU^«-*jj  Ali  j  1x^1  ^Jl  yv^JUdl  f.llj 

4846/444.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepadaku,  Sa’id  bin  Ajb  Al  Anbari  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Yahya  bin  Adh-Dhurais  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin 
Abi  Ar-Rijal,  dari  Abu  Al  Yaqzhan  Imran  bin  Abdullah,  dari  Rabi’ah  As- 
Sa’di,  dia  berkata:  Aku  menemui  Hudzaifah  bin  Al  Yaman  di  masjid 
Rasulullah  f&.  Kudengar  dia  berkata:  Rasulullah  &  bersabda,  “Khadijah 
binti  Khuwailid  adalah  wanita  dunia  yang  pertama  kali  beriman  kepada 
Allah  dan  Muhammad  ”153 


i'*-6.'  ' 

U)  Jj>-  C<_J  j» 


_  -lldl 

.j~* J  j»  <0)1  J-P  n_$ 1  e)b»P  j»  ylp  j»  jl^J\ 
j»  JUj>-1  j»  <0)1  JLP  UjJL>-  ijK.^aeW  ji**r  j»  JUj>-I  \j 

\jjJs-  l'i/lS  t j~*j  j»  4))1  0-jPj  C£»S""j  \2ju~ 


153  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  fWI 


ciip  -5)1  cJl L  J>'&\  t5j^  yi 

I*j y  L^jL-o  ^>-  rjji  jJL. j  aJLp  aw!  ^JUo  amI  J c-**^-»*  i  J 15 

. 4-£j>-  I^jCLo  cjl ^-aP-  C~LJ 

4847/445.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  AH  bin  Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Waki  dan  Abdullah  bin  Numair  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata.  Hisyam  bin  Urwah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Ja’far,  dari  Abu  Thalib  40t,  dia  berkata: 
aku  mendengar  Rasulullah  $  bersabda,  “Sebaik-baik  perempuan  pada 
masanya  adalah  Maryam  binti  Imran,  dap  sebaik-baik  perempuan  pada 
masanya  adalah  Khadijah.  *154 

Al  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  hadits  ini.  Aku  hanya 
menyebutkan: 

,j>  4iit  -Ljp  Lj X>-  C fji  olj \j>  — 

‘S-J*  oi  sAj  t{^ip  'J  C  'JJ*  jf  ^y’  'x^J\ 

o*  40jA  <y-  'j}  yp  t^f 

aA  aMI  Jl*  -J  <Uil  y**^  (ji  a#1  JLp  jA 

4-3  Y  AisJl  ^3  C....)  4^Jj>-  j-iof  ll)f  C-> yf 

'b/ J 


154  Hadits  ini  diriwayatkan  dalam  Ash-Shahihain. 


|~162~|  —  Al  Mustadrak 


4848/446.  Hadits  yang  diberitakan  kepada  kami  oleh  Ahmad 
bin  Ja’far,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Umar  dan  Nashr  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Wahb  bin  Jarir 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari 
Muhammad  bin  Ishaq,  Hisyam  bin  Urwah  menceritakan  kepadaku  dari 
ayahnya,  dari  Abdullah  bin  Ja’far  4&,  dia  berkata:  Nabi  #  bersabda, 
"Aku  diperintahkan  memberi  kabar  gembira  kepada  Khadijah  bahwa  dia 
diberi  istana  di  Surga  yang  terbuat  dari  mutiara  yang  tidak  ada 
kebisingan  dan  tidak  ada  kelelahan  (B dalamnya.”  155 

4»l  J LP  S>-  l  j***-  li 

C^f  Ji  ci  ^  vj 

JLP  'Js>  cA-if  *^p  cc3^1  y*1  y* 

dp  S»l  jk  &  JlS  :j«  ^  y*  >-*- 

aJ  LiC*  ^  J*  3^'  (fi  ^ 

.L..^a»  M  J 

4849/447.  Ahmad  bin  Ja’far  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Sad  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dan  Ibnu  Ishaq,  dia 
berkata:  Hisyam  bin  Urwah  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari 
Abdullah  bin  Ja’far  bin  Abu  ThaKb  4&,  dia  berkata:  Rasulullah  & 
bersabda,  “  Aku  disuruh  memberi  kabar  gembira  kepada  Khadijah  bahwa 


155  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBchish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.’ 


Al  Mustadrak  —  I  163  | 


dia  diberi  istana  yang  terbuat  dari  mutiara  di  Surga,  yang  tidak  ada 
kebisingan  dan  tidak  ada  kelelahan  di  dalamnya.  ”  156 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya . 


jj  4»1  ulp  \2jC-  iji^r  'j,  ilUf  -llA/lAo. 

u*.  &  u?  ci 

d\  d&As-  ^p  c *J  ^p  ti j^p  jl^Jl  jfj\  J> 

Cr!  ^  ir-^i  ^  o ja f  : Jli  aIIp  <ojI 


4850/448-  Ahmad  bin  Ja’far  mengabarkan  kepadaku,  Abdullah 
bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Amir  bin  Shalih  bin  Abdullah  bin  Urwah  bin 
Az  Zubair  Abu  Al  Harits  menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Urwah 
menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  bahwa  Nabi  ^ 
bersabda,  “Aku  disuruh  memberi  kabar  gembira  kepada  Khadijah 
tentang  istana  di  Surga  (yang  diperuntukkan  baginya)  yang  terbuat  dari 
mutiara." 

Abu  Abdirrahman  berkata:  aku  berkata  kepada  ayahku:  Yahya 
bin  Ma’in  memvonis  Amir  bin  Shalih.  Dia  berkata:  Kamu  mengatakan 
demikian,  dia  melihatnya  mendengar  dari  Al  Hajjaj.  Dia  berkata,  “Aku 
melihat  bahwa  Al  Hajjaj  mendengar  dari  Husyaim.”  Adalah  suatu  aib 


156  Lih.  Hadits  no.  4848. 


1 164  |  —  Al  Mnstadrak 


bila  seorang  laki-laki  mendengar  dari  orang  yang  lebih  kedi  darinya  atau 
lebih  besar.157. 


4»1  J LP  it^/tA<>\ 

7  Ojllp  *jP  cjl^ai  j*  -U^»  O1  u4 

J  :  J ji:  ^  ii  ;>J  S7>  tf  :  JB  *JJ  J  'c> 

j5  4£JL^  oii  ti»l  J p*-"  j  5^  ^  t J*9 
fyb  dl^  !)'  f‘Sl 

Sij  4i  ljc*  Si  ^  £■*  £■**  ll*o  a*  r*~JI 


4851/449.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi'i  mengabaikan  kepada 
kami,  AbduDah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Fudhai  menceritakan 
kepada  kami  dari  Umarah  bin  Al  Qa’qa,  dari  Abu  Zur’ah,  dia  berkala: 
aku  mendengar  Abu  Hurairah  4Qb  berkata:  Jibril  A  menemui  Nabi  & 
dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  ini  adalah  Khadijah.  Dia  mendatangmu 
dengan  membawa  rantang  berisi  lauk  pauk,  makanan  dan  minuman. 
Bila  dia  telah  sampai  di  hadapanmu,  sampaikanlah  salam  untuknya  dan 
Tuhannya,  dan  berilah  kabar  gembira  kepadanya  bahwa  dia  dfceri  istana 
di  Surga  yang  terbuat  dari  mutiara,  yang  tidak  ada  kebisingan  dan  tidak 
kelelahan  di  dalamnya." 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  MusSm,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya  dengan  alur  mL 


157  Adz-Dzahabi  bertata  dalam  At-TaJkhish,  “Hacfits  ini  sesuai  syarat  A!  BiJdiari  dan 


Adapun  sabda  Nabi  H  “ Khadijah  diberi  kabar  gembira,  ”  Al 
Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  dari  hadits  riwayat  Ismail  bin  Abi 
Khahd  dari  Abdullah  bin  Abi  Aufa  secara  ringkas. 


luai-  ^  y\  LSJb-  -io./lAoY 

3jb  \2%-  ilg jjill  Juki  ^ 

«p’-»  e/'  lP  J*  t^>-'  y*  codyJl 

^  ^  jii-j  &  jk>  k  li.  : jii  ai^ 

f1  JP-S  cj&f  ii ^33  i)l  ?|j&  C.  Ojjjjf  :Jlij 

4li»l3j  Jit  ,paif  :p-'J  4&1 

.Op^i  ofpl}  :JlS  v*^j  oipp  oJL  cP 


4852/ 450.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Yunus  bin  Muhammad  Al  Muaddib  menceritakan  kepada  kami, 
Daud  bin  Abi  Al  Furat  menceritakan  kepada  kami  dari  Dba  bin  Ahmar, 
dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas  %,  dia  berkata:  Rasulullah  &  membuat 
empat  garis  di  tanah  lalu  bertanya,  “Tahukah  kalian  apa  ini?Vara 
sahabat  berkata,  “Allah  dan  Rasul-Nya  lebih  mengetahui”  Rasulullah  $ 
bersabda,  “Wanita  penduduk  Surga  yang  terbaik  ada  empat  Khadijah 
binti  Khuwailid,  Fatimah  binti  Muhammad,  Matyam  binti  Imran,  ”  aku 
menduga  beliau  bersabda,  ‘Dan  istri  Fir’aun.  ” 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  alur  ini. 


—  Al  Mustadrak 


jjj  Attl  JLP  UjJb>-  t fji  l' j — 1°  ^/  1A0V 

J>1  *^ji  *£-•  l2j£-  ioSj  JaicJ  4-^»^  ^  :  Jl5  <jJ 

^1  Jp  cpiC»  c^f  £!b-  ^  cjltl-  jj 

J oJu  aSjI  :^jIp  C-J15  :Jl5  coj^p  °^p  c-rJ^’ 

i»l  Jk  i»l  oJ^-  Jf  C*J 'Jd  Slf  :j£/,  4^  iil  ^1 

cOl CUi*  (►i^*  *£U^  iM'  ;JjA>  4-ip 

oJj  cj*ll«j  4^P  a»I  Aill  <Jj~»j  OJj 

.4^-1 j 

4853/451.  Ahmad  bin  Ja’far  mengabarkan  kepada  kami, 
Abduflah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  aku  menemukan  dalam  kitab  ayahku  yang  ditulis  dengan 
tangannya  disebutkan:  Sa’d  bin  Ibrahim  bin  Sa’d  dan  Ya’qub  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  ayahku 
menceritakan  kepada  kami  dari  Shalih,  dari  Ibnu  Syihab,  dari  Urwah, 
dia  berkata:  Aisyah  berkata  kepada  Fatimah  binti  Rasulullah  #: 
Maukah  kuberitahukan  kepadamu  suatu  kabar  gembira,  bahwa  aku 
mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  * 'Pemimpin  wanita  penduduk  Surga 
ada  empat:  Maryam  binti  Imran,  Fatimah  binti  Rasulullah  |H,  Khadijah 
binti  Khuwailid  dan  Asiyah  (istri  Fvr’aun).  ”  158 


158  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tatkhish,  “Al  Bukhari  dan  Muslim  merivA/ayatkan 
hadits  Ibnu  Abi  Aufa  dengan  redaksi  yang  sama.  Aisyah  berkata:  aku  mendengar 
Rasulullah  $  bersabda,  “ Pemimpin  wanita-wanita  penghuni  Surga  ada  empat: 
Maryam,  Fatimah,  Khadijah  dan  Asiyah’ 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.' 


Al  Mustadrak  —  I  167  1 


JL*^«  \2j^~  olj  j  jjJ  <5)1  JLP  ^ j^>-\  —  loT/lAoi 

[}  £j£-  'j*  jJvaji)!  UjJ^-  t jUp  UjA>-  t<3U»t»*il  ^ 

_  *  £, ,  ,  a  ,  ,  „  a  \  ,  ia,  a  > 

l> ■  SI ^1  U  :cJli  l^I^-  <5)1  i4-J  (jp 

«  a  ^  A  ^  ■»  ,  ,4  ,  ,  ' ,  ,  > 

L»  a*j  'i/l  jJL- j  <lJp  <0)1  ^jL/j  <0)1  (J t^>r L. j  ojl*o~ 

A^Jl  ^  a))I  ^jlv»  <0)1  ol  cd-JL* 

.v-..^ai  *i/j  4-3  «--va-»  ^ 


4854/452.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ziyad  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Ammar  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Hisyam  bin  Urwah  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dari  Aisyah  «§&,,  dia  berkata,  “ Aku  tidak  pernah  iri  terhadap 
seorang  perempuan  sebagaimana  iriku  terhadap  Khadijah.  Rasulullah  H 
tidak  menikahiku  kecuali  setelah  dia  wafat,  dan  beliau  memberinya 
kabar  gembira  bahwa  dia  diberi  istana  dari  mutiara  di  Surga  yang  tidak 
ada  kebisingan  dan  tidak  ada  kelelahan  di  dalamnya .”  159 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Sj»s>-\  4jll  -LP  ll»  Jb>-  c  U ~t0Y/  i  A  ®  © 

C f  ■  {j*  $  u}\fj\  oIp  t(^f  t  ^ 

S,  4  *,  i  4  4,  a, 

aIIp  <5)1  LSU?  jJ  :oJtf  4^  <5)1  4JJIp  ^p  coj^p 


d-jl J  L»  I 4-ijlp  cJlS  (OJb*  4*P  <0)1  j  ^Ip  |JL- j 


159  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


1 168  |  —  Al  Mustadrak 


'  '  i  f  '  t',1''** 

(Js-  J&l  AjCJ  ja  ol jA I  jis-  C^P  j  Ja5  <^=^=- 

015"  £  ojis"  ^  dij5j 

4855/453.  Ahmad  bin  Ja’far  mengabarkan  kepada  kami, 
AbduOah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ma’mar  memberitakan  (kepada  kami)  dari  Az-Zuhri,  dari  Urwah,  dari 
Aisyah  <&,,  dia  berkata,  “Nabi  ^  tidak  memadu  Khadijah  sampai  dia 
wafat  (yakni  tidak  menikah  dengan  perempuan  lain  sampai  dia  wafat)." 
Aisyah  berkata  lebih  lanjut,  “Aku  belum  pernah  melihat  Khadijah  dan 
aku  tidak  pernah  cemburu  terhadap  salah  seorang  istri  Nabi  $  melebihi 
kecemburuanku  terhadap  Khadijah,  karena  beliau  selalu  menyebut- 
nyebut  namanya  (selalu  mengenangnya).”  160 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


UjJb-  cc£jl rfc-j  4-iiJl  j3  —  l°i/iAo*\ 


ijl  o^ai\  <1 P  ^  c-UP  4»1 

'  "  \  \  *' 
Isju  <dil  01  :Jlii  ^  (//’J  aOp  aSjI  LSCs» 


.aJiI  dJ^lpj  ^L«Jl  AUl  Ol  loJlii 

4856/454.  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku  di 
Bukhara,  Qais  bin  Unaif  menceritakan  kepada  kami,  Qutaibah  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada 
kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  4|fc,  dia  berkata:  Jibril  g&t  mendatangi  Nabi 


160  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMush. 


|j|  saat  di  samping  beliau  ada  Khadijah,  lalu  dia  berkata,  “Sesungguhnya 
Allah  %  menyampaikan  salam  untuk  Khadijah,”  maka  Khadijah  berkata, 
“Sesungguhnya  Allah  adalah  As-SaJam,  semoga  Allah  senantiasa 
melimpahkan  salam  dan  rahmat  kepadamu  (Jibril  §&.).”  161 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


Manaqib  As’ad  bin  Zurarah  bin  Adas  bin  Ubaid  bin 
Tsa’labah  bin  Ghanam  bin  Malik  bin  An-Najjar 


c^Jsj  «Uli  Xs>  jif  —  ioo/lAoV 

^  t ^ 

u1-  ^ 

aMI  dj-" j  ^  j  Jl y* 

1  jh=e«5l  c J-5  iiiij  ,_5^ 

J cLJLp  LLJu  c->C*  Jii  ^JL-j  aJp  aSiI  JL^>  <5sl 

tff  4-1p  <&!  ^ 

4857/455.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Jahm  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Abi  Ar-Rijal 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  As’ad  bin  Zurarah  wafat  pada 
bulan  Syawwal  di  awal  bulan  kesembilan  Hijriyah  dimana  saat  itu  masjid 


161  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1 170  |  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  &  sedang  dibangun  dan  sebelum  terjadi  perang  Badar.  Lalu 
Bani  An-Najjar  mendatangi  Rasulullah  fjj|  dan  berkata.  Wahai 
Rasulullah,  pemimpin  kami  telah  wafat,  angkatlah  pemimpin  untuk 
kami”  Rasulullah  #  bersabda,  “Akulah  pemimpin  kalian.” 

Ibnu  Umar  berkata:  Abdul  Jabbar  bin  Umarah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Abi  Bakar  bin  Amr  bin  Hazm,  dia 
berkata,  “Orang  yang  pertama  kali  dimakamkan  di  Al  Baqi  adalah  As  ad 
bin  Zurarah.”  162 


:Jli  t! 31^1  J*  <■  CM  CM 

01  Ji  A J  c/.  J}  CM  *u^* 

L-i3  Jdli  o-IT  :  JV3  io^-f  CM  O* 

jul.f  a»l  aI^j  :Jli  3^1iJl  £4  OliSll  Sl  OVSo  o^u 

:  Jli  013^11  131  iiti  U  cJL-  *jj  :o^-  ^4  cJa»  tojljj  ^ 

dl£>C*  ‘^4^  4  ?ojljj  CM  t5^ 

ja  Jjf  015"  c^f  :  Jtf  tjuliJU  013^/1  cJuyl-  lll^  ^1  ^ 

ij  ji4  £^4  ^  a^c  ^4  £4-  &  &  Jt  **4*ji  ii)  £-4^ 

0 :  Jli  1*^1  j  ic-i»  o>Uw2^Jl 

4858/456.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  rhenceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami. 


162  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Hadits  ini  merupakan  riwayat  Al  Watpdi  Muhammad  bin  Umar.  Para  ulama 
hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha'if. 


Al  Mnstadrak  —  I  171  1 


Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dia 
berkata:  Muhammad  bin  Abu  Umamah  bin  Sahi  bin  Hunaif 
menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  Abu  Umamah,  bahwa 
Abdurrahman  bin  Ka’b  bin  Malik  mengabarkan  kepadanya,  dia  berkata: 
Aku  menuntun  ayahku  setelah  penglihatannya  kabur.  Setiap  kali  dia 
mendengar  adzan  pada  hari  Jum’at,  dia  akan  berkata,  “Semoga  Allah 
merahmati  As’ad  bin  Zurarah”  Maka  aku  berkata  setelah  itu,  “Andai  saja 
aku  menanyakan  kepada  ayahku  mengapa  dia  berkata  demikian  bila 
mendengar  adzan  'Semoga  Allah  merahmati  As’ad  bin  Zurarah',  ”  lalu 
aku  bertanya,  “Wahai  ayah,  aku  heran  mengapa  engkau  sering 
mendoakan  Abu  Umamah  setiap  kali  mendengar  adzan  Jum’at?”  dia 
menjawab,  “Wahai  anakku,  dia  adalah  orang  yang  pertama  kali 
mengumpulkan  kami  untuk  menunaikan  shalat  Jum’at  di  Madinah  di 
tanah  rendah  berbatu  hitam  perkampungan  Bani  Bayadhah  di  suatu 
kawasan  bernama  Al  Khadhimat”  Aku  pun  bertanya,  “Berapa  jumlah 
kalian  saat  itu?”  dia  menjawab,  “40  Orang."  163 


y f  cJOxJt  ^  -loV/tAo^ 

•  -  •'  *  >  •  *  *  .'t*  -  '  &»»>**>*  f  %  ! 

tgijj  {f.  AiJJ  Ci-t— w*  :  >13  ^ 

<5*  Al  J  ti!p  Al  J* 

0j\jj  'J!  SZm f  t 


4859/457.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Al  Mutsanna  dan  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Musaddad  meficeritakan  kepada  kami,  Yazid 
bin  Zurai  menceritakan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari  Az-Zuhri,  dari 


163  AdzDzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1172  |  —  Al  Mustadrak 


Anas  4gt,  bahwa  Nabi  0  mengobati  As’ad  bin  Zurarah  yang  terkena 
sengatan  (duri)  dengan  menggunakan  besi  panas.  164 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Jj  cjjl ii  y  — ioa/iav 

^  :Sll5  cf. 

tojllp  1^0^- 

<JLp  aVII  <dll  j  «1)1  IC-Jli  Ja-J  C--U  <~~Uj  jjP 
J I y*'j  fji  l^fr»  Ojljj  (>!  ^  OVS'j  cl*3&- j 

'  »  s  "  ,  * '  \  *,  J, 

cJli  tjJjl  aJ»  IjLpj  CLa*^sx3  ^ 

.4vi ju  jf  CdiT jif  -Aij  j 

4860/458.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Al  Muzakki  dan  Abu  Al 
Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya 
berkata:  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Hatim  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Umarah,  dari  Zainab 
binti  Nubaith,  dia  berkata,  bahwa  Rasulullah  0  memberi  perhiasan 
kepada  ibunya  dan  bibinya.  Ayah  keduanya  adalah  Abu  Umamah  As’ad 
bin  Zurarah.  Dia  berwasiat  kepada  Rasulullah  0  untuk  mengurus 
keduanya.  Maka  beliau  memberi  keduanya  perhiasan  berupa  anting- 
anting  emas  yang  ada  mutiaranya.  Zainab  berkata  lebih  lanjut,  “Aku 
menemukan  perhiasan  tersebut  atau  sebagiannya.”  165 

164  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 

165  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  |  173  I 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  BukHari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Sebagian  Manaqib  Ubaidah  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib 


Cf.  Al  J LP  y\  -lo^/tA'U 

c/  t-ul»  L>A>-  ^  UjJb- 

0  /  ®  ^  ^  A  a  v  .»  „  ,  ^  ' 

XP  j  oJj&.  Jjl  :  JlS 

£t*J  <Jl  ^4^*  ^  <>!  J>.  jdllp  f.l^J  p 

.  JjJij  4i?c=eJl 

4861/459.  Abu  Abdillah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Umar,  dia  berkata,  “Bendera  pertama 
yang  diberikan  Rasulullah  &  adalah  diberikan  kepada  Hamzah  bin 
Abdul  Muththalib,  lalu  kepada  Ubaidah  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib  menuju  Rabigh  antara  Al  Juhfah  dengan  Qudaid.”  166 

c J  x!sJ,  ^ijji  £  -tn*/tAnY 
:Jl5  ^1  j,  £s.  J  jlU-( 


166  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Ta&hish,  “Dikatakan  bahwa  bendera  pertama 
yang  diberikan  Nabi  #  adalah  Hingga  akhir  hadits. 

Aku  katakan,  Tentang  Al  Waqidi  Muhammad  bin  Umar,  para  ulama  hadits  telah 
sepakat  bahwa  dia  periwayat  d  ha’ i  f" 


1 174  |  —  Al  Mustadrak 


J  AiO^  'J.  t&llip  ^  ii'jj*  J  4iji  yr1^ 

O» jOJl  ^  SJlIp  JS  4*-i3  2^  t)fj  COjjOJl  <J1-jO-  «j-W^ 

aIIp  Al  ^JO»  Al  J aJuSJ  clf*kA  4iC*  ^^Ip  5^ip  <o ^v2>  tojjO 
.ClJJlli  4i»Jli  J-M  J  pl yUaib  0>lli  j»-Oj 

4862/460.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dia 
berkata:  Yazid  bin  Ruman  menceritakan  kepadaku  dari  Urwah  dan 
tamnya  dari  kalangan  ulama  kita,  dari  AbduDah  bin  Abbas  dia 
menuturkan  tentang  perduelan,  dan  bahwasanya  Utbah  bin  Rabi’ah 
membunuh  Ubaidah  bin  Al  Harits  dengan  cara  berduel,  Utbah  menebas 
betisnya  hingga  putus,  lalu  Rasulullah  membawanya,  tapi  dia  gugur  di 
perjalanan  meninggalkan  Badar,  lalu  dia  dimakamkan  di  sana.”  167 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

t^i^iji  iit  j  ju^  'J  J-pOOi  jpJ  -n \hK\r 

l^cJLs  UjJj»-  CjAjOl  LljA>- 

L. $ oJlIpj  4-ip  odb^l  :  JlS  ^1  J-  toip  ^ 

<LiP  ^JlP  ^Lpj  'j  }  c 'U?- O’  oJ  0**^5" 

Jij  4uLp  4ill  ^«3l  ^  IpbpJ  oJ-j-P  lo.g;>-W’ 

Op-  Al  Al  J Jl  SjOrj  llis  j  cOki 

167  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  I  175  I 


Oir  ‘J  JUi  i  J:  :Ju  cittl  b'  C^JLjf  :Jli  jjfc,} 
1 — -j'’-  <Jl5  Uj  llf  |%-LJ  L>-  i^JlU 

. 

4863/461.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani 
mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Al  Mundzir  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fulaih 
menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Uqbah,  dari  Ibnu  Syihab,  dia 
berkata:  Utbah  dan  Ubaidah  bertarung  saling  menyerang  satu  sama  lain, 
lalu  Hamzah  dan  Ali  menyerang  Utbah  dan  berhasil  membunuhnya,  lalu 
keduanya  membawa  temannya,  Ubaidah  kepada  Nabi  &  dalam  kondisi 
kakinya  putus  dan  darah  mengalir  dari  kepalanya.  Setelah  Ubaidah 
berada  di  hadapan  Nabi  dia  bertanya,  “Wahai  Rasulullah,  bukankah 
aku  menjadi  syahid?”  Nabi  f§  menjawab,  “Ya” Ubaidah  berkata,  “Andai 
saja  Abu  Thalib  masih  hidup,  tentu  dia  akan  tahu  bahwa  akulah  yang 
lebih  berhak  mengatakannya  daripada  dia  saat  dia  mengatakan:  Kami 
menyerahkannya  sampai  kami  terkapar  di  sekelilingnya,  dan  kami  lalai 
terhadap  anak  dan  istri  kami. ”  168 

Manaqib  Umair  bin  Abu  Waqqash,  Saudara  Laki- 
Laki  Sa’d:  Wafat  Pada  Perang  Badar,  Semoga  Allah 
Senantiasa  Meridhainya 

olki  dok  c^-ydl  #  alk;  -UY/tAm 
<y.  ^  ^  jj  alk;  ^ok  tliiJl 

168  Adz-Dzahabi  tidak  mengometnari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1 176  |  —  Al  Mustadrak 


JLP  ^P  {f.  ^ j~^l  ‘C5 j* jM  Xa^>*-*  'J!  <~J JAJU 

O*  ‘^*-*  u*  O^-  ‘J*-*  oi  u*  Jif^-*i  O*"  u*  Al 


^Lp-  3^9  jJj  Jr^7  J  ^  LS^  ^  dj*" J  C5^  t/*. ^  ‘J^ 

aip}  cjX*j  ^  Al  Al  d>-j  ojl^-^  J>^  iS^j  ^  <y- 

.aju*»  aJLp 


4864/462.  Makhlad  bin  Ja’far  Al  Baqarhi  mengabarkan 
keapdaku,  Muhammad  bin  Jarir  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  AbduOah  bin  Sa’id  Al  Wasithi  menceritakan  kepadaku, 
Ya’qub  bin  Muhammad  Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami,  lshaq  bin 
Ja’far  bin  Muliaminad  mengabarkan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin 
Ja’far,  dari  Ismail  bin  Muhammad  bin  Sa’d,  dari  Amir  bin  Sa’d,  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  “Pasukan  Badar  ditawarkan  di  hadapan  Rasulullah 
f&,  lalu  beliau  menolak  Umair  bin  Abi  Waqqash  sehingga  Umair 
menangis.  Maka  Rasulullah  $  membolehkannya  dan  mengikatkan 
sarung  pedangnya  padanya.”  169 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Sebagian  Manaqib  Sa’d  bin  Khaitsamah  bin 
Al  Harits  bin  Malik  bin  Ka’b 


Dia  adalah  seorang  sahabat  yang  ikut  Baiat  Aqabah  dan  salah 
satu  dari  12  pemuka  kaum.  Dia  dibunuh  deh  Amr  bin  Abdi  Wudd  pada 
perang  Badar. 


169  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  *Ya’qub  [bin  Muhammad  Az-Zuhri] 
divonis  dha’ifcAeh  para  ulama  hadits.* 


Al  Mustadrak  —  |  177  1 


d)tAld-  y  y  jSko  jd-  -  i  'l  Y'/ 1 A  *\  o 

«UbJ-^>  jja/1'.a  Lj  Jj>-  <•!_£?  j^\  <0)1  A**P  ^  JLaJ?-l  LjJL?- 

:Jli  c^^wUJl  (_^jl^2j^/l  4jjli-  ^  jVjj  iiil  wlIp  ^  ^Lp  lijJb- 


:Jl5  aJjG-  ^  o] j  ^'oi-  caIjI^-  ^  oJj  C/,  j**  J** 

.  y  Sam. i  j  Ijl  4_Jp  di)l  a1)I  (J  y  J  Ij 'j«  ./?t.A 


4865/463.  Bakar  bin  Muhammad  bin  Hamdan  Ash-Shairafi 
menceritakan  kepada  kami  di  Marwa,  Ahmad  bin  Ubaidillah  An-Narsi 
menceritakan  kepada  kami,  Manshur  bin  Salamah  Al  Khuza’i 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Ubaidillah  bin  Zaid  bin  Haritsah 
Al  Anshari  Al  Madini  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  pamanku, 
Umar  bin  Zaid  bin  Haritsah  menceritakan  kepadaku,  ayahku,  Zaid  bin 
Haritsah  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Rasulullah  fH 
menganggap  kami  masih  kecil,  yaitu  aku  dan  Sa’d  bin  Khaitsamah.”  170 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tfdak 
meriwayatkannya. 


ijy.  y  _ A*l  t/t  A*\ 

^jP  CA>ll  A«P  Ij jft- 1  C(l)lAjP  U y>-\  l4j>r j^»Jt  U 

c4jA>-  (1)1jI  yi  OUfcJ-o  (1)1  ^1  C(i>jb>*Jl  y  Jj*-& 

yj  jl  jJj  ^Jl  j U  JV-L.J  aJp  aMI  <0)1  J  y1  j  (1)1 

(1)1  ja\ i  4-Jp  ^  ^  £ di  (<x_*  j^sJl  o _yjlj 


170  Adz  Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Munkar!  Bagaimana  mungkin  Nabi  !§■ 
menganggap  kecil  orang  yang  merupakan  pemuka  kaum?!” 


1 178  1  —  Al  Mustadrak 


jJ  <3i  :ju1.  41^  Jui  C-^1 

aS-JI  ^1p  OlS^  jJ  :JUl»  JlSs  tiiill-j  £*  |%i\i  p-gi  Oi  ^  \jS^-')} 
A^l»  g' dii  J  ^  oSl^Jl  ^ ^ 

JLp  y  J^lp  4&s  c  jib  Jl  jJL  J  4lp  Al  Al  J  jL>j  '£A  £ 

*s 

•*> 

4866/864.  Al  Hasan  bin  Muhammad  Al  Hakimi  mengabarkan 
kepadaku  di  Marwa,  Abu  Al  Muwajjih  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdan  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  mengabarkan  kepada 
kami,  seorang  laki-laki  mengabarkan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Al 
Harits,  dari  Sa’id  bin  Abi  Hilal,  bahwa  Sulaiman  bin  Aban  menceritakan 
kepadanya,  bahwa  ketika  Rasulullah  0  hendak  pergi  ke  Badar,  Sa’d  bin 
Khaitsamah  dan  ayahnya  ingin  ikut  bersama  beliau,  lalu  hal  tersebut 
diberitahukan  kepada  Nabi  0.  Maka  beliau  menyuruh  agar  yang  ikut 
salah  satunya  saja,  kemudian  keduanya  melakukan  undian.  Khaitsamah 
bin  Al  Harits  berkata  kepada  putranya,  Sa’d,  “Salah  seorang  dari  kita 
harus  tinggal  di  rumah.  Tinggallah  kamu  bersama  istri  istrimu”  Sa’d 
berkata,  “Kalau  saja  bukan  Surga,  pasti  aku  akan  memilih  tinggal  di 
rumah,  tapi  aku  menginginkan  syahadah  (mati  syahid)  pada  wajahku  ini, 
”  lalu  keduanya  mengadakan  undian  dan  ternyata  undian  jatuh  pada 
Sa’d.  Maka  dia  pun  pergi  bersama  Rasulullah  0  menuju  Badar,  lalu  dia 
dibunuh  oleh  Amr  bin  Abdi  Wudd.  171 


171  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadtis  ini  mursaJ,  dan  sanadnya 
dha’if. 


Al  Mustadrak  —  |  179  I 


Manaqib  Utsman  bin  Mazh’un  bin  Habib  bin  Wahb 
bin  Hudzafah 


Kuniyah- nya  (gelar  (nama  panggilannya])  adalah  Abu  As-Sa‘ib. 
Dia  mengikuti  dua  hijrah  dan  turut  serta  dalam  perang  Badar,  lalu  wafat 
beberapa  bulan  setelah  perang  Badar.  Semoga  Allah  senantiasa 
meridhainya. 

{J,  UjJl?-  -dil  JLP  y\  LjJL?-  —  1  *\  O  f  1  A“\  Y 

^  JL £■  (J btoJ  ^  JL UjJL>-  i£- jiS  1  ^  bjJL>-  Cj*-(pdl 

^  O*  ‘C*-1  j  <J-  ^  ^  jt  j  : 

J  y*  j  :  JlS  c-up  -5)1  2-*!  c^ilj  ,y.  <5)1  ^  c-5)l 

liS  Ol£i  OysJL  jjt-3  bip  -5)1  Jfc*  -5)1 

^pyJS\  c-> ’^»f  :Jli  t_jl» 

J-*  jJ/*  J  jl  c  JL» yJl  4jlJ  OIS^J  ciDcDJl  JlL  OIS^J 

A*»lj  JjLP  I  j*i>-  a))I  £V»  •/&  C4JP  A»l  j  0 jbjp  iJllA 

c -5)1  J  j— j  Ij  :JJ  oJbu  c->C»  bl  Ob^j  bl» ^  Ul»  :JlSj 

.0 ^  ObJtP  bl» ^9  jup  r  J  jil»  ?<uijj 

4867/465.  Abu  AbdiDah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Umar,  dia  berkata:  Abu  Bakar  bin 
Abdullah  bin  Abu  Sabrah  menceritakan  kepadaku  dari  Ashim  bin 


1 180  |  —  Al  Mustadrak 


Ubaidillah,  dari  Ubaidillah  bin  Abi  Rafi,  dari  ayahnya  dia  berkata: 
Rasulullah  ||  mencari  lokasi  untuk  kuburan  sahabat-sahabatnya.  Beliau 
mencari  bagian  pinggir  dan  ujung  kota  Madinah,  lalu  beliau  bersabda, 
“Aku  disuruh  mendirikan  pemakaman  di  tempat  ini,  ”  yakni  Al  Baqi 
yang  dinamakan  Baqi  Al  Khabkhabah  yang  mayoritas  tumbuhannya  dari 
jenis  Al  Ghargad.  Orang  yang  pertama  kali  dimakamkan  di  situ  adalah 
Utsman  bin  Mazh’un  Rasulullah  meletakkan  batu  di  dekat  kepala 
Utsman  bin  Mazh’un  seraya  bersabda,  “Ini  adalah  makam  Orang  yang 
telah  mendahului  kita.  ”  Apabila  ada  orang  Muhajirin  yang  wafat 
setelahnya,  beliau  akan  ditanya,  “Wahai  Rasulullah,  di  mana  kita  akan 
memakamkannya?”  Rasulullah  menjawab,  “Di  samping  makam 
orang  yang  telah  mendahului  kita  yaitu  Utsman  bin  Mazh  un.  ^7^ 


cOyL;  ^  J  -nn/lAlA 

cd)Ci—<  ^  cDUp  ,y.  (ji 

-oil  ’Js>  ^-Uji  jf-  ji 

C»JU)  d y&L*  j  UCdS-  ^  <-) y* J 

4868/466.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Muawiyah  bin  Hisyam  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ashim  bin  Ubaidillah,  dari  Al  Qasim  bin  Muhammad, 
dari  Aisyah  dia  berkata,  “Rasulullah  H  mencium  Utsman  bin 
Mazh’un  saat  wafat.”  173 


172  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sanadnya  lemah  sebagaimana  yang 
engkau  lihat/ 

Aku  katakan,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi  Muhammad  bin  Umar.  Para 
ulama  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  yang  dha  ’if." 

173  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sanadnya  bagus.” 


Al  Mustadrak  —  1  181  I 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 

cjU^Ji  k  Ji  Juki  iui  J  tf^f  -nv/iAn^ 

djb-  tjSu  ^  oii-  y  J=f^i 

A*  o*  tOi^hr  o*  j4  Ao  o*  o*  t4^*  o* 

Cl13  1~j>  rifty»!  cJli  0 j*Jx*  ^  oll^p  oli  UJ  :J6  cL^p  ajj! 
jX.j  aIIp  i»l  jk»  &\  J jij  Qi  A»  cpjiki  Ji  OlliP  lj  iiJl 

J Jlii  cdJ^-C»j  dii jli  cifcl 

jiliU  ^  jA  li»  cS  1>J  t<&'  J  A  J  J’!  -A*J  A  lsA 

aIIp  <oil  aSs!  J  y*  j  04  s^i j  CJU  lli»  iOI^p  jjAp  ^iSl 
OlliP  &j%jf  :jii-j  A  -&1  A9  ^  Jj-j  ‘r^J 

aSil  J ^-3  45^A  O* Ai  A  ipli-5l  cJ^S  U* 

. 3-p  'i  :  Jl5j  o^Aj  A- ->  A1  lA’ 

4869/467.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Ismail  Muhammad  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Hibban  bin  Hilal  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ah  bin 
Zaid,  dari  Yusuf  bin  Mihran,  dari  Ibnu  Abbas  4&,  dia  berkata:  Ketika 
Utsman  bin  Mazh’un  wafat,  istrinya  berkata,  “Wahai  Utsman  bin 
Mazh’un,  selamat!  engkau  masuk  Surga,  ”  maka  Rasulullah  #  menoleh 
kepadanya  dan  bertanya,  "Apa  yang  kamu  ketahui?  v&nnya  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  dia  adalah  pasukan  berkudamu  dan  sahabatmu” 
Maka  Rasulullah  #  bersabda,  “Aku  sendiri  sebagai  utusan  Allah  tidak 


1182  1  —  Al  Mustadrak 


tahu  apa  yang  akan  terjadi  denganku.  "Ketika  Zainab  binti  Rasulullah  ^ 
wafat,  beliau  bersabda,  “Kuburkanlah  dia  di  dekat  orang  yang  telah 
mendahului  kita  dengan  baik,  Utsman  bin  Mazh  ’un.  "Maka  kaum  wanita 
menangis  sampai  Umar  memukuli  mereka  dengan  cemetinya,  sehingga 
Rasulullah  memegang  tangan  Umar  seraya  bersabda,  “Tenanglah 
wahai  Umar.  ” 174 


Manaqib  Ja’dah  bin  Hubairah  Al  Makhzumi 

cAjjJb  ^  JL»j>-1  y\  —  [t*\A]  .1AY» 

i(£  ^JjJl  <5»!  JUP  ^  /3  A  ^ 

J>  u>.  <y.  ytj  J>.  'J**  cJ 

J  c/-  ^  f*  J  ‘f  JJ** 

IcJLof  ,jvp“  o Jji 

IgJliiilj  c5j3l  ill-iS”" . l^Jl^»  iilif  tl)l  Jjl* 

oJiiaJj . jjS  CUjuIj  Ji  OU 

fji  ^  <sj~5  . <J^~  <j"L 

1^1^  Sl  4>tU-» . 5-va-f;  Ji?*-- 


174  Adz-Dzahabi  membuang  seluruh  hadits-hadits  tentang  Manaqib  Ja’dah  bin 
Hubairah  dalam  At-Talkhish 


Al  Mustadrak  —  I  183  I 


0 Jl»  ijj  oJjW-  (l)Cd j*-  {Jfj>  Ij  Jli 

iii  Jjl<j  c5jj  3^-^  (/j^j  P  n5'^' 

.  C*  5^>,y3j  lii-i?-  (*^*j  ^J-P  <OJl  Ju» 

4870/468.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Ja’dah  bin  Hubairah  bin  Abi  Wahb  bin  Amr  bin  Aidz 
bin  Imran  bin  Makhzum  memiliki  ibu  bernama  Hani  binti  Abi  Thalib 
yang  dinikahi  Hubairah  bin  Abi  Wahb.  Ja’dah  berkata  kepada  ibundanya 
ketika  masuk  Islam: 

Apakah  engkau  akan  rindu  terhadap  Hindun 
Bila  datang  permintaannya? 

Begitu  pula  biji-bijian 
Dan  sebab-sebab  dia  terbentuk 
Bila  engkau  telah  mengikuti  agama  Muhammad 


1 184  |  —  Al  Mustadrak 


Maka  kamu  telah  memutus  tali  persaudaraan 
Kisra  telah  bersikap  lunak 
Di  puncak  benteng  kokoh  di  Najran 
Setelah  hari  angan-angannya 
Jadilah  engkau  di  puncak  bukit 
Yang  terjaga  dan  tidak  bisa  dijangkau 
Mush’ab  dan  Ja’dah  berkata: 

Siapakah  orang  yang  menolak  aku  karena  pamannya 


Dan  berakal 

Mush’ab  berkata  lebih  lanjut:  Hubairah  wafat  di  Najran  dalam 
keadaan  musyrik,  sementara  Ja’dah  menikahi  putri  pamannya,  Ummu 
Al  Hasan  binti  Ali  dan  melahirkan  Abdullah  bin  Ja’dah  bin  Hubairah 
yang  namanya  dikenang  di  Khurasan  dalam  bentuk  syair: 

Kalau  bukan  putra  Ja  ’dah,  tentu  binatang  buas 
Tidak  bisa  ditaklukan 
Dan  Khurasan  juga  tidak  bisa  dikalahkan 
Sampai  sangkakala  ditiup 

Mush’ab  berkata,  “Ali  mengangkat  Ja’dah  bin  Hubairah  Al 
Makhzumi  sebagai  gubernur  Khurasan.  Lalu  dia  pergi  ke  Irak  kemudian 
menunaikan  haji  dan  wafat  di  Madinah.  Dia  meriwayatkan  hadits  dari 
Rasulullah  #  yang  shahih  sebagaimana  disebutkan  oleh  Mush’ab.”  175 

175  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish.  Diriwayatkan  dari  anaknya,  Sahi  bin 
Sa'd,  “Ayahku  mempersiapkan  diri  untuk  berangkat  ke  Badar,  tapi  dia  sakit  lalu 
wafat.  Tempat  kuburannya  berada  di  rumah  Ibnu  Qarizh.” 

Aku  katakan,  “Hadits  ini  merupakan  salah  satu  riwayat  Al  Waqidi  Muhammad  bin 
Umar  Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  adalah  periwayat  yang  dha’if. ” 


Al  Mustadrak  —  1  185  1 


jljlll  j>  a&I  Jup  jj  jjf  —  1  *\  ^/ 1  AV  ^ 

jjl  LjJb-  c^A>ts«Jl  JL^j»Jl  J-P  wL*j?x>«  ^  X»L>-f  LjAs-  cil*AA»j 
oJL *s>T  j&  toJbr-  jjp  tof  ^  jil  4»t  XP  ^  ^ 

^llll  ^>-  :  <JLp  aaiI  au!  J_^> j  :JlS  o^-Ia  ^ 

jU  t^jia  o^1  r  ‘rW  o^1  r  v/5 


4871/469.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Amr  Al 
Bazzar  menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Ahmad  bin  Muhammad 
bin  Abdul  Hamid  Al  Ju’fi  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Bakar  bin  Abi 
Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Idris  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dari  Ja’dah  bin  Hubairah,  dia 
berkata:  aku  mendengar  Rasulullah  j|  bersabda,  “ Sebaik-baik  manusia 
adalah  generasiku  (para  sahabat),  kemudian  generasi  sesudah  mereka 
(tabiin),  kemudian  generasi  sesudah  mereka  (tabi’ut  tabi’in),  kemudian 
selanjutnya  adalah  orang-orang  rendah.  ” 


j>  i'i5\s>^»\  jj  Jsj  j)\  l —  iV*/t  AV  Y 

jjj  O*  Cf.  Jn  tjd  ^ij i  ‘er-’Ji 

?(I)ll-P  C-lS  tj&-  <■*  jH*  ud  (j&  c3^*i 

.o4^  aj  Sl j  ca^>  £  i&lj  N  :  Jli 

4lJLp  aMI  aJJI  j  olij  (f. 

.OjjJb  jj  O  f  Sli^J  Ajlil  L»jlj 


[W1  — -  Al  Mustadrak 


4872/470.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Yunus  mengabarkan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Ja’dah  bin  Hubairah,  dia  berkata:  aku 
bertanya  kepada  Ali,  “Wahai  paman,  apakah  engkau  membunuh 
Utsman?”  Ali  menjawab,  “Demi  Allah,  aku  tidak  membunuhnya  dan 
tidak  menyuruh  membunuhnya,  akan  tetapi  aku  tidak  berdaya.” 

Ja’dah  bin  Hubairah  wafat  setelah  wafatnya  Rasulullah  |§-.  Yang 
masih  samar  bagiku  adalah  wafatnya  ayahnya,  Hubairah  bin  Abi 
Hubairah. 


Manaqib  Sa’d  bin  Malik  bin  Khalid  bin  Tsa’labah 
bin  Haritsah  bin  Amr  bin  Al  Khazraj,  kuniyah-nya 
adalah  Abu  Sahi  ^ 


j;  k  k  £*  J  -tvWtAvr 

:Jl3  JuSJ»  cSjlS  OUll—  \2Ss~  cUjSTj  ^ 

j*  o*  c/.  JV-*  cs-  cs-  &  y^~ 

olli  'jp J+i  c £T' :Jl5  ioJ*r 

<± p  k  «fti  ip 

.«jss-tj  j» 

4873/471.  Abu  Abdillah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  bin  Sahi 


Al  Mustadrak  —  I  187  1 


bin  Sa’d  As-Sa’idi  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  kakeknya, 
dia  berkata,  “Sa’d  bin  Malik  mempersiapkan  diri  untuk  berangkat  ke 
Badar,  tapi  dia  sakit  lalu  wafat.  Tempat  kuburannya  adalah  di  rumah 
Ibnu  Qarizh.  Maka  Rasulullah  memberikan  bagiannya  dan  upahnya 
(dari  hasil  harta  rampasan  perang  Badar).” 


Manaqib  Paman  Rasulullah  #  dan  Saudara 
Sepersusuannya 


Dia  adalah  singa  Allah  dan  singa  Rasul-Nya,  Hamzah  bin  Abdul 
Muththalib.  Dia  memiliki  dua  kuruyah  (gelar  {nama  panggilan]):  Abu 
Ya’la  dan  Abu  Umarah,  mengambil  dua  nama  putranya,  Ya’la  dan 
Umarah.  Dia  masuk  Islam  pada  tahun  keenam  kenabian,  sementara 
usianya  4  tahun  lebih  muda  daripada  Rasulullah  §j&.  Dia  gugur  pada  hari 
Sabtu  saat  perang  Uhud  pada  tanggal  7  Syawwal  tahun  3  Hijriyah. 


CC^Uilil  jj  A*S*lA  jjf  f  —  t  Y  Y/ 1  AV  i 

jP-  c  J jjf  lli  Jl>-  t4jLgj  UjJL>-  c 

«J y» j  j>  J*  I :Jl5  ojj& 


ji  '**0j  ^  Cfi  cc_-Ui«Jl  Xjp  J)  Oj^-J 

y\j  y^j  aBl  a^l  J  y"  j  y*  \)j\>- 


. Ju jA  olj  C  Jj jA 


4874/472.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  Al  Baghdadi 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada 


1188  I  —  Al  Mnstadrak 


kami,  Abu  Al  Aswad  menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah,  dia 
berkata,  “Di  antara  Bani  Hasyim  bin  Abdi  Manaf  yang  ikut  perang 
Badar  adalah  Rasulullah  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib,  Ali  bin  Abi 
Thalib,  Zaid  bin  Haritsah,  Anasah  maula  Rasulullah  &,  Abu  Kabsyah, 
Abu  Martsad  dan  putranya,  Martsad.”  176 


J  ^  J  £!£-j  -ivr/iAYo 

(.t£}\£A\  SjlS  Al 

o OlS'"  :Jli  c  cdjP  ^1  Jj 

jl*I  Ijf  4jl'  ^ 

.4&I 

4875/473.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ubaidillah  bin  Abi  Daud  Al 
Munadi  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Yusuf  Al  Azraq 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Aun,  dari  Umair  bin  Ishaq,  dia 
berkata,  “Hamzah  berperang  di  hadapan  Rasulullah  dengan  dua 
pedang  dan  berkata,  'Aku  adalah  singa  Allah'.” 

^  auI  jl fp  <L*l**f  jjl  - iYi/lAY*\ 

^  iJJ  Xa\1a>\ 


176  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Usia  Hamzah  4  tahun  lebih  muda  dari 
Nabi  f§-.  Dia  masuk  Islam  pada  tahun  keenam  kenabian.” 

Adz-Dzahabi  berkata,  “Kisah  tentang  keislamannya  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Ishaq 
dalam  Sirah-i iya.  Dia  berkata:  seorang  laki-laki  Aslam  menceritakan  kepadaku. 
Lalu  dia  menyebutkan  haditsnya  secara  detail  (lengkap).” 


Al  Mustadrak  —  1  189  | 


ji  ^  o*  ^  ‘j*  Ji  Dll£- 

4\J|  fjj  jiiJl  J^aaf  DI  :Jl5  ^p  tAJlj  JJ  ^£>^\  J& 

o  J^-=>“  ftl^-iJl  (Jvsif  DI  j  tfrlJ^oiJl  (J^»  ^il  Jju  ^llll  J^iaslj  ^Jl 

t  .l)-?<vll  ~l«P 

4876/474.  Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Usamah  Ubaidillah  bin  Usamah  Al  Halabi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Imran  bin  Abu  Laila  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Sulaiman  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abu  Ishaq  Asy-Syaibani,  dari  Ali  bin  Al  Hazawwar,  dari  Al  Ashbagh  bin 
Nubatah,  dari  Ali,  dia  berkata,  “Sesungguhnya  sebaik-baik  makhluk 
pada  hari  dikumpulkan  Allah  adalah  para  Rasul,  dan  sebaik-baik 
manusia  setelah  para  Rasul  adalah  Syuhada,  dan  sebaik-baik  syuhada 
adalah  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib.” 

‘  ci  M  J  -IVo/iAVV 

Cf.  c^-^iJl  o1-  tj^Jl  £^>- 

<}■  ^  Js  f'  O*  >**• 

^Ip  *wl  *ul  J  j  C-iJ  d(  cLg-of  tj£'  CO  jtrJ* 

i_Jjk^Jl  xs-  Dlj  io'j» j  ^  >Ji l£»  ap  ^  L~j&f  Lg-»P  ^  cJ\S" 

o''  \  *'  J,  *  _  'i  •  y  •  s  ^  ' 

aIIp  <0)1  <0)1  j  ^jl  alp  <5)1  jIp  oL  ^Le>  ^ 

CUIj  ^..iJa^Jl  XP  £jjJj  ioij  C-iJ  4l*T  <0)1  JLP  £-jJI9  Cpj£»j 

^  s-4^'  ^Ip  ^  fr^*,  i«y»j  <y-  ^  o* 


1 190  I  —  Al  Mustadrak 


a lip  Al  Al  J j*  ^lJl  s-ty  015"}  tOs-lj 

.apC^I  'j*  °jst^J 

4877/475.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Ashbahani 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhanrtmad 
bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Makhzumi 
menceritakan  kepadaku  dari  Ummu  Bakar  binti  Al  Miswar  bin 
Makhramah,  dari  ayahnya,  bahwa  Aminah  binti  Wahb,  ibunda 
Rasulullah  f§  dirawat  oleh  pamannya,  Uhaib  bin  Abdi  Manaf  bin 
Zuhrah,  lalu  Abdul  Muththalib  bin  Hasyim  membawa  putranya,  Abdullah 
bin  Abdul  Muththalib,  ayahanda  Rasulullah  Kemudian  Abdullah 
menikahi  Aminah  binti  Wahb  sementara  Abdul  Muththalib  menikahi 
Halah  binti  Uhaib  bin  Abdi  Manaf  bin  Zuhrah.  Dia  (Halah)  adalah  ibunda 
Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  dalam  satu  majelis,  dan  Hamzah  sendiri 
usianya  dekat  dengan  usia  Rasulullah  fj^  da  dia  adalah  saudara 
sepersusuannya.  ” 

Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  Masuk  Islam 

\2jS-  ct_>> ^  —  tV*t/iAVA 

:Jl5  ^1  j*  t  &  j',  h*  u'. 

Al  J l  ^  CaIpI J  015" j  jjl-f  l J*- J 

'jA  o'JsS  \j>  aJ  J 15 j-  ZuJ-j  atMi  tlitail  a!p  pll-j  Al  (_siv9 
aIIp  Al  Al  J ZJ&j  JUi 
l&ji  45  J*'  oip!xi-  ai  w’yj 


Al  Mustadrak  —  I  191  I 


JlP  jP  (_£ilj  ^1  cAiP  t_3 j*->  CtiJJi 

^2J3  Ijtsrlj  jJ-il  01  <— ~Ua^il  -LP  £ji  5 y^~  ‘— -:^i  j*-^J 

C)\k' j  c5^1j  (_jip  ^  ciAJVtJ**  ^i  <-^"j 

jfc*  aS>i  sSijii  ‘5 *y  d'*  J*  ^ &y- 

y  ^  ^  oJj  y  tajl^  1j  :5J  cilii  t4jrf  Ji  ^  Al 

C»  ^Ijj  i<u£i j  oliTi  cli»  \i  aJbrj  U;T  j*iC?Jl  ^jf  ^  Xt^u*  \lXg^ 
’^a  lyJ^i  iiZ&S\  .J ilfi  J. Jy  Jl  olii  ilp  L>^oil  p 

£ ^3x3  C«U/«1 ^5””  4»l  iljf  L«J  >._.■. ,r?»il  Oj*J>“  llXk3t>  |*-l^J  j*Jj 

|jL<JcJ*  C--Jlj  < _ 3*1  jJbJl  J \i'ji  t^JLyaj  OlT  O^-f  «_ii  'V  ^ 

^ill  ^  L*JUr  <Jl  *i5Pt— wJl  Ji-S  UI»  iAj  01  J-p!- 

*0^  J*  «O**»  «j-t  J*  bj.  l°'y^ 

\f\  \jj^2  i'^S-  J\  **r  oriy  O*  J^o  c3f.jlU 

JL»j  ^*i»j  C* J  :o^KP-  Jlii  iCjLv»  *V1  oj*?-  \j  illy  L»  lljJlii 

<04l  j»  c<_£>-  J^Sj  c?^il  ofj  t*Dl  J  y*  j  <jf  Ijf  c4~j  dAJ  j  OL^»l 
iojCS  $  Ij^S  :J4^  cOjjoC*  01  ‘£^1  'V 

OLA^J  ^Uj  ^jip  0^*-P-  clj^j-3  L-^«  A^l  jjjl  C.-;.;.»/'  *X^3 

01  o-»Ip  ojaj>-  |jL«f  Uis  c^3  j 

1  jiS^i  c4jC^I^>  oj<*3-  ofj  t^>lj  ^P  Ji  jJL-j  ^Ip  Ai)l  *Jll  J  j"*  j 


■  Jul-  dl3i  Jlai  t<c>  0 IjjlS^  1^»  ,JflM 
llj  M  ^  <ijl  jte*~A  j?  iS^r 


ri92~|  —  Al  Mustadrak 


Ul»  bjf  tOUaldJi  a>^  £ffj 

^jip  J^li  tC-JCw»  dJJ  jr»1  ‘d-4^'  <jP 


^  lial^  J^-U  iJLij  Otf'  01  i^-fUi  a>^“ 

41L  b~j  jj  sIiL  cJj j  iL  ^1  ^ 

£&■  <0il  c5C?  AJil  Jj—j  (_Jp  1-X*i  £c*V»f  ,y>-  tOUabJl  O? 

£tafj  ^  _/*f  t^l  u*' 

wLfti  liJl^-  cJjAd»  ^f  J'*  Ad> jl  ^  (_5^  L^* 


jXj  aJp  Sil  Jl^  ittl  Jj^j  jiti  of  y}  £ 

j^j  jii  iir  oii^i  j— ^  ^  ‘®S^j  ^yb  i^-jj  aS^ 


< jx^ii\  oSl^1  c3j»CaJ  dbl  '*4^'  *J^  t(*“^"J  ^  LS^3  ^ 

oilil  £  J.  of  L^-i  £  ^ly  <d%  y^f  2/*’  ^  J4^  cJjjUUO 

4j  ajjI  jpf  oyJ-  OlSCi  :JV5  cJj^sM  ^  <yb  ‘cr*^ 

•0^» 


4878/476.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dia 
berkata:  seorang  laki-laki  suku  Aslam  yang  mengetahui  kisah  ini 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  Abu  Jahal  menghadang  Rasulullah  #  di 
Shafa  lalu  mencela  dan  menghujatnya  dengan  berbagai  ucapan  yang 
menghina  agamanya  sekaligus  melemahkannya,  tapi  Rasulullah  ^  tidak 
menggubrisnya,  sementara  bekas  budak  Abdullah  bin  Jud  an  At-Taimi 
yang  saat  itu  sedang  berada  di  di  rumahnya  di  atas  Shafa  mendengar 
ucapan  Abu  Jahal.  Lalu  Abu  Jahal  pergi  dari  hadapan  Nabi  f§  dan 


Al  Mustadrak  —  I  193  | 


menuju  kamp  Quraisy  di  dekat  Ka’bah  lalu  duduk  bersama  mereka. 
Tidak  lama  kemudian  datanglah  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  dengan 
menyandang  panahnya  setelah  pulang  dari  berburu.  Biasanya  bila  dia 
melakukan  demikian,  dia  tidak  melewati  kamp  Quraisy.  Dia  adalah 
orang  yang  paling  keras  mempertahankan  harga  dirinya.  Saat  itu  dia 
masih  musyrik  dan  menganut  agama  kaumnya.  Lalu  datanglah  si  bekas 
budak  saat  Rasulullah  H  hendak  pulang  ke  rumahnya,  kemudian  bekas 
budak  tersebut  berkata  kepada  Hamzah,  “Wahai  Umarah,  andai  saja 
tadi  kamu  melihat  apa  yang  dilakukan  oleh  putra  saudaramu, 
Muhammad  bin  Abi  Al  Hakam  yang  mencela  Muhammad  ^  dan 
menghujatnya  dengan  hujatan  pedas  yang  menyakitkan.”  Maka  Hamzah 
pergi  dari  hadapan  bekas  budak  tersebut  lalu  menuju  kamp  Ouraisy  di 
dekat  Ka’bah  dan  duduk  bersama  mereka.  Tapi  dia  tidak  berbicara 
dengan  Muhammad  bin  Abi  Al  Hakam  (yakni  Abu  Jahal),  lalu  Hamzah 
marah  besar  karena  hendak  membela  harga  dirinya.  Maka  dia  pun 
keluar  dengan  cepat  tanpa  berdiri  di  hadapan  seorang  pun  sebagaimana 
yang  dilakukannya.  Dia  hendak  melakukan  Thawaf  di  Ka’bah  untuk 
memancing  Abu  Jahal  agar  marah.  Ketika  masuk  masjid,  dia  melihat 
Abu  Jahal  sedang  duduk  bersama  sekelompok  orang.  Maka  dia  pun 
mendatanginya,  dan  setelah  berdiri  di  depannya,  dia  mengangkat  anak 
panah  dan  memukulkannya  dengan  keras  ke  kepalanya,  sehingga 
orang-orang  Quraisy  Bani  Makhzum  berdiri  hendak  menolongnya. 
Mereka  berkata,  “Wahai  Hamzah,  menurut  kami  kamu  sudah  murtad” 
Hamzah  berkata,  “Apa  yang  menghalangiku  berbuat  demikian?  Telah 
jelas  bagiku  tentang  masalah  ini.  Aku  bersaksi  bahwa  dia  (Nabi  $j|) 
adalah  utusan  Allah  dan  apa  yang  dikatakannya  benar.  Demi  Allah,  aku 
tidak  akan  melepasnya  lagi.  Oleh  karena  itu,  cegahlah  aku  bila  memang 
kalian  orang-orang  yang  benar”  Abu  Jahal  berkata,  “Biarkan  Abu 
Umarah,  aku  memang  telah  mencela  putra  saudaranya  dengan  celaan 
yang  buruk.”  Maka  Hamzah  tetap  dengan  keislamannya  dan 


1 194  |  —  Al  Mustadrak 


meringankan  beban  Rasulullah  Setelah  dia  masuk  Islam,  orang- 
orang  Quraisy  tahu  bahwa  Rasulullah  #  telah  menjadi  mulia  dan  ada 
pembelanya.  Mereka  tahu  bahwa  Hamzah  akan  membela  Nabi  H  dan 
mencegah  segala  tindakan  yang  merugikan  beliau.  Oleh  karena  itulah, 
ketika  Sa’d  memukul  Abu  Jahal,  dia  teringat  syair  rajaz  yang  tidak  tetap 
yang  redaksi  awalnya  adalah  “Wahai  Abu  Jahal,  rasakanlah  akibat  dari 
apa  yang  telah  engkau  perbuat  dulu.”  Perawi  berkata  lebih  lanjut,  “Lalu 
Hamzah  pulang  ke  rumahnya,  kemudian  syetan  mendatanginya  dan 
berkata,  “Engkau  adalah  pemimpin  Quraisy,  tapi  mengapa  kamu 
mengikuti  orang  murtad  itu  dan  meninggalkan  agama  nenek 
moyangmu?Sungguh  kematian  lebih  baik  bagimu  daripada  apa  yang 
kamu  lakukan  sekarang.”  Sejak  saat  itu  Hamzah  mulai  ragu-ragu  dan 
berkata,  “Apa  yang  telah  kuperbuat?  Ya,  Allah  bila  memang  aku 
lakukan  ini  benar,  jadikanlah  hatiku  membenarkannya.  Tapi  bila  tidak, 
berilah  aku  jalan  keluar  dari  masalah  ini.”  Pada  malam  itu  dia  tidur  tidak 
seperti  biasanya  karena  godaan  syetan  yang  selalu  datang.  Pada  pagi 
harinya  dia  menemui  Rasulullah  0  dan  berkata,  “Wahai  putra 
saudaraku,  aku  mengalami  suatu  masalah  yang  tidak  tahu  jalan 
keluarnya,  dan  aku  tidak  tahu  apakah  ini  petunjuk  atau  kesesatan.  Maka 
berilah  aku  wejangan  karena  aku  ingin  sekali  mendengar  wejangan  mu.” 
Maka  Rasulullah  $  berdiri  lalu  mengingatkannya,  memberi  nasihat 
kepadanya,  menakut-nakuti  dan  memberi  kabar  gembira,  sehingga  Allah 
menetapkan  keimanan  dalam  hatinya  sebagaimana  wejangan  yang 
diberikan  Rasulullah  0.  Lalu  Hamzah  berkata,  “Aku  bersaksi  bahwa 
engkau  benar.  Inilah  kesaksian  orang  yang  membenarkan  dan  seorang 
karib.  Maka  tampakkanlah  agamamu,  wahai  putra  saudaraku.  Demi 
Allah,  aku  tidak  mau  lagi  memeluk  agama  lama  meskipun  aku  memiliki 
segala  sesuatu  yang  terkena  sinar  matahari  (seluruh  kekayaan  duniawi).” 
Perawi  berkata  lebih  lanjut,  “Hamzah  termasuk  orang  yang  Allah  telah 
memuliakan  Islam  dengannya.” 


Al  Mustadrak  —  1  195  I 


jl Uj Jl>-  Uj Jb>-  —  iw/lAV^ 

{y*y*  ,jj  4^1  Jl5  t£-l ^ptJt  ^  £y$"j  c^ljst^eJl 

:JlS  ioO^.  c^f  oi  u*  ^  ^  O* 

Jlii  tMlipl  dij  j^-*j  ^  ^Ji 

aJ jim  iauI  (J i  j**  j  tj  i  L*j>»l>(  J 15  •  a  ^  aJLp  asI 

<JLp  <dll  ^jJLv?  ittt  J j-wj  JlSi  tdiJi  cJjutvi  : J 15 J  c>— -> jiJU 

.U^j jImJ  liJJi  jjt  U.1L0  ^J 

4879/477.  Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin 
Muhammad  Abu  Umar  Al  Khajawani  menceritakan  kepada  kami, 
Wakibin  Al  Jarrah  menceritakan  kepada  kami,  Qudamah  bin  Musa  Al 
Jumahi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Ali  bin  Al  Husain, 
dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dia  berkata:  Ali  dan  Hamzah  menemui 
Nabi  H  setelah  mandi.  Maka  Nabi  H  bertanya,  “Bagaimana  kalian 
mandi?”  salah  satunya  menjawab,  “Wahai  Rasulullah,  aku  menutupi 
tubuhku  dengan  kain,  ”  yang  satunya  lagi  berkata,  “Aku  juga  melakukan 
demikian”  Maka  Rasulullah  H  bersabda,  “Kalau  kalian  berdua 
melakukan  selain  itu,  pasti  aku  akan  menutupi  kalian  berdua.  "177 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  ^  x*^»  Jsj  jjf  —  iva/iaa* 

^1  C?-  t<S j* 'jssJl  'j»  JL»^»  iSjb- 


177  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


1 196  |  —  Al  Mustadrak 


J  J  ^?  c0>  J»  t3^-l 

J ^-J  c5^  ^  JjUj  4-ik-Jl  ^  C,t  »J+2-  u^ij 

.aSjI  ju*1  UI  :  J>“ij  (JLl»j  5-^  ^  ls^  ^ 

4880/478.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Syadzan  Al  Jauhari 
menceritakan  kepada  kami,  Muawiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ibnu  Ishaq  Al  Fazari,  dari  Ibnu  Aun,  dari  Umair  bin  lshaq,  dari 
Sa’d  bin  Abi  Waqqash,  dia  berkata,  “Hamzah  bin  Abdul  Muththalib 
bertarung  pada  perang  Uhud  di  hadapan  Rasulullah  fH  seraya  berkata, 
'Akulah  singa  Allah'.”  178 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 


tiSb-  ^  ^  &\  J?  y\  U&U  -iV<\/tAA\ 

'c?'  c/-  j cf-  cj cf-  c?^ 

<0ll  *&!  J  y*  j  $**■  °y^~  ^ 

,5ii  3^vs 

53^-  01  0*^1  *jr$  :Ui^ 

Jll-lj  dSli  Ju-1  ^  ^  J*'  <^j 

4881/479.  Abu  AbdiDah  Muhammad  bin  Muhammad 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada 


178  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdiish ,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  1  197  I 


kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Umar  menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  mereka 
berkata:  Ketika  Hamzah  wafat,  Rasulullah  ^  bersabda,  “Tidak  akan  ada 
lagi  orang  gang  wafat  dalam  kondisi  seperti  engkau.  "  Kemudian  beliau 
bersabda  kepada  Fatimah  dan  bibinya,  Shafiyyah  «fs,,  “Bergembiralah 
kalian  berdua!  Tadi  Jibril  &  menemuiku  dan  mengabarkan  kepadaku 
bahwa  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  tercatat  di  kalangan  penghuni 
langit  sebagai  'Singa  Allah  dan  singa  Rasul-Nya'.  ”179 


tjbCait  «Oli  -U  ^  —  lA‘/tAAT 

^jp  y*  ^  4&I  A-Ip  LjA>-  tOl 'j*  JUj?-! 

Jli  :Jli  tiip  aSiI  ^ j  jp  yjf 

aJp  <dil  awI  j  ^ 

^  <UXP  ^3  cJLai  0^* 

DjUaJ  Sl  b*y  tfy  b>  y>j  d&J'  o*  Jtk 

CS-  <y  f,??*  lij-yapl  t^y  li  |»-fc>3i 

jjyl)  d-jl  :JU3  y3  cfJJwij  Cj»JXi»?rb  «^■•«««3  j»  :.»1p  Aji!  j 
:Jli  t4^l  Jw2-*  b  y*j  c£bl  ijlis  tLpj  c-ib»  JiS  Jli  23 ^P  Uu& 

ly*  4Z&  £ j?x3  ?  JjLj  1 1  jJjJl  «CjIj  <L~j<  14-IP  yy 

-tip  yj  ^Lbpf  S/  JUi  t jCaj^ll 

L  coy»^-  b  jv®  A^lp  aJJI  4)il  (J LiL®  ?  i  . l)o ^ 'l 

179  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 

Aku  mengatakan,  “Tentang  Al  Waqidi,  Muhammad  bin  Umar,  para  ulama  hadits 
telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  yang  lemah.” 


1 198  |  —  Al  Mustadrak 


^ai  c-LJ^U  oA-Ipj  c <-1*3  o j^i  Vj  j«-*  t#J-Ip 

J^-  j  V’  j*9  J  *■*£*  ®'A^P  J^j  ‘**s|j^  J^j  °>*^" 

.«.I yb^lb  jJ  ^>-  oj*s>-  \$*)aA*  OwL^-P 

4882/480.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Haritsah  bin  Mudhanrib, 
dari  Ali  «gfc,  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda  kepadaku,  “Panggillah 
Hamzah!"  Saat  itu  Hamzah  lebih  dekat  dengan  orang-orang  musyrik 
daripada  pemilik  unta  merah.  Maka  Hamzah  berkata  kepadaku:  Dia 
adalah  Utbah  bin  Rabi’ah.  Dia  melarang  perang  dan  berkata,  "Wahai 
kaumku,  aku  melihat  orang-orang  yang  kalian  tidak  akan  sanggup 
mengalahkan  mereka,  padahal  di  tengah-tengah  kalian  ada  kebaikan. 
Wahai  kaumku,  lindungilah  aku  pada  hari  ini  dan  katakanlah  'Utbah  bin 
Rabi’ah  takut',  meski  kalian  tahu  bahwa  aku  bukan  orang  penakut.”  Abu 
Jahal  yang  mendengarnya  berkata,  “Kamu  mengatakan  demikian?! 
Andai  saja  yang  berkata  bukan  engkau”  Utbah  berkata,  “Aku  sangat 
takut  sekali”  Abu  Jahal  berkata,  “Dasar  pengecut!”  Ali  berkata  lebih 
lanjut:  Lalu  Utbah  dan  saudaranya,  Syaibah  dan  putranya,  Al  Walid 
menuju  tanah  lapang  untuk  bertarung,  lalu  mereka  berkata,  “Siapakah 
yang  mau  bertarung?”  Maka  tampillah  beberapa  pemuda  Anshar.  Lalu 
Utbah  berkata,  “Kami  tidak  menginginkan  mereka,  yang  inginkan  untuk 
berduel  dengan  kami  adalah  paman-paman  keturunan  Bani  Abdul 
Muththalib”  Maka  Rasulullah  f||  bersabda,  “Wahai  Hamzah,  majulah! 
Wahai  Ubaidah,  majulah!  wahai  Ali,  majulah!”  Maka  Hamzah  bertarung 
dengan  Utbah,  sementara  Utbah  bertarung  dengan  Syaibah  dan  Ali 
bertarung  dengan  Al  Walid.  Hamzah  berhasil  membunuh  Utbah,  Ali 
berhasil  membunuh  Al  Walid,  dan  Ubaidah  pun  berhasil  membunuh 


Al  Mustadrak  —  I  199  I 


Syaibah,  namun  Syaibah  telah  menaas  kaki  Ubaidah  maka  Hamzah 
dan  Ali  menolongnya  dan  akhirnya  dia  wafat  di  Ash-Shafra.”  180 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya . 

JL llj cj^*j  y}  —  tW/i'AAY 

cJbj  Ij jft-\  y*  yi  aUI  xls-  c ^ 

^  ijf*9  ^  J  J  iL^IP  a»1  J  ^1  tye- 

:  JUi  ijs*  Cj&l  J«^ll  ^  fAlJ  £»13  c-^-l  fji 

-ti  j  j  (OwliP  ^Lp  f-ll-o  y 

J*/J>  cft»  fjz-  &  45  2^51  ^ 

•f  j?1  M  Jf-  U&4 

4883/481.  Abu  Al  Abbas  Al  Mahbubi  mengabarkan  kepada 
kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Usamah  bin  Zaid  mengabarkan 
kepada  kami  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar  4|b,  dia  berkata:  Rasulullah  ^ 
pulang  dari  perang  Uhud,  lahi  wanita-wanita  Bani  Abdul  Asyhal  yang 
mendengar  kekalahan  mereka  menangis.  Maka  beliau  bersabda,  " Tapi 
Hamzah  tidak  ada  yang  menangisinya.  ”  Maka  datanglah  wanita-wanita 
Anshar  lalu  mereka  menangisi  Hamzah  di  hadapan  beliau.  Lalu  beliau 
tidur,  dan  ketika  bangun  ternyata  mereka  masih  menangis.  Maka  beliau 
bersabda,  "Aduh,  celaka  mereka!  Sampai  sekarang  mereka  masih 


180  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tafidiish,  “Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  Haritsah.  Dia  dinilai  Ibnu  Al  Madini  sebagai  periwayat  yang 
wahin." 


|200  |  —  Al  Mustadrak 


menangis.  Suruhlah  mereka  pulang  dan  jangan  menangisi  lagi  orang 
yang  meninggal  setelah  ini.  “ 181 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^  JaiUi  J  -1AY/1AA1 

t^-Jil  ^  j  c jL**  ^  ^Ua— J  y* 

*jp  cjlitail  o*  U»^-  :S/15 

4lp  iil  jk  ^3l  y*  tilp  ^Jl  ji&r  'J*  <.t&&  j*  4£^' 
Jli  ji-JJ  'hS'  Oi  •>**"  *l*^-SJl  *V" 

.<1^3  oQj  J  « 

4884/482.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepadaku,  Ahmad 
bin  Muhammad  bin  Amr  bin  Bistham  Al  Marwazi  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Sayyar  dan  Muhammad  bin  Al-Laits  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Rafi  bin  Asyras  Al  Marwazi 
menceritakan  kepada  kami,  Hafid  Ash-Shaffar  menceritakan  kepada 
kami  dari  Ibrahim  Ash-Shayigh,  dari  Atha,  dari  Jabir  <&,  dari  Nabi 
beliau  bersabda,  “ Pemimpin  syuhada  adalah  Hamzah  bin  Abdul 
Muththalib  dan  seorang  laki-laki  yang  berkata  kepada  penguasa  zhalim 
untuk  menyuruh  dan  melarangnya  (memperingatkannya)  lalu  penguasa 
tersebut  membunuhnya.”  182 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


181  Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim. 

182  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMish,  “Tentang  Ash-Shaffar  profilnya  tidak 
dikenal.” 


Al  Mustadrak  —  I  201  I 


cSlaiL  tj, Ja iJl  j».  OlliP  j»  xL>-f  Ij j^A  - 1 A  Y'/  i  A  A  o 

Cf^J^  <ji  C5^*  (jt  jM1  ^ 

^  l2j^-  t yi>or  j»  JUj^rJl  JLp  LjJL>-  jJl 

j^p  u..l)g^l>  -LP  j»  o Ji»  : Jli  cU-flp  a1»I  l^ysj  L/'  (j^ 

4«>1p  aJII  ^1-/j  aMI  J y  ^  (_JLa3  ctjipt-  |JL»j  aJLp  aUI  aUI 

.a5kj^L«JI  4xL~>*p  !pJL>»^ 

4885/483.  Ahmad  bin  Utsman  bin  Yahya  Al  Muqri 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Ibrahim  bin  Abdurrahim  bin 
Danuqa  menceritakan  kepada  kami,  Mu’alla  bin  Abdurrahman  Al 
Wasithi  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin  Ja’far 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ka’b  Al  Qurazhi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata:  Hamzah  bin 
Abdul  Muththalib,  paman  Rasulullah  gugur  dalam  keadaan  junub,  lalu 
Rasulullah  %  bersabda,  “Dia  telah  dimandikan  oleh  malaikat.  ” 183 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


ciiloljl  j»  ^  jllip  j jaS'  y\  l » j~A  —  !Al/lAA*\ 

-L p  'j»  J\  j»  dALJl  JLp  Ljjb- 

J-P  J&  cObwP  'J»  j»~  jf-  J»  jjjjJI  JLp  UjJL>-  C^^JJl 

:  Jli  tU^Ip  aSs!  {ji»j  j»  'OiA  ^  'Js  ^p  t 


183  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdush,  “Mu’alla  [bin  Abdurrahman]  adalah 
periwayat  yang  halik  (dha'if)" 


1202  1  —  Al  Mustadrak 


Lii j  J>-  531^  ei*  Si}  j X>J  Al  J^>  Al  £> 

Alj  N  :cJUi  : Jli  ?ojl 'j*s-  jjf  : JlSi  ts-'lpl  cs^ 

43 jf  JfiL J  ^  ifc-f  l^J  ^  ^ 

iijJp  :  Jii  ?Ai  J b-  <^j  ^  <^A  ^  v1^1 

C  oif  JS"  :oiui  cC4^  ‘^0-*  ‘r*  :cJl* 

diLifj  dXjJ  01  Jbjf  Ijfj  O-te-  Ixii  tli^j  di3  t  Al  Jj-j 

ij°JZl\  ^Jb  3SJI  ^  I^j  c-42^  ^  ojllp  jft 
clllll  ^  Pp  ^  ^rf  iSTj  :j£.j  <£  Al  j^ibl  J^s  JUi 

■£^y  Ip-  &/j  S-Mj 

4886/484.  Abu  Amr  Utsman  bin  Ahmad  bin  As-Sammak 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin  Muhammad  Ar-Raqasyi 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdurrahman  Al-Lahabi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Haram  bin  Utsman,  dari  Abdurrahman  Al  Aghar,  dari 
Abu  Salamah,  dari  Usamah  bin  Zaid  <&,  dia  berkata:  Rasulullah  0  pergi 
hendak  menemui  putri  Hamzah,  Qabishah.  Setelah  berdiri  di  depan 
pintu,  beliau  mengucapkan  “ Assalamu  ’alaikum ,  apakah  Abu  Umarah 
ada?”  putri  Hamzah,  “Demi  Allah,  dia  tidak  ada,  demi  ayah  dan  ibuku, 
dia  sedang  keluar  hendak  menemuimu.  Mungkin  dia  tidak  berpapasan 
denganmu  di  salah  satu  gang  Bani  An-Najjar,  tidakkah  engkau  masuk?” 
Nabi  #  menjawab,  “Apakah  ada  sesuatu  (makanan)  padamu?”A\a 
menjawab,  “Ya,  ”  lalu  Nabi  #  masuk  dan  putri  Hamzah 
menghidangkan  kue  kurma  yang  dibubuhi  susu  kering  dan  mentega,  lalu 
dia  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  makanlah  dengan  enak  dan  nikmat. 
Engkau  telah  datang  padahal  aku  ingin  menemuimu  untuk  memberimu 
makanan  yang  enak  dan  lezat.  Abu  Umarah  mengabarkan  kepadaku 


Al  Mustadrak  —  I  203  j 


bahwa  engkau  diberi  sungai  di  Surga  yang  bernama  Al  Kautsar” 
Rasulullah  &  bersabda,  “Gelasgelasnya  lebih  banyak  daripada  jumlah 
bintang  di  langit,  dan  aku  ingin  agar  yang  mendatangiku  di  sana  adalah 
kaummu . 1,184 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


j-lldl  jjf  \2dj-  —  t  A  o/ 1 A  AV 


CS- 

AAfi-  A»1  J yJj  0»  <5ll  J*  c'lS J* 

J^>o  d)f  ^ jJ  iJlSj  Aj  £^JL>r  J  oy»shcj  jA 

.1^,  ^9  <uiX9  ^L«J1j  0 jk;  ^  4»l  J&- 


4887/485.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Utsman  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Usamah  bin  Zaid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Anas  iffc,  bahwa 
Rasulullah  &  melewati  Hamzah  pada  perang  Uhud  yang  tubuhnya  telah 
dimutilasi,  lalu  beliau  bersabda,  “Andai  saja  Shafiyyah  tidak 
menemukannya,  tentu  akan  kubiarkan  dia  sampai  Allah  menggiringnya 
(pada  hari  kiamat)  dari  perut  burung  dan  binatang  buas,  ”  lalu  beliau 
mengkafaninya  dengan  kain  kafan  bercorak  khas  orang  Badui.  185 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Bagaimana  bisa  dikatakan  Shahih, 
sedang  Haram  {bin  Utsman]  ada  dalam  sanad  hadits  ini?!” 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


J  204  j  —  Al  Mustadrak 


Uf  *j*  J  ^  -lA*\/lAAA 

13j£-  u^-lT  ^  Juli-  pJC*  jf  *»1 

%\  JJj  k  £s>  J  jC*  J*  tj^  J  j_A^  'J*  O* 

4)1  ^Jlt  JUi  £  :l jlUi 

.^■llalJl  jJ  'J!  oy±?~  J\  t&~* *^n  ‘-r~>'^  °JJ^J‘  -p^J 

4888/486.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Shalih  Al  Bukhari  mengabarkan  kepada 
kami,  Ya’qub  bin  Humaid  bin  Kasib  menceritakan  kepada  kami,  Suiyan 
bin  Uyainah  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Dinar,  dan  Jabir 
bin  Abdullah  dia  berkata:  Seorang  laki-laki  di  antara  kami  mendapat 
anak  laki-laki,  lalu  orang-orang  berkata,  “Nama  apa  yang  akan  kita 
berikan  pada  bayi  ini?”  maka  Nabi  &  bersabda,  “Namailah  dia  dengan 
nama  yang  paling  kusukai,  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib.  ” 186 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

JjbJl  Ij&JL-l  'J  k  JU>  o\Z%-  -lAY/lAA^ 

(jLjLv  Ol-wjJ  lij  ~L>-  C^«JL-Jl  XnJ>*-*  U-i?- 

’^rj  tjVL  i  J  jaS-  J&  liijjp  Cj^ijl^Jl 

ijjus'j  *J*  aS)l  J^>  AlJl  J y*'j  Jl  (JjU  $.&■ 


186  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Ya’qub  [bin  Kasib]  adalah  periwayat 
dha’if. ” 


Al  Mustadrak  —  I  205  I 


JLP  ^y  ^ll  c— IjJlS  L»-S  I  j-A  I(JIa3 

.  v_..lla«Ji 

4889/487.  Abdullah  bin  Ishaq  bin  Al  Khurasani  Al  Adi 
menceritakan  hadits  ini  kepada  kami  di  Baghdad,  Muhammad  bin  Ismail 
As-SuDami  menceritakan  kepada  kami,  Yusuf  bin  Salman  Al  Mazini 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Uyainah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Amr  bin  Dinar,  dia  mendengar  seorang  laki-laki  berkata  di 
Madinah:  Kakekku  datang  menghadap  Rasulullah  fjj|  dengan  membawa 
ayahku,  lalu  dia  berkata,  “Ini  adalah  anakku,  nama  apa  yang  sebaiknya 
kuberikan  padanya?”  Nabi  menjawab,  “Namailah  dia  dengan  nama 
orang  yang  paling  kucintai.  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib.  ” 187 

Periwayat  majhul  ini  meringkas  periwayatan  hadits  ini  dari  Ibnu 
Uyainah.  Pendapat  ini  adalah  pendapat  Ya’qub  bin  Humaid.  Abu 
Ahmad  Al  I  lafizh  pernah  menyatakan  di  hadapanku  bahwa  Al  Bukhari 
meriwayatkan  darinya  dalam  Al  Jami’  Ash-Shahih,  tapi  aku  tidak 
sependapat  dengannya. 


'y  c^UJl  J^IS"  y  ^ j  y*  f  - 1 A  A/ 1 A  ^  * 

JLtkUI  JLP  'y  4fil  JlIp 

u*  '3fe  O*  <y-  O*  ‘f Jr^  *Cf-  *"a£ 

' ,  S,  A  *,  \  *  *'  't  S  >0'  \  „  t*  . 

<JLp  aBI  Attl  u  y*  j  Jl3  :JU  cL»^Ip  aBI  j 

lilj  c Jti*i  *j*J>=*  jica  4^-jC ll  AlstJl  C-li-S 

-J-s* 


187  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


1206  |  —  Al  Mnstadrak 


4890/488.  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  mengabaikan  kepadaku, 
Al  Haitsam  bin.  Khalaf  Ad-Duri  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Abdul  Majid 
Al  Hanafi  menceritakan  kepadaku,  Rabi’ah  bin  Kultsum  menceritakan 
kepada  kami  dari  Salamah  bin  Wahram,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas 
4$,,  dia  berkata:  Rasulullah  ^  bersabda,  “Tadi  malam  aku  masuk  Surga 
dan  kulihat  di  dalamnya  Ja  ’far  sedang  terbang  bersama  para  malaikat, 
sementara  Hamzah  sedang  bersandar  di  atas  ranjangnya.  188 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  hdak 
meriwayatkannya. 


Inilah  Hadits-Hadits  yang  Ditinggalkan  (Tidak 
Disebutkan)  dalam  Imla‘ 

1&.  c ci  J 

u*  o*  cs-  'j  o* 

'  ,  A,  ^  ,  t  ^  ^  \  > 

fjj  jJI-J  Al  cU-flP  Al  J** 

:Jl2i  jJlp  o&i  ^ 

.  ojwt^Jl  <J  y.  y 

4891/489.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Usamah  bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi,  dari  Ibnu 
Umar  4§t,  dia  berkata:  Rasulullah  #  pulang  dari  perang  Uhud,  lalu 
beliau  mendengar  wanita-wanita  Bani  Abdul  Asyhal  menangis  atas 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Salamah  [bin  Wahram]  divonis  dha’if 
oleh  Abu  Daud.” 


Al  Mustadrak - 1  207  1 


kekalahan  mereka.  Maka  beliau  bersabda,  “Tapi  Hamzah  tidak  ada  yang 
menangisinya.  "  Hingga  akhir  hadits.  189 

44j^\p  y\  \2jS~  ct^ilJLilll  ybor  jil 
tiip  -&1  '^o'j  j*  ^  o* 

<&'  Jj~-j  £•  a4^>  i>* 

^jf  ^1  y&  j  Jiij  t_.l)-?<vil  J-p 

4892/490.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad, 
dari  Urwah#,,  dia  menyebut  nama  orang  yang  ikut  perang  Badar 
bersama  Rasulullah  0,  yaitu  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib.  Dia 
(Hamzah)  gugur  saat  perang  Uhud  dalam  usia  54  tahun.  190 

JU^«  ^  \h*\s>-  —  i  ^  ^  / 1 

Jup  [sjjS-  t^jlJLa^Jl  OjjLft  UjJ^-  i <_^U^il  wLp 

4 J-AP  J>  J>  2tti  ±s-  D*  Cf-  ^ 

aIIp  4»1  a»)  J U  : Jli  4<UP  4»l  ^jUs-  jP 

aIlu!  Lttls 


189  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish. 

190  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish. 

Aku  mengataan,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Abu  Lahi  ah.  Lih.  Komentar 
tentangnya  dalam  Al  Mizan  (2/475:  4783),  “Dia  periwayat  dha’if,  sebagaimana 
yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Ma’in,  dan  haditsnya  tidak  bisa  dijadikan  hujjah.” 


[208~|  —  Al  Mustadrak 


4893/491.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  Al  Hadhrami 
menceritakan  kepada  kami,  Harun  bin  Ishaq  Al  Hamdani  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Hammad  Al  Hanafi,  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil,  dari  Jabir 
dia  berkata,  “Ketika  Rasulullah  &  membuka  (tubuh)  Hamzah,  beliau 
menangis;  dan  ketika  melihat  potongan  tubuhnya  beliau  menjerit 
(menangis  tersedu-sedu).”  191 

J  'J  'f>  J 

’J-  \sjAp-  i^l Ssf-  l Jl 

of  Ai  '0-J*  ^  'J*  ^^*  'J*  oO- 

jij  yj  j*  fej  yj*  &  ^ 

Al  4^- j  :JUs  J*  j  Slj  41*  {frj  J*  \JoU‘  jl  \ja±* 

Ualu  J  d'J-  ^ jlj  tololi  j  cJS"  !v5 

LaSIj  jij  «Jd^-  pJ  oiyf  ja  01  dlll* 

<-i5ij  oi y>Ji  Jji®  coJjisO  i  aJI^* 

jji-  udj  ^  l»  SJi  ^J\  -c**  4j[^ 

jj t- j  5^  Al  «&I  J Jmj  'jtj  lijjjl 

.jljf  Up  alj*j  jjp 

4894/492.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr  menceritakan  kepada  kami, 


191  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mnstadrak  —  I  209  I 


Khalid  bin  Khidasy  menceritakan  kepada  kami,  Shalih  Al  Mini 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sulaiman  At-Taimi,  dari  Abu  Utsman 
An-Nahdi,  dari  Abu  Hurairah  bahwa  saat  perang  Uhud  Nabi 
memandang  tubuh  Hamzah  yang  telah  dimutilasi.  Beliau  melihat 
pemandangan  menyedihkan  yang  belum  pernah  dilihat  sebelumnya. 
Maka  beliau  bersabda,  “Semoga  Allah  merahmatimu;  engkau  adalah 
orang  yang  suka  menyambung  tali  persaudaraan  dan  gemar  berbuat 
kebajikan.  Kalaulah  bukan  karena  orang-orang  setelahmu  akan  bersedih 
hati,  tentu  aku  akan  senang  membiarkanmu  begini  sampai  engkau 
datang  (pada  hari  kiamat)  dari  berbagai  macam  mulut.  "Kemudian  beliau 
bersumpah  saat  masih  berdiri  di  tempatnya,  “Demi  Allah,  aku  akan 
memutilasi  70  kali  untuk  menggantikanmu  (sebagai  qishash),  ”  maka 
turunlah  ayat  Al  Qur‘an  saat  beliau  masih  berdiri  di  tempatnya  dan 
belum  beranjak  “ Dan  jika  kamu  memberikan  balasan,  maka  balaslah 
dengan  balasan  yang  sama  dengan  siksaan  yang  ditimpakan  kepadamu. 
Akan  tetapi  jika  kamu  bersabar,  sesungguhnya  itulah  yang  lebih  baik 
bagi  orang-orang  yang  sabar."  (Qs.  An-Nahl:  126),  sampai  akhir  surah, 
lalu  Rasulullah  fj§  menebus  sumpahnya  (dengan  membayar  kafarat)  dan 
tidak  jadi  melakukan  sumpahnya.  192 


j*  \ y. 

C/,  (ji  jj 

o u*1  Cf  ‘f-**?  °(f  l^j  <y. 

euJji  C*  iS  j  f  S/  4-lJaJ  cJLsf  o  y*s>-  JjS  UJ  :  JlS  rilg-c. 

^  Isf 

C->s. cpbjJb  V  g il  Iftbjli  ^1*3  L»  :cJ(5  cJl 

192  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Ta!khish,  “Shalih  adalah  periwayat  yang  waahin." 


I  210  |  —  Al  Mustadrak 


Js-  oJb  £py  Li\Uf  p-j  <&i  J^p  yp 

:  JU s  l 4>  Ji*  !xSj  aIIp  ^Ui  s-li-  ^  cc-pj 

t?- ifJl  p >5  ji1*  Jy'P  P  tP1^  <p“  ^ 

^  ^  ,,  ,  ',  *,»*++  '  V  ,/f  «i 

cp^  -Ai  jpo  «p*p  **P  py  ‘p-P*  «P**  J**65  P*^  y  r’ 

Up  \y}l  p  tajl^-  iiy*J  dp>  ^  £p  fp* 

pp  ijf$j  p  tojP-  yij  tij*ij,  j*-»  tp'jiP'  £r~<  p-p^ 

•^Pf  £y  P*  cP  rp*  ^ 

4895/493-  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy-Syahid  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Bakar  bin 
Ayyasy  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Abi  Ziyad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Miqsam,  dari  Ibnu  Abbas  4§fc,  dia  berkata.  Ketika 
Hamzah  tewas,  Shafiyyah  mencarinya.  Dia  tidak  tahu  apa  yang  telah 
terjadi  dengan  Hamzah.  Lalu  dia  bertemu  Ali  dan  Az-Zubair.  Maka  Ali 
berkata  kepada  Az-Zubair,  “Beritahukan  kepada  ibumu!”  Az-Zubair 
berkata  kepada  Ali,  “Jangan  beritahukan  kepada  bibimu,  ”  lalu 
Shafiyyah  bertanya,  “Apa  yang  terjadi  dengan  Hamzah?”  maka 
keduanya  mengatakan  tidak  tahu.  Lalu  dia  menemui  Nabi  fH,  kemudian 
nabi  #  bersabda,  ‘Aku  takut  terhadap  akalnya,  "lalu  beliau  meletakkan 
tangannya  pada  dada  Shafiyyah  kemudian  berdoa.  Maka  Shafiyyah 
membaca  istirja  '  dan  menangis.  Lalu  Nabi  H  pergi  dan  berdiri  di  atas 
tubuh  Hamzah  yang  telah  dimutilasi  seraya  bersabda,  “Kalaulah  bukan 
karena  ratapan  kaum  wanita,  pasti  akan  kubiarkan  dia  sampai  masuk 
dalam  perut  burung  dan  binatang  buas.  ”  Lalu  beliau  menyuruh  agar 
orang-orang  yang  gugur  dihadapkan  kepadanya.  Maka  sembilan  jenazah 
dibawa  beserta  Hamzah,  lalu  beliau  membaca  takbir  tujuh  kali, 
kemudian  mereka  diangkat  sementara  Hamzah  dibiarkan  (tidak 


’lfi 


Al  Mustadrak  —  I  211  I 


diangkat).  Kemudian  mereka  membawa  sembilan  jenazah  lagi  lalu  Nabi 
membaca  takbir  tujuh  kali,  lalu  mereka  diangkat  sementara  Hamzah 
dibiarkan.  Lalu  mereka  membawa  sembilan  jenazah  lagi  dan  Nabi  H 
membaca  takbir  tujuh  kali  sampai  mereka  semua  selesai  dishalati.”  193 

y\  "JL Pj  iSoi-  -i'U/lA^n 

jji  c OLm  'j)  iL»j-  laJp-  tdjllp  ^  Jb-I^j|  JLp 

4-ip-  4»1  ^  tJj-" j  «jf  4<P  aMI  j  dJJb»  jjJ  tJbj 

^  : Jli 

4^  jf  cJjfj  tfjihl  of  oJjU 

4^iL  5!^  ini  (_sp,  J1Z3  «^p  JUj 

.{/£>  tljJ  l_0-C<9  OIS" J 

4896/494.  Abu  Al  Abbas  Ali  bin  Hamsyad  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Wahid  bin  Ghiyats  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ali  bin  Zaid,  dari  Anas  bin  Malik 
bahwa  Rasulullah  #  bermimpi  lalu  bersabda,  “Aku  bermimpi 
menunggang  kambing  kibasy  dan  mata  pedangku  putus.  Aku 
menafsirkan  mimpiku  bahwa  aku  akan  membunuh  kibasy  suatu  kaum 
sementara  mata  pedangku  yang  putus  adalah  salah  seorang  dari 
keluargaku.  ~  Ternyata  Hamzah  tewas  dan  Rasulullah  f§  membunuh 
Thalhah,  pemegang  bendera  kaum  musyrikin.  194 


193  AdzDzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abu  Bakar  bin  Ayyasy  mendengar 
hadits  ini  dari  YazkL" 

Aku  mengatakan,  “Keduanya  bukanlah  periwayat  yang  bisa  dijadikan  pegangan.” 

194  Adz  Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  adalah  Thalhah  bin  Abi  Thalhah  Al 
Abdari,  pembawa  bendera  kaum  musyrikin.  Dia  tewas  (dalam  perang  Uhud).” 


'J  y£li  J  »&■  -v\o/iA<\v 

'J  jijili  jIp  do^-  i y>^  ch  t(yiivaii 

cf  ‘j^1  Jr  ‘£j*  'j*  o<  f1 1  ^  ’u* 

jlp  £jj;  :Jis  of  j*  J  &  M  'y*  y 
'£f*j  ojJy  5y*j  y  'ts^a  &  <j-  ^  yty**^ 

4897/495.  Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub 
bin  Muhammad  Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin 
Imran  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Makhrami, 
dari  Abu  Aun  maula  Al  Miswar,  dari  Al  Miswar  bin  Makhramah,  dari 
Abdullah  bin  Abbas,  dari  ayahnya,,  dia  berkata,  “Abdul  Muththalib 
menikahi  Halah  binti  Uhaib  bin  Abdi  Manaf  bin  Zuhrah  lalu  melahirkan 
Hamzah  dan  Shafiyyah.” 

t( s^r  £j£-  'cJ  ypP  -iWia^a 

JJh  °y*  y  &***-  '■yfj y 

dp  a3iI  <&!  J  y*  j  01  10  x>r  y*  'j!  jJ*  y. 

ajollJl  s-llljl  ojup  4)1  tojAl  :J15 

<JLp  <5ll  aJJI  <— J^Jl  Xs-  oy^>- 

4898/496.  Ismail  bin  Al  Fadhl  mengabarkan  kepadaku, 
kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir  Al  Hizami 
menceritakan  kepada  kami,  Hatim  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami 
dari  Yahya  bin  Abdurrahman  bin  Abi  Labibah,  dari  kakeknya,  bahwa 
Rasulullah  #  bersabda,  “Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya, 


Al  Mustadrak  —  I  213  1 


sungguh  di  langit  ketujuh  tertulis  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  adalah 
singa  ABah  dan  singa  Rasul-Nya^ ”195 


Ju^kA  'J!  jiu&r  jix>r  - 

iji  4>»CL»I  ^ cv_~*j  ^jI  \2jS>~  tpiC»  fjj  \2jS~  c^Ij 

ij*>-  OIS^  lijls  Q.»<y  .<i  Jjj 

.  SjL*P  Ijf  < _ l^g^.11 

4899/497.  Ja’far  bin  Al  Harits  menceritakan  kepada  kami, 
Ja’far  bin  Muhammad  Al  Firyabi  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb  menceritakan  kepada 
kami,  Usamali  bin  Zaid  Al-Laitsi  mengabarkan  kepadaku,  aku 
mendengar  Muhammad  bin  Ka’b  Al  Qurazhi  berkata,  “Hamzah  bin 
Abdul  Muththalib  bergelar  Abu  Umarah.  ” 

Attl  JLou>  aUI  JLp  jjf  ^S'\s**i\  l^Jb-  —  t  ^  a/  t  •  • 

=»Jl  ^ jfj  ii-»  ^ 
tjiJL» /■  jjJ  JuIp  HjJb-  cSlJLitlj  jjaJlii  jjJ  JLl?-I  jjJ 
^^p  aL^-  ljP  cc5 jljiJl  <Jb>*— »1  bj -ti-  pJC*? 

4»l  igjpj  isi  Jljp  ^  J&e  c<*««  :Jl5  IjJ-AP  ^  ^  4Ul  Xp 

{jvj-  oj*>-  ^>-1  |JL«j  aJLp  4Jjl  4iSt  (J yAj  «til 

SjacJJi  yAi>  wLp  ofj  JbSs  r  JIS  (JliiJl  ^jA  ^^131  s-li 


195  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Yahya  [bin  Abdurrahman  bin  Abi 
Labibah]  adalah  periwayat  yang  banyak  menduga-duga.” 


\La  'dril  f'J  Ji  JLji»  f'  ^  :^- 

jili  c^i>;i  #  ^  j^'j  ^ 

Jjrij  <.J>S  c5'j  ^  fi- J  ^  J ^  f1' 

j«>  jCJ^»  ^  j^S  r1^  ^  :  ^  r  ^  ^ 

iil  jIp  «.Ijl^JI  j£-  :jX*}  5^  Al  J^>  Al  Jj^-j  JUi 

.aj^a-  3-*0^  f Ji 

4900/498.  Al  Hakim  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Al 
Hafizh  menceritakan  kepada  kami  secara  Imla‘  pada  bulan  Muharram 
tahun  403  Hijriyah,  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Tamim 
Al  Qanthari  mengabarkan  kepadaku  di  Baghdad,  Ubaid  bin  Syarik 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Shalih  Al  Farra  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ishaq  Al  Fazari  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Hammad  Al  Hanafi,  dari  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Aqil,  dia  berkata: 
aku  mendengar  Jabir  bin  Abdullah  &  berkata,  “Rasulullah  # 
kehilangan  Hamzah  pada  perang  Uhud  ketika  orang-orang  pulang  dari 
peperangan”  Jabir  berkata  lebih  lanjut:  maka  seorang  laki-laki  berkata: 
Aku  melihat  Hamzah  di  pohon  tersebut  mengatakan,  "Akulah  singa 
Allah  dan  singa  Rasul-Nya.  Ya  Allah,  aku  berlepas  diri  dari  apa  yang 
dibawa  mereka  untuk  Abu  Sufyan  dan  kroni-kroninya.  Aku  memohon 
ampun  kepada-Mu  atas  kekalahan  yang  dialami  mereka  (kaum 
muslimin).”  Maka  Rasulullah  #  pergi  ke  tempat  tersebut.  Ketika  melihat 
dahi  Hamzah,  beliau  menangis,  dan  ketika  melihat  tubuhnya  yang 
dimutilasi,  beliau  menjerit  lalu  bersabda,  ‘‘Tidakkah  dia  dikafani?"  Maka 
seorang  laki-laki  Anshar  berdiri  lalu  melemparkan  sebuah  kain.  Jabir 
berkata  lebih  lanjut:  Maka  Rasulullah  #■  bersabda,  ‘‘Pemimpin  Syuhada  ‘ 
di  sisi  Allah  hari  kiamat  adalah  Hamzah.  ” 196 

196  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih. 


Al  Mustadrak  —  I  215  J 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

C(_g*-i)gaSl  yi*Pr-  y  \j  j*^-\  — 

\ji  UjJ^-  jL«ij  y  j*-^l  j)\  UjJj>-  C(_£ ja/1a\\  diil  wLP 

S-4^  Cj^  ‘V**-*  ^  ^  cs-ljlll  \£>Js~  iAile- 

(s5^ip'  (_S^  '3^*  ^  LS^5  (_f^'  *-}'  es^j 

o>«d>-j  IjI  : JUs  ?j^a>  y»  Jif3  4 4*^aj  cujaplj  ts-laij 

4901/499.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  Al  Mishri  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Basysyar  Ar-Ramadi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin 
Uyainah  menceritakan  kepada  kami,  Katsir  An-Nawwa  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Musayyab  bin  Najbah,  dari  Ali  bin  Abi  Thalib  «&, 
bahwa  Nabi  f||  bersabda,  “Setiap  Nabi  diberi  tujuh  pendamping ;  sedang 
aku  diberi  10  pendamping  lebih.  ”  Maka  Ali  ditanya,  “Siapakah 
mereka?”  Ali  menjawab,  “Aku,  Hamzah,  kedua  putraku,  ”  lalu  dia 
menyebut  nama-nama  mereka.  197 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


197  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Justru  Katsir  [An-Nawwa]  seorang 
periwayat  yang  banyak  menduga-duga,  sementara  Ibnu  Basysyar  seorang 
periwayat  yang  meriwayatkan  hadits-hadits  aneh  dari  Ibnu  Uyainah.” 


[216  |  —  Al  Mustadrak 


Manaqib  Abdullah  bin  Jahsy  bin  Rabab  bin  Ya’mur, 
Sekutu  Harb  bin  Umayyah  s%, 

Dia  dibunuh  saat  perang  Uhud  oleh  Abu  Al  Hakam  bin  Al 
Akhnas  bin  Syurakj  Ats-Tsaqafi  dalam  usia  40  tahun  lebih.  \ 

i  JL^ljJl  S  jlS  'J»  Jkj  -  o  *  •  / 1  *\  *  T 

0\laL>  l2jb-  tpJC^  jji  tjIissJl  ^ 

4j)l  jlp  Jli  :  JlS  ,y.  o*  c/,  ls^  ‘u*  t4^p 

1  l^tP  jj^ll  0?  (*— (^i  ‘•^rs^r 

Jl5  tdJLi  : J ?2JlS  C«j  j»-» 

.iljf  ^  CT  4~li  ^-T  4»l  ^  of  ji-jSf  ,^1 

4902/500.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Daud  Az-Zahid 
menceritakan  kepadaku,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Al  Junaid  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin 
Uyainah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Sa’id,  dari  Sa’id  bin 
Al  Musayyab,  dia  berkata:  Abdullah  bin  Jahsy  berkata,  “Ya  Allah,  aku 
bersumpah  kepada-Mu  bahwa  besok  aku  akan  menghadapi  musuh  lalu 
mereka  akan  membunuhku  kemudian  mengoyak  perutku,  memotong 
hidung  dan  telingaku,  lalu  Engkau  akan  menanyakan  kepadaku, 
'Mengapa  ini  dilakukan  terhadapmu?' laki  aku  akan  menjawab,  'Dalam 
rangka  membela  agama-Mu'.”  Sa’id  bin  Al  Musayyab  berkata,  “Aku 
berharap  semoga  Allah  membalas  kebaikan  pada  bagian  akhirnya 
sebagaimana  membalas  kebaikan  pada  bagian  awalnya.”  198 


198  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Hadits  ini  mursai  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  217  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  andai  saja 
tidak  mursal. 

Uj JL>-  JLx^>  jjf  li) J->-  —O  •  *Y 

^  JkI  y\  iSj jljl  ^  dli  ^  Ji  J^htA 

yj  o»oip  £\j  Jjf  :Jt5  ^»1  olp  cjj  *^p  j* 

'j!  dll 

4903/501.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Hadhrami 
menceritakan  kepada  kami,  Hannad  bin  As-Sari  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Bakar  bin  Ayyasy  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim, 
dari  Zirr,  dari  Abdullah,  dia  berkata,  “Bendera  pertama  yang  ditegakkan 
dalam  Islam  adalah  bendera  Abdullah  bin  Jahsy.”  199 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Manaqib  Mush’ab  Al  Khair  yaitu  Ibnu  Umair  bin 
Hasyim  4 ft:  Gugur  Pada  Perang  Uhud 

'j!  am!  J-p  y\  —o 

4 J**  Cji  l£\ j ^  (f.  <■£-&* 

l JQ  ,Ji  J^s-  LJwai  OIS'’  :Jl5  'J*  <.<s 1  jUs'-*  ,y. 

2^*  Oj^J  C»  0 </»l  OJlS^J  c4jL»xJ  oljjf  OlS^J 

199  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taffchish,  “Hadits  ini  shahih 


|~2l8l  —  Al  Mnstadrak 


4lip  4&I  4lll  J  y*  j  OVS^J  Jaj  tA*J^J  '-r'^ 

'^6\  Nj  cij£~  c5jl  Slj  tdJ  2r*°"^  ^  (^*J 

.j^»S’  iji  i_-*vw  ^ 


4904/502.  Abu  AbdiDah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  A 
Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Muhammad  Al  Abdari  menceritakan  kepada 
kami  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Mush’ab  bin  Umair  adalah  pemuda 
Makkah  yang  tampan.  Kedua  orang  tuanya  sangat  menyayanginya. 
Ibunya  memberinya  pakaian  dengan  pakaian  terbaik  dan  paling  halus. 
Dia  merupakan  penduduk  Makkah  yang  paling  wangi.  Rasulullah  0 
ketika  mengingatnya  maka  beliau  bersabda,  “Di  Makkah  aku  tidak 
melihat  orang  yang  potongan  rambutnya  lebih  indah,  lebih  halus 
pakaiannya  dan  lebih  hidup  mewah  daripada  Mush  ’ab  bin  Umair.  ”200 


\3jZ-  t«yli  -  o  .  Y'/  i  ^  »  o 

xs-  'j!  4>il  xp  Li^-  t L5y>r-i  ,ji  ^ 

o*  ij  j  M  j  'j'  ‘« 'j  rj- 

di  :Jli  cilp  4»1  ^Oj  ji  ^  o*  c^IIp  j  J*  U*,  j2* 

Is jCa&l  ^jIp  y*  J  dlp  4»t  (_5d»  4»1 


200  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  mengatakan,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi,  Muhammad  bin  Umar. 
Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  adalah  periwayat  yang  dha’if." 


Al  Mustadrak  —  I  219  1 


tr"  C J*  yy** 


4905/503.  Muhammad  bin  Shafih  bin  Haru  menceritakan 
kepadaku,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy-Syahid  menceritakan 
kepada  kami,  AbduDah  bin  Abdul  Wahhab  Al  Hajabi  menceritakan 
kepada  kami,  Hatim  bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul 
A’la  bin  Abdullah  bin  Ain  Farwah,  dari  Quthn  bin  Wuhair,  dari  Ubaid 
bin  Umair,  dari  Abu  Dzar  <&,  dia  berkata:  Setelah  RasuUah  $  selesai 
perang  Uhud,  beliau  melewati  Mush’ab  Al  Anshari  yang  terbunuh  di 
jalannya.  Maka  beliau  membaca  ayat  “ Di  antara  orang-orang  mu’min  itu 
ada  orang-orang  yang  menepati  apa  yang  telah  mereka  jatrj0ran  kepada 
Allah"  (Qs.  Al  Ahzaab  (33]:  23).  201 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muskm  tidak 
meriwayatkannya. 


Manaqib  Sa’d  bin  Ar-Rabi  bin  Amr  Al  Khaziaji 
Al  Aqabi 

Dia  adalah  salah  satu  dari  12  pemuka  kaum  {An-Nucjaba ), 
seorang  juru  tulis  yang  ikut  perang  Badar  dan  gugur  dalam  perang 
Uhud.  Semoga  Allah  senantiasa  meridhainya. 


\2j&-  i4jj}\j  ijJ  'J»  Jjf  —O» 

<5)1  JUP  ^yi  Ji\  JLP-  \2j&-  C (£ 3*  iji 


201  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdush,  “Hadits  iri  shahih l* 


[22T1  —  Al  Mustadrak 


o*  ‘J*  ‘ Cf-  V J **  O*  O*  0~*  ‘ck^1 

A»  LS^  ‘Stff  O*  ‘£-i^  O*  ^3  U* 

ofj  01  JlS j  c^ ijJl  jji  jV*-*  f ji  (*-l^*j  ^ 

:Jl3  ?iijbeJ  kJlS'  :4&l  Jj-* j  0-U  <J>.  14]  Jij  i^)LJl  4Jyti 
£  4j 0 J*-—  4jj  <>»J  ^  J&J  Al^Jl  (Jza Jl  1-3  jjs>(  cJ«»3 

J JJj  01  cJOtl.  C  :il  cJii  CjHh-i  £33  Jr*^  g*ji  3^*  <>* 

j£.  :3JJ  Jjfe  ^  ^3  5^  i»  & 

j£j  Ij  !43  ^jS  i1\Jl£-j  lf*)L~Ji  4jll  J j-*  j  (_J^  ?i}-bso 

4&I  jlf-  jii  S/  I jCaJ^U  J»j  ciLsJl  £jj  Ssjt 
: Jl5  c£j> J2J  yLi  p-£*J  ^  <3^* J  (_Ji  ^ 

,4)j|  4~ju  O-V»  lij 

4906/504.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Musa  Al  Bashri 
menceritakan  kepada  kami.  Abu  Shalih  Abdurrahman  bin  Abdullah  Ath- 
Thawil  menceritakan  kepada  kami,  Ma’nbin  Isa  menceritakan  kepada 
kami  dari  Makhramah  bin  Bukair,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hazim,  dari 
Kharijah  bin  Zaid  bin  Tsabit,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Rasulullah  0 
mengutusku  pada  perang  Uhud  untuk  mencari  Sa’d  bin  Ar-Rabi.  Beliau 
berpesan  kepadaku,  “Bila  kamu  melihatnya,  sampaikan  salam  dariku 
dan  katakan  kepadanya,  Rasulullah  0  bertanya,  'Bagaimana 
kondisimu?'.  'Zaid  berkata  lebih  lanjut:  Maka  aku  berkeliling  di  antara 
korban-korban  yang  gugur,  dan  kutemukan  dia  sedang  sekarat  di  detik- 
detik  terakhir  hidupnya.  Di  tubuhnya  «la  70  luka  karena  tusukan 
tombak,  sabetan  pedang  dan  lemparan  anak  panah.  Maka  kutanyakan 


Al  Mnstadrak  —  1  221  1 


kepadanya,  “Wahai  Sa’d,  Rasulullah  ^f|  menyampaikan  salam  untukmu 
dan  bertanya  kepadamu,  'Kabarkan  kepadaku  bagaimana  kondisimu?'" 
Sa’d  menjawab,  "Salam  kembali  untuk  Rasulullah  dan  juga  untukmu. 
Katakan  kepada  beliau,  Wahai  Rasulullah,  aku  mencium  bau  Surga'. 
Dan  katakan  kepada  kaumku  orang-orang  Anshar,  Tidak  ada  alasan 
bagi  kalian  di  hadapan  Allah  bila  Rasulullah  $  lepas  (tertangkap) 
sementara  di  tengah-tengah  kalian  masih  ada  mata  yang  berkedip 
(masih  ada  yang  hidup)'.” 

Zaid  berkata  lebih  lanjut,  “Lalu  dia  menghembuskan  naias 
terakhirnya.”  202 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^ C?-  jp^  ~  °  *  °/t  ^  *  Y 

01  ctjjb»*— 1  U jp-f  t  Al  JLP  !j iOIJLp-  \j c4st- ^*Jl 

4iil  j  0^  cj*  ^  Cf-  <j*^~ tjf  ^ 

-£sL^  Cf.  J**  ^  ^  Jok  'J*  :«Jl5  cp-£-j  5^  -Al 
adI  (J j** j  jp^  JUi  (O  OjJbJl  J*  Jii 


Jji  :aJ  JSj  t^L*Jl  4J yfj  o>l ^»^/1  ^  ^Jl  4-Ip  Al  ^Jl^> 

.1  rp-  *jp)  Lp  4»l  ill  'pr- 


4907/505.  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwazi  mengabarkan 
hadits  ini  kepada  kami.  Abu  Al  Muwajjih  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdan  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ishaq  mengabaikan  kepada  kami  bahwa  Abdullah 


202  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Hadits  ini  shahih.' 


I  222  |  —  Al  Mustadrak 


bin  Abdurrahman  bin  Abi  Sha’sha’ah  menceritakan  kepadanya  dari 
ayahnya,  bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  “Siapakah  yang  mau  melihat 
kondisi  Sa  ’d  bin  Ar-Rabi  untuk  dikabarkan  kepadaku ?” 

Lalu  dia  menyebutkan  haditsnya  dengan  makna  hadits  yang 
sama  dan  berkata:  Maka  Sa’d  berkata,  “Kabarkan  kepada  Rasulullah  # 
bahwa  aku  berada  di  antara  orang-orang  yang  telah  mati  dan  sampaikan 
salamku  kepada  beliau  dan  katakan  kepada  beliau,  'Semoga  Allah 
membalasmu  dengan  kebaikan  atas  jasamu  terhadap  kami  dan  seluruh 
umat  ini'.”  203 

Manaqib  Al  Yaman  bin  Jabir  Ayah  Hudzaifah 
bin  Al  Yaman,  Salah  Seorang  Sahabat  yang  Turut 
Perang  Uhud 

^  jlp  ^  Al  J lp  j d  —  °  •  t/ 1  ^  •  A 

ji  Al  djb-  M'Jt*  {f.  cjUvdl 

rtfy j  j*  O*  O*  ^  ih*  U* 

Al  J  1^3  V  dif  ^3  Jt  1>;  ^  a  ^  :  JIS  <4lp  Sll 
tlJU^i  OjJby  ^1  :1 cjii-j  ^  ^  J*9 
3  iilL>3  Al  dp  1  c&JUJl  ly  b*Jl  iSly  6 
JJLlOjU-  d*  Al  olki  ^  IjlJliJ  Sf }  Ji 

<*  gl  l£U  63  l jJVS  6  d  U ^  tjh*  ^ 

203  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdiish,  “Hadits  ini  mursaL’ 


Al  Mustadrak  —  1  223  i 


iilJli  caLjlDI  haljgili  j  Cj*-fJp  aVJI  rJlSs  ?cS  j 

.  IjJb  J.^..M,i  d)f  Lxl«  c^JJl 


4908/506.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  AbduOah  bin  Ahmad 
AshShaffar  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidillah  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Wabd  bin  AbdiiOah  bin  Jumai  menceritakan  kepada  kami  dari 
Amir  bin  Watsilah,  dari  Hudzaifah  dia  berkata:  Tidak  ada  yang 
menghalangi  kami  ikut  perang  Badar  kecuali  bahwa  ketika  aku  dan 
ayahku  hendak  ke  Madinah  untuk  menemui  Rasulullah  ^|,  kami 
ditangkap  oleh  orang-orang  kafir  Quraisy  lalu  mereka  berkata,  “Kalian 
akan  menemui  Muhammad  bukan?”  kami  menjawab,  “Tidak,  kami  tidak 
ingin  menemuinya,  tapi  hanya  ingin  pergi  ke  Madinah.”  Maka  mereka 
mengambil  janji  dari  kami  agar  kami  hanya  pergi  ke  Madinah  dan  tidak 
berperang  bersama  Rasulullah  fj&.  Setelah  kami  melewati  mereka,  kami 
menemui  Rasulullah  $$  dan  melaporkan  kepada  beliau  tentang  apa  yang 
mereka  katakan  dan  apa  yang  kami  katakan  kepada  mereka,  (lalu  kami 
bertanya),  “Bagaimana  menurut  engkau?”  Rasulullah  j|  bersabda,  “Kita 
memohon  pertolongan  kepada  Allah  atas  mereka  dan  kita  menepati 
janji. "  Maka  kami  pergi  ke  Madinah.  Itulah  yang  menghalangi  kami 
sehingga  tidak  ikut  perang  Badar.  204 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


t Ujiw  ^yi  JL* s>x^  ^Ljdl  yS  \2jS>-  — O  .  y/  1  ^ 

:Jl5  t 'j!  tjUssJl  j-p  'j} 

J*  ^  'J*  taSla  Ji  jlp  P 

204  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


1224  1  —  Al  Mustadrak 


AjuJo-  odi  Jb-f  J\  jjd  j  j%>  i»i  Jj-j 

llijb-i  Jli»  CpL-vaJlj  frC-3l  £•  (_5*  tlH  U^J  cH  C'H^J 

jb-l^J  ^Ju  £  <5»ly  £  cCfJU  Vlf  S/  :pljti^  Disoli  CL»j 

JL^-Vj  S/^  jill  Cj***  ^j|  t ?Jr^p  1>?  d 

Ojdiu  Slj  ^  c^3  ^ 

cJiLUli  4iuJb-  L>f  l^fj  cO iiii  Jtij  Ji  ^ 

c^jl  ^1  :<ijJb-  JlS»  S/j  «J&9  (_iL«<J  aJp 

J  ^»53  «5ll  jiio  :ii»Jb-  Jlii  clj9~W>j  coLi^P  L»  aJJIj  lljlliis 
4J  'JjS&s  i*4%  of  jJt-3  *11p  4>l  (J^o  &\  <J_^-j 

.jju>,j  4JLP  <tUl  aUI  J  y»  J  «Alp  vilji  ji  ^glp 

4909/507.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dia 
berkata:  Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah  menceritakan  kepadaku  dari 
Mahmud  bin  Labid,  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah  &  berangkat  menuju 
Uhud,  Al  Yaman  bin  Jabir,  ayah  Hudzaifah  dan  Tsabit  bin  Waqsy  bin 
Za’ura  tertangkap  dan  dijebloskan  dalam  benteng  tahanan  bersama 
kaum  wanita  dan  anak-anak.  Maka  salah  satunya  berkata  kepada 
temannya,  saat  itu  keduanya  sama-sama  tua  renta,  “Tidak  ada  ayah 
bagimu,  apa  yang  kita  tunggu?  Demi  ABah,  usia  kita  tidak  tersisa  kecuali 
sedikit  saja  dan  kita  sebentar  lagi  akan  mati.  205  Tidakkah  kita 
menyandang  pedang  lata  lalu  menyusui  Rasulullah  f&?”  Lalu  keduanya 
masuk  di  tengah-tengah  kaum  muslimin  sementara  kaum  muslimin  tidak 

205  Demikianlah  yang  tertulis  dalam  manuskrip  asli.  Sedangkan  dalam  Usudul 
Ghabah  disebutkan,  "Sebentar  la*jj  kita  akan  mati,  hari  ini  atau  besok.” 


Al  Mustadrak  —  I  225  1 


mengenal  keduanya.  Adapun  Tsabit  bin  Waqsy,  dia  dibunuh  oleh  kaum 
musyrikin,  sementara  ayah  Hudzaifah  terkena  sabetan  pedang  kaum 
muslimin  dan  tewas  karena  saat  itu  kaum  muslimin  belum  mengenalnya. 
Maka  Hudzaifah  berkata,  “Itu  adalah  ayahku,  itu  adalah  ayahku,  ”  maka 
mereka  berkata,  “Demi  Allah,  kami  tidak  mengenalnya.”  Lalu  mereka 
mengeluarkan  sedekah,  maka  Hudzaifah  berkata,  “Semoga  Allah 
mengampuni  kalian,  karena  Dia  adalah  Dzat  Yang  Maha  Penyayang  di 
antara  para  penyayang.”  Lalu  Rasulullah  hendak  mengambil 
diyatnya,  maka  Hudzaifah  menyedekahkannya  kepada  kaum  muslimin, 
kemudian  Rasulullah  $  menambahnya.  206 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Manaqib  Abdullah  bin  Amr  bin  Haram  bin 
Tsa’labah  bin  Haram  bin  Ka’b  bin  Ghanam  bin 
Ka’b  bin  Salamah 


/furaja/j-nyafgelar  [nama  panggilannya])  adalah  Abu  Jabir.  Dia 
adalah  ayah  Jabir  bin  Abdullah  As-Sullami  Al  Anshari  dan  salah  seorang 
pemuka  kaum  yang  membaiat  Rasulullah  H  pada  malam  Aqabah. 
Dialah  orang  Islam  pertama  yang  gugur  dalam  perang  Uhud.  Dia 
dibunuh  oleh  Sufyan  bin  Abdi  Syams  Abu  Al  A’war  As-Sullami. 
Rasulullah  menshalatinya  sebelum  kalah  perang.  Semoga  Allah 
senantiasa  meridhainya. 

Abu  Abdillah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepadaku  semua 
hadits  yang  telah  kusebutkan,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya. 


206  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


[2261  —  Al  Mustadrak 


Lj-L>-  c« > jAjo  ji\  bj*X?-  o  >  a/  1  ^  ^  * 

^jJb-  cc3bUl-l  ^jl  J*  t ,j*  J^jA  <■  JJ&  ^  (3^ 

^al^l  :Jl5  ll4lp  <^3j  ^  o*  ‘J*  <y- 

*»!  jfc*  iul  J jl.j  'J  J3  J£-  Jfoi  frp.  P  ^  f  ji  g//  f“0 

Jl>-b  j»Jl*» j  4Jp 

4910/508.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  lshaq,  Wahb  bin 
Kaisan  menceritakan  kepadaku  dari  Jabir  bin  Abdullah  <ifk,  dia  berkata, 
“Ayahku  minum  Khamer  pada  pagi  hari  lalu  pergi  ke  Uhud  untuk 
berperang  bersama  Rasulullah  H  hingga  gugur  sebagai  syahid.”  207 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

c4j^]b  X&lA  jjf  —  0  •  ^  I  f\  \  \ 

Ojllp  jif  cJ-Jj  o*  i/*s*  &*»-  O* 

iil  UJ&  'J*  <S>Jj*  'J*  ^4^  O?  gsb^  «^jUaS^II 

^ijf  ^/1  t jjli-  L  ; ^jbtJ  aJp  ^  aJ)1  j  J 11  idJll 
U>-f  jp  <&1  of  : Jl5  ; ^  21 3-^  ^ :Jll 
b  :  Jlij  b»  (S^t*  J*  c4j*Aj  O^botl  iibf 


207  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  227  I 


cCjJJI  I  ciljSlIp  iy>~  dil-^P  £  t»-ij 

.^pry  N  4IJI  difl  ^  J~-  :  JUi  tl£ ^-f  0^»  4^p  4»t 

4911/509.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ahmad  bin  Ali  Al  Khazzaz  menceritakan 
kepada  kami,  Faidh  bin  Watsiq  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Umarah  Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Syihab 
mengabarkan  kepadaku  dari  Urwah,  dari  Aisyah  dia  berkala: 
Rasulullah  H  bersabda  kepada  Jabir,  "Wahai  Jabir,  maukah  engkau 
kuberi  kabar  gembira?”  Jabir  menjawab,  “Mau,  berilah  aku  kabar 
gembira,  semoga  Allah  memberi  engkau  kabar  gembira  dengan 
kebaikan”  Nabi  H  bersabda,  "Apakah  kamu  merasa  bahwa  Allah  & 
menghidupkan  ayahmu  lalu  mendudukkannya  di  hadapan-Nya 
kemudian  Dia  berfirman.  Wahai  hamba-Ku,  mintalah  kepadaku  apa 
yang  kamu  mau,  pasti  Aku  akan  memberikannya  kepadamu'.  Dia 
menjawab,  Wahai  Tuhan,  aku  belum  beribadah  kepadaMu  dengan 
sebenar-benarnya  ibadah.  Aku  minta  kepada-Mu  agar  mengembalikan 
aku  ke  dunia  agar  aku  bisa  berperang  lagi  dengan  NabTMu'  ABah  $ 
berfirman.  Telah  bedaku  ketetapan-Ku  bahwa  kamu  tidak  akan 
dikembalikan  lagi  ke  dunia ”  208 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

tjbCaJl  4j  j '•jj  Xs-  0  ^  Y 

y  y;  c^Uyall  t3b>«— »1  jj;  LjJ^- 

jj\jt  CO  j  ■?> 1  cA-»JL-w*  Ijf  JL**»  bjJL?-  cJ*5U  y\ 

208  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Faid  [bin  Wutsaiq]  adalah  seorang 
pendusta.” 


1 228  |  —  Al  Mustadrak 


J OjSi  of  N  d  J.  :  J15  t<UP 

l^ix5li  tfj^-  -&1  C-*!^  1^>-I  fjJ  viiiij  t^AP  «-r^Caj  jj* 

•  f liJJi  i^^ii 

4912/510.  Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Amrawaih  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shagharu 
menceritakan  kepada  kami,  Hasan  bin  Musa  Al  Asyyab  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Hilal  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  yang  bergelar 
{kuniyah)  Abu  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Nadhrah, 
dari  Jabir  dia  berkata:  ayahku  berkata  kepadaku,  “Wahai  putraku, 
aku  tidak  tahu  barangkali  besok  aku  termasuk  orang-orang  yang  gugur 
pada  perang  Uhud.  Maka  aku  berwasiat  kepadamu  agar  merawat  putri- 
putri  Abdullah  dengan  baik,  ”  lalu  dia  berperang  dan  ternyata  hari  itu  dia 
gugur.  209 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
mereka  berdua  tidak  meriwayatkannya. 

Jt  J  ’J  &  £  -o  whwr 

tlJL.  yh  \2js>~  'j.  j*Z-j  LL-A>-  Lu-V>- 

Ji5  dJ  :Jii  d4Ip  -oji  ^  J  o*  <‘*j**>  £ 

iy  $  Jt  'l***  \  ^  ccP'  cy  J^  ^ 

|JL»-I  £ol  b*  4&1  J  ^Jlj  t  pil* J  <ip  4lil  4»1  J 

oij  ^  J**  ^  djr*J  ^  dil?  J*  i/** 


209  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  1  229 J 


Jjf  015^3  :Jl5  d  j ^  ^ y^»\ j  ^lp-  (jAili  cLo 

j?  ^  'yr*"  ^  P  ‘. J5  ^5  C? 

.4jjf  jS*  4Z**PJ  £ jjf  jjs  lili  C fcjV  Jju  4£>r ^rfel^ili 

4913/511.  Abu  Bakar  bin  Ahmad  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Abu  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Musaddad 
menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Al  Mufadhdhal  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Maslamah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nadhrah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Jabir  bin  Abdullah  dia  berkata: 
Ketika  akan  terjadi  perang  Uhud,  ayahku  memanggilku  pada  malam  hari 
lalu  berkata,  “Aku  berfirasat  akan  gugur  bersama  para  Sahabat 
Rasulullah  yang  gugur.  Aku  tidak  meninggalkan  seorang  pun  yang 
menurutku  lebih  mulia  darimu  setelah  Rasulullah  f&.  Aku  memiliki 
utang,  maka  bayarkanlah  utangku  dan  rawatlah  saudara-saudara 
perempuanmu  dengan  baik”  Jabir  berkata  lebih  lanjut,  “Pada  pagi 
harinya  dia  merupakan  orang  yang  pertama  kali  gugur  dalam 
peperangan.  Lalu  aku  menguburnya  bersama  orang  lain  dalam  satu 
makam.  Tapi  kemudian  jiwaku  tidak  tenang  bila  membiarkannya 
bersama  orang  lain  dalam  satu  kuburan,  maka  aku  mengeluarkannya 
setelah  6  bulan.  Ternyata  kondisinya  tetap  seperti  semula  saat  aku 
menguburnya  kecuali  kupingnya.”  210 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim. 


j  <0)1  JLp  L»  <JLj  — 

:  Jli  ijZ*'  ^  i^jaI^I  •  S/15  <0)1  xs- 

210  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-TaJkhish. 


1230  1  —  Al  Mustadrak 


:Jl5  CCJ£*  Al  Al  j!p  J^j>-  ,y. 

^l  lJls-l  ^15nj  Sf  (_J^  Al  (1)1  LS^  ^  J  J"*  J  d^ 

tzt'jTij  j^Lp  :JUi  cl^-lif  iicf  ^  4ilj  frljj  ^ 

.OjJb>tJl 

4914/512.  Penjelasannya  adalah  hadits  yang  dikabarkan 
kepadaku  oleh  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ziyad,  Muhammad  bin 
Ishaq  Al  Imam  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Habib  Al  Haritsi 
dan  ’Abdat  bin  Abdullah  Al  Khuza’i  mengabarkan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Musa  bin  Ibrahim  bin  Katsir  menceritakan  kepada 
kami,  ia  berkata:  aku  mendengar  Thalhah  bin  Khirasy  menceritakan  dari 
Jabir  bin  AbduUah  4§fe,  ia  berkata:  Rasulullah  %  bersabda  kepadaku, 
“Sesungguhnya  Allah  $  tidak  berbicara  dengan  seorang  pun  kecuali 
dari  balik  hijab  (tabir).  Tapi  Dia  berbicara  langsung  dengan  ayahmu 
(tanpa  hijab)  dan  berfirman,  “Berharaplah  (mintalah)  kepadaku.”  Lalu 
dia  menyebutkan  haditsnya.  211 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


211  (4914)-  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  231  1 


*Xa*s*-\  ^  aUI  JLp  jjI  LjJ>j  — 0^v/l^^® 

,ji  Ju»s>x*»  \llJs>~  tg^yijl  £j)  ^jjLodl  IuJLj-  tj*-fSr  ^jloxJl  UjJl3- 
c-i(j  •*fLr>'  (ji  (ji  ^  MjJlS  0^  4 

fjli  cjf  Jji  Cjj^l  XP  ^  ojfj  Jj>-\  Jj  fj3l 
i— a^"  l^c*  £v y-J  £»•&  (^s*  :<Jl5  ?oif  :cJUi  i^Ij^/I  LJLp 
iAJj  '^-~^>~^  j%J  tjjL  :JV5  tjJb  ^jj  ^JiaJ  pjf  : a3  c-15  t»&J 
ijv-L-j  5*^  ^  ^  J  y*j  (jLSi  cpJL«j  au!  ^L/s»  aui  J 

.jilss-  Ijf  Ij  5Sl^-SJl  oJLa 

4915/513.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Jahm  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Farraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Umar  menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  mereka 
berkata:  Abdullah  bin  Amr  bin  Haram  berkata:  Sebelum  Perang  Uhud 
aku  bermimpi  melihat  Mubasysyir  bin  Abdul  Mundzir.  Dia  berkata 
kepadaku,  “Kamu  akan  datang  kepada  kami  beberapa  hari  lagi.”  Aku 
bertanya,  “Di  manakah  kamu  sekarang?”  Jawabnya,  “Di  surga.  Kami 
berkeliling  sesuka  hati  kami.”  Aku  bertanya  lagi,  “Bukankah  kamu  telah 
gugur  pada  Perang  Badar?”  Jawabnya,  “Benar,  tapi  aku  dihidupkan 
lagi.” 

Dia  lalu  memberitahukan  mimpinya  tersebut  kepada 
Rasulullah  0,  maka  beliau  bersabda,  “Wahai  Abu  Jabir,  itu  adalah 
syahadah.  ’212 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


|~232~1  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Hanzhalah  bin  Abdullah  %> 


Kuniyah  (gelar  [nama  panggilan])  Abdullah  adalah  Abu  Amnr  bin 
Abdi  Amr  Al  Anshari.  Dialah  sahabat  yang  dimandikan  malaikat. 

dU.  J>  o*  c3^i  y 

c^jf  ^5b-  ^  cf.  J'  <y. 

aillli  4&1  Ji-Jta  jjf  y/  o*  ^  ‘5“^  ‘5s|f  D* 

015k3  ilx3  c4LaJ>t  41»  j)  t^>-l  fji 

.jJL.  j  4I&  4ill  ^JL^J  4&1  J  y»  ji  ^ 

4916/514.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  bin 
Isa  bin  Maslamah  bin  Sulaiman  bin  Abdullah  bin  Hanzhalah  bin  Abu 
Amir  bin  Abdi  Amr,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya,  bahwa  Hanzhalah  bin  Abu  Amir  menikah  lalu  menjalani 
malam  pertama  dengan  istrinya  yang  keesokan  harinya  terjadi  Perang 
Uhud.  Setelah  shalat  Subuh,  Jamilah  (istrinya)  berada  di  dekatnya  terus 
sehingga  Hanzhalah  menemaninya  dan  terkena  junub,  lalu  dia  menyusul 
Rasulullah  #.213 


213  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sanadnya  tidak  jelas.” 


Al  Mustadrak  —  1  233  I 


bl  ciilkll  jjf  -»WHW 

4  'i,,  *»**•>  '  ^  v  ^  ,»  m  '..'  •  t  m  >*  *  » 

£tf  bjJt>-  (jt-4U jJi  jj*  <ju>e-*»l  jji  «k*»*-» 

‘5^'  t4jj'  tji  ^4^  ^  ls^j  (s^*^~  :t3l>*--*l  JIS  :JlS  c^jf 

(vJU-j  cLp  auI  auI  J o«*^i  i(Jls  (<ip  <01 1  {j&Pj  $‘^>r 

^jj  DU-  _jjIj  p  f  jj»P  ^  £ji  ^l)? I>-  ^|lj  JUP  J^i 

4J1I  Jj»«j  J  Lis  (aIza#  uuujb  ilJLi  #^p  vi»jl^eJl 

4jl  icJUj  4^pUl  4JL0J  01  i|> L»j  cip  Aiil 

cip  aill  <0ll  (J  J  La#  y&j  CuLjJl  l«J  y>- 

.4^pO  iiiLp  dlUJ 

4917/515.  Abu  Al  Husain  bin  Ya ’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  mengabarkan  kepada 
kami,  Sa’id  bin  Yahya  Al  Umawi  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Ibnu  Ishaq  berkata:  Yahya  bin 
Abbad  bin  Abdullah  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya  4&,  dia  berkata:  Ketika  Hanzhalah  bin  Abu  Amir  gugur 
sebagai  syahid  saat  bertarung  dengan  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  dan 
terkena  sabetan  pedang  Syaddad  bin  Al  Aswad,  kudengar  Rasulullah 
bersabda,  “ Sesungguhnya  teman  kalian  ini  dimandikan  oleh  malaikat.  ” 
Orang-orang  pun  bertanya  kepada  istrinya,  dan  istrinya  menjawab,  “Dia 
keluar  dalam  keadaan  junub  saat  mendengar  suara  gaduh.” 
Rasulullah  fjf|  lalu  bersabda,  “Itulah  sebabnya  dia  dimandikan 
malaikat  ”214 


214  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1234  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

tfjC -J*  ci  -°  \  *\/i  ^  A 

tjs*^  O*  CS-  (Jf  ^  Ji  ^  ^ 

01  c<-;l  jjp  tfLl  ^  Jbj  ^  jJl  Uj*x>-  cii jLJl  ^1  \2ds>~ 

A))t  JL*J  <jP_?  <_/U*  ^  J  c-^Ua^Jl  jjJ  ^«-P- 

jj^l  b  IaI  Jlai  tdJLJi  O 4J  ^Jo jii  <J  1  ^b  obli  Cj*-& ^a)I 

d~jlj  tj*J«  I Jbi#  jj*l  <S jC* ij^/1  1  cJUb$ 

La5""  ®bl 

4918/516.  Abu  Al  Abbas  Al  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayyari 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Abdullah  bin  Ali  Al  Ghazzal 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrahman  bin  Zaid  bin  Aslam  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  bahwa  Umar  bin  Khaththab  iffe  mewajibkan  sesuatu  kepada 
masyarakat,  dia  mewajibkan  Abdullah  bin  Hanzhalah  untuk  memberikan 
2000  dirham,  maka  Hanzhalah  menemuinya215  dengan  membawa 
putra  saudaranya.  Umar  lalu  mewajibkan  kurang  dari  itu,  maka 
Hanzhalah  berkata  kepadanya,  “Wahai  Amirul  Mukminin,  mengapa 
engkau  mengutamakan  orang  Anshar  tersebut  atas  putra  saudaraku?" 
Umar  menjawab,  “Ya,  karena  aku  melihat  ayahnya  pada  Perang  Uhud 
membersihkan  pedangnya  sebagaimana  membersihkan  unta.”216 

215  Demikian  yang  tertufis  dalam  manuskrip  asli.  Bisa  jadi  sebagian  kata  hilang  dari 
sini. 

216  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  I  235  I 


Biografi  Amr  bin  Al  Jamuh  bin  Zaid  bin  Ka’b  Al 
Khazraji 


Dia  adalah  pemimpin  kaumnya  yang  berkaki  pincang.  Dia  dan 
putranya,  Khallad  bin  Amr,  gugur  pada  Perang  Uhud.  Keduanya  dibawa 
sama-sama  ke  hadapan  kaum  musyrik,  lalu  kaum  musyrik  membuka 
mereka,  dan  ternyata  keduanya  telah  gugur  bersama  Abu  Aiman,  maula 
Amr. 


dUl  £jb-  -ow/nn 


4919/517.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  hadits  ini 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya.217 


Biografi  Sa’d  bin  Mu’adz  bin  An-Nu’man  bin  Imri'il 
Qais  bin  Zaid  bin  Abdul  Asyhal  Al  Khazraji  Al 
Anshari 


Kuniyah  (gelar  atau  nama  panggilan)  Sa’d  adalah  Abu  Amr.  Dia 
pemegang  bendera  Aus  pada  Perang  Khandag.  Urat  lengannya  terkena 


217  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  berkaki  pincang.  Dia  dan  putranya, 
Khallad,  gugur  pada  Perang  Uhud.  Abu  Aiman  adalah  bekas  budaknya.” 


1 236  1  —  A!  Mustadrak 


anak  panah  dan  putus  hingga  mengeluarkan  banyak  darah.  Peristiwa  ini 
terjadi  pada  tahun  5  Hijriyah. 


ife.  ^  m  J  caJ il 

^  j  kjS>-  ^ 


4920/518.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  hadits  ini 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya.218  * 

If/A  j  olU  J  JiSJ\  J  £jb~  -o^  A/lAT  Y 

'j  /1^*  j  ij'J+j' 

J  J  O*  J  aIL. 

3l*>*  j  ‘W*  c5^1  I  Jli  A?f  dlJp  ^  ^  a*5' 

4j£a\  lll»  ifj'J  ^  ^lp  ^  Ai ^*3l  ^  jjf  J  (1)L>-  ci^rJl  f*Ji 

P  tjlSl  ^  dl^l- j  «Si'  <J^p  Jl^  ‘3*^  cJ 

Jj  Jt  <J**  ‘ji^1  J*  'S=^  (HF-  ^  ^  ^ 

4»1  Al  J ojj.  ^Jl  £j>r JJ  j*H»J  ^filp  AJll  'J H9  A»l 


218  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Bendera  Aus  dipegang  olehnya  pada 
Perang  Khandak,  lalu  urat  lengannya  terkena  anak  panah  hingga  mengeluarkan 
banyak  darah.  Peristiwa  ini  terjadi  pada  tahun  5  Hijriyah.” 

Ini  adalah  riwayat  Al  Wagidi,  sebagaimana  yang  kami  katakan  sebelumnya. 


Al  Mustadrak  —  I  237  I 


j  jpr  ctAJ  oL*j  <uJ5^  J2x£s\  j*j  C|*-L»J  4-Ip 

i_jI j)\  4J  <_5Jl1I  I jj&  ^jA  1 4J  (Jlii  Cj»_L*j  4JIP  <dsl 

tji  (*-^ J  O*  '0i'  cs^3  £.  )**  J* j*  ^  J^b 

.  0*b«  JLS  oJL?r  ji  Jbtlrf 


4921/519.  Abu  Al  Hasan  bin  Ahmad  bin  Syabuwaih  Ar-Ra‘is 
menceritakan  kepada  kami  di  Marwa,  Ja’far  bin  Muhammad  An- 
Naisaburi  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Mihran  menceritakan 
kepada  kami,  Salamah  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepadaku  dari  Ashim  bin  Umar  bin 
Qatadah,  dari  Abdullah  bin  Ka’b  bin  Malik,  dia  berkata,  “Orang  yang 
memanah  Sa’d  bin  Mu’adz  pada  Perang  Khandaq  adalah  Hibban  bin 
Qais  bin  Al  Araqah,  salah  satu  bani  Amir  bin  Luay.  Ketika  telah 
melempar  anak  panah,  Hibban  berkata,  'Ambillah!  Aku  adalah  Ibnu  Al 
Araqah'.  Sa’d  berkata,  'Semoga  Allah  membakar  urat  wajahmu  dengan 
api'. 

Sa’d  hidup  satu  bulan  setelah  terkena  anak  panah  tersebut, 
sampai  dia  menetapkan  hukum  bagi  bani  Quraizhah  berdasarkan 
perintah  Rasulullah  f&. 

Dia  lalu  pulang  ke  Madinah,  dan  ternyata  lukanya  kambuh  lagi, 
lalu  dia  wafat  pada  malam  hari. 

Jibril  &  lalu  menemui  Rasulullah  dan  bertanya  kepadanya, 
'Siapakah  orang  yang  pintu-pintu  langit  dibuka  untuknya  dan  Arsy  Ar- 
Rahman  bergetar  karenanya?' 

Nabi  lalu  keluar  hendak  menemui  Sa’d,  namun  dia  sudah 
meninggal  dunia.”219 


219  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish.” 


12381  —  Al  Mustadrak 


ildtJl  J  CuU  y  odk  -OY^/MYY 

JLx^>  LSy>'Li  bjJL>-  Cjj-yOi-»  ^  'j^  ‘^p  cSt^i-J 

tSlp  <dil  ^gV5j  JL*1»  ^1  to Jt\  \£-ls>-  :Jl5  ct-3jp  jjp  tOUaiJl 

*  ./  </•  •''  \  *'  *  «  ^ 

.ilL»  ^  cjjlJ  <_/> r  J^s  j*-^- j  4-^  *#l  ^3l  jjp 

4922/520.  Abu  Amr  Utsman  bin  Ahmad  bin  As-Sammak 
menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abdurrahman  bin  Muhammad 
bin  Manshur  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  Al  Qaththan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Auf,  dia  berkata:  Abu  Nadhrah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Sa’id  dari  Nabi  bdiau 
bersabda,  “Arsy  bergetar  karena  wafatnya  Sa’d  bin  Mu’adz.”220 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Sanadnya  Shahih  dari  Jabir  bin  Abdullah  <$. 


tiiUJl  &\  x*  £  -°YWt‘\YY' 

x«^u>  U cOjjl*  Xjj  4iil  ~Lp  ^  jA  \hx>- 


XP  (^)  *plij  yj  ^  cX*I-  Ji  C/ 

jjf  IIjJl?-  tijjb'*—’}  Jui*-»  cJjjdl  ibj  fji 

tCilp  ^  ci 


c4Pli j  *^P  c^Ul  CCf  jl  4»l  xp  J>  'xj>j  f.X^ 

S,  K  *_  \  *  f  „  '  '  '  '  ,  \  ,  ),  „  .  ,  ,  , 

4llp  aSj!  ijil  J JlS  :  JlS  j  ^ 


220  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Tafldiish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


4923/521.  Abu  Abduflah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Amr  mengabarkan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Sa’id,  dari  Mu’adz 
bin  Rifa’ah. 

Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  Ziyad  Al  Adi  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Ammar  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr  bin  Alqamah,  dari  Yahya  bin 
Sa’id  dan  Yazid  bin  Abdullah  bin  Usamah  Al-Laitsi,  dari  Mu’adz  bin 
Rifa’ah,  dari  Jabir  bin  Abdullah  4$,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda 
kepada  Sa’d  saat  dimakamkan,  “Hamba  yang  shalih  ini  menyebabkan 
Arsy  bergetar  dan  pintu-pintu  langit  dibuka  untuknya.  ”221 

jji  4l  -Up  —  oYY/t^Yt 

ij£ai  ^jl  tC  Jk  j»  J-plll.} 

: JlS  llJSp  J**  ui*  J*  tOAlaii  jp  U-Jtfjl  Ji 

£>$  'c*  j  j  :  3*5  —  J-jr^ 

oji  J*  :3^ 

^  j£L.  :J15  ?dC4>-  £  t4»l  J 1j  :Je* 

.<u p  jf  4ttl  jpa»  C0  jJS\ 

221  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdiish,  “Hadits  ini  shahih l’ 


j  240  j  —  Al  Mustadrak 


4924/522.  AbduDah  bin  Muhammad  bin  Musa  mengabarkan 
kepadaku,  Ismail  bin  Qutaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar 
bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Fudhail  menceritakan 
kepada  kami  dari  Atha  bin  As-Sa‘ib,  dan  Mujahid,  dari  Ibnu  Umar 
dia  berkata,  “Arsy  —yakni  dipan,  bergetar  karena  sering  bertemu  Allah.” 
Ilmu  Umar  berkata,  “Seseorang  menaikkan  kedua  orang  tuanya  ke  atas 
ranjang  yang  kayu-kayunya  retak.  Rasulullah  masuk  ke  dalam 
kuburnya  dan  tertahan  di  situ.  Ketika  keluar  beliau  ditanya,  Wahai 
Rasulullah,  apa  yang  menahanmu?'  Jawab  beliau,  'Kubur  Sa  d  dihimpit 
lalu  aku  berdoa  kepada  Allah  agar  melapangkannya '222 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

1  JuU  J  ^  ^  ^  “°Yr  ° 

JjplUd  tOjjli  -Aijd 

J  J*  Cr1-  'J*  ^  Cr* 

tiif  ^  J ul»  CjI>  CS 

t  &jj  S/f  &*  &  J  y*j  3^ 

jilj  Ol  4&I  dlaw»  J>  Jjf  gXZ\  Oli 

.olar^sJ  |*Jj 

4925/523.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin 
Abu  Khalid  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ishaq  bin  Rasyid,  dari  Asma 

222  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak - I  241  | 


binti  Yazid  bin  As-Sakan  Al  Anshariyyah  dia  berkata,  “Ketika  Sa’d 
bin  Mu’adz  wafat,  ibunya  menjerit,  maka  Rasulullah  0  bersabda 
kepadanya,  'Mengapa  air  matamu  tidak  berhenti  dan  kesedihanmu 
hilang?  karena  putramu  merupakan  orang  gang  pertama  kali  membuat 
Allah  tertawa  kepadanya  dan  Arsy  bergoncang  karenanya' .”223 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


i*\jj  ^  <&!  -L p 

jj\  Jij 

JL»j>g a  C-JLv  Ul»  4JL>- ^)l  <UP  4j 

lj£'  CoSllS  t^rP  4 li J-Jp  :  JlS  t4j  ^030 
lOjiili-aJl  (J  15  ibca  Jut^A  ojU?T  C-..L>.>-  L<J  I(Jl5  C4IP  4til  J 
yji  ci&'J  ^  j  c.j  c: 

.iLkj  ’cJir  &£>dl  ^  :JUi  j£-j  4^  Jt» 

4926/524.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ali  bin  Ziyad 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Musa  menceritakan  hadits  ini  kepada  kami  darinya  dalam  Rihlah 
pertama.  Ketika  aku  datang,  aku  bertanya  kepada  Muhammad  bin 
Yahya,  dia  menceritakan  hadits  ini  kepadaku,  dia  berkata:  Abdurrazzaq 
menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari 
Qatadah,  dari  Anas  4|fe,  dia  berkata:  Ketika  jenazah  Sa’d  bin  Mu’adz 


223  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih 


1~242~~1  —  Al  Mustadrak 


dibawa,  orang-orang  munafik  berkata,  “Alangkah  ringan  jenazahnya, 
tiada  lain  karena  keputusan  hukumnya  terhadap  bani  Quraizhah. 

Ketika  hal  tersebut  sampai  kepada  Nabi  !§■,  beliau  bersabda, 

“ Sebabnya  bukan  itu,  tapi  karena  malaikat  yang  membawanya  (sehingga 
jenazahnya  ringan).  ”224 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^  i»  M  J  -oTo/MYV 

JlUJ»  Cc£Jju-J1  Alil  ^ 

Sil  AdJlP  *^P  CO^r  °^P  cof 

Ollip  OlSTj  liiliitJl  tfjiiia  ^  :cJli 

jjj  'M  tij&i 

^ly»  Al  Jjhu» j  ££  Cjf  C4ill  Oh»»-*-  I<J  C-J-fti  :cJl5 

"J*  Yof^l  dU  ^  dUj  -i' 

JUj  Jb-f  {Js-  01  Alj  <Al  lC-3-W»  :  jLaj  4~-lj 

:ij  cJlS  t Jl5  C*  jX»j  aIIp  Al  Al  J Jjj  JlS  IvSj  ^ 

jwo  'j*j  icJli  il*>»  {j,  jrC*  olijJ  ^ yjl  jiftl  A«J  Jli  ’Jb*  YjlS  b»j 

4^  *#'  Ajjl  J jjsij 

4927/525.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani 
mengabarkan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  As-Sa’di  menceritakan 

224  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  243  I 


kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Amr  bin  Alqamah  Al-Laitsi  mengabaikan  kepada  kami  dari  ayahnya, 
dari  kakeknya,  dari  Aisyah  ij&,  dia  berkata:  Kami  pulang  dari  perjalanan, 
dan  orang-orang  menyambut  kami  di  Dzul  Hulaifah.  Anak-anak  Anshar 
biasa  menyambut  orang-orang  yang  baru  tiba  dari  perjalanan.  Ketika 
mereka  bertemu  Usaid  bin  Khudhair,  mereka  memberitahukan 
kepadanya  tentang  berita  kematian  istrinya,  maka  dia  menutup 
kepalanya  dengan  kain  seraya  menangis.  Aku  lalu  bertanya  kepadanya, 
“ Subhanallatk  Engkau  adalah  salah  seorang  sahabat  Rasulullah  dan 
termasuk  orang  yang  pertama  kali  masuk  Islam,  tapi  mengapa  engkau 
menangisi  perempuan?”  Dia  lalu  membuka  kepalanya  dan  berkata, 
“Kamu  benar.  Demi  Allah,  aku  berhak  untuk  tidak  lagi  menangisi 
seseorang  setelah  Sa’d  bin  Mu’adz,  karena  Rasulullah  telah  bersabda 
tentangnya.”  Aku  lalu  bertanya  kepadanya,  “Apa  yang  disabdakan 
beliau?”  Dia  menjawab,  "Beliau  bersabda,  Arsy  bergoncang  karena 
kematian  Sa’d  bin  Mu’adz'.  ”  Dia  berjalan  antara  aku  dengan 
Rasulullah  &.225 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


.  oIj j  j}  ^  aUI  Xs-  ^ jcfS  —  o  Y  *l/  £  ^  Y  A 

•tjjllw»  'j)  (JvaiJl  jjL~Jl  jjf  'j) 

4&I  Jup  'j)  jjUs-  cpJCo  Cjji^-P^/1  'jf-  <A)\yP  jji  \2jo- 

|JL>j  <JLp  a\sI  yJLitf  abI  (J y* j  c«*«i  ijli  U^p  Attl 

Oli  j) laJ  iy>r J  JlSi  :  Jl5  'J)  fj^~ 


225  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.’' 


f244l  —  Al  Mustadrak 


g- j  j-*Jl  J  cjii  ’J^  '6jh 

*J>j*  jil  :  J^jj  jiil>  j  aIIp  aSil  Al  Jj-* j 

.  iUo»  ^  J_*^x  cjj^J  Cj*^~ 

4928/526.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ziyad  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Musa 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Musawir  Al  Fadhl  bin  Musawir 
menceritakan  kepadaku,  Abu  Awanah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Al  A’masy,  Abu  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Jabir  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  #  bersabda,  “Arsy  bergoncang  karena  kematian  Sa  ’d  bin 
Mu’adz. "  Seorang  laki-laki  lalu  bertanya  kepada  Jabir,  “Tapi  Al  Barra 
berkata,  'Ranjang  bergetar'."  Aku  lalu  berkata,  “Itu  karena  antara  dua 
suku  Aus  dan  Khazraj  ada  dendam  kesumat.  Aku  mendengar 
Rasulullah#  bersabda,  'Arsy  bergoncang  karena  kematian  Sa’d  bin 
Mu’adz'. 1226 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Biografi  Haritsah  bin  An-Nu’man 


Dia  adalah  Ibnu  Naq,  salah  seorang  bani  Ghanam  bin  Malik. 
Kuniyah-nya  adalah  Abu  Abdullah. 

Dia  ikut  Perang  Badar  dan  gugur  sebagai  syahid. 


226  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih” 


Al  Mustadrak  —  1  245  1 


Oll£-  y  lT£.f  -o  Y  v/t  Y  ^ 

<5ll  idJtp  ^P  io^Ip  *^P  <c£ jijJl  ^P  tOlla-*  d-^  <ji 

1  g  .<  CU*-»-««3  AissJl  cJUo  :  JlS  j»JLv  j  4-1p  ^  of 

<&l  t5ivs  4S1I  J JlSa  iOLl*dl  ^  4j jlp-  lijJli  ?lj^  y  •  cJlli  of.1^5 

.y  ^jir  yi  ^jor  :j&/,  4^ 

4929/527.  Ahmad  bin  Sulaiman  Al  Maushili  mengabarkan 
kepada  kami,  Ali  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Amrah,  dari  Aisyah  *jfb, 
bahwa  Nabi  0  bersabda,  “Aku  masuk  surga,  dan  kudengar  ada  bacaan 
di  dalamnya,  maka  aku  bertanya,  'Siapakah  dia?'  Penghuni  surga 
menjawab,  'Haritsah  bin  An-Nu’man'.  Rasulullah  0  lalu  bersabda, 
'Itulah  kebaikan,  itulah  kebaikan 7227 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


y  y&\  J  iT^Uf  -oYAMr* 

'fa  tJuli-  \2jS>-  tijfa»  y  01  jy  ty^»  y  fa**  y. 

y  J-pd-1  C4J  liCiSS-  y  ifap  (£)  faf 

y  OU-JL»  UjJj*-  t J-Jjil  jjf 

fa-  'fa-  0^"  d/'*  4»1  U**^  O* 

<5sl  4»1  J fa  J**  Of-Uni  ci&i  t J&J  jlM 

227  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


|  246  j  —  Al  Mustadrak 


'JLA  4$sJl  ^  Dl  aJjU-  Jj-*j  ^  :oJUi  5^- 

Olj  <■*_)£?  OlW  l^i  ^  ‘ JL«3  i£~d  C*  lSJS  S/Ij  C«-_-*~i>-tj 

•t j*&\  J>  ^J1^- 

4930/528.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Hisyam  bin  Jallas  menceritakan  kepada 
kami,  Marwan  bin  Muawiyah  menceritakan  kepada  kami,  Humaid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Anas. 

Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepada  kami  dengan 
redaksinya,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Al  WaBd  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Al  Mughirah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dan  Anas  «%,  dia  berkata, 
“Haritsah  putra  bibiku  menjadi  pengintai  pada  Perang  Badar . 
Sebelumnya  dia  belum  pernah  pergi  berperang.  Dia  terkena  anak  panah 
dan  gugur  sebagai  syahid.  Bibinya  lalu  datang  menemui  Rasulullah  H 
dan  berkata,  Wahai  Rasulullah,  bila  putraku  masuk  surga,  maka  aku 
akan  bersabar  dan  mengharap  pahala.  Tapi  bila  tidak,  maka  engkau 
akan  melihat  apa  yang  kulakukan'.  Rasulullah  H  kemudian  bersabda, 
Wahai  ibu  Haritsah,  sesungguhnya  surga  itu  banyak,  dan  putramu  itu 
berada  di  Surga  Firdaus  yang  tertinggi'.  ’228 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya  dengan  jalur  ini,  yang  diriwayatkan  oleh 
Tsabit.  Keduanya  hanya  sepakat  terhadap  riwayat  Humaid  dari  Anas 
secara  ringkas. 


228  Adz  Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari.  Keduanya 
sepakat  terhadap  hadits  ini  dari  hadits  Humaid  secara  ringkas.” 


Al  Mnstadrak  —  I  247  1 


Biografi  Ja’far  bin  Abu  Thalib  bin  Abdul  Muththalib 
bin  Hasyim 

Dia  gugur  pada  Perang  Mutah,  pada  tahun  8  Hijriyah. 

^  J  vSj^-  -oy<\li<\r\ 

-Oli  JLP  c  Uj^>- 

:J15  t-UP  4iil  ^0 J  oO^r  yp  col  yP  ijf-  ^  ^ 

cS^-j  £*j>*  -ukii  f Jjjl  ^  Jse-J  cJll»  gsJ  o?  «-P 

tU- y>r  0 £-vd*  jf  Ojl^  4*vaj  f ^ 

Ajf jA  Oyfe^Jt  ^  &S=*J\ 

lJ»  (►^"J  {J^9  *®1  Jj-"j  J9^  t5*s>“  U^J^J  Jji 

j  4llp  Ajil  4)ll  J Jlii  j-3**  J* J  ?$l  _/*&  (*^ 

y***’  :3^  £+&  tSj^  Sl 

.i»J  xp  bl 

4931/529.  Abu  AbduOah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar,  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Umar  bin  Ali  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya  4fb,  dia  berkata:  Seorang  laki-laki  Romawi  memukul  Ja’far  bin 
Abu  Thalib  dan  memotong  anggota  tubuhnya  menjadi  dua  bagian.  Salah 
satu  bagian  tersebut  lalu  jatuh  pada  pohon  anggur,  dan  padanya 
ditemukan  30  luka  lebih. 


f248~|  —  Al  Mustadrak 


Dia  hijrah  ke  negeri  Habasyah  pada  hijrah  kedua,  beserta 
istrinya.  Asma,  binti  Umais.  Dia  tetap  di  negeri  Habasyah  sampai 
Rasulullah  #  hijrah  ke  Madinah,  lalu  dia  hijrah  ke  Madinah  saat  Nabi  # 
berada  di  Khaibar. 

Rasulullah  0  bersabda,  “Aku  tidak  tahu  apakah  aku  gembira 
karena  penaklukan  Khaibar  atau  karena  kedatangan  Ja  ’far.  ” 

Ja’far  diberi  gelar  Abu  Abdullah.229 

'j  ife-  Sjyi  jif  -•r./tunr 

J  J lp  UJJb-  ^  ,y.  *»1  yj  Ollip 

‘ y*  &  h*  CS-  &  Ji  &  *3^l  O*  ‘LriJ-5! 

:J\5  Jj/ja  ^r>’J  i*  O* 

u->  ^  <0*  f  ji  ^  ^  ^  y*  Ji  ^  ^ 

•  J?  ^  p  ^ 

4932/530.  Abu  Muhammad  Al  Muzani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Utsman  bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Barrad  Al  Asy’ari  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Idris  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
dari  Yahya  bin  Abbad  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya,  dia  berkata:  Ayahku  yang  mempersusuiku  kepada  bani 
Munah  mengabarkan  kepadaku,  dia  berkata,  “Seakan-akan  aku  melihat 
Ja’far  bin  Abu  Thalib  0,  turun  dari  kudanya  pada  saat  Perang  Mutah, 


229  /vdz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkhJsh,  “Disamping  hadits  ini  munqathi,  dalam 
sanadnya  juga  terdapat  Al  Waqidi.  ” 

Aku  berkata,  “Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  Al  Waqidi  seorang 
periwayat  dha’ii 


Al  Mustadrak  —  I  249  I 


lalu  dia  memotong  sendi  belakang  kaki  kudanya,  kemudian  dia  berlari 
dan  berperang  hingga  gugur.”230 


y  j&ii  c^jjlii  jlUJ  -o r\lv\rr 

JLjtcUl  XP  ^  <&l 

co Jkp  ^p  o*  tpJC»  ^  ‘y£^* 

:j£.j  4!1p  iil  Jfc»  *»l  J y*j  Jl*  :Jti  IIJIp  -&1  ^»3  u-1?1  «ji* 

lilj  £•  ji^y  yb*?r-  L^j  i?- jlJl  4i=*Jl 

•Xr-  CS^  LS^ 

4933/531.  Abu  Muhammad  Al  Muzani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Haitsam  bin  Khalaf  Ad-Duri  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin 
Abdul  Majid  Al  Hanafi  menceritakan  kepadaku,  Zam’ah  bin  Shalih 
menceritakan  kepada  kami  dari  Salamah  bin  Wahram,  dari  Ikrimah,  dari 
Ibnu  Abbas  <&,  dia  berkata:  Rasulullah  &  bersabda,  “ Kemarin  aku 
masuk  surga,  dan  kulihat  ada  Ja’far  di  dalamnya  sedang  terbang 
bersama  para  malaikat,  sementara  Hamzah  sedang  bersandar  di  atas 
ranjang l”231 


230  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMdsh,  “Hadits  ini  dikekarkan  oleh  At-Tirmidzi 
dan  An-Nasa'i." 

231  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari 
At-Taikhish  karena  statusnya  yang  dha  'if." 

Aku  berkata,  “Tentang  Salamah  bin  Wahram,  Ahmad  berkata:  Dia  meriwayatkan 
hadits-hadits  munkar  yang  aku  khawatir  statusnya  dha  'if.  Abu  Daud  berkata, 
'Dha’iPr 


|250  1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 

meriwayatkannya . 


^  ^  ci  &  ypf  —n  Iur  t 

J LP  djb-  t y  ‘fif  '<3^\  o> 

JU&  c/j£-l  C.  :  JlS  ci^  Al  ^  •£*  o*  O* 

Al  jk  Al  Jj^'j  jm  jmj8\  LSj  ^ J  u-'^i  ^ 

.Z*  iii  ^  J  o?  P* 

4934/532.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ziyad  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Wahhab 
bin  Khalid  Al  Hadzdza  menceritakan  kepada  kami  dari  Ikrimah,  dari  Abu 
Hurairah  «&,  dia  berkata,  “Setelah  Rasulullah  0,  tidak  orang  yang  lebih 
baik  dalam  memakai  terompah,  mengendarai  binatang  tunggangan,  dan 
menaiki  kawanan  unta,  daripada  Ja’far  bin  Abu  Thalib  232 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

<*;>;  j  ci  ^  >5  J  Jte*  -orrluro 

t^jjull  J>  Al  JLP  ^iP  'J» 

J  cP  ‘0^0'  &  ci  ^  ^ 


232  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkNsh ,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.’ 


Al  Mustadrak  —  I  251  1 


t  ,'z,  f  oC  „  *,  ,  A  *,  J,  *»S  \ 

^1  ^  ^JLp  ^  ks^9  ^  U  y**  J  (J^*  *<J^*  tAiP  4&I 

.^^-Lsfo  <j5is£)L®Jl  ^  j^2j  1<L  t_JU3 

4935/533.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Madini  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepadaku,  Al  Ala  bin  Abdurrahman  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata: 
Rasulullah  H  bersabda,  “Aku  melihat  Ja’far  bin  Abu  Thalib  menjadi 
malaikat  yang  terbang  bersama  para  malaikat  dengan  dua  sayap.  '233 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

J  y\  -ort/nrn 

Ji  &  (U*Q  ^  y 

*^p  tjL-iiii  *^p  tof 

^ju  ^jf  LJ  :cJ15  4-Ip  aUI  £jj  aA-5\j>  c4-jf 

.Ojs^Ji  j  j  ^  j*** 

4936/534.  Abu  Muhammad  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin 
Yahya  Al  Alawi,  putra  saudara  laki-laki  Thahir  mengabarkan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Yahya  bin  Abbad  As-Sajzi  menceritakan  kepada  kami 
dari  ayahnya,  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dia  berkata:  Al  Qasim 
menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  istri  Nabi  dia 


233  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Madini  adalah  periwayat  yang 
banyak  menduga-duga  (wahirij." 


f252~1  —  Al  Mustadrak 


berkata,  “ Ketika  sampai  berita  tentang  kematian  Ja’far,  wajah 
Rasulullah  0  terlihat  munmg.”23* 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

uSb-.  ’j  ilki  ^43»  J  -oro/i^rv. 

^  i>J  y-1^  O*1  y*  J  ^  O* 
cJj  s-llL-fj  *»1  t^9  dj-"j 

^  ybc*-  i«.CL*l  Ij  ^)L~Ji  ij  Si  (_ /4^ 

dp  i jlL  t*  ^4^ 

<0)1  J Jlp  a^*  J4  1*^J  ^  OiT v^'  gs4  434  'j'/p!~S>  ^ 

OiT 4^4*  ‘£o'  j1 

oJ^-f  |*j  tjjj j  3^-?  <0? 

^Jjriya  (.hJtkii  iS^i  (4  tc^k«»  (>-4* 

vl^-  jcaJl  'j*  Jjlf  J-dlSOj  J*y*-  £*  O?  ^ 

45jj  £  yiissJ  cJLSi  io~?>  U  lijll?  ^  cc-ii 

CAj  ^Ul*  ^LJl  <W>li  JjO^a*  Sf  C)f  j  'o* 

lyii-  01  c^-di  4  :J15  j4  ^»1  jrj^  ^ 

jJL^f  jJL  4^  Al  «J  Jo*f 

234  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdvsh,  “Harfits  M  sesuai  syarat  Muslim.” 

Al  Mustadrak  —  I  253  | 


(_$ jJl  Juu  c~~-  o ja\  <1)15^ 

-  "  ""  *  >,  '  *'»,  “f  ,*'  *  •''  \  "'  'S/  *\  *  *  "•  i 

i  j»-  gij3  1  jAX? r  O»  ^  LS^  ^ 

&J»  Jt  J&' 

4937/535.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Bisyr  menceritakan  kepada  kami,  Sa’dan  bin  Al 
Walid  Bayya  As-Sabiri  menceritakan  kepada  kami  dari  Atha  bin  Abu 
Rabah,  dari  Ibnu  Abbas  <&,  dia  berkata:  Ketika  Rasulullah  $§  sedang 
duduk,  dan  Asma  binti  Umais  ada  di  dekatnya,  beliau  menjawab  salam 
lalu  bersabda,  “Wahai  Asma,  ini  adalah  Ja  ’far  bin  Abu  Thalib  bersama 
Jibril  m,  Mikail  m,  dan  Israfil  gk.  Mereka  mengucapkan  salam  kepada 
kita,  maka  jawablah  salam  mereka. " 

Ja’far  bin  Abu  Thalib  kemudian  mengabarkan  kepadaku  bahwa 
dia  bertemu  orang-orang  musyrik  pada  tiga  hari  atau  empat  hari 
sebelum  melewati  Rasulullah  0,  lalu  dia  berkata,  “Aku  bertemu  orang- 
orang  musyrik,  lalu  bagian  depan  tubuhku  mengalami  73  luka  bekas 
lemparan  panah,  tusukan  tombak,  dan  sayatan  pedang.  Lalu  aku 
mengambil  bendera  dengan  tangan  kananku,  tapi  tanganku  putus, 
kemudian  aku  mengambil  dengan  tangan  kiriku,  lalu  tanganku  pun 
terputus.  Kemudian  Allah  mengganti  tanganku  dengan  dua  sayap, 
sehingga  aku  bisa  terbang  bersama  Jibril  dan  Mikail  S&.  Aku  bisa 
turun  dari  surga  semauku  dan  memakan  buah-buahannya  semauku.” 

Asma  lalu  berkata,  “Selamat  untuk  Ja’far  atas  rezeki  yang 
diberikan  Allah  kepadanya.  Tapi  aku  takut  orang-orang  tidak  percaya 
hal  ini,  maka  sebaiknya  engkau  (Rasulullah)  naik  ke  atas  mimbar  lalu 
kabarkanlah  kepada  mereka!” 

Nabi  lalu  naik  mimbar,  lalu  memuji  Allah  dan  menyanjung- 
Nya,  kemudian  bersabda,  “Wahai  manusia,  sesungguhnya  Ja’far  datang 


[254~|  —  Al  Mustadrak 


bersama  Jibril  m  dan  Mikail Dia  memiliki  dua  sayap  yang 
merupakan  ganti  dari  kedua  tangannya.  Dia  telah  mengucapkan  salam 
kepadaku.  ” 

Beliau  lalu  mengabarkan  kepada  mereka  tentang  kasus  yang 
terjadi  dengan  Ja’far  ketika  dia  bertemu  dengan  orang-orang  musyrik. 

Setelah  informasi  yang  diberikan  Rasulullah  tersebut,  orang- 
orang  menjadi  jelas  bahwa  Ja’far  telah  menemui  mereka.  Oleh  karena 
itu,  dia  dijuluki  Ath-Thayyar  (orang  yang  terbang  di  surga).”235 


y  v&.  cjd  3i^  ^  -ornMrA 

ife-  iOii-3-  J>  J* 

J  c i  ojis  1  ci 

4^  jk  A»  1143^  Al  ^»3  oi1  u* 

4;bj  ^3  ^j3  ^3  Jk  Ljj 

l^!  col3«i  £  JJi  ifc-f  Ojl'  1%  of  cJsr  l3  :cii* 

/aZj  'SZ  C.  jbT ^  : JJ  cN  ^j3 


4938/536.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Sinin  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Mundzir  bin  Ammar  bin  Habib  bin  Hassan  menceritakan  kepada  kami, 
Ma’n  bin  Za'idah  Al  Asadi  Al  Kufi,  pemandu  Al  A’masy  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Shalih,  dari  Ibnu  Abbas  dia 


235  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Dia  berkata  setelah  menyebutkan  hadits  ini,  “Kemudian  Al  Hakim  meriwayatkan 
dari  Ibnu  Uqbah  Asy-Syaibani:  Muhammad  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Bisyr  Al  Ijilli  menceritakan  kepada  kami.’ 

'  lih.  hadits  no.  4945. 


Al  Mustadrak  —  I  255  I 


berkata:  Rasulullah  !§■  bersabda,  “Aku  bermimpi  masuk  surga,  dan 
kulihat  Ja  ’far  berada  di  kelas  di  atas  kelas  Zaid,  lalu  aku  berkata,  'Aku 
tidak  menduga  Ja’far  berada  di  kelas  di  atas  kelas  Zaid'.  Dikatakan 
kepadaku,  Wahai  Muhammad,  tahukah  kamu  mengapa  kelas  Ja’far 
dinaikkan?'  Aku  menjawab,  'Tidak  tahu'.  Lalu  dikatakan  kepadaku,  'Itu 
karena  antara  engkau  dengan  Ja  ’far  ada  hubungan  kekerabatan'.  "236 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


jua  £jb-  ’J  juki  'f  J  -orv/i^r^ 

yy Jl  -Lp  tcfa- 

4-jf  'f  t  f**-  j»  ji  'f  ^y  \y  'f 

Ijf  !  jAx>r  Jlia  :  Jl5  —  o  y*a~  ^4»  ^  ^  C?-  'd? 

Cd  aIIp  Al  fa  Al  df  'j  c<^jlp  <jp“' 

&  VSf  O?  ^  cJ' 

tyjjJtJ  l^j  SjjlssJl  L»fj  tidJJ jj  aWI  Jj-w j  Ij  :Jli 

■  ~  lbl  L»  ijjii  o^i y»  OlSsi  <dl?xJl  LOlj  co-Lp  Oli 


f  4llp  Al  Al  J  f  j  'f  tf-\  fj  f  Afakti 
^aJLp  C-g;.id  4-Ip  Alll  *mI  J  y»  j  i}f,  u*.  J 

•f&J 


236  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  "Munkar  dan  sanadnya  tidak  jelas.” 


—  Al  Mustadrak 


4939/537.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Al  Muammil 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Hamzah  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid 
bin  Al  Had,  dari  Muhammad  bin  Nafi  bin  Ujair,  dari  ayahnya  Nafi,  dari 
Ali  bin  Abu  Thalib,  tentang  kisah  putri  Hamzah,  dia  berkata:  Ja’far 
berkata,  “Aku  lebih  berhak  terhadapnya  karena  bibinya  ada  padaku." 
Rasulullah  bersabda,  “Wahai  Ja’far,  engkau  mirip  dengan  fisik  dan 
akhlakku,  dan  engkau  adalah  pohonku  yang  aku  berasal  darinya.  ”  Ja’far 
berkata,  “Aku  ridha,  wahai  Rasulullah.  Adapun  anak  perempuan 
tersebut,  berikanlah  kepada  Ja’far  karena  bibinya  ada  bersamanya, 
karena  bibi  sama  dengan  ibu.”  Inilah  alasan  Abu  Hurairah  berkata, 
“Tidak  ada  pepohonan  hijau  yang  menaungi  wajah  yang  lebih  aku  sukai 
setelah  Rasulullah  %  daripada  Ja’far  bin  Abu  Thalib,  karena 
Rasulullah  H  bersabda,  'Fisik  dan  akhlakmu  mirip  denganku'."23,7 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


^  i»i  jlp  ifjb-  r J  & 

^»f  Ji  Al  jIp  J*  ‘<J? 

<Xp  Al  Al  J j  cf.  o* 

^Ipj  ^  h*  y*-  C 

,>-^0  ,>-^0 


237  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  257  | 


4940/538.  Mukram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Bakar  bin  Abu  Al  Awwam  Ar-Rayyahi  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’d  bin  Abdul  Hamid  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ziyad  Al  Yamami  menceritakan  kepada  kami  dari  Ikrimah 
bin  Ammar,  dari  Ishaq  bin  Abdullah  bin  Abu  Thalhah,  dari  Anas  bin 
Malik  <j@b,  bahwa  Rasulullah  bersabda,  “Kami,  bani  Abdul  Muththalib, 
adalah  para  pemimpin  di  surga;  aku,  AS,  Ja’far,  Hamzah,  Al Hasan,  Al 
Husain,  dan  Al  Mahdi.  ’238 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

'jrS\  ^  Uj-Ap-  n£ joJl 

ui  :Jli  *&1  o*  c/ 

J  jLj  olilj  AjSJ  I  'J*  *£■  <0ll  jter  (Oi  J~>-  JA  <0ll  J  y*  J 
UI  C*-fc>U  c£jif  ^  I Jli  |»J  (*-l**J  ^  (_5^  ^ 

CjOj  Cji  d'* J  -J***  (*j4i 

^  CS-  (U?* Lrfi  c5*-=f  O*  <J?  ^  y/  oi 

cU ^1  ( OLi—  c j^p  jjil  t<— JU? 

'jZ'is  'JZ/-  "ja  <&-  <oil  jZp  <oil  J j^aj  {Js  :Jl5  ,^-iJl  J* 

.  <Jl~j  Jlsdl 


238  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Ta&hish,  'Hadits  ini  maudhu.” 


1258  I  —  Al  Mustadrak 


4941/539.  Ali  bin  Abdurrahman  bin  Isa  As-Sabi’i  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Husain  bin  Al  Hakim  Al  Hiri  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Hasan  bin  Al  Husain  Al  Urani  menceritakan  kepada  kami,  Ajlaj  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dari  Asy-Sya’bi,  dari  Jabir  <%,  dia 
berkata,  “Ketika  Rasulullah  H  pulang  dari  Khaibar,  Ja’far  ^  datang 
dari  negeri  Habasyah.  Rasulullah  #  menyambutnya  dan  mencium 
dahinya,  lalu  bersabda,  Demi  Allah,  aku  tidak  tahu  apakah  aku  gembira 
karena  penaklukan  Khaibar  atau  karena  kedatangan  Ja  ’far'.  ” 

Ismail  bin  Abu  Khalid  dan  Zakariya  bin  Abu  Za'idah 
meriwayatkan  hadits  ini  secara  mursal,  sesuai  yang  diceritakan  kepada 
kami  oleh  Ali  bin  Isa  Al  Hiri,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abu  Khalid  dan  Zakariya,  dari  Asy- 
Sya’bi,  dia  berkata,  “Rasulullah  §jj|  datang  dari  Khaibar...."239 

Hadits  ini  shahih. 

Sanad  yang  shahih  ini  tampak  mursal [  tapi  Ajlaj  bin  Abdullah 
meriwayatkannya  secara  maushul. 


oc&i.  -o  i. /i<\  i  Y 

'J*  toS ji  cOjIj  (ji  ^P  t 

:JU l  t^r-^p  s-ll-wl  jIp  :Jli  c-up  <5j1  u^y  ^ 

(*-" 

tll JJU  \jjji >  j  j*-L- J  <Jp  A»1 


239  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Ibnu  Uyainah  meriwayatkan  hadits  ini 
dari  Ismail  bin  Abu  Khalid  dan  Zakariya,  dari  Asy-Sya’bi,  secara  mursal." 
Adz-Dzahabi  berkata,  “Inilah  yang  benar.” 


Al  Mustadrak  —  I  259  I 


l^X*J  4lip  Al  Al  J jL>j  Js-  J&-  ***■(/. 

clis'j  lJ£"  JlSs  C~JiJ  g>|  lAl  J  J—  J  Ij  IcJUi  aJp  oi^-^3 

.OJLaJl  jjJl  j»^vJ l4-i~>Jl  gll  j»-^J  .(Jl*® 

4942/540.  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  mengabarkan 
kepada  kami  di  Hamdan,  Hilal  Al  Mas’udi  menceritakan  kepada  kami 
dari  Adi  bin  Tsabit,  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa  &,  dia  berkata: 
Umar  bertemu  dengan  Asma  binti  Umais,  lalu  berkata,  “Kalian  adalah 
sebaik-baik  kaum.  Kalaulah  bukan  karena  kalian  lebih  dulu  hijrah,  tentu 
kami  lebih  baik  dari  kalian.  Kami  pernah  bersama  Rasulullah  #,  beliau 
membawa  orang  yang  berjalan  kaki  serta  mengetahui  orang  yang  tidak 
tahu  dan  kami  mengakui  agama  kami.”  Asma  lalu  berkata,  “Aku  tidak 
akan  pulang  sebelum  menemui  Rasulullah 

Dia  pun  menemui  Rasulullah  f§jj  dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah, 
aku  bertemu  Umar,  dan  dia  mengatakan  ini  itu.”  Nabi  bersabda, 
“Benar,  kalian  melakukan  dua  hijrah;  hijrah  ke  Habasyah  dan  hijrah  ke 
Madinah. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya 

Vi^ii  dd-  c 

<041  JL P  j&  t  Pd  j)  do i-  J>-  JJ  OUd  c  JvtAjl  j 

: Jl5  Al  Pj  p  ‘ijUir'  uri  p  tjl^kJl 


240  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih." 


12601  —  A!  Mustadrak 


2rt  'j***  Ja  '(^J  aB'  {J **  ^ 

.iljiJl  (j^2-jf  ^Jtib  {j i^-\^xM  L-.-.v??^  jAj  iaSkj^CJI 

4943/541.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Al  Mukhtar,  dari 
Muhammad  bin  Sirin,  dari  Abu  Hurairah  dia  berkata:  Rasulullah  fH 
bersabda,  “Tadi  malam  Ja  ’far  melewatiku  bersama  rombongan  malaikat. 
Kedua  sayapnya  berwarna  darah  dan  hatinya  putih.  '241 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

t^4Ji  \  &  ci  &  ^  —tr/iut 

JUP  jp  C^Jjf  dfe-  Oi  oi 

&  :  JlS  Iljlp  M  [p* J  Cf  \  j*  c^ilJ  'J*  J>  & 

,Xs- 1  J>r  bwlJ  {/.  J*** 

4944/542.  Ali  bin  Abdurrahman  As-Sabi’i  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Hakim  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin 
Aban  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Uwais  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdullah  bin  Umar,  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar  dia  berkata, 
“Kami  ikut  Perang  Mutah  bersama  Ja’far  bin  Abu  Thalib,  dan  kami 
menemukannya  gugur  sebagai  syahid  dengan  70  luka  lebih.  242 


241  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

242  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  I  261  I 


^  <y.  ci  d  Cr ^  j ^  -otv/tMo 

^  L» -X>-  i(j ^bdl  ^j>  ^1p  £j>  JL »sr*j*  IjJL>-  c3i j^Jb  ^jL-JiJl 

c/'Cp  ^  d*  (‘*^a*’  "J*  Lt^u-  d  (►!£*  d  r^ 

*  ,*,  ,  m'*  \  *,  '  *  *  ,  *  ^,  '  '  s  S* s  K'  s' 

t/**l^5!’  t>«i  tb**$ip  aJi!  ^i»j 

cf.L*->«f  b  :JU  j|j  o  J-j  j  Lili  ^^LJl  jj  il  o  L y  c.«;  ^Lm>(j 

L?-/*  f^LJlj  £)LyaJl  <Jlp  Jj jjJp  £A  t^JlL  ^jf  ^  ybcJr  |ji 

f ji  Oi^” 4jf  ^ *Aij  ^!>L-Jl  j*-^-Ip  y  bip  lj^il.3 
c^jl  jl  aJp  a&I  ^jivs  a5jI  J ^jIp  Oj-k>»  JJ  liS' j  liS' 

4>rf  bSlj  (jCS3^*  Cx5  c-^li  OiT '_/£»<«Jl  C--JJ  :JUi 

c£ ^^~?l  c5^j  ^lii-f  u~.«bfli  ^uJl  c$jij  c-l jJLll  c^ii-li  frjj  bjtb 
JjJ?r  3^Jl  ^  llgj  C&b  ^  4ill  coikii 

c-L^—f  oJlSi  cc-ii  li  lijLLi  ^  JS”!*  cU^JLp  a&I  (JC»  J-JlSC^j 
4»l  Ljb/s  aMI  J  j-» j  -1*V3  |*j  :JlS  I ^bxJl  <5ll  43  jj  L*  yi*3(J  liLift 

^>-1  La  vili'i  *X*j  ^jaLIJ  obi^lt  !(Jli  t^jobJl  4j  y^-\j  ^j^Jl  jv_L» j  4JLp 
.jliil  ^>^3  jJLij  4ip  aMI  4iil  (J j-*j  4j 

4945/543.  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Muhammad  Uqbah  Asy- 
Syaibani  mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Muhammad  bin  Ali  Al 
Amiri  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Bisyr  bin  Salim  Al  Ijli 
menceritakan  kepada  kami,  Sa’dan  bin  Yahya  menceritakan  kepada 
kami  dari  Atha,  dari  Ibnu  Abbas  <ffe,  dia  berkata:  Saat  Rasulullah  0 
sedang  duduk  dekat  Asma  binti  Umais,  tiba-tiba  beliau  menjawab  salam 
seraya  memberi  isyarat  dengan  tangannya,  lalu  beliau  bersabda,  “  Wahai 


1 262  1  —  Al  Mustadrak 


Asma,  itu  adalah  Ja’far  bin  Abu  Thalib  bersama  Jibril dan  Mikail S§t. 
Mereka  lewat  lalu  mengucapkan  salam  kepada  kita,  maka  jawablah 
salam  mereka." 

Dia  (Ja'far)  mengabarkan  kepadaku  (Ibnu  Abbas)  bahwa  dia 
bertemu  orang-orang  musyrik  pada  tiga  han  atau  empat  hari  sebelum 
melewati  Rasulullah  #.  Dia  (Ja'far)  berkata,  “Aku  bertemu  orang-orang 
mUsyrik,  lalu  bagian  depan  tubuhku  mengalami  73  luka  tusukan  tombak 
dan  lemparan  panah.  Lalu  aku  mengambil  bendera  dengan  tangan 
kananku,  tapi  tanganku  putus,  kemudian  aku  mengambilnya  dengan 
tangan  kiriku,  tapi  tanganku  putus,  lalu  Allah  menggantinya  dengan  dua 
sayap  sehingga  aku  bisa  terbang  di  surga  bersama  Jibril  ^  dan 
Mikail  a&.  Aku  dapat  memakan  buah-buahannya  sesuka  hatiku.” 

Asma  lalu  berkata,  “Selamat  untuk  Ja’far  atas  rezeki  yang 
diberikan  Allah  kepadanya.” 

Rasulullah  #  lalu  naik  mimbar  dan  mengabarkan  berita  tersebut 
kepada  massa. 

Setelah  itu  orang-orang  mendapat  kejelasan  tentang  berita  yang 
disampaikan  Rasulullah  dan  oleh  sebab  itulah  Ja’far  dijuluki  Ath- 
Thayyar  (orang  yang  terbang  di  surga).243 


fo  1  T'/tl  ^  t  ° 

Akil  J  y*  j  '-Jj+P  (j* 

•  J 

4945  A/543  A.  Ad-Darawardi  mengabarkan  kepada  kami  dari 
Ja’far  bin  Muhammad,  dari  ayahnya,  dari  Jabir,  dia  berkata, 

243  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya  yang  dha  ’S. 


Al  Mustadrak  —  I  263  I 


“Rasulullah  memberi  bagian  Ja’far  dan  upahnya  (hasil  rampasan 
perang)  pada  Perang  Badar.”244 


Biografi  Zaid  Al  Hibb  bin  Haritsah  bin  Syurahil  bin 
Abdul  Uzza 


Dia  orang  kesayangan  Rasulullah  fj$.  Bani  Al  Qain 
menawannya,  lalu  Khadijah  binti  Khuwailid  membelinya  seharga  400 
dirham.  Setelah  Rasulullah  menikahinya,  Khadijah  memberikan  Zaid 
kepada  beliau. 


<^*j — ^1  ^ ^  APjj  - oli/ 1^11 

^5 — ^  aMI  JLp  ^  12jL>-  t<_$ Ju 

O - j  ^ - 0  Cf-  ^  ui  ui  (_5~^  j  ^ 

^y1'  oi  tSyJl  ^  ^  ui  ui  ^3  ui  ui  u~^' 

oi  %  g^-  ui  ui  ^  ui  ui  u~^' 

4^ij  ui  ui  5“^  ‘yi*  4^ij  ui 
lia — IjU  01 — $0  ^  ^  olyl  £- jjj  ^  01S"  :JlS 

4(*-$ii^  ijt  O-jjI»  cl-bjj  f.L«— f j  aI^t- 

l^sl ys  Ij»up  C  :JUi  ajjI?-  oljlj 

(_5*i  u^  U?  Ji^-  ^«-1 Iss-J  tl^ij  «-A&-J  tlll-f j  aI^s-  J1p-  of  ^1 


244  Hadits  ini  tidak  ada  dalam  Al  Mustadrak,  dan  kami  menambahkannya  dengan 
mengambil  dari  At-TaBdiish. 


|~264~1  —  Al  Mustadrak 


oT' _ i  iJ^ISUp  6y»  ^ j  <■&)*  Jf*  «j'3» 

^1  ^  ya  j  2 _ (JU5  4d-*-J  P*  O*  ^ 

_  c _ lS"j  ^ _ £*  oL^>  °CS. ?  4*^  ^ 'J-J*  y£  ^--fc  £  :4^ 

^_J'2Sjj  o^ti  o>5*N  J;of  y  —  Vj'sfj  ^  cXAi 

^_r. vj».  ^Aill  iii  ^  4^^  Ij  :  ‘41^*  •Lr*1*  J*!?3 

jf  ilj  of  t-jl^-fj  L~>j  4^P  (^jf  til^.  Ij  :oJU5  di^ai 

:c _ llii  al£j^  N1  liOjf  ^  Cij&y  \j  LS^s  J^' 


J _ ?r j  {.G-ti  tJu^w»  ^  Jbj  :a3  JLSj  d)l^3  tob-jj  «L^s  1j  4j*-*j 

l _ >f  :JlS  c4jjIp-  ^  Xj  cJl  :JUa  (.4i'j*i  j^>j  ^J\  jfe*  U? 

dl J\  U yt*  J A  <-_J jl^-  ^  -aJ j  <^jf  Jj  4^  •  tX*^>  JJ  ^Jj 

^  Ijiiifj  OlJ$l  1x5  cc^j  o4^ 

'"•’*  4dUs;-*1 


4946/544.  Abu  Zur’ah  Ahmad  bin  Al  Husain  Ash-Shufi 
menceritakan  kepadaku  di  Rey,  Abu  Al  Fadhl  Ahmad  bin  Abdullah  bin 
Nashr  bin  Hilal  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami  di  Damaskus, 
Abu  Zakariya  Yahya  bin  Ayyub  bin  Abu  Iqal  bin  Zaid  bin  Al  Hasan  bin 
Usamah  bin  Zaid  bin  Haritsah  bin  Syurahil  bin  Abdul  Uzza  bin  Imri'il 
Qais  bin  Amir  bin  Abdud  bin  Aun  bin  Kinanah,  pamanku  Zaid  bin  Abu 
Iqal  bin  Zaid  menceritakan  kepadaku,  ayahku  menceritakan  kepadaku 
dari  kakeknya,  Al  Hasan  bin  Usamah  bin  Zaid,  dari  ayahnya,  dia 
berkata,  “Haritsah  bin  Syurahil  menikahi  seorang  perempuan  Thay  dari 
Nabhan,  dan  melahirkan  Jabalah,  Asma,  serta  Zaid.  Lalu  istrinya  wafat 
dan  anak-anaknya  dirawat  oleh  kakek  mereka  dari  pihak  ayah.  Haritsah 
lalu  ingin  membawa  mereka,  maka  dia  menemui  kakek  mereka,  dan 


Al  Mustadrak  —  1  265  1 


kakek  mereka  berkata,  'Apa  yang  ada  pada  kami,  lebih  baik  bagi 
mereka'. 

Mereka  pun  saling  merelakan,  maka  Jabalah  dan  Asma  dibawa, 
sementara  Zaid  ditinggal. 

Lalu  datanglah  kawanan  kuda  dari  Tihamah,  dari  bani  Fazarah, 
yang  menyerang  Thay  dan  menawan  Zaid,  lalu  membawanya  ke  pasar 
Ukazh.  Nabi  lalu  melihatnya  (sebelum  beliau  diangkat  menjadi  nabi), 
maka  beliau  berkata  kepada  Khadijah  Wahai  Khadijah,  tadi  di  pasar 

aku  melihat  seorang  anak  laki-laki  yang  sifatnya  begini  dan  begitu, 
berakal  cerdas,  sopan,  dan  bagus.  Andai  saja  aku  punya  harta,  pasti  aku 
membelinya.  ” 

Khadijah  pun  menyuruh  Waraqah  bin  Naufal  agar  membelinya 
dengan  menggunakan  hartanya.  Nabi  ||  lalu  bersabda,  “Wahai 
Khadijah,  berikanlah  anak  ini  kepadaku  dengan  sukarela .”  Khadijah  lalu 
berkata,  “Wahai  Muhammad,  aku  melihat  anak  ini  ceria,  dan  aku  takut 
engkau  akan  menjualnya  atau  menghibahkannya.”  Nabi  H  berkata, 
“Wahai  wanita  yang  mendapat  petunjuk,  tujuanku  hanyalah 
mengangkatnya  menjadi  anak.  "Khadijah  berkata,  “Baiklah." 

Nabi  ||  lalu  mendidiknya  dan  mengangkatnya  menjadi  anak. 
Oleh  karena  itu,  Zaid  diberi  nama  Zaid  bin  Muhammad. 

Lalu  datanglah  seorang  laki-laki  kampung  yang  melihat  Zaid  dan 
mengenalinya,  maka  dia  berkata,  “Kamu  adalah  Zaid  bin  Haritsah.”  Zaid 
berkata,  “Bukan,  aku  adalah  Zaid  bin  Muhammad.”  Laki-laki  tersebut 
berkata,  “Bukan,  kamu  adalah  Zaid  bin  Haritsah,  karena  kamu  memiliki 
sifat-sifat  ayahmu  dan  paman-pamanmu.  Mereka  telah  susah  payah 
mencarimu  dan  mengeluarkan  banyak  hatta  untuk  menemukanmu.” 

Zaid  pun  berkata:  4 

Aku  rindu  kepada  kaumku  meskipun  aku  jauh 


1266  1  —  Al  Mustadrak 


Aku  tetap  tinggal  di  rumah  meski  ada  perasaan  (rindu) 
Jauhilah  wajah  yang  membuat  kalian  sedih 
Dan  jangan  melakukan  perilaku  seperti  unta  di  muka  bumi 
Segala  puji  bagi  Allah,  aku  bersama  keluarga  yang  baik-baik 
Keturunan  Ma  ’ad  terbaik  yang  terpilih 

Haritsah  lalu  berkata  ketika  sampai  kepada  Zaid: 

Aku  menangisi  Zaid  tanpa  kuketahui 
Apa  yang  terjadi  dengannya 
Apakah  masih  hidup  seperti  yang  diharapkan, 

Atau  telah  wafat? 

Demi  Allah,  aku  tidak  tahu  dan  bertanya-tanya 
Apakah  engkau  dirampas  dataran  rendah 
Atau  dirampas  dataran  tinggi? 

Aduhai,  adakah  harapan  engkau  akan  kembali? 
Kembalimu  padaku  terasa  cukup  bagiku 
Daripada  dunia  seisinya 

Matahari  mengingatkanku  kepadamu  saat  terbit 
Dan  aku  teringat  lagi  bila  anak  kedi  telah  tidur 
Roh-roh  bergentayangan  mengingatkanku  akan  dirimu 
Alangkah  lama  sedihku  dan  alangkah  susah  hatiku 
Aku  akan  berjuang  mati-matian  di  muka  bumi 
Tanpa  bosan  berkeliling  layaknya  unta 
Sampai  datang  kematianku 


Al  Mustadrak  — 


Setiap  orang  akan  binasa  meskipun  angan-angan  menipunya 


Haritsah  bin  Syurahil  lalu  datang  ke  Makkah  bersama  saudara- 
saudaranya  dan  keluarganya.  Dia  lalu  menemui  Nabi  0  di  halaman 
Ka’bah,  yang  saat  itu  beliau  sedang  bersama  beberapa  sahabat, 
diantaranya  Zaid  bin  Haritsah.  Ketika  mereka  melihat  Zaid,  mereka 
mengenalinya,  dan  dia  pun  mengenali  mereka,  tapi  dia  tidak  berdiri 
menyambut  mereka  karena  menghormati  Rasulullah  0.  Mereka  berkata 
kepadanya,  “Wahai  Zaid.”  Tapi  dia  tidak  menjawab  seruan  mereka. 
Nabi  0  lalu  bertanya  kepadanya,  “Wahai  Zaid,  siapakah  mereka?”  Zaid 
menjawab,  “Wahai  Rasulullah,  itu  adalah  ayahku,  pamanku  dan  saudara 
laki-lakiku.  Sedangkan  mereka  adalah  keluargaku.”  Nabi  0  lalu  berkata, 
“Wahai  Zaid,  bangunlah  dan  ucapkanlah  salam  kepada  mereka.  ” 

Zaid  pun  berdiri  dan  mengucapkan  salam  kepada  mereka,  dan 
mereka  juga  mengucapkan  salam  kepadanya. 

Mereka  lalu  berkata  kepadanya,  “Wahai  Zaid,  marilah  ikut 
kami!”  Zaid  berkata,  “Aku  tidak  ingin  Rasulullah  0  digantikan  oleh 
seorang  pun.”  Mereka  berkata,  “Wahai  Muhammad,  kami  akan 
menjberikan  diyat  untukmu  sebagai  ganti  anak  ini.  Sebutlah  semaumu!” 
Nabi  0  lalu  berkata,  “Aku  minta  kepada  kalian  agar  bersaksi  bahwa 
tidak  ada  tuhan  selain  Allah  dan  aku  penutup  nabi-nabi-Nya  serta  rasul- 
rasul-Nya,  dan  aku  diutus  kepada  kalian.  ” 

Mereka  lalu  bertobat  dan  terlambat  kemudian  gugup.  Mereka 
kemudian  berkata,  “Terimalah  apa  yang  kami  tawarkan  kepadamu 
berupa  uang  dinar.”  Nabi  0  berkata,  ‘Ada  hal  penting  selain  itu  yang 
telah  kutetapkan.  Bila  kalian  tidak  mau,  bangkitlah,  dan  bila  mau 
masuklah!"  Mereka  berkata,  “Tidak  ada  yang  tersisa  sedikit  pun.  Wahai 
Zaid,  sekarang  Muhammad  telah  mengizinkanmu,  maka  ikutlah  dengan 
kami!”  Zaid  berkata,  “Itu  tidak  mungkin,  aku  tidak  ingin  Rasulullah  0 


|  268  j  —  Al  Mustadrak 


digantikan  seorang  pun,  dan  aku  tidak  akan  memilih  seorang  pun,  baik 
ayah  maupun  anak,  sebagai  ganti  beliau.” 

Mereka  lalu  mengelilinginya  dan  memelas  kepadanya  serta 
memberikan  kepadanya  dari  belakangnya  bahwa  mereka  sangat 
mencintainya.  Tapi  Zaid  tetap  bersikukuh  dengan  pendiriannya  dan 
bersumpah  tidak  akan  menyusul  mereka. 

Haritsah  lalu  berkata,  “Aku  akan  menghibur  diriku  sendiri 
dengan  bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain  Allah  dan  Muhammad 
adalah  seorang  hamba  serta  Rasul-Nya.” 

Tapi  rupanya  yang  lain  tidak  mau  berbuat  demikian.245 

'j  \ijb~  J  -o  i  o/i  uv 

C4^- JJ*  ’Je-  J  UjOs-  i£-y^l  Ji 

Js'  c-wisj ; jij#  1«Aj j  ol  'o ir  cs-  ^  : 

•tyj *  y*  p  c  [p  c»  j’of  p  j  f'j 

4947/545.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Farraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  dia  berkata:  Haritsah  bin 
Syurahil  menangis  saat  kehilangan  putranya,  Zaid,  seraya  berkata,  “Aku 
menangisi  Zaid  tanpa  kuketahui  apa  yang  terjadi  dengannya.”  Dia  lalu 
menyebutkan  qashidah-nya  yang  panjang.246 


245  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 

246  Lih.  hadits  no.  4946. 

Hadits  ini  juga  dibuang. 


Al  Mustadrak  — -  |  269  I 


ijj  iSjb-  tJjbJl  UjJb>-  — 

Ljj^  ^j^ll  ^  jLa*]|  J-»p  i(_£wLi ^»Jl  j-io 

^  o*  ^  o<  Jsf ^*l  o*  t^^>*  o* 

*bt  :  Jli  yj  JiJ  0< 

tj^b  13  jjb  i  Jlii  clJbj  <«i-*jl  44»l  J j-»j  L»  icJLi*  4-Ip 

;<Lor  Jli  tlJi>-f  i^JULp  jlsps-f  Al j  N  :Jbj  jLZi  <oc-*f  j*J  Sljf  01 

y>j  co£-^  0^V=»  .yjlj  j*  J *a*f  't^j  «1>I  :oiii 

,^i>lJl  tjjJbJJ  Jy>Li 

4948/546.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Bisyr  Al  Martsadi  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Ghaffar 
bin  Ubaidullah  bin  Az-Zubair  Al  Maushili  menceritakan  kepada  kami,  Ali 
bin  Mushir  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Abu  Khalid,  dari 
Abu  Amr  Asy-Syaibani,  Jabalah  bin  Haritsah,  saudara  laki-laki  Zaid  bin 
Haritsah  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Aku  menemui  Nabi  fj& 
dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  izinkanlah  aku  untuk  membawa  saudara 
laki-lakiku,  Zaid.”  Nabi  H  berkata,  “Itu  dia  orangnya,  kalau  dia  mau 
maka  aku  tidak  akan  melarangnya.  ”  Zaid  lalu  berkata,  “Tidak,  demi 
Allah,  aku  tidak  akan  memilih  seorang  pun  sebagai  ganti  dirimu.” 
Jabalah  berkata,  “Sesungguhnya  pendapat  saudaraku  lebih  baik 
daripada  pendapatku."247 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits  ini  merupakan  syahid  untuk  hadits  sebelumnya. 


247  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


|270~|  —  Al  Mustadrak 


U)09»  J)  ^LjUI  Ji 


wiy  UjJL>- 


“u/nu 


J*-£  tciUw»l  ^jI  jf-  Cj-Ssj  ^  C jLsJt 

Ji  *0^“  u*  **0  5aU  a»'  J*9  ^3'  c*  ,J*^  ‘j’ 


4949/547.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang 
orang-orang  yang  ikut  Perang  Badar  bersama  Nabi  &,  yaitu  Zaid  bin 
Haritsah  bin  Syurahil  Al  Kalbi,  maula  Rasulullah  &.248 


Jjf  \£j&-  t(^i|jhi3l  c5jQl  yht?r-  Jjf  IIjJLp-  — OlA/l^O» 

Jjf  «l)f  ji>  ca*^  c^f  cajSu- 

O*  %  ^ 

4950/548.  Abu  Ja’far  Ar-Raa  Al  Baghdadi  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami 
dari  Abu  Al  Aswad,  dari  Urwah,  bahwa  orang  yang  pertama  masuk 
Islam  adalah  Zaid  bin  Haritsah. 

j»  JUjs^»  jif  LuJl>-  — 

jj  LuJj-  ji  Ljj£-  tA-Ji  jj  OlliP 

wLjP  CUj  OjaS-  ^  (j & 

248  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  [2711 


jjJ  'j*  J?  ^  ^  <£$}&  CJU*« 

I^JLu»j  4-JLp  aUI  aBI  (J y^j  4>-\j j  £j)  a\>I  J-Pj  ic-JUs 

.0j5>«Jl  4-3  l_i^3UJ 

4951/549.  Abu  Muhammad  Al  Muzani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Utsman  bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Ala‘  bin  Amr  Al  Hanafi  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin 
Maslamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Sa’id,  aku 
mendengar  Amrah  binti  Abdurrahman  berkata:  Aku  mendengar 
Aisyah  %>  berkata,  “Ketika  Zaid  bin  Haritsah,  Ja’far  bin  Abu  Thalib,  dan 
Abdullah  bin  Rawahah  gugur  sebagai  syahid \  Rasulullah  H  duduk 
menangisi  mereka  dan  terlihat  beliau  sangat  bersedih.”249 


J jjf  — oo./^^oY 

J*  i3Gxl-l  ^1  jZ>  < J£j  j>  ^ y  cjL^Jl  -Lp  ^ 

J  y*  j  ^  c<up  Al  hjj*  ^p  '  o>  ji 

J yjtj  \A j}  4j jG-  ^  Juj  ^JjUj  *j Ja  ^J\  Ibu  j»-C> J  4-Ip  -Oli  4»1 

/  ^  /  ^  ^  ^  ^  ;  ^  /  A  ^  \ 

^3  JsLi  pb*J  ^9  ^Jp  aUI  4ttl 

^  ybor  liji-f  (^jiJl  £-1* J 

4952/550.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari 
Muhammad  bin  Ja’far  bin  Az-Zubair,  dari  Urwah  %,  dia  berkata, 
“Rasulullah  ^  mengirim  delegasi  ke  Mu'tah,  lalu  Zaid  bin  Haritsah 

249  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


1272  I  —  Al  Mustadrak 


berperang  dengan  bendera  Rasulullah  pada  bulan  Jumadal  Ula  tahun 
8  Hijriyah,  hingga  akhirnya  dia  gugur  di  tangan  tombak  musuh.  Laki 
Ja’far  bin  Abu  Thalib  mengambil  bendera  tersebut.”250 


cJL*tjSl  juU y  jil  -oo\lt<\or 

o?  jUp  ^ 

C»  :  J yu  oJl5"  aSjI  aJuJLp  df  c..»»-*»  tSjlS 

0  y)  ^1  dai  (Jyx-  Jj  j  ^Ilp  <tttl  4jll  d  j-*  j 

oJUj  ^  jjj 

4953/551.  Abu  Ath-Thayyib  Muhammad  bin  Ahmad  Az-Zahid 
mengabarkan  kepada  kami,  Sahi  bin  Ammar  Al  Ataki  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ubaid  Ath  Thunafisi  menceritakan 
kepada  kami,  Wa'il  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami:  Aku 
mendengar  Al  Bahi  menceritakan  bahwa  Aisyah  berkata,  “Tidaklah 
Rasulullah  mengirim  Zaid  bin  Haritsah  bersama  detasemen  militer 
kecuali  beliau  akan  mengangkatnya  sebagai  komandannya.  Andai  saja 
dia  masih  hidup  setelah  beliau  wafat,  maka  beliau  pasti  mengangkatnya 
menjadi  penggantinya.”251 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


250  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

251  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Tentang  Sahi  [bin  Ammar  Al  Ataki],  Al 
Hakim  berkata  dalam  Tarikh-nya,  'Seorang  pendusta1.  Tapi  di  ani  dia  menilai 
shahih  hadits  ini,  lalu  dimanakah  agama  ini?!" 


Al  Mustadrak  —  |  273  i 


es*'  j  t  J***  &  ^  -°o>d  i<\°t 

tJiJli-  ^J\  Jl  J-plll-l  ’Je-  tOli-  \2j^~  c ^Js-  ^J\  n_Jll> 

'b/  :jX*j  &  J^9  ^  ^r*->  J'*  cs*'  y*  <-r=*  ^ 

^J^Jl  0^1-3  «J15  -tfj£-  1^'  :(^  jW  CS^ 

*  *'  *  Z  s  «  ^  m''  \  *,  \  *  t''  "  '  *t  t' 

'J)  Jbj  JaS  4j  j*»  5i^  ^  <_jU^  ^  J  y*  J  ^-**i  ^  "<J  jAi 

j^!ip  #f  'b/l  4J j£- 

4954/552.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Abu 
Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Abu 
Khalid,  dari  Qais  bin  Abu  Hazim,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda, 
“Janganlah  kalian  mencelaku  karena  mencintai  Zaid.  ”  Maksudnya 
adalah  Ibnu  Haritsah. 

Ismail  berkata:  Aku  mendengar  Asy-Sya’bi  berkata,  “Tidaklah 
Rasulullah  &  mengirim  detasemen  yang  di  dalamnya  terdapat  Zaid  bin 
Haritsah,  kecuali  beliau  akan  mengangkatnya  menjadi  komandan 
mereka.”252 


'jLSti\  Ijjwl?-  lijs U  ,ji  'J»  —  OOlf/i^OO 

^jJb-  c^li>  'J»  Ji  ,J~~> J. 

o*  j.  J**  j  j*  j}  o*  \ S™-  <y- 


252  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Hadits  ini  mursai  karena  Qais  bin  Abu  Hazim  seorang  tabiin.” 


mr\  —  AI  Mustadrak 


4jj\s>-  JUj  VjI  £.1 yif  jgt-  l4jjl  J  y*  j  J 15  :Jl5  C-UP  alit 

.ifp^Jl  ^  j c^b  j^lif 

4955/553.  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Aidz  bin  Yahya  menceritakan  kepadaku  dari 
Abu  Al  Huwairits,  dari  Muhammad  bin  Jubair  bin  Muth’im,  dari 
ayahnya  dia  berkata:  Rasulullah  0  bersabda,  “Sebaik-baik 
komandan  detasemen  adalah  Zaid  bin  Haritsah.  Dia  paling  tepat  dalam 
membagi  harta  rampasan  perang  dan  paling  adil  dalam  memimpin.”253 


ji  Jl&a  ^,-LjJI  yf  \2js>~  — ooi/t^o*\ 

JLo^>  LJJj-  cA>C»f  jjf  ujLflP  'j! 

^p  J*  CJ  O*  ‘  O* 

au!  Jj->j  b^Ip  auI  'jV>-  jjj  Jjj  *jp  cJjj  ^ 

oU>  4J  L^jJls  tu->  Cal^sl!  ^  Ji  J*j  (i- J  5^  Al 
(LjyL*  ^5  lib^r  «_“■•»»  y»‘i  151  ^5^»“  C  j  jSl  ^5  L*L*V»JJ 

^  (/,  Jgj>  S*  J  (i-J  5=^  Al  ^  «Jj-j 

‘ CH  Js**  oi  j  5s5  ^  t/51-  o? 

4JLp  <oj!  Al  J  y»  j  <J  J 155  (5^aUsJI  a^-j  LfcjkJb>-f  L>*3 


253  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdush,  'Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Wacpcfi.' 
Aku  berkata,  “Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  Al  Waqidi  seorang 
periwayat  dha’if" 


Al  Mustadrak  —  1  275  1 


ojb  tlJLJ j  d)l  <0)lj  b»f  :Jls  'jjL-i  Ji  iiJL»j5  (_$jf  L*  j 

I c^sf  j>ks  :Jl5  tibC-?  ^gip  j*-*l jf  cJlS' 

C<J  O  y? <5)1  OjJ-ju  jL>-f  (_5^  0^*;A5  l5^»-  jjjjJl 

ILl  jL?-l  ^**51  15*^"  y^3  c5^il  1-i*  L*  ic-lfl» 

cLSjiji  c£.iit  \X*  l j*  :cJU»  c<j  0^ j£jj  -0)1  jjXjo 

<0)1  Jlju  Ijl>-1  pJjo  L»  jjp  jLi  lilil  i^biJl  jbj*-f  ,y  y>-  Jbii 

C-3!- y-  AJ y>-tj  caJI  C— «Oi  ^gi»  dot- y<J  tSjjjaJli  b>^~i  ^1  Aj 

c-o>i  y»  <^o  ^p  jtl-J  ilfl  AbO»  y3  Cr*  J5" 

jl  ca5|  ^POj  S*  J  ij?  <.<?£$&  (ji^J 

cJjo  li-i  y^o-f  CJCJ^y  cAj  frbt-  Cj  jj>Tj  cA*-jlj  A5^V»J  aJI 
U»JLa  y  cAS>o  OlT  (^ jJl  ji*Jl  A-ip  -0)1  ^giv*  -0)1  (Jj~* J  lit» 

5l2>  oJki  :lHi»  ?oJLa  li  :  Jlii  t*l  yJl  l^-i  01^  ^Jl  5 y Ul  aJI 
l)IS""j  c-0)t  yJ  b»  J^  *i/  ^1  >(JLa*  tl*iS”j  (_.va3  LftL>o j 
tl ylL  131  0 j5" yjl  a-  aIjU  j  i_3Lwl  :aJ  JbL  yl^J  b-Ju-? 

iSJjjA  L-Jj  (Ajl*  J  j*-L- j  aJLp  -0)1  ^JU»  -0)1  (J  y-  j  I — ?0aj 
tliflla»  ;Jb j  J 15  (A^aJ  *J)f  aJp  -0)1  ^glv>  -osl  (Jy-* j  Jtai  c aj 

-0)1  {Jy-^  (Jliii  (OtouJ  C(J^5j  L»  j)i»f  ^***-*^  •(y**A>  (^j  fl< 
aJLp  (Jjilj  a>» (_5jJly  "*^ij  (J  15  9-uJ  aJp  aV)1 

aJLp  (Jjj^j  CA-»_ -0)1  Aj-^^S^f  bk^A»  C..ol~—<l  b»  (yl^KJl 

-0)1  J  J— J  Jbii  (vLouj  C)f  J-S  jJ-ai  Cf-  •— ts^b^l 


[2761  —  Al  Mastadrak 


L>^P  ^LjJbJl  Uli  toli- j*J  ^Jj  lj*-£~*  ^Kr5,  CS^  &Z**9 

.a^pjJi  Jj  f^'V* 

4956/554.  Abu  A  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami  dari  kitab  aslinya,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
kepada  kami.  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Amr  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Salamah  dan  Yahya  bin 
Abdurrahman  bin  Hathib,  dari  Usamah  bin  Zaid,  dari  Zaid  bin 
Haritsah  4§t,  dia  berkata,  “Rasulullah  #  keluar  dengan 
memboncengkanku  menuju  suatu  berhala,  lalu  kami  menyembelih 
seekor  domba  betina  untuknya  dan  kami  memasak  di  dapur  sampai 
matang,  lalu  kami  mengeluarkannya  dan  kami  siapkan  sebagai  bekal 
makanan  dalam  perjalanan.  Rasulullah  lalu  berangkat  dengan 
memboncengkanku  pada  hari  yang  panas,  pada  salah  satu  musim 
Makkah. 

Ketika  kami  berada  di  atas  lembah,  beliau  bertemu  dengan  Zaid 
bin  Amr  Nufail,  dan  salah  satunya  memberi  salam  dengan  salam 
Jahiliyah,  maka  Rasulullah  ||  bersabda.  Mengapa  kulihat  kaummu 
membencimu?  Zaid  bin  Amr  menjawab,  Itu  disebabkan  adanya 
perubahan  pada  diriku.  Aku  memang  melihat  mereka  dalam  kesesatan. 
Aku  pergi  untuk  mencari  agama  ini  sampai  aku  bertemu  dengan  salah 
seorang  ulama  Yatsrib,  dan  kutemukan  dia  menyembah  Allah  tapi 
menyekutukan-Nya,  sehingga  aku  berkata,  “Ini  bukanlah  agama  yang 
aku  cari".  Lalu  aku  pergi  lagi  hingga  bertemu  dengan  salah  seorang 
ulama  Ailah,  dan  kudapati  dia  menyembah  Allah  tanpa  menyekutukan- 
Nya,  maka  aku  berkata,  “Ini  bukanlah  agama  yang  aku  cari".  Lalu  salah 
seorang  ulama  Syam  berkata  kepadaku,  'Kamu  menanyakan  tentang 
suatu  agama,  dan  sejauh  yang  kami  ketahui  tidak  ada  yang  menyembah 


Al  Mustadrak  —  |  277  | 


Allah  kecuali  seorang  syaikh  di  Al  Jazirah".  Aku  pun  pergi  menemuinya 
dan  memberitahukan  kepadanya  tentang  tujuanku.  Ulama  tersebut 
berkata,  “Semua  yang  kamu  lihat  berada  dalam  kesesatan.  Kamu 
menanyakan  tentang  agama  Allah  dan  para  malaikat-Nya,  padahal  di 
negerimu  telah  muncul  seorang  nabi,  atau  akan  muncul  seorang  nabi, 
untuk  menyeru  kepada  agama  ini.  Pulanglah  dan  benarkanlah  dia! 
Ikutilah  dia  dan  berimanlah  dengan  risalah  yang  dibawanya".  Aku  pun 
pulang  dan  tidak  menemukan  sesuatu  yang  lebih  baik  setelah  itu1. 

Rasulullah  lalu  menderumkan  untanya  yang  berada  di 
bawahnya,  kemudian  kami  menyuguhkan  makanan  bekal  perjalanan 
yang  di  dalamnya  ada  daging  panggangnya.  Zaid  bertanya,  'Apa  ini?' 
Kami  menjawab,  'Ini  adalah  daging  kambing  yang  kami  sembelih  untuk 
berhala'.  Zaid  (bin  Amr)  berkata,  'Aku  tidak  mau  makan  daging  yang 
disembelih  untuk  selain  Allah'. 

Ketika  itu  berhalanya  terbuat  dari  tembaga  yang  bernama  Isaf 
dan  Nailah.  Orang-orang  musyrik  biasa  mengusapnya  saat  thawaf.  Lalu 
Rasulullah  thawaf  dan  aku  ikut  thawaf  bersamanya.  Saat  lewat,  aku 
mengusapnya,  maka  Rasulullah  bersabda,  “Jangan  pegang !”  Zaid 
(bin  Haritsah)  berkata,  “Lalu  kami  thawaf  dan  aku  berkata  dalam  hati, 
“Aku  akan  memegangnya  sampai  aku  melihat  apa  yang  dikatakannya,” 
maka  Rasulullah  &  bersabda,  “Bukankah  engkau  telah  dilarang 
melakukannya ?”  Kata  Zaid  lebih  lanjut,  “Demi  Dzat  yang  memuliakan 
beliau  dan  menurunkan  Al  Qur'an  kepadanya.  Aku  tidak  pernah  lagi 
menyentuh  berhala  sampai  Allah  memuliakannya  dengan  kenabian  dan 
menurunkan  Al  Qur'an  kepadanya.  Zaid  bin  Amr  bin  Nufail  wafat 
sebelum  Nabi  $  diangkat  menjadi  Rasul.  Lalu  Rasulullah  &  bersabda, 
“Pada  Hari  Kiamat  nanti  dia  akan  datang  sebagai  satu  umat. 


254  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1278  I  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Barangsiapa  merenungi  hadits  ini,  maka 
dia  akan  mengetahui  keutamaan  Zaid  dan  senioritasnya  dalam  Islam 
sebelum  adanya  dakwah  Islamiyah. 

J  'J  ~°ooh<\oV 

J  £s-  J  Ji  J* 

ji  JL «s***»  £j) 

4jjf  tJbj  j)  j)  J*  t  J {/.  aMI  sj-  j{  4)  j) 

lif  IyU«-  Jlii  C*J jli-  g^J  £*£>rl  •  O* 

4»1  J Jmj  J\  lif  j  j  -&1  J^>  ^  Ji 

aIIp  -isi  4il  J  Jmj  J\  lif  :oej  Jl5 j  j  aIIp  <5»l  JJ& 

:Jl5  tjUi-j  a!1p  aX>1  {JL^  aSj!  J y*j  Jl  &  :Jl* 

O*  ‘yK>  ^  :cuAi*  r’  y^jr** 

cl jJb^J3  jv-^J  Oidl  IjjL-j  aJp  aiil  ^5^»  aJSI  j  JUi  cO Jjill— j 
Julsli  :Jl5  ?dilJl  ^bJl  v_ -^-f  ^  iiliSsr  tAAil  J  j-*  j  li  lljJUi 

cfJLoJL?=-  <uJL;i  c ^ jjjor  b  C-ol  ^*f  :  JIS 

^  v’^  y*  i«^- 

#  y*j  ^  yo 

.yir^ 


Al  Mustadrak  —  |  279  1 


4957/555.  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Nushair  menceritakan 
kepada  kami  secara  imla '  Ali  bin  Sa’id  bin  Basyir  Ar-Razi  menceritakan 
kepada  kami  di  Mesir,  Ismail  bin  Ubaid  bin  Abu  Karimah  Al  Harrani 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Maslamah  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari 
Yazid  bin  Abdullah  bin  Qusaith,  dari  Muhammad  bin  Usamah  bin  Zaid, 
dari  ayahnya,  Usamah  bin  Zaid,  dia  berkata,  “Ja’far,  Ali,  dan  Zaid  bin 
Haritsah  berkumpul,  lalu  Ja’far  berkata,  'Akulah  orang  yang  paling 
dicintai  Rasulullah  Ali  berkata,  'Akulah  orang  yang  paling  dicintai 
Rasulullah  Zaid  berkata,  'Akulah  orang  yang  paling  dicintai 
Rasulullah  0.” 

Dia  melanjutkan  perkataannya,  “Marilah  kita  menemui 
Rasulullah  0. 

Aku  pergi  dan  kemudian  pulang,  kemudian  aku  berkata,  “Itu 
adalah  Ja’far,  Ali,  dan  Zaid  bin  Haritsah.  Mereka  meminta  izin  kepada 
Rasulullah  0.  Lalu  Rasulullah  bersabda,  “Izinkan  mereka  masuk!” 
Mereka  pun  masuk  dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  kami  datang 
menemuimu  untuk  menanyakan  siapa  orang  yang  paling  engkau 
cintai?”  Nabi  0  menjawab  “Fatimah.  ”  Mereka  berkata,  “Maksud  kami 
adalah  laki-laki.’’  Nabi  0  menjawab,  “Adapun  engkau,  wahai  Ja’far, 
Usik  dan  akhlakmu  mirip  denganku,  dan  engkau  merupakan  bagian  dari 
keluargaku.  Sedangkan  engkau,  wahai  Ali,  engkau  adalah  saudaraku 
dan  ayah  dari  cucuku,  dan  engkau  juga  bagian  dariku.  Sedangkan 
engkau,  wahai  Zaid,  engkau  adalah  bekas  budakku  dan  bagian  dariku, 
serta  orang  yang  paling  kucintai.  ’255 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


Al  JLP  J**-  -0  0*\/i^0A 

^1  £jlU  cpJO  Ollip  yjf  £a^~  cplp»  Dllip  ^  k*-3*- 

juj  ^  cCCf  ^p  cSjy^  c5&-  i y)  &  lcM*  O*  ‘^f* 

^  iljf  4JI  4^P  Al  Al  *jP  J 

.^C-^l  ilipj  S^vaJlj  «lj^  Ji  ^  d  J 

4958/556.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  AbduDah  At-Tapr 
mengabarkan  kepada  kami,  AH  bin  Utsman  bin  ShaHh  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  Utsman  bin  Shafih  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Aqil,  bahwa  Ibnu  Syihab 
menceritakan  kepadanya  dari  Urwah,  dari  Usamah,  dan  Zaid  bin 
Haritsah  4&,  dari  Nabi  #,  bahwa  befiau  menemuinya  saat  pertama  kafi 
diberi  wahyu,  lalu  beliau  memperlihatkan  kepadanya  tata  cara  wudhu 
dan  shalat,  serta  mengajarkan  Islam  kepadanya.256 


UjJ b-  k-jjZm  ,jj  L/'bJl  J  ooY/H<>^ 

tO^*l  J>\  y*  ‘js£l  Cf-  ur*J  ‘A**®’  d  -A^' 
of  ^P  tjV-*  oi  C/  ‘fl/T  A*  J**  CS-  f*  **** 

Ji  Jj£i  ^  A  o?  J^S>1  J^>  Al 


y  ai  xp  oJo'j  «.alsil-ji  jif  Ji  iiji^-  ^ 

c'pL,j  Jp  Al  JLp  ZS  Jp  Al  ^-U*  S'*®1  J*1  Ji 


256  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Tatdiish  karena  statusnya  yang  dhaV. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  yang 
lemah.” 


Al  Mastadrak  —  I  281  I 


Vj  (S  y*  u^~  4^1  £ j£-  ^  Jbj  jily 

:CCl  J 15  ifji  jo-  *lb  :ij  Jji  cjX*j  aIIp  a»i  (Jl/9  ibi 

C/-  ‘aLjJ  ^  <3p  Ja  :Jji  ‘0*^  LiSlj  J*  J 

<>*“*  'j  :c-la5  ^  A^lj  <t!L»j  4-Jj  l^ll*  jj  J4^-  yfj 

Ij  4jilj  ij*ju  :JlS  ?!JLa 

4959/557.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq, 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Abu  Bakar  bin  Hizam  dan 
Shabh  bin  Abu  Umamah  bin  Sahi  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya, 
dia  berkata,  “Setelah  Rasulullah  ^  selesai  Perang  Badar,  beliau 
mengirim  dua  orang  informan  kepada  warga  Madinah  guna 
menyampaikan  kabar  gembira  tentang  kemenangan  yang  diberikan 
Allah  kepada  Nabi-Nya.  Beliau  mengirim  Zaid  bin  Haritsah  untuk 
memberi  kabar  kepada  penduduk  dataran  rendah  dan  Abdullah  bin 
Raii«ahah  untuk  memberi  kabar  kepada  penduduk  dataran  tinggi. 
Kebetulan  Zaid  bin  Haritsah  bertemu  putranya,  Usamah,  yang  sedang 
meratakan  tanah  kuburan  Ruqayyah  binti  Rasulullah  &.  Lalu  dikatakan 
kepadanya.  Itu  ayahmu  datang’. 

Usamah  lalu  menemui  ayahnya  ketika  ayahnya  sedang  berdiri 
berpidato  di  hadapan  massa,  ’Utbah  bin  Rabi’ah  tewas,  Syaibah  bin 
Rabi’ah  tewas.  Abu  Jahal  bin  Hisyam  tewas,  Nubaih  dan  Munabbih 
tewas,  dan  Umayyah  bin  Khalaf  tewas’. 

Usamah  lalu  bertanya,  Wahai  Ayah,  apakah  itu  benar?’  Dia 
menjawab.  Benar,  wahai  Anakku’."257 

257  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1 282  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


ijlj  ^  jj  °  °  a/  £  ^  'l  * 

£jb-  C^l  ^  Ji  OlliP  lijb-  cf^l  y 

*>P  cof  ^p  tLiu- Ji  'J»  ^-*Q  ^ 

jX*j  <3p  4»1  iul  JjH-j  :  JlS  £'j  ^  tijC-  ^p 

.L %#£-  aMI  jf  llp  Ml  Ja*j  j*i  J*i  j*J  1^1 

4960/558.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ziyad  mengabaikan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Utsman  bin  Hakim  Al  Audi  menceritakan  kepada  kami, 
Syuraih  bin  Maslamah  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Jabalah 
bin  Haritsah,  saudara  laki-laki  Zaid,  dia  berkata,  “Apabila  Rasulullah  & 
tidak  berperang,  maka  beliau  tidak  memberikan  senjatanya  kecuali 
kepada  Ali  atau  Zaid  45fc  B258 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

(Sjazi Jl  jif  —  oo^l 

cJ CIp  JLjjj  l2jb-  tj»^£>lp  jjf  UJjb-  j{f  \2Ss-  cOlS j* 

^p  Jj-wj  c->jjp  :Jl5  ^jS^/1  ^  dl* 


258  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Ta&hish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 


&\  Jf*>  4»t  01S"  pl JJP  J  ■£}  £*J 


4961/559.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Qanthari 
mengabaikan  kepadaku  di  Burdan,  Abu  Qilabah  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Abu  Ubaid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Salamah  bin  Al  Akwa,  dia  berkata,  “Aku 
berperang  bersama  Rasulullah  0  sebanyak  tujuh  kali,  dan  bersama  Zaid 
bin  Haritsah  sembilan  kali.  Beliau  mengangkat  Zaid  sebagai  komandan 
kami.”259 


Hatfifcs  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya . 


j  JV*"  lSjL>-  ct5 c jjV-*  j.  - °  T  *  /  i  ^  'l  Y 

*/=•  tiuTc-  ^  Oli-  t^jdbl  ^4  j. 

Al  iiSlp  '■'j/J-'  C/'  O*  ‘rf®8,  y* 

^1  ji- j  Al  (_sfc»  ^1  ^-4  £  ^ 

4962/560.  Ahmad  bin  Sahi  menceritakan  kepada  kami  di 
Bukhara,  Sahi  bm  A  Mutawakkil  menceritakan  kepada  kami,  Hamid  bin 
Yahya  Al  BaBchi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Uyainah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Abu  Khalid,  dari  Asy-Sya’bi, 
dari  Masiuq,  dari  Aisyah  49b,  dia  berkata,  “Tidaklah  Nabi  0  mengirim 


cjr^Ui 


259  AibJhaM»  berkata  dalam  At-Takhish,  “Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari 
ddam  Ais-Tsutatsfyyat  dengan  redaksi,  'Aku  berperang  bersama  Zaid,  dan  dia 
{Sangat  menjadi  komandan  kain?.* 


1284  |  —  Al  Mnstadrak 


7aiH  bersama  Sariyyah  (detasemen)  kecuali  beliau  mengangkatnya 
sebagai  komandan  mereka.”260 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

iii^ii  rjis  Js  ^  ^  J  -oi\/mr 
^^51  t3^-}  #  o* 
o*  t5^-i  ^  J>.  L&J  'J>  r^Cni 

:Jl5  ^  Si'j  ^  jjj  o*  c3l>«l*l  ^  c4-if 

lJbj  cC*JkhA^--l  Jbs-ti  pllU-  j*JL-j  4-1p  a»I  c5iv’ 

4963/561.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Musa  bin  Ishaq  At-Tamimi 
menceritakan  kepada  kami  di  Kufah,  Al  Ala'  bin  Amr  Al  Hanafi 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf  bin  Abu  Ishaq  As  Subai’i 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Jabalah 
bin  Haritsah,  saudara  laki-laki  Zaid  bin  Haritsah,  dia  berkata,  “Nabi 
diberi  pakaian  bagus,  lalu  beliau  mengambil  salah  satunya,  dan  satunya 
lagi  diberikan  kepada  Zaid.”261 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


260  Lih.  hadits  no.  4961. 

261  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  ‘Hadits  iri  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 


Biografi  Bisyr  bin  Al  Barra  bin  Ma’rur 


t \2^>-  i jLs-Jl  jjJ  *X^r>-l 

cy.  r^.  CS-  a*  t&A*  yr*  <j?  f'  <J*.  a?  b^  t>* 

.*C£-  ^  ^ ^  *Q* 

4964/562.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  * 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang 
nama  orang  yang  ikut  Perang  Badar  dari  kalangan  bani  Salamah, 
kemudian  dari  bani  Adi  bin  Ghanam  bin  Salamah,  yaitu  Bisyr  bin  Al 
Barra  bin  Ma’rur  bin  Shakhr  bin  Khansa. 


'j!  jjf  — o*\Y'/l^*\o 

l  ..)o\\  U ^  UjJj-  C^jLfc^vaJl  c3b>e--»l 

-LiiJl  ^  ~ui-f  X»k*  Jjfj  (^1p  ^  xL?^» 

UjJL>-  jjJ  bj*b-  j\^S-  'j!  hjJj>-  :V^ 

:  Jli  caIp  4»1  5X*  ij*  O*  O*  c£Jh*  J>  jJS 

:1j]15  Y^JL*  b  ^ sLm  {j*  ^  ^  J  j-  j 

Jj  ^  i£jif  fli  c£^j  I  Jli  C^cf*J  4-j  d)f  VI  4aJl 

y*  *Q*  O*  f^a-* 


|  286  |  —  Al  Mnstadrak 


4965/563.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Ishaq  Ash-Shan’ani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ya’la  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Ath-Thayyib  Muhammad  bin  Ali  Az-Zahid  dan  Abu  Hamid 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Syu’aib  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Sahi  bin  Ammar  Al  Ataki  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ya’la  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Amr  bin  Alqamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Salamah,  dan 
Abu  Hurairah  dia  berkata:  Rasulullah  &  bersabda,  “Wahai  bani 
Salamah,  siapakah  pemimpin  kaliariP  Mereka  berkata,  “Al  Jadd  bin 
Qais,  tapi  dia  orang  yang  bakhil.”  Nabi  lalu  berkata,  “Penyakit 
apakah  yang  lebih  parah  dari  bakhil?  Justru  pemimpin  kalian  adalah 
Bisyr  bin  Al  Barra  bin  Ma  ’rur.  ”262 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


jjj  4»1  JLP  lu •!>-  c yu&r  {ji  li ~ 

t  j {f  Ji  {?. 

°{f  {ji  {/.  {/.  °{f  Cf 

-Al  <5il  J j  csIp  oJ&o  :oJ15  1$Ip  <5il  °{f- 

£  ca&l  J j  Ij  CUif  ^ L  A-j  (_/xi  (jSS\  j 

1^1  Oir,  'J£u  gjJdl  fliil  y-ob  J-*Jl  Sl  Ju  ?dJL~iu 

JUi  t 'pt* j  aIIp  aUI  jj  frQl  ^  fuj 

262  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  287  1 


OljIlJlA  Sl  blj  aJIp  {J**3  ^  J  y*  j 

•$jd- 

4966/564.  Ahmad  bin  Ja’far  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Khalid  menceritakan  kepada  kami, 
Rabah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari  Az-Zuhri,  dari 
Abdurrahman  bin  Abdullah  bin  Ka’b  bin  Malik,  dari  ayahnya,  dari 
Ummu  Mubasysyir  x%,  dia  berkata,  “Aku  masuk  menemui  Rasulullah  || 
saat  beliau  sakit  yang  menyebabkan  kematiannya,  lalu  aku  berkata, 
‘Wahai  Rasulullah,  demi  ayah  dan  ibuku,  siapakah  yang  engkau  tuduh 
mencelakai  dirimu?  Aku  tidak  menuduh  (sesuatu  yang  mencelakai) 
putraku  kecuali  makanan  yang  dimakannya  bersamamu  saat  di  Khaibar1. 
Putranya,  Bisyr  bin  Al  Barra  bin  Ma’rur,  tewas  (terkena  racun)  sebelum 
Nabi  g§|.  Rasulullah  ^  lalu  bersabda,  'Aku  juga  tidak  menuduh  yang 
lain.  Inilah  saat  aku  merasakan  terputusnya  urat  nadiku  (akibat  racun 
tersebut)'.”263 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


<_£ \3X>-  jj  jj  J 

c<ujL»  jj  LuJb-  c^il _^Jl  SjlS  J)  jjjadl  J LP  i<^)J>-  jj 

ci-p  <5>l  i'jj'J*  'J*  <X£m  ^>\  'J*  i^dll  jJS  jj  -u^J.  'J* 

o&  4}  | JUtj  aJp  4&I  {Jf^>  C— P  S  4j  ef jf 


263  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBshish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.*' 


i288~i  —  Al  Mustadrak 


iliJ  j  Olp  <5li  4$sl  J  y*  j  i^-1  OjiS^lj  I  _)A*S  lli»  t<4v*» 

‘.4j3  J ^3  oUJl  aii  Ol  cl Jb>  j*j 

'V  ijli  ifi  01  jiipf  of  oSj(  :cJlS 

^j°  ^lio  J^tjj  ‘^4?  o-^'  £0^  ^  ^  ^b  ^J^i 

.jiH-j  Al  4&I  J jl<3  l$li»  colli  f.l^3l 

4967/565.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  As-Surri  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Aziz  bin  Daud  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr  Al- 
Laitsi,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  '•%>,  bahwa  seorang 
perempuan  Yahudi  mengundang  Nabi  |H  dan  beberapa  orang 
sahabatnya  untuk  menikmati  daging  kambing  betina  yang  dipanggang. 
Ketika  mereka  telah  duduk  dan  memakannya,  Rasulullah  #  mengambil 
sepotong  daging  lalu  mengunyahnya,  kemudian  beliau 
memuntahkannya  seraya  bersabda  kepada  mereka,  “Berhentilah  kalian! 
Daging  kambing  ini  beracun.  ” 

Beliau  lalu  bertanya  kepada  perempuan  Yahudi  tersebut, 
“Celaka  kamu,  mengapa  kamu  meracuniku?”  Perempuan  tersebut 
menjawab,  “Aku  hanya  ingin  tahu,  kalau  memang  engkau  seorang  Nabi, 
maka  daging  ini  tidak  akan  membahayakanmu.  Tapi  bila  tidak,  maka 
orang-orang  akan  terhindar  dari  pengaruhmu.” 

Saat  itu  Bisyr  bin  Al  Barra  memakannya  dan  tewas. 
Rasulullah  %  lalu  membunuh  perempuan  Yahudi  tersebut.264 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


264  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  289  1 


Biografi  Abu  Martsad  Al  Ghanawi  Kannaz  bin 
Al  Hushain  Al  Adwi 


Ada  yang  mengatakan  bahwa  namanya  adalah  Kannaz  bin 
Hishn  bin  Yarbu.  Rasulullah  %  mempersaudarakannya  dengan  Ubadah 
bin  Ash-Shamit.  Dia  ikut  Perang  Badar,  Uhud,  dan  Khandaq. 
Sedangkan  Martsad  bin  Abu  Martsad,  Rasulullah  ^  mengirimnya 
bersama  Sariyyah  menuju  Ar-Raji \  lalu  dia  gugur  di  sana. . 

<^4^1  isi  jup  jf  A 

:  Jli  j- ^  ^  OUJL  t ii+Mj 

Xs*  (j.y3>cJl  ^  jUS"”  jjjJl  Jj  O  L» 

^  <&'  3*^  i/» 

^  -tjy»  Ojllp  ^^1)1  aZ-  <UP  aMI  3^-^T' 

•0*2^*  J? 

4968/566.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada 
kami  semua  yang  telah  kusebutkan,  Ibnu  Rustah  menceritakan  kepada 
kami,  Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Abu  Martsad  Al  Ghanawi 
Kannaz  bin  Al  Hushain,  sekutu  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib  wafat,  di 
Madinah  pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  4&. 

Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  yang  wafat  di  Madinah  pada 
masa  pemerintahan  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  %,  tahun  12  Hijriyah 
adalah  Martsad  bin  Abu  Martsad. 


1290  I  —  Al  Mustadrak 


Sementara  itu,  yang  lain  berkata,  “Dia  gugur  di  Ajnadin.”265 

01  J  of  ^  'J  iS^uf  -onv/t'm 

jju J  i ji^>r  y.  A JjJ  ^  01  CAUl  Xs-  0l  lOlAjP 

c^JL^I  ^  3J0lj  c_j u-«  J'5*  ^  cawI  Aj*p 

a!1p  <5jI  {JAt>  ajsI  :Jjii  <sy*^  :J y>. 

.L^Jl  i jCa»  Vj  jj-aH  ij— 4st«J  :  J j*i  j 

4969/567.  Al  Husain  bin  Hakim  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Al  Muwajjih  mengabarkan  kepada  kami,  Abdan  mengabarkan 
kepada  kami,  Abdullah  mengabarkan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin 
Yazid  bin  Jabir  mengabarkan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Ubaidullah 
menceritakan  kepadaku:  Aku  mendengar  Abu  Idris  Al  Khaulani  berkata: 
Aku  mendengar  Watsilah  bin  Al  Asqa  berkata:  Aku  mendengar  Abu 
Martsad  Al  Ghanawi  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  bersabda, 
“Janganlah  duduk  di  atas  kuburan  dan  jangan  shalat  menghadap 
kepadanya.  ”266 


'Ja  cu  ^  «£Ai  'j*  y 

(_£ jiill  Jj jA  aJLP  AUl  AUl  (J yA j  1  jJj 

.  <, _ 1)3  .ft.il  jLp  oy»^- 


265  Ini  adalah  riwayat  Al  Waqidi.  Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  seorang 
periwayat  yang  lemah. 

266  Hadits  ini  dihilangkan  dari  At-Talkhish.  Adz-Dzahabi  membuangnya  karena 
statusnya  yang  dha’if,  sebagaimana  dikatakannya. 


Al  Mustadrak  —  I  291  1 


4970/568.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  tentang  nama  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  bersama 
Rasulullah  H,  yaitu  Abu  Martsad  Al  Ghanawi,  sekutu  Hamzah  bin  Abdul 
Muththalib. 


u*.  {S* 3*  jj  JZi>  jjf 

Jl  Aj y  cjC*  fji  ojww  cOjjli 

ci\  'y  j  j? 


4971/569.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  mengabarkan  kepadaku, 
Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Mush’ab 
bin  Abdullah  Az-Zubairi  berkata,  “Abu  Martsad  Al  Ghanawi  wafat  pada 
tahun  12  Hijriyah  dalam  usia  66  tahun.” 


ji  £yy*±  -oY‘/l^YY 

C/,  iJl  Jj y  JlS  fji  tb 

J*  J*  <y-  J*  f,jw  J*  ir*  <y-  <y-  J*3*- 

.0!jCp  ^  <y.  J>.  'y*e&  J>  f*  Jt 

4972/570.  Ahmad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku,  Musa 
bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin  Khayyath 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Abu  Martsad  Al  Ghanawi 
namanya  adalah  Kannaz  bin  Hushain  bin  Yarbu  bin  Amr  bin  Yarbu  bin 
Kharasyah  bin  Sa’d  bin  Tharif  bin  Jallan  bin  Ghanam  bin  A’shar  bin 
Sa’d  bin  Qais  bin  Ailan. 


I  292  |  —  Al  Mustadrak 


cOji* j  ,jj  oVWt^VT 

jiiiit  y  jU*Q  Iro*  jif  yr^  ‘^' 

^  oj^“  o*  ^  ^y  $  y^y^ 

kL>  J}  aIp  aSiI  ^jj  Jn  y,  £5^'  <^?  O^-?  tc-ijaJl  ^ 

3^ip  *^3» 


4973/571.  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  mengabarkan  kepada  kami,  Abu 
Yunus  Al  Madini  menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir  Al 
Hizami  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Abu  Martsad  Al  Ghanawi 
Kannaz  bin  Al  Hushain,  sekutu  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib,  wafat 
dan  dimakamkan  di  Madinah  pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq  pada  tahun  12  Hijriyah.” 


cLsjL;  'j  J  ^  -ovY/t^vt 

y\  \£i^-  y  Cr^O'  Oll£-  y  OjjU 

aSiI  £p  'J»  'Jz*j  i jS=*  y.  Aiji  y  cy>~J  ^ 

jj  aljij  oX*l.  ^  c-*?-- 

dSsi  <&!  j  'J  y  ^  c^il-^i 

1  ^af  'J  j  1 ^  j  LS^ 

4974/572.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Harun  bin  Sulaiman  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Abdurrahman  bin  Mahdi  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Al 
Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Yazid  bin  Jabir 


Al  Mustadrak  —  I  293  | 


menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Bisyr  bin  Ubaidullah  Al 
Hadhrami  (menceritakan  kepada  kami):  Aku  mendengar  Abu  Idris  Al 
Khaulani  berkata:  Aku  mendengar  Watsilah  bin  Al  Asqa  (menceritakan 
kepada  kami):  Aku  mendengar  Abu  Martsad  Al  Ghanawi  %,  berkata: 
Aku  mendengar  Rasulullah  f||  bersabda,  “  Janganlah  kalian  duduk  di 
atas  kuburan,  dan  jangan  shalat  menghadap  kuburan.  ” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Abdullah  bin  Al  Mubarak  menyendiri  dalam  periwayatannya 
dengan  menyebut  Abu  Idris  Al  Khaulani  antara  Bisyr  bin  Ubaidullah 
dengan  Watsilah.  Bisyr  bin  Bakar  dan  Al  Walid  bin  Yazid 
meriwayatkannya  dari  Bisyr:  Aku  mendengar  Watsilah  bin  Al  Asqa. 

Adapun  hadits  Bisyr  adalah: 


—  ovvYt^v° 

Jt  i y.  i  \2^ 

, _ ,  /•  „  ''  * 

4julJ  Jij  .L^Jl  *Vj  1  'V  :J yu  ^JLp 

<JLp 

4975/573.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin 
Bakar  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Yazid  bin  Jabir 
menceritakan  kepada  kami  dari  Bisyr  bin  Ubaidullah:  Aku  mendengar 
Watsilah  bin  Al  Asqa,  sahabat  Nabi  H,  berkata,  “Janganlah  kalian 
duduk  di  atas  kuburan,  dan  jangan  shalat  menghadap  kuburan.” 

Hadits  ini  diperkuat  oleh  Shadaqah  bin  Khalid. 


1  294  |  —  Al  Mustadrak 


£jb-  cOlol4 ,  JaiUJl  jllp  ^  Jui-f  Stfjb-  -oVt/MVn 

,jp  (4Jl>-  jjJ  lljji-  c _/f*~4  Jji  lliA?-  f-£\y\ 

Si jA  bl  C£-£*»^n  fji  ^hlj  CaJJI  jJJ  __r«5o  C ^b>r- 

jU^-j  ^lip  aSil  <&l  Jj— j  : <J_^>  <dsl 

.l$Jl  I \ jLkfiu  Nj  LS^1  ^J"45r'j  *<Jj4J 

4976/574.  Ahmad  bin  Ubaid  Al  Hafizh  menceritakan  kepada 
kami  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Mushir  menceritakan  kepada  kami,  Shadaqah  bin  Khalid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Jabir,  dari  Bisyr  bin  Ubaidullah: 
Aku  mendengar  Watsilah  bin  Al  Asqa  (menceritakan  kepada  kami):  Aku 
mendengar  Abu  Martsad  Al  Ghanawi  %,  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  H  bersabda,  “  Janganlah  kalian  duduk  di  atas  kuburan,  dan 
jangan  shalat  menghadap  kuburan.” 


J  1&.  jloi;  *J,  £jb»  -ovo/nw 

®3^  CS-  J  ^  Cf-  LS=^  J’- 

0  S  ,  f  “ifi  ,  ',S  0  S  0  S0  S  0  &  *  %  f  0  >  S  O  f  -  $  ,0,  '  #  .. 

o*  >*-  <y.  o*-  cs- 

<iip  &\  '^o 'j  UjZ. ii  J  j*  J  ‘J*  jJij  <-J 

Jlsl  ^e^aJl  OlS'  131  (_5^-  (L*jb>-  4i*j  ^ 

j»j  J-3^  45  14*  ^ 

:  Jls  ^9  ^JJl  cJjil  Jl 55  ipJLvj  ^  ^ 

Jly  ^  Ij»-!!» j  aJp  <&l  {jLfi>  Js\  Jlii  *V1  «&1  ^  lj  <&lj 


Al  Mustadrak  —  1  295  I 


lJj&  Cj £ Ui  !  ay*s>-  yj  (J L*  .  IAa  Jju  ^J^ju  ")}  01 

ct>wb>o  DIS""  ilkp  (jj  Dllo-  DI  ‘(^f’ljj^l  t^fljj^/l  jj^ 

aj-»j>-  ^jj  ^s-ej  ^ jf  4-j  i (_£ jjJl  Uj <Li*«  4-L^a3  oJl*  DJJ jj 

.oUj  D* 

4977/575.  Makki  bin  Bundar  Az-Zanjani  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Yahya  bin  Khalid  bin  Amr  bin 
Yahya  bin  Hamzah  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Muhammad  bin  Yahya  bin  Hamzah  menceritakan  kepadaku,  ayahku 
menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dia  menyampaikan  kepadaku  dari 
Abu  Kabsyah  As-Saluli,  dari  Abu  Martsad  Al  Ghanawi  bahwa 
Nabi  !§■  mengirimnya  sebagai  penjaga,  kemudian  pada  waktu  Subuh  dia 
datang,  maka  Nabi  0  bersabda,  “Itu  teman  kalian  telah  datang  untuk 
bergabung  dengan  kalian.  ”  Nabi  H  lalu  bersabda  kepadanya,  “Apakah 
tadi  malam  kamu  turun  dari  kudamu?”  Abu  Martsad  menjawab,  “Tidak, 
wahai  Nabi  Allah,  demi  Allah,  hanya  ketika  aku  akan  buang  hajat.” 
Nabi  m  lalu  bersabda,  “Jangan  peduli  untuk  tidak  melakukannya  setelah 
ini.  ”267 

Yahya  bin  Hamzah  berkata,  “Aku  lalu  memberitahukan  hadits 
ini  kepada  Abu  Amr  Al  Auza’i,  maka  Al  Auza’i  menceritakan  kepadaku 
bahwa  Hassan  bin  Athiyyah  menceritakan  hadits  tersebut.  Inilah 
keistimewaan  Abu  Martsad  Al  Ghanawi.  Hadits  ini  diriwayatkan  secara 
menyendiri  oleh  anak-anak  Yahya  bin  Hamzah  Ad-Dimasyqi  dari  ayah- 
ayah  mereka,  dari  Al  Auza’i.  Semuanya  merupakan  periwayat  yang 
tsigah” 


267  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Para  periwayatnya  tsigah." 


1296  1  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Martsad  bin  Abu  Martsad  Al  Ghanawi 


Dia  gugur  bersama  Ashim  bin  Adi.  Saat  itu  jumlah  mereka  enam 

orang. 

cAj^P  y\  c^ilJbiJl  jAjot  jj\  —  °V*\/t^VA 

jfy  J>.  £  J***"  ^  ^ 

^  tfi  ^  j!  /  /  ^  ^  >©✓  A,  x  x 

jju  ^ilj  OlP  aSs!  JLl  -Al  £•  OIS'  :Jl5  t<UP  -Al 

.ii 4^p  isi  Ji  <y-  yyy 

4978/576.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad 
menceritakan  kepadaku  dari  Urwah  bin  Az-Zubair  *%,  dia  berkata, 
“Pada  Perang  Badar  Rasulullah#  membawa  dua  kuda,  yang  salah 
satunya  diberikan  kepada  Martsad  bin  Abu  Martsad  dan  yang  satunya 
lagi  diberikan  kepada  Az-Zubair  ^.”268 


l3jb-  y  Jilki  ^ijil  yf  -oVV/iW 

40^1^1  y  y  lsji-  cjL»ji  ^  *i^-i 

ll*j  tojlillj  (JliP  bw*U  01  coibS  ^  ^ 

\xy> jb  01  lljJlii  cJ^-i  ^  <j? 


268  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  lemah, 
tapi  statusnya  diketahui  (dengan  jelas).” 


Al  Mustadrak  — -  1  297  i 


^3  \ZjQaa>j  OT jii I  £ y yu  dJbUwst  ^  I jij  \1ju> 
jJU  4Z*w  ^  g  *  •*  4-JLP 

t]/!  ^JUpj  c^*— jPj  *— «l)a-*Jl  J-P  y>  aj^*->-  Jj j-«  Aj ^ 

t y>  X jjj  i(_£ (ijUs>  4Jll  J-Pj  n£Xs-  <_AjL>-  ^giJJl 

l_pr^k#  <.^h  1  g^'  yj  jjj  dH  S-i^J  t&xl\ 

£ji'r&  4Ji^  r^  CC^H <J=“  ^  ^  ci  r*i A 

ii-li  tl^j  j^ij-iP  !ti  <_ij~Jl  ^  Jli-^l  N)  ^  fj^j' 

■  --/»■  jl  Ju^j  U^lij  Cjv^Jbs  Xj ji  L*  n^JUl  :l jJLSi  IjJjLaJ  ^jjLll 

I jL'lii  jJli-j  Jj jt-valp  <4Sli~«j  <0i)l  -L$P  j«-^Ii  t4^*  y» 

.ijjf  mp  Sf  j  i^4p  ^ j***  c/!  •' ls*5** 

4979/577.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah  menceritakan  kepadaku  bahwa  beberapa 
orang  dari  Adhal  dan  Al  Qarah,  dua  kampung  Jadilah  menemui  Nabi  ^ 
setelah  Perang  Uhud,  lalu  mereka  berkata,  “Di  negeri  kami  sudah  ada 
yang  masuk  Islam,  maka  kirimkanlah  bersama  kami  beberapa  orang 
sahabatmu  untuk  membacakan  (mengajar)  Al  Qur'an  kepada  kami,  dan 
mengajarkan  agama  Islam  kepada  kami.” 

Rasulullah  H  lalu  mengirim  enam  orang  sahabat,  diantaranya 
Martsad  bin  Abu  Martsad,  sekutu  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib,  yang 
sekaligus  diangkat  sebagai  pemimpin  rombongan,  Khalid  bin  Al  Bukair 
Al-Laitsi,  sekutu  bani  Adi,  Abdullah  bin  Thariq  Azh-Zhafari,  Zaid  bin  Ad- 


f298~1  —  Al  Mustadrak 


Datsnah,  Khubaib  bin  Adi,  dan  Ashim  bin  Tsabit  bin  Abu  Al  Aflah. 
Mereka  berangkat  dengan  dipimpin  oleh  Martsad  bin  Abu  Martsad. 

Ketika  mereka  berada  di  Ar-Raji’,  Hudzail  menemui  mereka,  dan 
orang-orang  yang  sedang  beristirahat  langsung  dikepung  dengan 
pedang,  maka  mereka  langsung  mengangkat  pedang  hendak  berperang. 
Mereka  berkata,  “Kami  tidak  ingin  memerangi  kalian,  tapi  hanya  ingin 
menangkap  penduduk  Makkah,  dan  kalian  akan  mendapatkan  janji 
Allah." 

Ashim,  Martsad,  dan  Khalid  berperang  hingga  syahid. 

Mereka  lalu  berkata,  “Demi  Allah,  kami  sama  sekali  tidak  akan 
menerima  perjanjian  dari  orang  musyrik  selamanya.”269 


^  Uj jZ~  4iWl  y)  \ZdZxi  —  o  V  a/  1  ^  A  • 

^  JU C-ijlS  ^  Ob*jL»  j  'J»  -Lp 

JA  '{y-  A' s  J  '<y-  Ay  M*  &  coj  'J*  AAs  <y-  ■X*A‘ 


Aj jA  : jJaS-  ^  Jli  aJ  JlL  {JZ 

Ju jA  of  yw?  A>-f  tyj 

bf  Oli  Ob*jb  b«^iP  aBI  j  Jjy  A-of 

'{J£\  ilp  4*Sj1  J  J^s !  ^  ^  ~ZiXZ\i  4-ily  L5i p  o>b* 


269  Hadits  ini  dibuang  dalam  At-Talkhish.  Adz-Dzahabi  membuangnya  dalam  At- 
Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if,  sebagaimana  dikatakannya. 

(1)  Dalam  At-Talkhish  disebutkan  biografi  Jabir  bin  Abdullah  bin  Rabab  setelah 
hadits  no.  4981,  “Dia  dari  bani  Salamah,  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar.” 
Akan  tetapi  Al  Hakim  tidak  menyebutnya  dalam  Al  Mustadrak. 


Ai  Mustadrak  —  1  299  I 


A  *,  ^  ,  o  ,  +'o  **»  o  +  „  "  *  o  s  'so  s 

Al  Al  J  y* j  y  aJLU»o  d^jS&-  co 

«  /  9«  j  ^  <  .- 

. <_^JJ)  0-*J*-A-?rJl  *^fl  wL?rl  Jj  ALu»^  aAp 

4980/578.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Malik  Al  Ghanawi  menceritakan 
kepadaku  dari  ayahnya,  bahwa  dia  menyaksikan  Martsad  bin  Abu 
Martsad  duduk  di  atas  kudanya  yang  bernama  As-Subul  pada  Perang 
Badar.” 

Muhammad  bin  Amr  berkata,  “Martsad  Al  Ghanawi  gugur 
sebagai  syahid  antara  Perang  Uhud  dengan  Khandaq  pada  bulan  Shafar 
tahun  4  Hijriyah.” 

Ini  menunjukkan  bahwa  Martsad  gugur  8  tahun  sebelum 
ayahnya,  Abu  Martsad  karena  Abu  Martsad  wafat  di  atas  tempat 
tidurnya  di  Madinah  pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  %>,  pada 
tahun  12  Hijriyah. 

Aku  telah  berusaha  keras  mencari  hadits  yang  diriwayatkan 
secara  musnad  oleh  Martsad  dari  Rasulullah  Tapi  aku  tidak 
menemukannya,  kecuali  hadits  berikut  ini: 

jSos>~\  ijj  iAv  oO yp^  —  °  V^/i  ^  A  ^ 

*  O  /fl  /  |  f»  -'O  (  /  *  *  •  \  |  J  *  J»  /  J  •  ^  ✓ 

tji  ^ Jp*”'  J*  cH  ***  Uj^>-  c ZyuM*  JL*u* 

1 ijb  d\S"j  IfjZJ  1  J>  Sty  'Ji>  ^-UJl  iJm 

o  y</  „  '  S*  •  f  .  s  o''  \  J,  *  ,  s  '  '  '  ' 

^J-aj  ^  DI  aMI  aA>1  jjl*  ‘(Jl3 


1300  I  —  Al  Mustadrak 


4981/579.  Dikabarkan  kepada  kami  oleh  Abu  Al  Abbas 
Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Yahya 
bin  Ya’la  mengabarkan  kepada  kami  dari  Al  Qasim  Asy-Syaibani,  dari 
Martsad  bin  Abu  Martsad  Al  Ghanawi,  seorang  Sahabat  yang  ikut 
Perang  Badar,  dia  berkata:  Rasulullah  §f|  bersabda,  “Bila  kalian  ingin 
shalat  kalian  diterima,  hendaknya  yang  menjadi  imam  adalah  orang  yang 
terbaik  di  antara  kalian,  karena  mereka  merupakan  perantara  antara 
kalian  dengan  Allah  Hb-” 

Biografi  Jabbar  bin  Shakhr  #>,  Sahabat  yang  Ikut 
Perang  Badar 

-oa./may 

c/.  $  Cr*  ^ J  &  ^ 

.0u~-  ijt 

4982/580.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad 
menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah,  tentang  nama  sahabat  yang  ikut 
Perang  Badar  bersama  Rasulullah  H,  yaitu  Jabbar  bin  Shakhr  bin 
Umayyah  bin  Khansa  bin  Sinan. 


Al  Mustadrak  —  I  301  I 


'y >y*i  -oA\/l^AY 

<IiXJ|j  ^  Jy>r  (^*jj  '  i?L^-  4jLL>-  LjA?-  C  L /j  ^yj 

.aLm  (jcu*j  (jjl  yj  Oy^j  aju* 

4983/581.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin 
Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Jabbar  bin  Shakhr 
wafat  di  Madinah  pada  tahun  30  Hijriyah  dalam  usia  62  tahun.270 

C/.  buA>-  ^LjJI  jif  —  oAY/MAl 

u*-  jljlll  AU  <.Jy» 

iji  ^  'J&  CjU S^J»  ^  *JjAj  \2>jS>~ 

b»i  ‘J yi  j  ^  &  1 

•  & \  j  j*  (j'J  of  ll$j 

4984/582.  Abu  Al  Abbas  Al  Mahbubi  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Sayyar  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Khalaf  Al  Bazzar  Al  Asqalani  menceritakan  kepada  kami,  Mu’adz  bin 
Khalid  menceritakan  kepada  kami,  Zuhair  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  Syurahbil  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  bahwa  dia 
mendengar  Jabbar  bin  Shakhr  %  berkata:  Aku  mendengar 
Rasulullah  &  bersabda,  “Kita  dilarang  melihat  aurat  kita. n271 


270  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhlsh,  “Dia  salah  seorang  sahabat  yang  ikut 
Perang  Badar.  Dia  wafat  di  Madinah  pada  tahun  30  Hijriyah.  Demikianlah  yang 
dikatakan  oleh  Khalifah.” 

271  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


i  302  |  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Abu  Hudzaifah 


Dia  adalah  Husyaim  bin  Utbah  bin  Rabi’ah  bin  Abdi  Syams  bin 
Abdi  Manaf,  kekasih  Allah  dan  putra  dari  musuh  Allah  dan  musuh 
Rasulullah  jj&.  Dia  gugur  dalam  Perang  Yamamah  pada  tahun  12 
Hijriyah,  dalam  usia  53  atau  54  tahun. 


t  jaS-  iaIsI  -Lp  Uj  ®  A  Y’/ 

d  y*  j  <Jj^  J ^  ^  ;d^ 

-a* 

Ijju  iij-L?-  jj!  iJlS  col  e/ 

oli!  LpS  di  cJj  4i>-l  J  cJui  (_Ji  ^ j 

^  ^-dll  jjI . OjdUl  J*^sM 

0 'Jj>  dCs.  . ^  ^  ^ 

4985/583.  Abu  Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dengan 
sanad  dari  Muhammad  bin  Umar,  dia  berkata,  "Abu  Hudzaifah  masuk 
Islam  sebelum  Rasulullah  %  masuk  ke  rumah  Al  Arqam.  Dia  termasuk 
orang  yang  melakukan  dua  hijrah." 

Abdurrahman  bin  Abu  Az-Zinad  menceritakan  kepadaku  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  “Abu  Hudzaifah  mengikuti  Perang  Badar  dan 
mengajak  ayahnya  untuk  berduel,  maka  saudara  perempuannya,  Hindun 
bin  Utbah,  berkata  kepadanya  ketika  mengetahui  bahwa  dia  (Abu 
Hudzaifah)  mengajak  ayahnya  berduel: 


Al  Mustadrak  —  I  303  1 


Yang  juling,  bertumpuk  giginya  dan  dilaknat  burungnya. 

Abu  Hudzaifah,  orang  terjahat  dalam  agamanya. 

Tidakkah  engkau  berterima  kasih  kepada  ayah  yang  telah  mendidikmu 
sejak  kecil. 

Sampai  engkau  tumbuh  menjadi  dewasa  dan  tidak  bungkuk272 
JuP  j)  JL ia)oj  jj  aJJI  XS-  jjf 

jjf  OlS”^ j  : Jli  (S tijb  ^  OUJL  c j  j>  aiil 

.01  ff  Ajtfj  j]l  J~*>-  j  ‘LZP’  j) 

4986/584.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Waqidi,  dia 
berkata,  “Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  adalah  seorang  laki-laki  jangkung 
berwajah  tampan.  Ibunya  bergelar  Ummu  Shafwan." 

t  jj  —  o  A  o/  i  ^  AV 

‘J-s*  Cf-  ^  tj*-s*l jil  ijt  <3^—1  3^.1  ^ 

^  ^iJJl  C.-»-*.»* 

Ui  ^  J?  e/C*  D*  J* 

272  Hadits  ini  dibuang  dari  At-Talkhish.  Adz-Dzahabi  membuangnya  karena  statusnya 
yang  dha’if,  sebagaimana  dikatakannya. 


1~304  |  —  Al  Mustadrak 


4987/585.  Muhammad  bin  Ya’qub  ,A1  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada 
kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Wahb  bin  Jarir 
mengabarkan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku:  Aku 
mendengar  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  dari  Al  Abbas  bin 
Ma’bad,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  dia  berkata,  “Abu  Hudzaifah 
bin  Utbah  bin  Rabi’ah  gugur  sebagai  syahid  pada  Perang  Yamamah.  ’ 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkanny a . 


LjJL?-  h_ jjaju  ^  JL«j**^*  ^LaJl  bJ?-  o A*\/ 1 ^AA 

Je-  t  *J>  [jJji  iSoi-  i jUtJl  Xs- 

<5)1  of  al4Ip  S)1  j! 

a J°1  'j»  fjj  Jl5  aIL p  <5)1  lsI^ 

jfef  :£p  ^  £i&-  J  JUi 

JUaj  <5)1  Cj£»  tyjilLjb  tij&S-j 

^lp  Jli  _  b  JUi  aIIp  <5)1 

J jLj  Zrj  1/P4.  —  yA  *sj  f  J*  4  :<UP 

y\  OlTj  J)i  ijli  tiiip  <_-> : y*s-  JU»  yillJb  <0il 

Jljf  N  j  cei*  ^1  aI^sJI  dik  Alt  U 

.ll^Ii  ol!3l  ^  Ji£i  :Jl5  toSl^Jb  <5)1  cT3" 

4988/586.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 


Al  Mustadrak  —  I  305  I 


Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
dari  Al  Abbas  bin  Ma’bad,  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Abbas  %,  bahwa 
Rasulullah  %  bersabda  pada  Perang  Badar,  “Barangsiapa  di  antara 
kalian  bertemu  Al  Abbas,  lindungilah  dia,  karena  dia  keluar  dalam 
keadaan  dipaksa.  ” 

Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  lalu  berkata,  “Apakah  kita  membunuh 
ayah  kita,  saudara-saudara  kita,  dan  keluarga  kita,  sementara  Al  Abbas 
kita  biarkan  saja?  Demi  Allah,  aku  akan  memenggalnya  dengan 
pedang.” 

Rupanya  hal  tersebut  didengar  oleh  Rasulullah  0,  maka  beliau 
bersabda  kepada  Umar  bin  Khaththab,  " Wahai  Abu  Hafsh 
— Umar  <$,  berkata,  “Itulah  kali  pertama  Rasulullah  0  menggelariku 
Abu  Hafsh.".  Dia  akan  akan  memukul  wajah  paman  Rasulullah  0 
dengan  pedang.  ”  Umar  lalu  berkata,  “Izinkanlah  aku  menebas  batang 
lehernya,  karena  dia  telah  menjadi  orang  munafik.” 

Abu  Hudzaifah  berkata,  “Aku  tidak  aman  dengan  kata-kata  yang 
telah  kuucapkan,  dan  aku  selalu  takut  sampai  Allah  menebusnya  dengan 
syahadah  (mati  syahid)" 

Ibnu  Abbas  lebih  lanjut  berkata,  “Dia  gugur  sebagai  syahid  dalam 
Perang  Yamamah.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


^1  cpJC?  {f  OUIp  {f 

{f  {/>  {f  OUli—  '{j*  if&r  {f  {f 


- Al  Mustadrak 


{Js-  Jio  <I)f  tL-g^P  Aii!  (_r“^  0^ 

?£jJl  J ip  ^5-  jf  ‘<^i  e^-y  **iU  Ji 

cIjl^p  ^Jl  j^p  aw'  {J^3  ^  '<Sy* j  <yi  : jLSi 

di^jJo  liJLljJ  ij»JLxj  a^Lp  a^I  <^v9  (J j-**  j  <J^*  -  L*  •*— *^-ft9 

aIIp  <5)1  iJli  ll5"  oJi^  AS  ^Ij  $**  cJlj  U^?r  0 j  O^j 

.jU^-j 

4jtuj  ^  3-IP  3ijA>-  Ijf  c)f  j^j  4(j^?"^  (*"*-?  t^? 

J^l  lii  ij jU*i  dUi  Jli  dflj  cCjlL.  ^  J *5 

#  /a/  ^  x  0  //o;  0  x 

•ti^v9  f  y  **su  cf-  ^  <y 

4989/587.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  Al  Baghdadi 
mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Utsman  bin  Shalih  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Zur’ah  bin  Amr  bin  Jabir,  dari 
Sulaiman  bin  Mihran,  dari  Syaqiq  bin  Salamah,  dari  Ibnu  Abbas 
bahwa  Muawiyah  masuk  menemui  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  bin 
Rabi’ah  yang  sedang  menangis,  maka  dia  bertanya,  “Apa  yang 
membuatmu  menangis?  Apakah  karena  sakit?  Atau  haus  terhadap 
dunia?”  Abu  Hudzaifah  berkata,  “Tidak,  tapi  karena  aku  pernah 
mendengar  Rasulullah  &  berpesan  kepadaku.”  Muawiyah  bertanya, 
“Apakah  itu?"  Dia  mejawab,  "Rasulullah  $  bersabda,  'Bisa  jadi  kamu 
akan  mendapati  suatu  masa  yang  orang-orang  mengumpulkan  harta 
benda,  dan  kamu  berada  di  dalamnya'.”  Sekarang,  aku  telah 
mengumpulkannya  sebagaimana  yang  disabdakan  beliau. 

Dalam  hadits  ini  terdapat  kekeliruan  yang  jelas,  yaitu  bahwa  Abu 
Hudzaifah  bin  Utbah  bin  Rabi’ah  mati  syahid  sebelum  Muawiyah  masuk 


Al  Mustadrak  —  I  307  1 


Islam.  Padahal  sebenarnya  Muawiyah  menanyakan  ini  kepada 
pamannya,  Abu  Hasyim  bin  Utbah  bin  Rabi’ah,  pada  Perang  Shiffin. 


JUp-I  jj\  ^5"^  L 'a  —  o  A  a/  1  ^  ^  • 

llj Jl^-  i CIUj  ^ 

'jfjj  ^  J^O  :Jl5  Jjlj  ^P  Ijj^aL»  J*  io'M\j 

:  Jlii  c4jw j  ^yj  “LlP  ^ji  4jjj Jl>-  Ji  . 4iiUj 

4990/588.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami  sesuai  kebenaran  yang  telah  kami  sebutkan, 
Abu  Bakar  bin  Muawiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  kakekku 
menceritakan  kepada  kami,  Za'idah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Manshur,  dari  Abu  Wa‘il,  dia  berkata,  “Muawiyah  masuk  menemui  Abu 
Hasyim,  lalu  menuturkan  kisah  yang  sama.” 

Mereka  berselisih  pendapat  tentang  nama  Abu  Hudzaifah  bin 
Utbah  bin  Rabi’ah.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  namanya  adalah 
Husyaim. 


J» f  j  <y.  —  oA^/t^\ 

ifj-j ji  'y.  tff  cO_ja*j 

2j tjj  ^yj  «UI P  jjf  :Jl5  ^yj 

^  (*— <1  :  J-5j 


I  308  j  —  Al  Mustadrak 


4991/589.  Sebagaimana  yang  telah  dikabarkan  kepada  kami 
oleh  Abu  Ishaq  bin  Yahya  dan  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub,  keduanya 
berkata:  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  bin 
Rabi’ah,  namanya  adalah  Husyaim.  Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa 
namanya  Hisl.” 


oJ \jJLjt  ^  °  ^  •  / 1  ^  ^  X 

'J>  $  :  <J>2j  Cfi**  ',J.  ccSjjAlI  ji  t/'W’J' 

b-  Jdlj  d)ll3l  011  caJ  iff  ^  O*  ^ 

.  Jl~P  ill-l  (1)1  :JJj 

4992/590.  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin 
Ya’qub  (menceritakan  kepada  kami):  Aku  mendengar  Al  Abbas  bin 
Muhammad  Ad-Duri  (menceritakan  kepada  kami):  Aku  mendengar 
Yahya  bin  Ma’in  berkata,  “Nama  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  bin  Rabi’ah 
adalah  Hisl.  Aku  khawatir  ini  salah,  karena  Al  Yaman,  ayah  Hudzaifah, 
juga  diberi  gelar  Hisl.  Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  namanya 
adalah  Isi.” 


:S?vi  Jf'j  J  Sl ijb- 

d  t CjS-  c/- 

o!  Jjj  Jl~p  jf  ^  ^  ^ 


Al  Mustadrak  —  1  309  I 


4993/591.  Abu  Ishaq  dan  Abu  Al  Husain  menceritakan  hadits 
ini  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan 
kepada  kami,  Ziyad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  Husyaim 
menceritakan  kepada  kami,  Yunus  menceritakan  kepada  kami,  Ikrimah 
mengabarkan  kepada  kami  bahwa  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  bernama 
Hisl  atau  Isi.  Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  namanya  Miqsam. 


OjjLft  ^  -U jjf  U 

Jli  JlS  Sju*  J U?v<  'j)  JU 

.  :  J  \-AJ  j  (4«IP 

4994/592.  Abu  Ahmad  Muhammad  bin  Harun  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Nushair  menceritakan 
kepada  kami  dengan  sanadnya,  dari  Muhammad  bin  Sa’d,  dia  berkata, 
“Ada  yang  mengatakan  nama  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  adalah 
Husyaim.  Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  namanya  adalah  Miqsam.” 


/  0<,  A  ^  x  //  y  9  y  o  *  y  o  J  o  y  *  y  f  f  o  J  y  y  y  f 

jP  C^jJl  O^P  ^  C/  ^ 

3j3  — jjLaJIj  ^«1  jJL-j  aJLp  jIiI  (_sU^  A&l  J <l)f 

JJ*  cv-^-IaJI  J^f  Ij  :  JUi  jvUJ-j  aJp  a&I  J  ^  g  J  p 

Ij  ;ajL>w>I  J  lis  Ui-  ^JJpj  U*  JLpj  C* 

“-tP^j  L»  d)f  \y^S>  JJt!  Ijjbii  l»l  yf  caJJI  J 


1  310  |  —  Al  Mustadrak 


^  Xaj jj>-  Dy>  lj-5^*5  (*-4i 

uf  l J  :JJl-j  OtP  ill  <&l  J jl<3  ^  ‘Vi^*  Ji  S-^--4  ® A 

\ ^  c«&l  J jLj'j  Ij  Js ilj  :Jlis  dJLjl  ^  OIS"*  £  ils^ll»  4jf*sJ  a»Ij 

t(_$lj  13  IjujI*  L^l?-  015"  01  t4ttl  j  ^1  ^ 

Lals  (_Jl  J^j  AWl  ^ 

<S  Ipji  :  Jl5  tdJJ3  £-*j  tt— ;>-  oJJi  43  01  o-jfj 

.j^-t  |*JL*j  4-1^  *wl  [J^9  4^1  J J~> J 

4995/593.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
Yazid  bin  Ruman  mengabarkan  kepadaku  dari  Urwah  bin  Az-Zubair, 
dari  Aisyah  bahwa  Rasulullah  fj|  memerintahkan  agar  orang-orang 
yang  tewas  dalam  Perang  Badar  dibuang  ke  dalam  Al  Qalib  (sumur  tua). 
Beliau  lalu  berdiri  di  atas  mereka  seraya  bersabda,  “Wahai  orang-orang 
yang  dikubur  di  Al  Qalib,  apakah  kalian  mendapati  apa  yang  dijanjikan 
Tuhan  kepada  kalian  benar?  Sungguh,  aku  mendapati  apa  yang 
dijanjikan  Tuhanku  benar."  Para  sahabat  lalu  berkata,  “Wahai 
Rasulullah,  mengapa  engkau  berbicara  dengan  orang-orang  yang  sudah 
meninggal?”  Nabi  H  menjawab,  “Mereka  telah  mengetahui  bahwa  apa 
yang  dijanjikan  Tuhan  kalian  benar.  ” 

Ketika  beliau  menyuruh  agar  orang-orang  kafir  tersebut  diseret 
ke  dalam  sumur,  beliau  melihat  wajah  Abu  Hudzaifah  bin  Utbah  tampak 
tidak  suka  ketika  ayahnya  diseret  ke  dalam  Al  Qalib,  maka  beliau 
bersabda  kepadanya,  "I Wahai  Abu  Hudzaifah,  kelihatannya  kamu  tidak 
suka  dengan  apa  yang  terjadi  pada  ayahmu.  "Abu  Hudzaifah  menjawab, 
“Wahai  Rasulullah,  demi  Allah,  aku  sama  sekali  tidak  meragukan 


Al  Mustadrak  —  I  311  I 


tentang  Allah  dan  Rasul-Nya,  akan  tetapi  ketika  teringat  bahwa  ayahku 
orang  yang  santun  dan  cerdas,  aku  berharap  dia  tidak  mati  sebelum 
Allah  memberikan  hidayah  kepadanya,  maka  ketika  aku  melihatnya 
tewas  dan  mengalami  nasib  seperti  ini,  aku  menjadi  sedih." 

Rasulullah  §§•  pun  mendoakan  kebaikan  untuknya.273 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Quthbah  bin  Amir  Al  Anshari  % 


y\  l(^ilJtiJl  yijor  Jjf  U  ~ 

ilJaS j  :  Jli  3 ^  o ^|l  l3j£-  c^l 

C$iJl  IjJb  jJI-j  <5il  i)y*J  £-«  oAj-b-  Ji  jA\& 


^  (Ja  si_A  1  J  y* 

i y\j  ^J3-^  o*  CrJ  [yt-j  otj 

©^42  <£43  M  \$% 

. J Jllil  uf  Jj toCbJi-  JJ  jA. P  ^  Ojjj  Oj^-1  j 


»  4996/594.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad 


273  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1312  I  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah,  dia  berkata,  “Quthbah  bin  Amir 
bin  Hadidah  ikut  Perang  Badar  bersama  Rasulullah  f§.  Dialah  orang 
yang  Allah  S  turunkan  ayat  berkenaan  dengannya.  'Dan  bukanlah 
kebajikan  memasuki  rumah-rumah  dari  belakangnya'.  (Qs.  Al  Baqarah 
[2]:  189).  Saudaranya  adalah  Amir  bin  Hadidah  dan  Yazid,  yang 
bergelar  Abu  Al  Mundzir.”274 


4j£J|  X*  'J  JL^-f  l&b-  y&Jl  J  -o^o/l^^Y 

‘J*  J  'y*  'J  O*'  D*  0"” 

(*-^j  ^  aSsi  [y 

1  jj^T  ai  J\  j  ^  ^  <J y" j  ‘d* 

ja\s-  J  \j&0j 

4997/595.  Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  Ashim  bin  Umar  bin 
Qatadah  menceritakan  kepadaku  dari  syaikh-syaikh  kaumnya,  mereka 
berkata,  “Pada  musim  haji  Rasulullah  H  bertemu  dengan  beberapa 
orang  Anshar,  lalu  menawarkan  bantuannya  kepada  kabilah-kabilah 
Arab.  Mereka  lalu  pulang  ke  negeri  mereka  setelah  beriman  dan 
membenarkannya.  Diantaranya  adalah  Quthbah  bin  Amir  bin  Hadidah.” 


274  Adz-Dzahabi  menyebutkan  biografi  Quthbah  "Quthbah  bin  Amir,  sahabat  yang 
ikut  Perang  Badar  dari  kalangan  Anshar”  dan  tidak  menambah  komentar  lain. 


AI  Mastadrak  —  I  313  I 


ijj  ajjI  j-p  jjI  IuJj-  — i  <\  *\  a 

^jI  ^  c ^  Xa^a  \3jj>-  ,jj  lj-***s,dl  £jb- 

01  cOJJl^  ^  (Oi^  ^uA>-  tAJll  Jup  ^  Jib**-'*}  ^uA>-  _/^ 

(ji ^  j^lp  iji  0-*J  |*-b*»_j  ^Jp  ^  LS^3  ^  (J y* J 
•£^  <£-  yCs  ^  f>&>-  JA  ^  jjl  OU-J 

4998/596.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Sabrah  menceritakan  kepadaku, 
Ishaq  bin  Abdullah  menceritakan  kepadaku,  Ibnu  Ka’b  bin  Malik 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  Rasulullah  H  mengirim  Quthbah  bin 
Amir  bersama  20  orang  untuk  mendatangi  Kampung  Khats’am  pada 
bulan  Shafar  tahun  7  Hijriyah. 


Biografi  Salim  maula  Abu  Hudzaifah 

^  tjjudl  (JfS> 

luJls-  jj\  Uj Jo-  c ^  y\  luA?- 

Jli  :Jli  t«c 's-  auI  j  4J1I  xp  c<L»Jiip  ^p  ^p 

^  <uj1  -Lp  f^jA  01  Ijip  4Jp  amI 

^1  OtfJ 


1314  |  —  Al  Mustadrak 


4999/597.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Hisyam  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Mahdi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Sa’id  Al  Muaddib  menceritakan  kepada 
kami,  Al  A’masy  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim,  dari  Alqamah, 
dari  Abdullah#,,  dia  berkata:  Rasulullah#  bersabda,  “Ambillah  Al 
Qur'an  dari  empat  orang,  yaitu  Abdullah  bin  Mas  ud,  Muadz,  Ubay, 
dan  Salim  maula  Abu  Hudzaifah.”275 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  <dll  J-*5-  /°*  *  * 

;JlS  'J*  ,y.  tSjlS  j)  OL-L*  c 

U*' 

lili  <.*£ ii-  <X  Jlii  d\£"j  coLii  C-JlS'j 

J?  Jty  j Jji 

jf  lAiJJii-  J^rj  Jjlp  j  ^  3^' 

.  <**fj  wUp  Aai  Jj>-  j 

5000/598.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin 
Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepadaku  dari  guru-gurunya,  dia  berkata,  “Salim  maula  Abu  Hudzaifah 
bin  Utbah  adalah  maula  Tsubaitah  binti  Yu’ar  Al  Anshariyyah,  istri  Abu 
Hudzaifah.  Lalu  Abu  Hudzaifah  mengangkatnya  sebagai  anak  sehingga 
namanya  menjadi  Salim  bin  Abu  Hudzaifah.  Ketika  turun  ayat, 

275  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Dha'it 


Al  Mustadrak  —  1  315  1 


'Panggillah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama 
bapak-bapak  mereka'.  (Qs.  Al  Ahzaab  133]:  5),  namanya  diganti  menjadi 
Salim  maula  Abu  Hudzaifah.” 


Dia  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Yamamah  pada  tahun 
12  Hijriyah.  Kepalanya  ditemukan  di  kaki  Abu  Hudzaifah,  atau  kaki  Abu 
Hudzaifah  ada  pada  kepalanya. 

Musa  bin  Utbah  berkata,  “Dia  adalah  Salim  bin  Ma’qil,  salah 
seorang  penduduk  Ishthakhir.”276 

ybor  Ijf  J»  y  J*  fji  ^*  —  0  ^  ^ 

J  [2j^-  ccj/jh  Ojjli  Ji  y1  y  (f.  cf- 

iaj C  J  J^J  'J  ^  J  j*  ‘(*4*~* 

ial  J Jj  J  aII)  oljbjf  :cJlS  J-  Jpj  'J*  i&Ji 

:£iis  'tcJS'  jjf  :J  Jlii  t iu*-  'J  'J  Jl* j  J*  <5>1  JJ 

Jif  £-*-"!  J  J  tfJjUtv?!  y  J’ J  ^ 

aIJI  o-»ij  j*Ui  y  y 

J  JJ  (J  J  aJJ  Jy  JJ  :JU3  'j\ 

Cil  USCft  O&r'Jj  jUj 

lij  J y\Ji\  of  C^Ip  O"!'  J’  J  J  J  J'  ^ 


276  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi.  Para  ulama  hadits  telah 
sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha  ’if.” 


1316  |  —  Al  Mustadrak 


d\t  Jftl  ^jI  Jjy>  OlS"  c r! 

■  ^  >  r^X' 

5001/599.  Abdushshamad  bin  Ali  bin  Mukram  mengabarkan 
kepada  kami,  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Syakir  mengabarkan  kepada 
kami,  Musa  bin  Harun  Al  Bardi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin 
Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Hanzhalah  bin  Abu  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami,  bahwa  dia  mendengar  Abdurrahman  bin 
Sabith  menceritakan  dari  Aisyah  dia  berkata,  “Pada  suatu  malam 
setelah  Isya  aku  terlambat  menemui  Rasulullah  fH,  maka  ketika  aku 
datang,  beliau  bertanya  kepadaku,  'Ke  mana  saja  kamu?'  Jawabku, 
'Kami  mendengarkan  bacaan  seorang  laki-laki  dari  kalangan  sahabat 
engkau  di  masjid.  Belum  pemah  kudengar  suara  seperti  suaranya  dan 
bacaan  seperti  bacaannya'. 

Beliau  pun  bangkit,  dan  aku  mengikutinya  sampai  aku 
mendengar  suara  murattal  tersebut.  Beliau  lalu  menoleh  kepadaku  dan 
bersabda.  Itu  adalah  Salim  maula  Abu  Hudzaifah.  Segala  puji  bagi  Allah 
yang  telah  menjadikan  umatku  seperti  dia'.  ”277 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.  Keduanya  hanya  sepakat 
terhadap  hadits  Ubaidullah  dari  Nafi,  dari  Ibnu  Umar,  bahwa  ketika 
orang-orang  Muhajirin  tiba  di  Madinah  dari  Makkah,  yang  menjadi  imam 
mereka  adalah  Salim  maula  Abu  Hudzaifah,  karena  dia  sahabat  yang 
paling  banyak  hafalan  Al  Qur '  annya. 


277  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  317  I 


JL y»  UjJL?-  CJj-o-J  yi  ^>wJl  ^LaJl  y\  U  — 'V»  *  /  o  •  «Y 

4jI  (JLx^>>  yj  cOjjLft  ^  JjJj  UjJ^-  c yj 

C-> ^"3  c4jL>JL>-  ^jI  «f ^»!  01  (j^*- _^l  JLP  OJj  o y^s- 

,*.*•,*  S&  ,  f  ,  ,  *„•,>•>*,*  j. .  t,  4 

CjLjju»»  yi  Ju yjt  UjJL?-  4(^1  4<>_->jA*j  yi  AU'  J-P  jJ< 

Xs-  C^Xj  o jaS-  £-*-**»  Aji  t-L*^  (^i5^  1  j4-^*  0^  t^si^  ^J‘^~ 

aMI  J C-J <jSj-L>-  ^jf  af y»l  of  c4-£ulp  ^1 

'  ,,  "t'.*  f  't,  ,'**,*,,  t',  \  *, 

QJ  JUi  O^JLp  Xaj\s>-  ^jI  ^Jy»  p}£»  (J j4-2  AJS’  a»1  {jLp 

Ijju  ■  i  g  of  ji*j  Aiiojs j fs  Ayty>j f  aJLp  auI  ^JU*»  amI 

.L^-Ip  (J^-ju  OlS^ 

5002/600.  Abu  Al  Abbas  Al  Mahbubi  mengabarkan  kepada 
kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin 
Harun  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Sa’id  mengabarkan 
kepada  kami,  bahwa  dia  mendengar  Amrah  binti  Abdurrahman 
menceritakan  bahwa  istri  Abu  Hudzaifah  menuturkan  hadits  ini. 

Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Suwaid  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Mushir  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin 
Sa’id,  bahwa  dia  mendengar  Amrah  binti  Abdurrahman  menceritakan 
dari  Aisyah,  bahwa  istri  Abu  Hudzaifah  mengeluhkan  kepada 
Rasulullah  H  tentang  Salim  maula  Abu  Hudzaifah  yang  sering  masuk 
menemuinya.  Rasulullah  H  lalu  bersabda  kepadanya,  “Susuilah  dia!” 
Dia  pun  menyusuinya  setelah  Salim  mengikuti  Perang  Badar,  sehingga 
Salim  bisa  bebas  menemuinya.”278 

278  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Demikianlah  yang  diriwayatkan  oleh 
Suwaid  bin  Sa’id  dari  Ali  bin  Mushir,  dari  Yahya,  sesuai  syarat  Muslim.” 


1 318  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

c  'j!  jj'  - 1  ^  I  °  *  'T' 

Uj c^_L ~j»  (jj  UjA?- 

°U*  ‘u-4^'  ^  ‘o*  c/.  p**Q  v/ 

:  Jli  iff  ^  3jy>  ^  <(4^  ^  ^ 

4>»L»-Jl  j*jJ  4j|j  C<U  SJll-  4jjj  jj>-  ^jf  UJll.  V jU^I  (►jV"’  f ^ 
C-Jls  4j  Jj>-  of  ^  J&S*  L$Jl  t  L»" _^J  ° JJJ 

Cfc>-  (_jJbJ  <U  <cJjt?r  C.-^  ^3l  c4-j  4?rb>-  ^  • cJLfti  l4j  ^Uil  ( 

.jj S>rJ  y&  Aiil  4jjc%iJ  4JLP  4ill  ^jo j  jA&  O-L^li  t4lilpl 

5003/601.  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Ali  bin  Bakar  Al  Adi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  menceritakan 
kepada  kami,  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Hafsh  bin 
Ghiyats  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Thuhman  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Al  Umais,  dari 
Abu  Bakar  bin  Abdullah  bin  Abu  Al  Jahm,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dia 
berkata:  Ummu  Salim  Al  Anshariyyah  menjadikan  Salim  maula  Abu 
Hudzaifah  sebagai  Sa'ibah  (budak  yang  dimerdekakan)  untuk  Allah. 
Ketika  Salim  gugur  dalam  Perang  Yamamah,  dia  mendapat  warisan 
berupa  senjata  dan  kuda,  maka  Umar  bin  Khaththab  %,  mengirim 
utusan  kepada  Ummu  Sulaim  dan  berkata,  “Ambillah!  Kamulah  yang 
paling  berhak  terhadapnya.  ’’  Ummu  Salim  lalu  berkata,  “Aku  tidak 

Adapun  Yazid  bin  Harun,  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Yahya  secara  mursal 
tanpa  menyebut  nama  Aisyah. 


Al  Mustadrak  —  |  319  I 


membutuhkannya,  karena  aku  telah  menjadikannya  untuk  Allah  ketika 
aku  memerdekakannya.” 

Umar  pun  mengambilnya  dan  menjadikannya  di  jalan  Allah.279 


cOl 'J&  ji  cy.  ji  AlUl  »  Y/o  «  *  1 

J»  t tj*  «Oli-  c^Ip 

Jfy  ui  :  Jl5  t<up  auI  ^  'H  j  O* 

.oUr^J  ^Ip 

5004/602.  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ismail  bin  Mihran 
mengabarkan  kepadaku,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu 
Umar  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami 
dari  Az-Zuhri,  dari  Ubaid  bin  As-Sabbaq,  dari  Zaid  bin  Tsabit  4ffc,  dia 
berkata,  “Ketika  Salim  maula  Abu  Hudzaifah  gugur  sebagai  syahid \ 
orang-orang  berkata,  'Seperempat  Al  Qur'an  telah  hilang’.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya.280 


C/,  !r* 


f  C  (31^—1  fji  — ‘l'W0*  *° 

UjJ^-  yLJl  Jjjj  ^  awI  J-p  LjA?-  l^j**j* 


279  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  tidak  shahih." 

280  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Berdasarkan  prediksi  mudhaf  yang 
dibuang.” 


I  320  |  —  Al  Mustadrak 


4jT  <Ip  a&I  tAjjf  cAjA>-  ^  Cbj  (1)1  C /W’  jjf 

Lii  of. jJL-.  jlaJl  aJL*  d)f  _p  (_5^^  *|*  g ■/?«;  JlSi  ’.Aj^s^aSl  Jl5 

l!u-yj  oe. j£S  Qjf  *jj  c5wif  :  j  Jlij  ui^Cajf j  4))l  J**!»  <^5  <iiil 
L«  :l ^JlSi  I lji»j  ;  jaS-  J 15  c<5«A^jfj  <0)1  ^5  4-Sijti 

J  **■’. ^  ^  CoiljJ-Jl  Ij  c£j*0 

J>.  j*JC-J  cj^r  J*  JJ  l£s- 

.pO 

5005/603.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Bisyr  bin  Musa  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Yazid  Al  Muqri 
menceritakan  kepada  kami,  Haiwah  bin  Syuraih  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Shakhr  mengabarkan  kepadaku  bahwa  Zaid  bin  Aslam 
menceritakan  kepadanya  dari  ayahnya,  dari  Umar  4&,  bahwa  dia 
berkata  kepada  sahabat-sahabatnya,  “Berangan-anganlah  kalian!” 
Sebagian  mereka  lalu  berkata,  “Aku  berangan-angan  andai  saja  rumah 
ini  penuh  dengan  emas,  maka  akan  kuinfakkan  semuanya  di  jalan  Allah, 
dan  aku  sedekahkan.”  Seorang  laki-laki  lalu  berkata,  “Aku  berangan- 
angan  andai  saja  rumah  ini  penuh  dengan  intan  dan  permata,  maka 
akan  kuinfakkan  di  jalan  Allah,  dan  aku  sedekahkan.”  Umar  berkata, 
“Berangan-anganlah  kalian!”  Mereka  berkata,  “Wahai  Amirul  Mukminin, 
kami  tidak  tahu  lagi  harus  berangan-angan  apa.”  Umar  berkata,  “Aku 
berangan-angan  andai  saja  penuh  dengan  laki-laki  seperti  Abu  Ubaidah 
bin  Al  Jarrah,  Mu’adz  bin  Jabal,  Salim  maula  Abu  Hudzaifah,  dan 
Hudzaifah  bin  Al  Yaman.”281 

281  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  321  I 


Biografi  Zaid  bin  Al  Khaththab  bin  Nufail 


Dia  adalah  saudara  laki-laki  Amirul  Mukminin  Umar  bin 
Khaththab.  Kuniyah- nya  adalah  Abu  Abdurrahman.  Dia  lebih  muda  dari 
saudaranya,  Umar,  dan  masuk  Islam  sebelum  Umar.  Rasulullah 
mempersaudarakannya  dengan  Ma’n  bin  Adi.  Keduanya  sama-sama 
gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Yamamah. 


LjJU»-  tijaj  ^  <0)1  JLP  Jjf  dJJJb  LjJL>-  —  't  •  i/ O  *  .  *\ 

‘j**  <y-  (j*  cy.  o* 

lAjjjf  ci-jUa^-Jl  jjJ  Jjj  aJ j  ^  JLP  ^  ^P  ^P  ci_3UtsJl 


<Aj_j  3j1  J  ^  Juj  015^  :Jt» 

Ojj  4  jL?r  ^Jl  ^Lp  AjLjl?-  >SJ  ^ 

Lft^r  J  Jli- J\  Ulj  ijli- j  Jl^r ^Jl  L*(  I J jAJ  <_->Ua5xJl 

OJJl  f yjj  Cj^fUwsf  jl^i  ^  «iLJl  jilpf  <^l  jv^iJl 

3j1  JJio  c^j-ijaJl  4j  f.Ur  L>-* 

c4jQ|  tlJiSjj  («tip  <0)1  <CL?-j  Jl9  Vjb^s  |*J  IjJUJl  ^>ti 

01  c3lsJ  UI  »  b  :0j~L~^l  JUi  iaajJL?-  ^1 

*£. j  J?j  f-ijzi  Cr!  dl  bf  pT^Jl 

.o^sftpl  ^  o jd*s-  ^d>\  aII.  t-jljaiJl  ^ 


5006/604.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 


I  322  |  —  Al  Mustadrak 


Al  Faraj  mengabarkan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Umar,  dia 
berkata:  Al  Jahhaf  menceritakan  kepadaku  dari  Umar  bin  Abdurrahman, 
salah  satu  keturunan  Zaid  bin  Al  Khaththab,  dari  ayahnya,  dia  berkata: 
Zaid  bin  Al  Khaththab  membawa  bendera  kaum  muslim  pada  Perang 
Yamamah,  sampai  bendera  tersebut  miring  di  atas  pasukan  berkuda. 
Zaid  pun  berkata,  “Adapun  kaum  lelaki,  mereka  tidak  akan  berjalan 
kaki.  Adapun  kaum  lelaki,  mereka  tidak  akan  berjalan  kaki.”  Lalu  dia 
berteriak  dengan  lantang,  “Ya  Allah,  aku  memohon  ampun  kepada-Mu 
atas  larinya  sahabat-sahabatku,  dan  aku  berlepas  diri  dari  apa  yang 
dibawa  oleh  Musailamah  dan  Muhkam  bin  Ath-Thufail. 

Dia  lalu  mengikat  bendera  dan  maju  menyerang  musuh  dengan 
pedangnya  hingga  gugur  sebagai  syahid.  Bendera  lalu  jatuh,  dan  diambil 
oleh  Salim  maula  Abu  Hudzaifah.  Kaum  muslim  berkata,  “Wahai  Salim, 
kami  takut  diserang  dari  hadapanmu.”  Salim  berkata,  “Seburuk-buruk 
pembawa  Al  Qur '  an  adalah  aku  bila  kalian  diserang  dari  hadapanku. 

Zaid  bin  Al  Khaththab  gugur  pada  tahun  12  Hijriyah.282 


^  jZ j  jSn  — *t  •  o/o  •  •  V 

jiy  J>  cOli*  n£~ 

|  ji 4 o\'jh  ^  J  <£»!>-  ^  ^ 

.pi^-T  plSlj  <5)1  ilpj  ,ji  ^4  j  ‘J-5 

5007/605.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Bisyr  bin  Musa  mengabarkan  kepada  kami,  Al  Humaidi  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  Malik  bin 

282  Ini  riwayat  Al  Waqidi,  sebagaimana  kami  jelaskan,  bahwa  para  ulama  hadits  telah 
sepakat  bahwa  Al  Waqidi  seorang  periwayat  dha  if. 


Al  Mustadrak  —  I  323  I 


Naufal  bin  Musahiq.  Ibnu  Umar  berkata:  Orang  kelima  dari  lima  sahabat 
yang  sama-sama  memerangi  Musailamah,  lalu  mereka  membunuh  selain 
dia  adalah  Zaid  bin  Al  Khaththab,  Abdullah  bin  Makhramah,  dan  dua 
orang  lainnya.283 


^  UI  ijis’  $  *  *l/°  *  *  A 

Vp.  i  Uj  S>-  ijJ 

2j  ^rLc-  ,y.  iji  o'-  S**' 

Al  [yf'  's^-S  yi  A>jJ  :<Jyh> 

*yi  c-. j*  U*  U>-f  cJbS  JiSj  IaJ  (JLa3  Cj0j  ^Jjts  <up 


5008/606.  Abu  Ali  Al  Hafizh  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ash-Shabbah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Amr,  dari  Umar  bin  Abdurrahman  bin 
Zaid  bin  Al  Khaththab,  dia  berkata,  “Umar  mendapat  musibah,  lalu 
berkata,  'Aku  mendapat  musibah  dengan  terbunuhnya  Zaid  bin  Al 
Khaththab,  namun  aku  tetap  bersabar'. 

Suatu  ketika  Umar  melihat  orang  yang  membunuh  Zaid,  maka 
dia  berkata,  'Celaka  kamu!  Kamu  telah  membunuh  saudaraku.  Setiap 
kali  angin  berhembus,  aku  pasti  teringat  padanya'.”284 


283  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 

284  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


—  Al  Mustadrak 


Biografi  Ukasyah  bin  Mihshan  bin  Qais  bin  Murrah 
bin  Katsir  Abu  Mihshan 


Dia  ikut  Perang  Badar,  Uhud,  serta  seluruh  peperangan  bersama 
Rasulullah  f§^. 

JU aill  J-P  y\  ~ *\  *  V/o  *  *  ^ 

OCip  [j>  cSjlS  ^  OL-k-J—  \ILxi-  j 

<&l  :cJlS  5^  cr*5  C!  O* 

4H-0  dJLJi  JL*j  j  Oc^j»  U0*!j^  tj*!  ^  {J^ 

015^J  40 Aiil  J 

.^-Ul  °>> 

5009/607.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan 

kepadaku,  Muhammad  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman 
bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Al  Waqidi  menceritakan  kepada 
kami,  Umar  bin  Utsman  Al  Habsyi  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayah-ayahnya,  dari  Ummu  Qais  binti  Mihshan,  dia  berkata, 

“Rasulullah  ^  wafat  ketika  Ukasyah  berusia  40  tahun.  Lalu  dia  gugur 
satu  tahun  setelahnya  di  Buzakhah  pada  masa  pemerintahan  Abu 
Bakar  <$,  tahun  12  Hijriyah.  Ukasyah  termasuk  salah  satu  pria  yang 
paling  tampan.”285 


285  Ini  riwayat  Al  Waqidi.  Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  Al  Waqidi  seorang 
periwayat  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  I  325  1 


oljJco  OUL»  jj\  UjJb«-  —  •  a/ °  *  ^  * 

C/.  tji  ^  lOjjlA  Jjjj  ^  lljji- 

aJJI  t_)l3  "d^  t4-P  aUI  SjJ (^1  ^jP  c4*JL*  ^jp  c-c»jUp 

^Ij|  s.yjs  csIp  S^.j  Jjf  ’(*^'J  4-^p  {J**3 

f-U-Ji  0>f.L,i>f  jJ  j*  (_j!p  j*->  tj-tJl  **-LJ 

of  «Al  £ol  <4li  d  j— 'j  Ij  :JU*  (ji 

01  -Al  £ol  <<Al  d Ij  :  JUi  t ^-T  ^Ui  <djorl  'd^ 

. -LilSvP  LfcJl  iiA£~"  :<JVJa3  J^dwsto 

5010/608.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Sulaiman  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Al  Hasan  bin  Mukram 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Amr  bin  Alqamah  mengabarkan  kepada  kami  dari 
Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah  «$,,  dia  berkata:  Rasulullah  0 
bersabda,  “Rombongan  pertama  yang  pertama  kali  masuk  surga  adalah 
orang-orang  yang  berwajah  seperti  bulan  purnama,  kemudian 
rombongan  sesudahnya  yang  wajahnya  lebih  terang  dari  bintang  yang 
terang-benderang  di  langit.  ”  Ukasyah  bin  Mihshan  lalu  berdiri  dan 
berkata,  “Wahai  Rasulullah,  berdoalah  kepada  Allah  agar  aku  dijadikan 
golongan  mereka.”  Nabi  fj|  lalu  berdoa,  “Ya  Allah,  jadikanlah  Ukasyah 
termasuk  golongan  mereka .”  Lalu  berdiri  pula  seorang  laki-laki  lain  dan 
berkata,  “Wahai  Rasulullah,  berdoalah  kepada  Allah  agar  dijadikan 
golongan  mereka.”  Nabi  0  berkata,  “Kamu  telah  didahului  oleh 
Ukasyah.  '286 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkhJsh,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


[3261  —  Al  Mustadrak 


,  Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


i4)oj  ^  X*s*u>  —1  *  ^/o  •  ^  ^ 

<5ll  JLP  < j -*-p  fji  LLl>-  ^  lu^>- 

^  cL.  jp  {}.  °J*  tOllIU  J> 

*Ji  A^aXJl  U^”  :Jl5  (^lll  jA51j 

ifj^.  llij  l&\^\  ,^ss^A  *jj  jjj  OjIj  OlS^j  c<_->Ua^Jl 

jJli-  y>li  i^g.l.g-  1  jiSy  cIjs-Ijj  C) aJ&-j  W 

.Lo-gil^-b  La-^Sj  u^J  y&xi 


5011/609.  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Sulaiman  menceritakan 
kepadaku  dari  Dhamrah  bin  Sa’id,  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman, 
dari  Abu  Waqid  Al-Laitsi,  dia  berkata,  “Kami  berada  di  front  terdepan 
yang  berjumlah  200  penunggang  kuda  dengan  dipimpin  Zaid  bin  Al 
Khaththab,  sementara  Tsabit  bin  Aqram  dan  Ukasyah  bin  Mihshan 
berada  di  depan  kami.  Ketika  kami  mendapati  mereka  telah  gugur,  kami 
berjalan  bersama  Khalid,  sementara  kaum  muslim  di  belakang  kami. 
Lalu  mereka  berdiri  di  atas  jenazah  keduanya.  Khalid  menyuruh  agar 
digali  kuburan  untuk  keduanya,  lalu  keduanya  pun  dikubur.”287 


287  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi.  Para  ulama  hadits  telah 
sepakat  bahwa  Al  Waqidi  seorang  periwayat  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  1  327  | 


Biografi  Ma’n  bin  Adi  bin  Ajian  Al  Anshari  % 


IjjJj?-  tc-jjJUj  ^  ^LjJI  jjf  LjJ^-  —  ^  •  /o  «  ^  Y 

ijli  j  t ,ji  ^ J CjLwJl  -LP  Xaj>-( 

ir^y1  Cf-  JJ  «AaJ'  j*  u*  0~*J 

ajjI  ^JUo  au!  J Ij»Aj  «* j 

.<up  aMI  (^5ij j  jjX^aJl  jU^U*-  ^  lo^g-i»  3>lllll  ^jj  J^sj 

5012/610.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dia 
berkata,  “Ma’n  bin  Adi  bin  Al  Jadd  bin  Al  Ajian  sekutu  bani  Amr  bin  Auf 
ikut  baiat  Aqabah,  Perang  Badar,  Uhud,  Khandaq,  dan  peperangan- 
peperangan  yang  dipimpin  Rasulullah  Dia  gugur  sebagai  syahid 
dalam  Perang  Yamamah  pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq  ;%.”288 


£jt  JU —  'l  \  \  I  o  «  \  Y' 
ji\  'j)  i Jl»u*  4ll  JL Ip  UuJb-  'j\^\  ,y. 

J?  v-ijl'  Ji  ijj*  'J*  u**  U*  O* 

3-aJ-j— 2^UJL  (_$ JLP  ^ 


288  Adz-Dzahabi  tidak  menambah  dalam  At-Talkhish  pernyataan  “Ma’n  bin  Adi  bin 
Ajian  Al  Anshari,  seorang  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  dan  gugur  saat 
memerangi  Musailamah". 


11281  —  Al  Mustadrak 


5013/611.  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada 
kami,  Ubaidullah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami 
dari  Shalih,  dari  Ibnu  Syihab,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dia  berkata, 
“Ma’n  bin  Adi  gugur  dalam  Perang  Yamamah  ketika  memerangi 
Musailamah  Al  Kadzdzab.” 


Biografi  Abbad  bin  Bisyr  bin  Waqsy  Al  Asyhali  % 

^  ^ 1  ^  Y/®  *  ^  i 

jjiij  J!  Jiu  jj  :>&  Oir  :  JU  jj  KjJsr 

^  ^ 

5014/612.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani 
mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Al  Mundzir  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abbad  bin 
Bisyr  bin  Waqsy  adalah  salah  seorang  bani  Abdul  Asyhal  yang  bergelar 
Abu  Bisyr.  Ada  pula  yang  mengatakan  Abu  Ar-Rabi.” 

^  oJl  Uj Jj>-  c3js aj  ^  aJII  jLp  jjf  —'WY/o' 

:Jl5  jj  Jl 

C J&J  uf  ^  Oi  <>!  VO  <y- 

SjjjuJL  jJL<1  J\  IjI  :S jUp  jjj  A-*^*-'*  ^  amI 


Al  Mustadrak  —  I  329  I 


.sLp  c <iJUSj  ^-o-P  ^  (^^Aj  (^jIp 

Ij^-I  Uiajf  ^4-ij  t-i ^  (J^5  Dli^j  tljJb  j^>  'j* 

^jj  Va/sA  JL^-i j  C|*JLjj  aAp  anI  (_jLy»  amI  J j->*j  £-»  JIjl^JIj 

(Ijl^Ji  ^t»jj  jjj*  <JbtiU  S _^iL* j  s.Lpj  f.^\j  j^ajj  <d  <1)15^j  oLvJl 
.Ail-  ui*jj(j  (_r— «->•  j-*j  3 jA^s-  ^iul  aI^j  idJJi j 

5015/613.  Abu  AbduUah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Uiinar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abbad  bin  Bisyr  bin  Zaghbah 
bin  Za’ura  bin  Abdul  Asyhal  bergelar  Abu  Bisyr.” 

Abdullah  bin  Muhammad  bin  Bisyr  bin  Umarah  berkata,  “Dia 
bergelar  Abu  Ar-Rabi  dan  masuk  Islam  di  Madinah  melalui  Mush’ab  bin 
Umair  sebelum  Sa’d  bin  Mu’adz  masuk  Islam.  Abbad  bin  Bisyr  ikut 
Perang  Badar.  Dia  termasuk  orang  yang  membunuh  Ka’b  bin  Al  Asyraf. 
Dia  juga  ikut  Perang  Uhud,  Khandaq,  dan  peperangan-peperangan 
bersama  Rasulullah  Dia  juga  ikut  Perang  Yamamah.  Pada  saat  itu 
dia  mendapat  musibah  dan  cobaan  dan  ikut  terjun  dalam  peperangan 
hingga  gugur  sebagai  syahid \  yaitu  pada  tahun  12  Hijriyah,  dalam  usia 
45  tahun.”289 


\SjS>-  ^  JL <SxA  Jjl  Lj  Jl>- 

cs^  O*  t  Jle-  < j&j  c jLssJl  Xs-  ijj  ul>-f 

:oJli  a&I  ^ 9 J  'J*  cof  *^P  i J?) )1  <&l  Xs-  J>  J> 


Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi.  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dalam 
At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


I  330  1  —  Al  Mustadrak 


cilii  ^  jM^  y/*  y£  ‘"^ 

£  iJilj  :  JjjJI  ^  <oil  jIp  :>&  Jl5  .^iu  jj  iUpj  ‘ js-^“  D*  *V"'j 

.4j  iSlfp  yjf  yjl^* 

5016/614.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  dari  Yahya 
bin  Abbad  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah  4|k,  dia 
berkata,  “Di  kalangan  bani  Abdul  Asyhal  ada  tiga  orang  yang  tidak  ada 
seorang  pun  yang  lebih  utama  dari  mereka,  yaitu  Sa  d  bin  Mu  adz, 
Usaid  bin  Khudhair,  dan  Abbad  bin  Bisyr.” 

Abbad  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair  berkata,  “Demi  Allah,  ayahku 
tidak  menamaiku  Abbad  kecuali  karena  dia  (Abbad  bin  Bisyr).  290 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Biografi  Abu  Dujanah  Simak  bin  Kharasyah 
Al  Kbazraji  #, 

y^Jl  J  ’JS Jl  Sj&fy  Al  J  U3b-  -T  \  o/o  .  W 

c^Ip  j) 

JS  c/-  &  <y-  %  &  <y-  J  <y-  J 


290  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  - —  I  331  1 


cOljjP  «Uj  4;Ip  4i)l  (js^V®  *wl  J  y»  j  £. 

4-Jp  aUI  (_jU^  aUI  (J y*  j  £•*  CU» j  j  tlJj>-fj  IjJb  4jL?ri  ^jf 

<_P  y£  ^r5,  0^5  (_j1p  (4^-j 

.IjL^Jj  Ai*jJ  <>UrJ  Jjf  {JlSj 

5017/615.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  mereka  berkata,  “Nama 
Abu  Dujanah  adalah  Simak  bin  Kharasyah  bin  Laudzan  bin  Abdu  Wadd 
bin  Zaid  bin  Tsa’labah  bin  Al  Khazraj.  Rasulullah  % 
mempersaudarakannya  dengan  Utbah  bin  Ghazwan.  Abu  Dujanah  ikut 
Perang  Badar  dan  Perang  Uhud,  serta  tetap  bergabung  bersama 
Rasulullah  #  pada  saat  itu,  dan  membaiat  beliau  untuk  siap  mati.  Dia 
juga  ikut  Perang  Yamamah  dan  termasuk  orang  yang  ikut  serta  dalam 
membunuh  Musailamah.  Abu  Dujanah  gugur  sebagai  syahid  dalam 
perang  tersebut.”291 

jJ-pL*-**!  UjA>-  C(J«XaJ|  ^Ip  — 1  ^  *\/o  *  \  A 

A«p  ijJ  ^1p  ^ 

(j£-  iCjIi  'J&  ^  :y\3  «j>-  &JI9- 

A>-f  { y  \JlA*  J>-f  4-Ip  <5ll  ijyp  of  tiiP  4»!  jj-jf 
iJjjL  Jjf  1  1Jl*>  j>-L  'j*  :JU»  c <) y>-  «ub^vsfj 

291  Hadits  ini  riwayat  Al  Waqidi.  Telah  disebutkan  sebelumnya  komentar  tentang  Al 
Waqidi. 


[332  |  —  Al  Mustadrak 


JUi  ijA  ijlii  cljt  lA*  iJjAtj  ^ 

illl.  j  aIIp  <&'  (J^>  <&'  J y*'j  i*&®  t^o  oi^T  uf  :4Jlio  jjf  iill-< 
.^5" ^li^Lil  ^li  <j  (3^ 


5018/616.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Katsir  menceritakan  kepada  kami. 

Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Minhal 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  *%,  bahwa  Nabi  H 
mengambil  pedang  saat  Perang  Uhud  dengan  dikelilingi  para 
sahabatnya,  lalu  beliau  bersabda,  “Siapakah  yang  mau  mengambil 
pedang  ini?”  Mereka  lalu  membentangkan  tangan  seraya  berkata,  "Inilah 
aku,  inilah  aku."  Beliau  lalu  bersabda  lagi,  “Siapakah  yang  mau 
mengambilnya  sesuai  haknya?”  Rupanya  orang-orang  enggan 
melakukannya,  maka  Simak  Abu  Dujanah  berkata,  “Akulah  yang  akan 
mengambilnya  sesuai  haknya.”  Rasulullah  lalu  memberikannya 
kepadanya.  Abu  Dujanah  pun  langsung  memerangi  orang-orang 
musyrik  dengan  pedang  tersebut.292 


/\  y  luU  ifjb-  -'n  v/o .  ^ 

<5ll  aIIp  J  J**  4( 

Jt  o*  j*  '<y.  ‘p  ci 

^  lili.  jUl<j  4lip  <&'  J  y*  J  Jp'j?'  c<UP  aUI 


292  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.’ 


Al  Mustadrak  —  I  333  | 


t<OJl  (J yjt j  Ij  Ijf  \ cJLai  * ** - *■ ^wLa  ^jA  ijljii  c wL>-f 

(J y**  j  b  Ijf  *  i ,“ .  1  a*  ?4j13xj  t^LxJl  ld&  ^jA  I(jLs  |t-* 

Ajbr.3  ^La5  (JUmJI  IJLa  JLs-Ij  IjJli  p-1  ^»P  tAlil 

Ol  I(Jl3  ?Ajl^-  L*J  cAA?-o  4UI  jJ y»Aj  b  ai^-T  Ijf  ! (Jliii  i «ui ^p>-  ^jJ  .iib»-^ 

.iljl  131  Ol5^j  aJI  iJlS  t  jitS”*  {jf-  4j  Vj  Lo-L^«  4j  'i/ 
:Jli  ^^ygj  i^lS"  f jJl  aJI  OjlajN  :cJ5  :JlS  cajL^zm  j*Jipf  JbiJl 

^  Ji  C5^'  J>*  «'Jj  ^i  *  J*  ^  ^ 

:  cM  *J&  J^1 

.  c-»Lj  ^p-o 

t3jb»^i  Jo-«-j  j . (jj^  1  jLij  01 

f*  0\'j> . ci jUj  J 

ilu  p  Ji  yjllLjb  :Jtf 

L*  d-jtj  Jj  oJLL-p  ^JS”"  iaJ  oJj  ((JlioJl  aJ  «jO^Jl 

Al  ^jCa  Al  J  j— J  (Ju—  C~* Al  j  ^1  :Jl5  d$j ^aJ  J  ofjjl  Jp 

.af .pl  Aj  ^Juf  of  |»JL*j  aJLp 

5019/617.  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami  secara  imla  ‘  Abu  Qilabah  Ar-Raqasyi  menceritakan  kepada  kami, 
Amr  bin  Ashim  Al  Kilabi  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Al 
Wazi  bin  Tsaur  menceritakan  kepadaku,  Hisyam  bin  Urwah 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Az-Zubair  bin  Al 
Awwam  dgt,,  dia  berkata,  “Rasulullah  H  menyodorkan  pedang  pada 


1 334  |  —  Al  Mustadrak 


Perang  Uhud,  lalu  bertanya,  'Siapakah  yang  mau  mengambil  pedang  ini 
sesuai  haknya?'  Aku  lalu  berdiri  dan  berkata,  'Aku,  wahai  Rasulullah'. 
Tapi  beliau  berpaling  dariku,  lalu  bersabda,  'Siapakah  yang  mau 
mengambil  pedang  ini  sesuai  haknya?'  Aku  berkata,  'Aku,  wahai 
Rasulullah’.  Akan  tetapi  beliau  berpaling  dariku.  Lalu  beliau  bertanya 
lagi,  'Siapakah  yang  mau  mengambil  pedang  ini  sesuai  haknya? 

Lalu  berdirilah  Abu  Dujanah  Simak  bin  Kharasyah,  dan  berkata, 
'Akulah  yang  akan  mengambilnya  sesuai  haknya,  wahai  Rasulullah. 
Apakah  haknya?'  Nabi  &  lalu  berkata,  'Kamu  tidak  membunuh  seorang 
muslim  dan  tidak  lari  dari  orang  kafir'. 

Rasulullah  H  lalu  memberikan  pedang  tersebut  kepadanya. 

Apabila  dia  (Abu  Dujanah)  hendak  berperang,  dia  membuat 
tanda  dengan  ikat  kepala.  Aku  berkata,  'Hari  ini  aku  akan  melihat  apa 
yang  dilakukannya'. 

Setiap  kali  ada  sesuatu  yang  menyerangnya,  pasti  dia  patahkan 
dengan  pedangnya,  sampai  dia  berhenti  di  hadapan  beberapa  wanita  di 
kaki  bukit  yang  sedang  menabuh  gendang,  dan  ada  yang  bersyair: 

Kami  adalah  putri-putri  Thariq 
Yang  berjalan  di  atas  bantal 
Bila  mereka  datang  maka  akan  kami  sambut 
Dan  kami  bentangkan  bantalnya 
Bila  mereka  lari  maka  akan  kami  tinggalkan 
Tanpa  ada  cinta  lagi 

Abu  Dujanah  lalu  melayangkan  pedang  kepada  seorang 
perempuan  yang  hendak  membunuhnya,  tapi  kemudian  dia  tidak  jadi 
melakukannya. 


Al  Mustadrak  —  I  335  1 


Setelah  perang  selesai,  aku  bertanya  kepadanya,  'Aku  telah 
menyaksikan  semua  perbuatanmu  selain  sikapmu  yang  tidak  mau 
menebaskan  pedang  pada  seorang  perempuan'.  Abu  Dujanah  berkata, 
'Aku  menghormati  pedang  Rasulullah  §§|  agar  jangan  sampai  digunakan 
untuk  membunuh  seorang  perempuan'.”293 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Biografi  Tsa’labah  bin  Anmah  Al  Anshari  %> 


Jjf  C(^il.xijl  ybt?r  $  b ^  a/©  »  Y  » 
ijjb  J>  i'jj*  J*3*-  j? 

J>  4Ip  *J>  l&i  jij  <&'  &  J  y*  j  £* 

{ji  wV^JUZ^lj 

5020/618.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad 
menceritakan  kepadaku  dari  Urwah,  tentang  nama  sahabat  yang  ikut 
Perang  Badar  bersama  Rasulullah  0  dari  bani  Adi,  yaitu  Tsa’labah  bin 
Anmah  bin  Adi.  Dia  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Khandag.294 


293  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

294  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  adalah  Tsa’labah  bin  Anmah  bin 
Adi  bin  Nabi  bin  Amr  bin  Sawad  bin  Ghanam  bin  Ka’b  bin  Salamah  Al  Khazraji. 
Dia  seorang  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  dan  gugur  dalam  Perang  Khandak.” 


1 336  |  —  Al  Mustadrak 


cJLfclj)!  C?  C?-  '\\^l°'>(\ 

Xs-  \2j&~  (.l'yJs-  jj  ^ly}  <<y' jU^-»  ^  J*2^' 

‘ y^  c/' J  ‘Jij*  <J>  'J*  O*-  C!>  OJ  jL/^' 

y»}  jJLj  5^  ^J'  jfc3  J  _y-j  J*  ^ J  ^  o*  4«‘  ^  ‘y1^ 

4lip  jjt-  c4^  ^  jUi  ^  gs?J  ccrl^ 

Sy  jj£  >Sj\'J*  dJ%  3IUJ  dQp  jU^-J  t<&'  Jj—j  'i  : Ji*3  L^e’  “^ji 
o^Jso  j  «'y  'i/  jf  •j*-'-' j  *J*  aB'  l^9  c^'  «-^  ‘5^ 
.^ikJl»  aIUJ  ,_yy  o-J  ^  jtf  [y 

5021/619.  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Hatim  Az-Zahid 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Hamzah  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Aziz  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari 
Haram  bin  Utsman,  dari  Abu  Atiq  dan  Ibnu  Jabir,  dari  Jabir,  bahwa 
Tsa’labah  bin  Anmah  diutus  untuk  menghadap  Rasulullah  0.  Saat  itu 
beliau  sedang  duduk.  Lalu  dia  mengucapkan  salam  kepadanya 
sedangkan  di  jarinya  ada  cincin  emas.  Rupanya  Nabi  0  tidak  menjawab 
salamnya.  Kemudian  dia  mengucapkan  salam  lagi,  tapi  Nabi  0  tidak 
menjawabnya,  maka  ditanyakan  kepada  beliau,  “Wahai  Rasulullah, 
Tsa’labah  mengucapkan  salam  kepadamu  sebanyak  tiga  kali,  tapi 
engkau  tidak  menjawabnya.”  Beliau  lalu  bersabda,  " Tidakkah  kamu 
melihat  dia  menciprati  wajahku  dengan  bara  api  di  tangannya?!” 
Tsa’labah  pun  membuang  cincin  yang  dipakainya.295 

295  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Haram  [bin  Utsman]  adalah  perawi 
yang  tercela.  Apakah  pengarang  belum  pernah  mendengar  bahwa  Syafi’i 
Rahimahullah  berkata,  'Meriwayatkan  dari  Haram  adalah  Haram'?  Hadits  ini  batil 
karena  ada  redaksi  'diutus'  karena  dia  warga  Madinah.  Selain  itu,  emas 
diharamkan  belakangan." 


Al  Mustadrak  —  I  337  I 


Biografi  Rafi  bin  Malik  Az-Zuraqi  #, 


LJJb-  ci —jjAju  ^  J -«j»*-*  ^L*)!  jjf  —  *\Y»/°*YY 

3^-J  ^3  <JjUw<|  ^1  (J&  C ^  Cj4s*il  ,jJ  X«->-l 

^  ji  /.  \  *,  \  f,,,», 

4 4>i  cjfejj  ^  clr?  (*-^* J  4)11  4iJ'  £*  'j^  ^f*5,  l>* 

p!*»«£Jl  yi  yi^  ^'j  yri  O?  ^ 

5022/620.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang 
nama  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  bersama  Rasulullah  %  dari 
kalangan  bani  Zuraiq  bin  Amir  dan  dari  bani  Al  Ajian,  yaitu  Rafi  bin 
Malik  bin  Al  Ajian  Az-Zuraqi. 


JL »s*j»  c»yli  'j)  bj  ji-  —  ‘tY^O'YY’ 

^  <ciS  \sjjS>~  c ill—  'j»  cL>-( j  Cj*_o*j  ^  c013li> 

4-jl  *pji>  °J&  c^l^  ^  <y.  t-5s >*i  c/, 

a&I  J cili»  :<J^  t y.  j  44^j 

IS^jLy»  Lis  Ijj^"  lJU>-  4JJ  Jl^JI  icJLfli  4  c- ««j?*»  jJL-j  aILp  AUl 

<u>1  LSC9  ^1  J y»_)  t*i>  S-?**  ^i^-  ^ jW* 

J Ij  Cf  :cJla3  Y£>LaJI  ^  j*i^£Jl  ,y  : JUi  cL3 ^^aJl  <^p' 


l£"jL*  LJ^  <1J  cis  *(J^*  Y cii  1  <Jb5  cauI 

Ijv-Lwj  4ip  (Jb*S  4^ ^ip  1^" jb«* 


1~338  I  —  Al  Mustadrak 


xS^>  \jjjS~  c<ui-  ^  ^uJ~f  iif!b>-  ji  gs**  <y- 
.4iLj  'j?jj>  ilp  Y}  «££"  l^J  Ji  &*  ‘LSi^!  u* 

5023/621.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Syadzan,  Muhammad  bin  Nu’aim,  dan 
Ahmad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata: 
Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Rifa’ah  bin  Yahya  bin 
Abdullah  bin  Rifa’ah  bin  Rafi  menceritakan  kepada  kami  dari  paman 
ayahnya,  Mu’adz  bin  Rifa’ah,  dari  kakeknya,  Rafi  bin  Malik,  dia  berkata, 
“Aku  shalat  di  belakang  Rasulullah  #  dan  bersin,  lalu  aku  membaca 
'segala  puji  bagi  Allah  dengan  pujian  yang  banyak,  yang  baik,  dan 
diberkati,  yang  diberkati  atasnya  sebagaimana  yang  disukai  dan  diridhai 
Tuhan  kita'.  Setelah  Rasulullah#  selesai  shalat,  beliau  bertanya, 
'Siapakah  yang  membaca  sesuatu  dalam  shalat  tadi?'  Aku  berkata,  'Aku, 
wahai  Rasulullah'.  Nabi  #  lalu  bertanya,  Apa  yang  kamu  ucapkan 
tadi?' Aku  menjawab,  “Aku  mengucapkan  'segala  puji  bagi  Allah  dengan 
pujian  yang  banyak,  yang  baik,  dan  diberkati,  yang  diberkati  atasnya 
sebagaimana  yang  disukai  dan  diridhai  Tuhan  kita'."  Nabi  #  lalu 
bersabda,  'Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya,  30  lebih 
malaikat  saling  berebutan  untuk  membawanya  naik  ke  atas'.  ”296 

Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami,  dan  kami  tidak  menulis  kecuali  darinya.  Lalu  dia  menyebutkan 
haditsnya  dengan  redaksi  yang  sama. 


296  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


Al  Mustadrak  —  I  339  I 


Uj Jj>~  4 L*  ^JLys  ^  Lj jl>-  - *\Yt/o*Y1 

J-P  Ij ^>-1  jJ^Jl  ^  UjJL>-  l^5l yjx Jl 

‘£$0  O*  ^  ci  J  o! 

<_r»l5l  jX  |»jj  015”  U  :  JlS  ^  ^  £»lj  ^  ipli j  ,jp 

c..»jaS.»l  Ji  4Pji  ^  4*]aS  ^Jl  o jkl#  4JI  cJLsti  ,^j  V*^ 

j»  g  «*> >  cAlilAS  2_L*1?  l  g ->  yJUwwJij  4JU*Jglj  ! (_J  1-5  tdjajj  O^tJ 

jU^-j  5^  -A'  (_jCf  aM'  J \pTj  ^  J^4*  (^4^  *cXkM  j±>'fy. 

.f.^  yiliT 

5024/622.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir  Al  Hizami  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Aziz  bin  Imran  mengabarkan  kepada  kami,  Rifa’ah  bin 
Yahya  menceritakan  kepadaku  dari  Mu’adz  bin  Rifa’ah  bin  Rafi,  dari 
Rifa’ah  bin  Rafi  bin  Malik,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Pada  Perang 
Badar  orang-orang  mengerumuni  Umayyah  bin  Khalaf,  lalu  aku 
menghampirinya,  dan  kulihat  potongan  baju  besinya  putus  dari  bawah 
ketiaknya,  maka  aku  menusuknya  dengan  pedang,  dan  aku  berhasil 
membunuhnya.  Pada  Perang  Badar  aku  terkena  anak  panah  hingga 
kedua  mataku  menyembul  keluar,  lalu  Rasulullah  meludahi  kedua 
mataku  dan  mendoakan  kesembuhan  untukku.  Sejak  saat  itu  tidak  ada 
lagi  yang  menyakiti  kedua  mataku.”297 

$anad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


297  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abdul  Aziz  [bin  Imran]  dinilai  dha’if 
oleh  para  ulama  hadits.” 


1340  |  - —  Al  Mustadrak 


UjJb-  i  ,y.  jy&  — *\  Y  Y 'I  °  »  Y  © 

°Je  c jf\  ifib-  Cylp  (V^l^  &!b-  c^jalJl  ijxi»-  jj  jlp 
^P  cc£ jCai^ll  0!A^P  Ji  S&*  Ji  g\j  fji  oi  p?*Ldl 

ajji  J_^j  luiii  j°ju  cjbf  :Jii  dlJ£  jj  0\j  oJs*  *^p 

'  '  ■»  >,»*  i  *,,,>•,*'*  '  s.  '  •''  \  *, 

{Ji^  iSil  J ji-xJI  :U^*j  Lg-va*j  ciV-» ^  »pSus  (*^J  ls^9 

4-ip  <&1  «5j1  J  y*  j  f-\*r  I  jiiji  ^ 

:JUi  iJibJJii  tiJil  J  y  j  \j  :l^3LSi  t<up  a^I  {j^>j  s-j^9  ^  tas^ 

,4lip  c  -  aI-A;*  4jJgJ  L/2jL*  Apt  j  Cy^  ^ 

5025/623.  Amr  bin  Muhammad  bin  Manshur  Al  Adi 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Hafsh  As-Sadusi  menceritakan 
kepada  kami,  Ashim  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ma’syar 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibrahim  bin  Ubaid  bin  Rifa’ah  bin  Rafi 
bin  Malik  bin  Ajian  Al  Anshari,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dari 
neneknya,  Rafi  bin  Malik,  dia  berkata,  “Pada  Perang  Badar  aku  datang, 
lalu  kami  kehilangan  Rasulullah  #,  maka  serombongan  pasukan  saling 
menyeru,  'Adakah  Rasulullah  #  di  antara  kalian?'  Mereka  lalu  berdiri, 
sampai  akhirnya  Rasulullah  H  datang  bersama  Ali  bin  Abu  Thalib  <S&- 
Mereka  lalu  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  kami  kehilangan  engkau'. 
Nabi  H  lalu  berkata,  'Abu  Hasan  sakit  perut,  sehingga  aku  terlambat 
(karena  mengobatinya)'.  'Z9S 


298  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  341  1 


Rifa’ah  bin  Rafi  Az-Zuraqi 


c4j^p  y\  jAaor  y\  U jJ  —  *\Y1  /  ®  •  Y 't 

'J*  ^  bjA>-  O ^jl  UjAs-  C(^jf  Uj^- 

J>.  4^  J>.  0J  c/.  i£jj  J  J  jC*Sl I  J 

.1 jSj  X$2>  'J*  C-J  ^  Uiajf  «^Soj  s-s£  J  J  ‘cfe j  j  u3-  0!>UoJ| 

5026/624.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Al  Aswad  menceritakan 
kepada  kami,  Urwah  menceritakan  kepada  kami  tentang  nama-nama 
sahabat  yang  ikut  bai’at  Aqabah  dari  kalangan  Anshar  bani  Zuraiq,  yaitu 
Rifa’ah  bin  Rafi  bin  Malik  bin  Al  Ajian  bin  Zuraiq.  Dia  adalah  seorang 
pemuka  kaum.  Dia  juga  menyebutnya  ketika  menyebut  nama-nama 
sahabat  yang  ikut  Perang  Badar.299 

^ ja  [2 J*-  Lj y*j  ^ jJ  — *\Y  ®/o  •  YV 

gi\j  <pI i  j  :  JtS  3»il  cc^  b  £ j  ^ 

P'j  ‘iif  J*  J*  J ijj  Jt  jJ*  J».  J  J*  <J.  J> 

Jr  gfj  0>.  o£j  cJ^L.  yll  cJj  p  <.0\j  J>  p&- 


299  Hadits  ini  merupakan  riwayat  Ibnu  Lahi’ah.  Dia  seorang  periwayat  dha’if  yang 
statusnya  diketahui. 

Uh.  Al  Mizan  (2/475-483). 


1 342  1  —  Al  Mustadrak 


5027/625.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Syabab  Al  Ushfuri  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Rifa’ah  bin 
Rafi  bin  Malik  bin  Al  Ajian  bin  Amr  bin  Amir  bin  Zuraiq  bin  Abdi 
Haritsah,  ibunya  dan  ibunda  saudaranya,  Khallad  bin  Rafi  adalah  Ummu 
Malik  binti  Ubay  bin  Salul.  Rifa’ah  bin  Rafi  wafat  saat  Muawiyah  menjadi 
Khalifah.” 


Biografi  Tsabit  bin  Qais  bin  Asy-Syammas 
Al  Khazraji  Al  Khathib 

^  caJsj  ^  4JJI  J-P  y) f 

jj  c-sjii  :Jis  ^  i fji  LL^- 

ajj'  <y-  <y-  c)-  cri5 

<0Jl  {j^>  J y^j  £-*  J  a^Ip 

5028/626.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas 
bin  Imri'il  Qais  bin  Malik  adalah  juru  bicara  Rasulullah#.  Dia  ikut 
Perang  Uhud,  Khandaq,  dan  seluruh  peperangan  bersama 
Rasulullah  #.  Dia  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Yamamah.” 


Al  Mustadrak  —  I  343  I 


c<— ^jf  lu  Jj>-  —  T  Y  v/  ©  *  Y  ^ 

c^g>l  \1jJ&-  ^  _/■«■■£■  bjJj>-  c3b*w< I 

^ji  ^lli-  ^j  ^^--5  ^  :  JlS  c3U^I  ^  -uit-»  jji- 

4il  j  cLjjJl  ^  jJU^  £•  jLyaJ^/l  ^Lp  <*Ji  jj f  OlS^j  ol^Ill 

,4_LP 

5029/627.  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami, 
Umar  bin  Muhammad  bin  Al  Hasan  Al  Asadi  menceritakan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dia 
berkata,  “Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas  mati  syahid  dalam  Perang 
Yarriamah.  Abu  Bakar  mendahulukannya  atas  orang-orang  Anshar 
bersama  Khalid  bin  Al  Walid  «%.”30° 

jUswJi  j*,  a****  y  a/®  •  r  * 

c/-  cri5  o*  ‘J y*  J^r*  C/- 

5030/628.  Muhammad  bin  Isa  Al  Aththar  mengabarkan 
kepadaku  di  Marwa:  Aku  mendengar  Ahmad  bin  Sayyar  berkata,  “Gelar 
Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas  adalah  Abu  Abdurrahman.” 


i^JuJl  yh  luJ^-  — ‘\Y^/C*Y,^ 

j*  ^  C/-  jiy^  ^  JJ 


300  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas  Al 
Khazraji,  juru  bicara  (orator)  Anshar.  Dia  gugur  dalam  Perang  Yamamah,  yang 
saat  itu  dia  memimpin  kaum  Anshar." 


[3441  —  Al  Mustadrak 


J J*  J  c/\  ivs-  4)li  'jf'j  o'J'jA  jJ  "jP-  1<J  'jf-  tpJCtf  j\  J 

(*-"  c (*-"  1  j»-"  :  ^  <_S^  aU' 

tc/.d^  j  ^4»  o'!  o*  J**  J* 

o!  o>  J^1  j*^  i<fi*  o'!  ^  lW* 

CpJLlvj  <JLp  <0)1  ^lv?  <0)1  J ^A>»J  Jii- j  4*^  O^J  0^3  ^Jl 

*  *  9,  t  S  9  *  ,  > i  o  "x 

•  ^  (v-^4i  (Jj 


5031/629.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Al 
Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Abu  Hazim 
menceritakan  kepada  kami  dari  Suhail  bin  Abu  Shalih,  dari  ayahnya, 
dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  H  bersabda,  “Sebaik-baik  laki- 
laki  adalah  Abu  Bakar,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Umar,  sebaik-baik 
laki-laki  adalah  Abu  (Jbaidah  bin  Al  Jarrah,  sebaik-baik  laki-laki  adalah 
Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Mu’adz  bin 
Jabal,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Mu’adz  bin  Amr  bin  Al  Jamuh,  dan 
seburuk-buruk  laki-laki  adalah  fulan  dan  fulan.  " 

Tujuh  orang  disebutkan  namanya  oleh  Rasulullah  f&,  tapi  Suhail 
tidak  menyebutkan  namanya  kepada  kami.301 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


jijji'  J  o'!  o^>  -nr*/©*rY 

UjJL>-  t^jLyai^fl  aUl  JLP  j  JL LiJb-  C(^jl jJl 
301  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  345  1 


:  J jA i  'jAj  Jlsf  jvJ  AjUS'f  ^  (S J  S/ f  4j*-P  \j 

I j£j>  4iL*  cJ^  c5jUoj^/l  L*jfj  :J^j  cd)VI 

JjUj  I^5^a  C»  Cj*^jl yf  |»Jj jp  1!«  jJ&\  ^jLSj  ^jill 


'  ■*  *,  "  „  '-'  „  »,  ,  ',  A,  *,  4  4.,, 

•J?  ^  ‘(*-K>  5*^  4)51  £* 

5032/630.  Abu  Abdurrahman  bin  Abu  Al  Wazir  At-Tajir 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Anshari  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Aun  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Anas  menceritakan 
kepada  kami  dari  Anas  bin  Malik  <3§fc,  dia  berkata,  “Pada  Perang 
Yamamah  aku  menemui  Tsabit  bin  Qais  bin  Syammas  yang  sedang 
membalsem  tubuhnya,  lalu  aku  berkata,  'Wahai  Paman,  tidakkah  engkau 
lihat  apa  yang  terjadi  pada  orang-orang?'  Dia  lalu  mengenakan  kain 
kafannya  dan  berangkat,  seraya  berkata,  'Sekaranglah  waktunya, 
sekaranglah  waktunya'.  Dia  memberi  isyarat  dengan  balsem  (ramuan 
pengawet  mayat)  dan  memberi  isyarat  kepada  orang  Anshar  pada 
betisnya  di  hadapan  wajah  orang-orang.  Orang-orang  tersebut  sedang 
mengundi,  (Tsabit  bin  Qais  berkata),  'Alangkah  buruknya  apa  yang 
kalian  persiapkan  untuk  teman-teman  kalian,  tidak  demikian  kami 
berperang  bersama  Nabi  H'.  Lalu  dia  berperang  hingga  gugur  sebagai 
syahid."302 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


302  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim." 


—  Al  Mustadrak 


j3sj  jjlj  iAwAa)!  *  ^  /  °  *  V*  V* 


UI  c<Laj  ^  »w— *j  LjJj>-  c 0 LjjLw»  £j>  ^Jl  UjJj»-  .'illi  c 

^wls  CU;^  s-i*^-  :  i^J  cT^  0^ 

”  _  \  *,  *  *.  *  \*  *  • 
<o  ^w-oJ  l«-«  t^JU— >J  :<_)Ui  coJ-<Jl  ^wLp  ^  -^f' 

: Jli  5sji  :Jli  tl3  lli  or/^fj  lilil 


5033/631.  Al  Imam  Abu  Al  Walid  Al  Faqih  dan  Abu  Bakar  bin 
Quraisy  Al  Warraq  mengabarkan  kepadaku,  keduanya  berkata:  Al 
Husain  bin  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Wahb  bin  Baqiyyah 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  mengabarkan  kepada  kami  dari 
Humaid,  dari  Anas  %,  dia  berkata,  “Tsabit  bin  Qais  berpidato  saat 
Nabi#  tiba  di  Madinah,  'Kami  melindungimu  sebagaimana  kami 
melindungi  diri  kami  dan  anak-anak  kami,  maka  apa  yang  akan  kami 
peroleh?'  Nabi  #  menjawab,  'Surga'.  Tsabit  berkata,  'Kami  ridha 
dengan  itu'.”303 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


'ii  J  'J  p.  J  JJjS  -irr/o-ri 

^  J-*aiJl  \AjS-  t  iji  'j»  OhA-P  t 

^  ijj  J-pC— »1  ^3 o*' 

303  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  347  | 


jl«J  iaw!  J  yj  b  \  <Jli  u1-  01 

IiJlS  ^j»4j  •  j*-L“‘'J  ^JlP  ^  cs^9  ^  <J yj  J^s  toS'J-fc  Ji  C)j$'\  01 

IjI^J j  tJL«^>Jl  y>-\  ^iAsrlj  j*J  Lh  mL»j>0  01  c-^o  01  Aill  IjI^J 

li^jjyy  '(3ji  IIjI y>\  ji  of  Ul^jj  C Jttt-StJl  (J& 

*^/l  cC-~jb  Ij  aJIp  aJJI  aJ)1  (Jl-fli  tOj«/all  jv£?r  bl^j 

lj  : Jli  tiJug-i  Jiiij  dAj*^-  01  _/ 


:Jl5 

cih» 

Jy*j 

y>-\  Ljl  3iL«Jl  oJlgj 

o\s>r yj  jJj 

>\ 

cA  ‘j* 

(oj^OlaJI  ^  0U.JL. j  4^0-L^i  ^  0 

oJs>-j 

££  V  i 

pa  b$ 

\%  oJjrf 

uJ  :ju  caIp  awI 

AA 

s 

S/J  ^if 

<«r 

0^v<»  (J5^9 

i 

<r/'f 

^y>\ 

< 

ojylz  2 

ol 

'r&=^ 

.1  ya^A 

^5"  i  j 

(J-45  C/ 

f-^r 

o 

5034/632.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Aththar 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Abdan  bin  Muhammad  bin  Isa  Al 
Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Sahi  Al  Baghdadi  yang 
dijuluki  Al  A’raj  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Sa’d 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Ibnu 
Syihab,  dia  berkata:  Ismail  bin  Muhammad  bin  Tsabit  Al  Anshari 
mengabarkan  kepadaku  dari  ayahnya,  bahwa  Tsabit  bin  Qais  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  aku  takut  akan  binasa.”  Rasulullah  ^  lalu  bertanya, 


I  348  |  —  Al  Mustadrak 


“Mengapa  demikian?”  Tsabit  menjawab,  “Allah  melarang  kita  memuji 
sesuatu  yang  tidak  kita  lakukan,  sedangkan  aku  suka  memuji.  Allah 
melarang  kita  bersikap  angkuh,  sedangkan  aku  suka  keindahan.  Allah 
melarang  kita  mengeraskan  suara  di  atas  suaramu,  sedangkan  aku 
bersuara  keras.”  Rasulullah  #  lalu  bersabda,  “Wahai  Tsabit,  tidakkah 
kamu  suka  hidup  terpuji,  mati  Syahid,  dan  masuk  surga?  Tsabit 
berkata,  “Ya,  wahai  Rasulullah.” 

Muhammad  bin  Tsabit  lebih  lanjut  berkata,  “Ternyata  dia  hidup 
terpuji  dan  mati  syahid  saat  memerangi  Musailamah  Al  Kadzdzab.  304 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya  dengan  alur  ini.  Hanya  Muslim  yang  meriwayatkan 
hadits  Hammad  bin  Salamah  dan  Sulaiman  bin  Al  Mughirah  dari  Tsabit, 
dari  Anas  dia  berkata,  “Ketika  turun  ayat,  'Janganlah  kamu 
meninggikan  suaramu  lebih  dan  suara  Nabi .  (Qs.  Al  Hujuraat  [49]:  2), 
Tsabit  bin  Qais  datang...." 

U p\  G&.  J  ci  “irr/ « ‘  t° 

j'. 

ia^o  JSj  '{Ji  t-^r  ^ 

tjf  ^  f  j** 

jlT)  ££  1  jli-  ^  IrV  j*  cf*  ^ 

oTy  toi ^  c-Vi  t Jj2* ^'y' 


304  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  — 


\jk  015^1  jSs  J*  01  :Jla3  (S j. J  j 

.<ul^ j  i jJLijli  :Jl5  £~p-  Jbrji  £^jJlii  4*^*  tljW3 JJ  J 

5035/633-  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  As-Sarri  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami,  Musa 
bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Tsabit  menceritakan  kepada  kami  dari 
Anas,  bahwa  Tsabit  bin  Qais  datang  pada  Perang  Yamamah  dengan 
tubuh  dibalsem  dan  memakai  kain  kafan  ketika  sahabat-sahabatnya 
kalah.  Dia  lalu  berkata,  “Ya  Allah,  aku  berlepas  diri  dari  apa  yang 
dibawa  mereka,  dan  aku  meminta  ampun  kepada-Mu  atas  apa  yang 
dilakukan  mereka  (sahabat-sahabatku).  Alangkah  buruk  apa  yang  kalian 
persiapkan  untuk  teman-teman  kalian.  Biarkan  kami  dengan  teman- 
teman  kami  sejenak.” 

Dia  kemudian  memanggul  (sahabat-sahabatnya),  lalu  dia 
berperang  hingga  syahid.  Ketika  itu  baju  besinya  dicuri.  Lalu  ada 
seorang  laki-laki  yang  bermimpi  bertemu  dengan  Tsabit  dan  Tsabit 
berkata,  “Baju  besiku  ada  dalam  kuali  di  bawah  alas  pelana  di  tempat 
anu,”  lalu  Tsabit  berwasiat  kepadanya.  Maka  laki-laki  tersebut  mencari 
baju  besi  yang  dimaksud  dan  berhasil  menemukannya.  Lalu  mereka 
melaksanakan  wasiatnya.”305 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


j> o  luJL?-  c<_j jjL*j  ^  oLj Jj>-  —'W t/ o  * 

0 i  A  j i  LH  lA^A  A*  ‘J?  LH  Ah  J*  'J 


305  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1350  |  —  Al  Mustadrak 


C-jLi  ol  0~*j (j  4_Lj I(Jl5  ^jL^I ^>Jl  f-lJaP  c ^jLst- 

4jj^»j  (_S^  <Jjj^  L»J  IdJl5  clfcjf  At/li  <ZJ  j>  jj  ^oLcwi  £j) 

Hj  <]^3l  <5y  lj*ip  V  c^9 

i2  ot  ^  a  Ll^2 

jJ'  44  -fiSS  :<I3  *sn  V  ^tJ  ;S3£2 

c5l^»  d&l  Jj-«j  aOiij  £s*  y!  cr^r  ->>*** 

tCJj-^aJl  jvpp  Jj^t  :  jLSd  C OjA  ^  4ifc~3  Cj*-ll-J  4-lp  Aill 
clJug-<i  cj j-*jj  tlJu^>-  (ji» j*j  ^  ijtai  c^L*p  Ja»p-  Ji  Oj^j  d)f 
JlJjJI  ^  JlH>-  £*  f  Ji  OlS^  L*I»  4a5rJl  AUl  i.ili^-'bj 

^jsil  cJbs  LJ  ^il  :  JlSj  C<^l£*  ljwL~*Jl  ^  Jjir j  oTy 
!vi}  cialp  J*d  ^  'ofe-j  ovjLlll  ^  J^rj  ,^pji 

jj^li  Ooli  C*>^>- j  ii Jl  J«!-J  £_ j^Jl  <J^  4-^ 

4jLL>J  Jib  oJli  oJLoJl  o~of  blj  c |»JL>-  IAa  Jyij  0?  4lUI  j 
^•^Pj  cliS”” J  li5””  jjJ^ll  ,j>  ,^ip  01  •j*^*’J  4-A^  ^  cs^9  ^  Jj->* J 
oliti  : Jli  t4jtjv2ij  jjb-  IJLa  J _^SJ  of  iiUlj  tj-jp  <^»-5;  ^  OtAi 
•S«^  J*  t/j  <o^-f  £  jJLp  y^fl  Oi-y  0 
fji  (J~2*  (ji  42j yj  JLftjf  CjL*  l»Juw  |jj>-f  j*JL*J  Aiyj 

o-te 


Al  Mustadrak  —  |  351  I 


5036/634.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
hadits  ini  kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  Al  Khaulani  menceritakan 
kepada  kami,  Bisyr  bin  Bakar  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman 
bin  Yazid  bin  Jabir  menceritakan  kepadaku,  Atha  Al  Khurasani 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  tiba  di  Madinah,  lalu  aku 
menemui  putri  Tsabit  bin  Qais.  Dia  kemudian  menceritakan  kisah 
ayahnya  sebagai  berikut:  Ketika  Allah  %  menurunkan  kepada  Rasul-Nya 
ayat,  “ Janganlah  kamu  meninggikan  suaramu  lebih  dari  suara  Nabi," 
dan  ayat,  “ Dan  Allah  tidak  menyukai  setiap  orang  yang  sombong  lagi 
membanggakan  diri."  (Qs.  Al  Hadiid  [57]:  23),  ayahku  duduk  menangis 
di  rumahnya.  Ketika  Rasulullah  0  mengunjunginya,  beliau  pun 
bertanya  kepadanya .  tentang  sebab  dia  menangis.  Ayahku  menjawab, 
“Aku  orang  yang  bersuara  keras,  dan  aku  takut  amalku  akan  dihapus.” 
Nabi  0  lalu  berkata,  “Justru  kamu  akan  hidup  terpuji,  mati  syahid,  dan 
masuk  surga  dengan  damai.  ” 

Atha  berkata:  Pada  Perang  Yamamah,  saat  bersama  Khalid  bin 
Al  Walid,  dia  gugur  sebagai  syahid.  Lalu  ada  seorang  laki-laki  muslim 
yang  bermimpi  bertemu  Tsabit,  Tsabit  berkata,  “Saat  aku  gugur, 
seorang  laki-laki  muslim  melepas  baju  besiku  dan  menyimpannya  di 
kamp  militer  paling  jauh.  Saat  ini  baju  besiku  ada  padanya.  Baju  besi 
tersebut  dia  masukkan  dalam  periuk  dan  ditutup  dengan  alas  pelana. 
Temuilah  komandan  pasukan  dan  beritahukan  kepadanya.  Jangan 
sampai  kamu  mengatakan  bahwa  ini  mimpi  yang  tidak  benar,  karena 
akan  membuat  engkau  kehilangan  benda  tersebut.  Bila  kamu  telah  tiba 
di  Madinah,  temuilah  Khalifah  dan  katakan  kepadanya  bahwa  aku 
memiliki  utang  sejumlah  sekian,  sementara  si  fulan  yang  merupakan 
budakku,  telah  kumerdekakan.  Jangan  sampai  kamu  mengatakan 
bahwa  ini  mimpi  yang  tidak  benar,  karena  akan  menyebabkan  engkau 
kehilangan  benda  tersebut.” 


—  Al  Mustadrak 


Laki-laki  itu  lalu  menemui  komandan  pasukan  dan  menemui  Abu 
Bakar  dan  memberitahukan  kepadanya,  lalu  Abu  Bakar  melaksanakan 
wasiatnya.  Sungguh,  aku  belum  pernah  mengetahui  ada  orang  yang 
memberi  wasiat  setelah  wafat,  lalu  wasiatnya  dilaksanakan,  selain  Tsabit 
bin  Qais  bin  Syammas.306 


Biografi  Abu  Al  Ash  bin  Ar-Rabi’,  Menantu 
Rasulullah  & 


^  A»  J  -nro/o .  rv 

^  SjlS  OllX-  <a£L-j  Al  oIp 

^  J,  (_r^  Ji  ci  jfi  ^ 

^  ^  l/3^  <jt  5r-*^ 

<osl  ^ jj  0^4  {f.  ,y. 

JIS  LJjj  a^-jJ  aJp  4J1I  OlS^j  aIIp 

A>C*f  c-wjflj j  ljS*0  L1p  aJ  c/x Yy 

OlTj  a»1  &  s-41^  ^  ^  iJ> 

J>  J£r  4» \  Xs-  o'jJZ  'o£ JI  £•  i>*S* 

306  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Kami  menemukan  dalam  At-Talkhish  biografi  Amr  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  Al 
Umawi. 

Adz-Dzahabi  berkata,  “Dia  salah  seorang  sahabat  yang  hijrah  ke  Habasyah  dan 
gugur  di  Ajnadain.” 

Biografi  ini  dapat  ditemukan  dalam  Al  Mustadrak  (no.  5048  dan  5049). 


Al  Mustadrak  — . 


5-lJii.  ^9  J-aI  tl-jo  U li  <5il  ^y°j  c^jC^'yi  OUjcJI 

aJ|  d~x9-3  <_)L«J  i*-ji (ji  ^tfbdl  frljli  ^9  ^AS  j*-®ljb“l,l 


Aijl  J yjt j  OJj  i_~u  j  L*  ^J-£>  LLj  cj ^So  Jij  -S-^j 

S  ,  S  ,  f  '  _  o'  ,  _o,  #  ,  ,  A  f  "  s  ^ ,  s  S,  A  ^ 

‘LSIp  (j-^^  0*^1  ^-o-^li  cjJLfl Jul^I  01  ^1  aIIp  auI 

Jj^ai j  Oj^i^j  ^9jj  ^>*  4i[A*Jl  (_5^i  ‘JLaIjIj  yjl 

.jJL- j  aJLp  au!  ^gJL/5  au! 


5037/635.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  Asy-Syadzakuni  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Abu  Al  Ash 
bin  Ar-Rabi  bin  Abdul  Uzza  bin  Abdi  Syams  bin  Abdi  Manaf  bin  Qushay, 
ayahnya  adalah  Miqsam  dan  nama  ibunya  adalah  Halah  binti  Khuwailid 
bin  Asad  bin  Abdul  Uzza  bin  Qushay.  Bibinya  adalah  Khadijah  binti 
Khuwailid,  istri  Nabi  #.  Nabi  menikahkannya  dengan  putrinya, 
Zainab,  sebelum  Islam.  Dari  pernikahan  tersebut  lahirlah  Ali  dan 
Umamah.  Ali  wafat  saat  masih  kecil,  sementara  Umamah  tetap  hidup 
sampai  dinikahi  Ali  bin  Abu  Thalib,  setelah  Fatimah  wafat. 

Abu  Al  Ash  termasuk  orang  yang  ikut  Perang  Badar  bersama 
orang-orang  musyrik,  lalu  dia  ditawan  oleh  Abdullah  bin  Jubair  bin  An- 
Nu’man  Al  Anshari  <%.  Ketika  penduduk  Makkah  mengirim  utusan 
untuk  menebus  tawanan  mereka,  saudara  Abu  Al  Ash,  yaitu  Amr  bin 
Ar-Rabi,  datang  untuk  menebusnya  dengan  membawa  harta  yang 
diberikan  Zainab.307 


307  Ini  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 

Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha’if. 


1 354  |  —  Al  Mustadrak 


Telah  kami  uraikan  sebelumnya  tentang  kasus  yang  terjadi 
antara  dia  dengan  Zainab  binti  Rasulullah  Uh  sampai  Zainab  gugur 
sebagai  syahid  Nasib  Abu  Al  Ash  berakhir  baik,  dan  dia  masuk  Islam 
dengan  baik.  Dia  pindah  ke  Madinah,  sampai  akhirnya  wafat  di  dekat 
Rasulullah  fjfh 

LjX>-  j.  x ^LjJI  jjf  LuX>-  — 

j  i j  j~*y.  12^*-  ^  j. 

£  jj  AJ1J&  <of  ‘J*  4 JjjJI  j  j  j 

^IjCf  frlJi  4^«  iX~*j  U  :cJl5  a-1p  *b! 

^1*11  <^1  s-l^i  j*  a-Ip  adI  auI  J  j»  j  3jj1  c-S*j 

^  (J^-  l4f  cJlS^  oS^&L 

A3j  L$J  <3j  oS^Aill  OJllj  |JL»  J  aIJLp  aJJI  Attl  J  y*  j  (jf j  lll»  clfjip 
cl j&i\i  g  tfjjl  l^Ilp  Ijiyj  1  of  j  01  ;5xaJ. 

Jjj  j»Jj  4I4J  c^OJl  x1p  Ij-^jj  8jALi?^*  caJi!  j  b  p-"  iljJlSi 
'Jl  oj\a*z>  ^ j*-  a£j»  J-3  015"  ISI  {j^~  £ ’j &  'Js-  b>^*  j9^ 
(Jjf  j  cAjjlsso  ^  ul»  cA*a  lijiivajf  ^  Jlj^  ^LiJl 

aUI  J 01  4j%JLxj  aJp  aWI  a»I  Jj-* ji  <b 0^15 

^ysbdl  jjf  Lj-i  ^j)l  ji*JJ  Aj j^Jl  A^-j  (^OJl  015^  A*lp  Ali! 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Abu  Al  Ash  bin  Ar-Rabi’  bin  Abdul 
Uzza  bin  Abdi  Syams  bin  Abdi  Manaf.  Ibunya  adalah  Halah,  saudara  perempuan 
Khadijah  binti  Khuwailid." 

Dia  menyebutkan  tentang  keislamannya,  dan  dia  wafat  tahun  12  Hijriyah. 


Al  Mustadrak  —  I  355  I 


4jjL>-  ji  Jjj  ^ y^ j  c^LiJl  a  <iili 

ctUj  (,5?  ^  co^^Jl  ^  !l~*  3£*.  ^  diJij 

Uii  cb^A  y.^  cjLajSfl 

a]L*  i_JL1?  ^J-JL!t  (jsA*i\  jj f  I ^jL^sf  L»j  4j ^Jl  o-*Ji 

Lgj  p-Ll*  j  a^Ip  ^  ls^9  ^  Jj^j  3**^  C-JjJ  cs^ 

gr  4«/?)  t  O^k+0  (_5^i  J  A^lp»  ^L/3  4jil  (J  J**  J  ^ 

•***  o-^1  S$"j 

5038/636.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
Yahya  bin  Abbad  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair  menceritakan  kepadaku 
dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  istri  Nabi  H,  dia  berkata:  Ketika  penduduk 
Makkah  mengirim  (harta)  untuk  menebus  tawanan  mereka,  Zainab  binti 
Rasulullah  |j|  mengirim  harta  untuk  menebus  Abu  Al  Ash  bin  Ar-Rabi 
beserta  kalung  miliknya  yang  mulanya  milik  Khadijah,  yang  diberikan 
padanya  saat  malam  pertama  dengan  Abu  Al  Ash.  Ketika  Rasulullah  H 
melihat  kalung  tersebut,  hati  beliau  sangat  iba,  lalu  beliau  bersabda,  “Bila 
kalian  ingin  membebaskan  tawanannya  dan  mengembalikan  harta 
miliknya,  lakukanlah!”  Mereka  berkata,  “Baik,  wahai  Rasulullah.” 
Mereka  pun  membebaskannya  (Abu  Al  Ash)  dan  mengembalikan  harta 
milik  Zainab. 

Abu  Al  Ash  tetap  dalam  kesyirikan.  Kemudian  sebelum  terjadi 
penaklukan  Makkah,  dia  berangkat  ke  Syam  untuk  berdagang  dengan 
membawa  harta  benda  milik  orang-orang  Quraisy  yang  diperdagangkan. 
Setelah  selesai  berdagang,  dia  pun  pulang.  Dalam  perjalanan  pulang  dia 
bertemu  dengan  Sariyyah  Rasulullah  %.  Ada  pula  yang  mengatakan 


I  356  |  - —  A!  Mustadrak 


bahwa  Rasulullahlah  yang  mengirim  Sariyyah  untuk  menghadang  kafilah 
dagang  Abu  Al  Ash  yang  pulang  dari  Syam.  Mereka  berjumlah  700 
personil,  yang  dipimpin  Zaid  bin  Haritsah.  Peristiwa  ini  terjadi  pada 
bulan  Jumadal  Ula  tahun  6  Hijriyah.  Mereka  mengambil  harta  yang  ada 
pada  kafilah  tersebut  dan  menawan  beberapa  orang  di  dalamnya.  Tapi 
Abu  Al  Ash  berhasil  melarikan  diri.  Ketika  Sariyyah  pulang  dengan 
membawa  harta  tersebut,  Abu  Al  Ash  datang  pada  malam  hari  untuk 
mencari  hartanya  dan  masuk  menemui  Zainab  binti  Rasulullah  fH,  lalu 
meminta  perlindungan  kepadanya.  Zainab  pun  melindunginya.  Ketika 
Rasulullah  #  keluar  untuk  shalat  Subuh,  beliau  takbir  dan  orang-orang 
ikut  takbir  bersamanya. 

Ibnu  Ishaq  berkata:  Yazid  bin  Ruman  menceritakan  kepadaku 
dari  Urwah,  dari  Aisyah  dia  berkata,  “Zainab  binti  Rasulullah  H 
berteriak,  “Wahai  kalian  semua,  aku  telah  melindungi  Abu  Al  Ash  bin 
Ar-Rabi’.” 

Setelah  Rasulullah  #  salam,  beliau  menghadap  kepada  massa 
dan  bersabda,  “Wahai  kalian  semua,  apakah  kalian  mendengar  apa  yang 
aku  dengar?”  Mereka  menjawab,  “Ya.”  Nabi  ^  lalu  berkata,  “Demi 
Dzat  yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya,  aku  tidak  tahu  apa-apa  sampai 
aku  mendengar  apa  yang  kalian  dengar.  Dia  melindungi  kaum  muslim 
kalangan  biasa.  ” 

Rasulullah  lalu  pergi  dan  masuk  menemui  Zainab  putrinya, 
lau  bersabda,  “Wahai  putriku,  layanilah  dia  dengan  baik,  dan  jangan 
sampai  dia  mendekatimu,  karena  dia  tidak  halal  lagi  bagimu.  ” 

Ibnu  Ishaq  berkata:  Abdullah  bin  Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin 
Amr  bin  Hazm  menceritakan  kepadaku  dari  Amrah,  dari  Aisyah  #>, 
bahwa  Rasulullah  #  mengirim  utusan  kepada  Sariyyah  (detasemen) 
yang  menahan  harta  Abu  Al  Ash,  dan  bersabda  kepada  mereka, 
“Sesungguhnya  orang  ini  adalah  bagian  dari  kami,  sebagaimana  kalian 


Al  Mustadrak  —  I  357  1 


ketahui.  Kalian  telah  menahan  hartanya.  Bila  kalian  mau  berbuat  baik, 
kembalikanlah  hartanya  kepadanya,  karena  kami  menyukai  hal  tersebut. 
Tapi  bila  kalian  tidak  mau  maka  harta  tersebut  merupakan  fai  yang 
diberikan  kepada  kalian,  dan  kalian  lebih  berhak  terhadapnya.  ”  Mereka 
lalu  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  justru  kami  akan  mengembalikannya 
kepadanya.”  Nabi  fD  lalu  berkata,  “Kembalikanlah  hartanya 
kepadanya!”  (Orang-orang  lalu  mengembalikan  kepadanya),  sampai  ada 
seorang  laki-laki  yang  datang  dengan  membawa  tali.  Ada  pula  yang 
datang  dengan  membawa  geriba,  dan  ada  yang  membawa  ember.  Ada 
pula  yang  datang  dengan  membawa  ....  dan  mengembalikannya  kepada 
Abu  Al  Ash  beserta  tawanannya  tanpa  ada  yang  tersisa  sedikit  pun. 

Abu  Al  Ash  lalu  membawanya  ke  Makkah  dan  menyerahkannya 
kepada  pemiliknya  masing-masing.  Dia  lalu  berkata,  “Wahai  orang- 
orang  Quraisy,  apakah  masih  ada  harta  kalian  yang  tersisa  padaku  yang 
belum  diambil?”  Orang-orang  Quraisy,  “Tidak  ada.  Semoga  Allah 
membalasmu  dengan  kebaikan.  Kami  mendapatimu  sebagai  orang 
dermawan  yang  mengembalikan  harta  titipan  dengan  sempurna.”  Abu 
Al  Ash  berkata,  “Sesungguhnya  aku  bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan 
selain  Allah,  dan  aku  bersaksi  bahwa  Muhammad  seorang  hamba  dan 
Rasul-Nya.  Tidak  ada  yang  menghalangiku  masuk  Islam  di  sisinya 
kecuali  karena  takut  kalian  akan  menyangka  aku  hanya  ingin  mengambil 
harta  kalian.  Setelah  Allah  H,  mengembalikannya  kepada  kalian,  dan 
aku  telah  selesai  dengan  tugasku,  aku  pun  masuk  Islam.” 

Dia  lalu  keluar  (dari  Makkah)  dan  menemui  Rasulullah  f&. 

Ibnu  Ishaq  berkata:  Daud  bin  Al  Hushain  mengatakan  dari 
Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata,  “Rasulullah  |D  mengembalikan 
Zainab  dengan  nikah  pertama  tanpa  mengadakan  apa  pun  setelah  enam 
tahun.  Abu  Al  Ash  lalu  kembali  ke  Makkah  setelah  masuk  Islam  dan 
tidak  ikut  peperangan  bersama  Nabi  H,  lalu  dia  datang  lagi  ke  Madinah 


1 358  |  —  Al  Mustadrak 


setelah  itu  dan  wafat  pada  bulan  Dzulhijjah  tahun  12  Hijriyah  pada  masa 
pemerintahan  Abu  Bakar  dan  memberi  wasiat  kepada  Az-Zubair  bin 
Al  Awwam 


Biografi  Dhirar  bin  Al  Azwar  Al  Asadi  Asy-Sya’ir  ^ 

jl  &  £*  J  -nrv/ o .  n 

ot  Ji-i  (j&  4 J*>S'  jjJ  bj £>•  t£-  jii\  jjJ  (|v-fS«dl 

o  j>  iy»  oi  (*— *  iri 

JL^J.  jl J*je>  iDlS'j  <a1j Jj  ^  iji 

^JLp  oliC  dliiJl  -ti.1  Jj ^UJl  fji 

.o/jlJl  *IU-  oOaf)  j 

5039/637.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  bahwa  Dhirar  bin  Al 
Azwar  Asy-Sya’ir,  nama  Al  Azwar  adalah  Malik  bin  Aus  bin  Judzaimah 
bin  Rabi’ah  bin  Malik  bin  Tsa’labah  bin  Asad  bin  Khuzaimah.  Dhirar 
adalah  seorang  penunggang  kuda  profesional  dan  penyair  ulung.  Dia 
mati  Syahid  dalam  Perang  Yamamah.  Dia  berperang  mati-matian 
hingga  kedua  betisnya  putus,  lalu  dia  merangkak  di  atas  kedua  lututnya 
dan  tetap  bertarung  hingga  terinjak  kuda  dan  gugur  sebagai  syahid !”308 

308  Hadits  ini  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 

Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha’if. 

Adz-Dzahabi  membuangnya  dari  At-Taikhish. 


Al  Mustadrak  —  I  359  1 


5040/638.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani 
mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Al  Mundzir  Al  Hizami  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Fulaih  menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Uqbah,  dari  Ibnu 
Syihab,  dia  berkata,  “Dhirar  bin  Al  Azwar  Al  Asadi  gugur  dalam  Perang 
Ajnadin.” 

jlUJ  &  £*  J  ti'J* f  -nr^/o.  n 
c/-  <y-  <y- 

O*  l/  V’.*2**  ‘J*  tiljCJl  jj’1 

^  ojf  ljl5  c*cp  auI 

^plS  ^  :  Jlii 

5041/639.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid  Al 
Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Hasan  bin  Ali 
bin  Al  Barri  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Al  A’masy 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ya’qub  bin  Buhair,  dari  Dhirar  bin  Al 
Azwar  %>,  dia  berkata:  Aku  menemui  Nabi  H  dengan  membawa  unta 
perahan  yang  deras  air  susunya  dari  keluargaku.  Nabi  ^  lalu  bersabda 
kepadaku,  “ Perahlah  dia\' ’  Aku  pun  pergi  untuk  memerah  air  susunya 


13601  —  Al  Mustadrak 


hingga  habis.  Beliau  lalu  bersabda,  "Jangan  habiskan  air  susunya! 
Biarkanlah  air  susu  yang  masih  tersisa.  ’’309 

Sanad  hadits  ini  shahih.  Tidak  dihafal  hadits  Dhirar  dari 
Rasulullah  H  selain  hadits  ini.  Adapun  keutamaannya  adalah, 
Rasulullah  #  mendoakannya  ketika  dia  melantunkan  syair  yang 
haditsnya  sebagai  berikut: 


y\  ^  1 —  1  £  •  /  o  .  i  Y 

J>  [jJjJ  IjUJl 

'J>  X*9  ‘u-C*  yt!  y*  O*  ‘y^2^1  yt  ’u* 

tijti  UJ  aIp  4il 

f  j  j  ^byg-i  . pQjJi  y  ; 

cJU J  N^diil  . 

. ^  S-’J  .  Lji-b 

\j>  <&1  <&l  J  y*j  J  bis  SflJj  Als 

.jl jjp  b  tjjb Ity? 

5042/640-  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Umar  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada 
kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Ishaq,  dari  Daud  bin  Al  Hushain,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa 
ketika  Dhirar  bin  Al  Azwar  #,  masuk  Islam,  dia  menemui  Nabi  fH  dan 
melantunkan  syair: 

Aku  meninggalkan  gelas  dan  seruling  biduan 


309  Lih.  hadits  no.  5042. 


Al  Mustadrak  —  |  361  I 


Dan  arak,  karena  takut  akan  siksa  Allah 
Dan  harap-harap  cemas  (berdoa  dengan  sepenuh  hati) 

Aku  kasihan  terhadap  kudaku  yang  cepat  larinya 
Aku  bersungguh-sungguh  dalam  berperang 
Bersama  kaum  muslim 

Si  cantik  berkata,  “Kamu  telah  menghancurkan  kami.  ” 

Dan  membuang  keluargamu  jauh  ke  Timur. 

Wahai  Tuhan,  aku  tidak  akan  mengurangi  daganganku 
Sungguh,  aku  telah  menjual  keluargaku 
Dan  hartaku  sebagai  gantinya 

Rasulullah  ||  lalu  bersabda,  " Wahai  Dhirar,  daganganmu  tidak 
akan  nvg/.”310 


Biografi  Abu  Kabsyah,  maula  Rasulullah  # 


I  JlS  (_£  Jsli-  {f,  b  £ j  ^y*y* 

.0 jSs-  j  4-ip  aJJI  «dll  (J j-* j  ^y*  y)  cjL» 


5043/641.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
mengabarkan  kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan 
kepada  kami,  Khalifah  bin  Khayyath  Al  Ushfuri  menceritakan  kepada 


310  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


|~362~1  —  A!  Mustadrak 


kami,  dia  berkata,  “Abu  Kabsyah  mada  Rasulullah  #  wafat  pada  tahun 
13  Hijriyah.”311 


C^gjl  g  Aji!  J-P  —  1 1  y/®  *  11 

4^- i J»S-  ^j3  Uj ds>~  I 

Ol5"”j  j»JLv  4_<W<1  4-lp  <0)1  4i)l  (Jj-* J  Ji  1  lljili 

4lip  4i)l  <5)1  £■  4^4^  c/*J^  c/»jf  tlr? 

£4  ^lp  4J  Lil^-I  f  jd  Jji  «y-?1-?  CuliJjl j  Up-I  J  Ijlb  j*ll>  j 

-  -  *  '  '  "  *  *  ,  • 
2ul»  (^j'yi  c£.sb<Or-  U)£i  pbjJ  ^JJ  cfJJ.3  J  Cl—jUa^eJl 

.Sjstt^Jl  ^  ® 'J~s-  ti-’tAj 

5044/642.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  mereka  berkata,  “Abu 
Kabsyah  mada  Rasulullah  f§,  namanya  adalah  Sulaim.  Dia  lahir  di 
negeri  Daus  dan  ikut  Perang  Badar  bersama  Rasulullah  $|,  Perang 
Uhud,  dan  seluruh  peperangan.  Dia  wafat  pada  hari  pertama  dilantiknya 
Umar  bin  Khaththab  sebagai  khalifah,  yaitu  hari  Selasa,  delapan  malam 
yang  tersisa  dari  bulan  Jumadal  Ula,  tahun  13  Hijriyah.”312 


311  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Abu  Kabsyah  mau/a  Nabi  #  ikut 
Perang  Badar  dan  wafat  pada  tahun  13  Hijriyah.” 

312  Hadits  ini  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 

Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha’tf. 

Adz-Dzahabi  membuangnya  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


A!  Mustadrak  —  I  363  1 


UjJb>-  ^ — *\  1 V I °  •  i  0 

\j°jS  1$J>  ’JLa  OlTj  :Jli  jljJl  ji  ojj*  *^p 

«tJLp  4>ll  4#l  (J J**J  jfi  tJ>U>  *XjP  J/* 

•r^j 

5045/643.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Aswad  menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah  bin  Az- 
Zubair,  dia  berkata,  “Di  antara  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  dari 
kalangan  bani  Hasyim  bin  Abdi  Manaf  adalah  Abu  Kabsyah  mada 
Rasulullah  &.”313 


Biografi  Thulaib  bin  Umair  bin  Wahb  bin  Katsir  bin 
Abd  bin  Qushay 


Dia  bergelar  Abu  Adi,  salah  seorang  sahabat  yang  ikut  hijrah  ke 
Habasyah,  menurut  pendapat  seluruh  pakar  sejarah.  Dia  ikut  Perang 
Badar  dan  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Ajnadin  di  Syam  pada 
bulan  Jumadal  Ula,  tahun  13  Hijriyah,  dalam  usia  65  tahun. 


AUl  •\*S’  y> f  lilli  gyASftJ  bjJ^-  — 

,A=f- yJ^  'J?  C jlp  ^  4£^iJl  (j!  jjs***5**^ 


313  Dalam  riwayat  ini  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seoraiig  periwayat  dha’if. 
Lih.  Al  Mizan  (2/475-483). 


—  Al  Mustadrak 


5046/644.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami  seluruh  hadits  tersebut,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami  dari 
guru-gurunya.314 

lijjb-  jj  J^Jl  ,y.  'j — ‘tio/o.iV 

j*  o* 

p  «y  sJk  <y. 

iJuJki  oJuJ  :JUi  u_ iiaijl  -LP  oL  c^jjl  (_s^-  ^-y^3 

ojjlj  j>-f  01  :ill  cJU \  to^3>  Ji-  Oi^^'  ‘-r' j 
JGr^Jl  «llp  jJlil  lO  ^jip  jJuI  y  aSjIj  cOOJIs-  yd  yj 

of  :ouf  1j  :c-1as  :<Jli  c«up  1-^OJj  oLutjJ 

0 j^t  p  £~v <aj  1^  IcJUs  -ti3 

aIIp  Aijf  caSj\j  dJJL^  :c-i5  :Jli  t^l-^-l 

01  ^ilj  ia5s1  M'  M  01  J^O-l  :cJl5  caJjI  Ml  aJI  M  01 
{J^  ^jJl  -WajJ  A*J  cOl5"*j  Cj*JLwj  <«Ap  ^1  J  l-^®-3'-4 

.o J*\j  ^llaJljj  14^1  tl4-»l^*4i  4U' 


314  Hadits  ini  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 

Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha  'if. 

Adz-Dzahabi  membuangnya  dari  At-Talkhish. 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Thulaib  bin  Umair  Al  Qurasyi  termasuk 
sahabat  yang  ikut  hijrah  ke  Habasyah.  Dia  ikut  Perang  Badar  dan  gugur  sebagai 
syahid  dalam  Perang  Ajnadain.” 

Al  Mustadrak  —  I  365  1 


5047/645.  Muhammad  bin  Al  Muammal  bin  Al  Hasan 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Muhammad  Al  Farwi 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Muhammad  bin  Ibrahim  bin  Al 
Harits  At-Taimi  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  dia  berkata:  Thulaib  bin 
Umair  masuk  Islam  di  rumah  Al  Arqam.  Dia  lalu  menemui  ibunya,  Arwa 
binti  Abdul  Muththalib,  dan  berkata,  "Aku  telah  mengikuti  Muhammad 
dan  masuk  Islam  karena  Allah,  Tuhan  semesta  alam  Yang  Maha 
Agung'.  Ibunya  lalu  berkata:  Sesungguhnya  yang  paling  berhak  engkau 
dukung  adalah  putra  bibimu.  Demi  Allah,  andai  kami  mampu  melakukan 
seperti  yang  dilakukan  kaum  lelaki,  pasti  kami  mengikutinya  dan 
membelanya."  Thulaib  lalu  bertanya,  “Lalu  apa  yang  menghalangimu 
untuk  masuk  Islam  dan  mengikutinya,  padahal  Hamzah,  saudaramu, 
telah  masuk  Islam."  Ibunya  berkata,  "Aku  akan  melihat  dulu  apa  yang 
dilakukan  saudara-saudara  perempuanku,  lalu  aku  akan  menjadi  salah 
satu  dari  mereka."  Thulaib  berkata,  "Aku  memohon  kepada  Allah  agar 
engkau  bisa  menemuinya,  mengucapkan  salam  kepadanya, 
membenarkannya,  dan  bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain  Allah." 
Ibunya  berkata,  "Aku  bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain  Allah,  dan 
aku  bersaksi  bahwa  Muhammad  seorang  utusan  Allah." 

Setelah  masuk  Islam,  Arwa  binti  Abdul  Muththalib  selalu 
mendukung  Nabi  fj|  dengan  lidahnya  dan  memberi  semangat  kepada 
putranya  agar  senantiasa  membela  Nabi  dan  melaksanakan 

perintahnya.315 

Hadits  ini  shahih  gharib  sesuai  syarat  Al  Bukhari,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


315  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


|~366  i  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Amr  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  bin  Umayyah  bin 
Abdi  Syams  bin  Abdi  Manaf 

y  y^Jl  ife.  &  &  J  ~wl°  * 1A 

y  :  JlS  JIp  y  o< 

(C)  J  a**^  M  0*  $  O*  ^  «*  ^ 

J  jl^  J  J  <&'  ^  o*  <-*jJ  Ji  <y-  f'  ^  04  (T^’ 

d  A^-(  _jjf  0 _^jf  AJ  O*  ^ 

i$i  oisf,  jJLj  y&  iii  Ai  jyy  f/j  ‘W  o*  r* 
AJ^JI  Ol>  A^t  J?Jj  ^  ‘5*2  J*  'J 
ja&-  -:js  y  jis  .v'  y  ^  ^ 

jj>  oi  jj>  ff  y  ciip  y  y*Q  y  y  y  ^ 
vf  jjj  jpvJi  y  y  y  r^ :*°^  y?*-  o! 

%\  awi  j  y  j  y  y  dAJi^  Jji  y 
^  £,  'y. j  fa  &>  i»»  y"  y-  ‘r^-i 

££-3  y-uji  jjj-3  a3p  ai  y^  y*  y  yy  y 

yy  yss  y>  yy  ovr  f&i  Ji  ^  c>  ^ 

^siiir  y  aIp  Ai  y^j  J?  ^  y  ijy  y^' 

^°'  y  ^y  ^  J*  c5^  ^  ^ 


Al  Mustadrak  —  1  367  | 


5048/646.  Abu  AbduUah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Amr  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  bin 
Umayyah  bin  Abdi  Syams  bin  Abdi  Manaf. 

Abdul  Hakim  bin  Abdullah  bin  Abu  Farwah  menceritakan 
kepadaku  dari  Abdullah  bin  Amr  bin  Sa’id  bin  Al  Ash,  dia  berkata, 
“Ketika  Khalid  bin  Sa’id  masuk  Islam,  ayahnya,  Abu  Uhaihah, 
melakukan  sesuatu  terhadapnya,  tapi  dia  tetap  tidak  mau  kembali  dari 
agama  barunya  (tetap  memeluk  Islam)  dan  tetap  menemani 
Rasulullah  Putranya  Amr  bin  Sa’id,  mulanya  tetap  memeluk  agama 
lamanya,  namun  setelah  dia  masufy  Islam,  dia  pun  menyusul  saudara 
laki-lakinya,  Khalid,  di  negeri  Habasyah  beserta  istrinya,  Fatimah  binti 
Shafwan  bin  Umayyah.  ” 

Muhammad  bin  Umar  berkata:  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Khalid 
menceritakan  kepadaku  dari  Ibrahim  bin  Uqbah,  dari  Ummu  Khalid  binti 
Khalid  bin  Sa’id,  dia  berkata,  “Amr  bin  Sa’id  menyusul  kami  ke  negeri 
Habasyah  setelah  kedatangan  ayahku.  Dia  tetap  di  negeri  Habasyah 
sampai  diangkut  dengan  dua  perahu  bersama  para  sahabat 
Rasulullah  $  untuk  menemui  Rasulullah  Ketika  mereka  datang, 
Nabi  ^  sedang  berada  di  Khaibar,  yaitu  pada  tahun  7  Hijriyah.  Amr 
ikut  penaklukan  bersama  Nabi  Perang  Hunain,  Thaif,  dan  Tabuk. 
Ketika  orang-orang  Yahudi  pergi  ke  Syam,  dia  termasuk  orang  yang  ikut 
pergi,  lalu  dia  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Ajnadin  pada  masa 
pemerintahan  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq  <&,  bulan  Jumadal  Ula,  tahun  13 
Hijriyah.  Saat  itu  yang  menjadi  panglima  pasukan  adalah  Amr  bin  Al 
Ash<&.”316 


316  Biografi  Amr  bin  Sa’id  lebih  dulu  disebutkan  dalam  At-Taikhish  daripada  dalam 
AlMustadrak. 

Penjelasan  ini  telah  disebutkan  sebelumnya. 


1368  |  —  Al  Mustadrak 


C/  cf-  'br^'  fcv/o  •  1*\ 

Ijjj^-  c^i^Lpl  jJLp  31^-i  ^  x»i^»  iSa^- 

jte-1  cZ  ‘^*  cZ  t jl^oj  ^  jJL»1-  OIS""  ijls 


^bdl  bui  ^  tlr? 

ilp  <Ai  v4^  c^'  W?*’  ^?b  <-<y-j^  j^-  }y- 

•&Z*  cZ  /?  <j 


5049/647.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  Al 
Muzakki  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  Al  Bahili  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Ashma’i  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Khalid  bin  Sa’id,  Aban  bin  Sa’id,  dan  Amr  bin  Sa’id  termasuk  para 
sahabat  yang  pertama  kali  masuk  Islam.  Sedangkan  Uhaihah  dan  Al 
Ash,  dua  putra  Sa’id  bin  Al  Ash,  tewas  dalam  Perang  Badar  dalam 
keadaan  kafir.  Keduanya  dibunuh  oleh  Ali  bin  Abu  Thalib  ketika  aku 
menyebutkan  riwayat  tentang  Khalid  bin  Sa’id.”317 


Biografi  Hisyam  bin  Al  Ash  bin  Wa‘il  As-Sahmi 


JL>-  ^ —'l  1  A/ O  •  O  • 

1  : Jli  {y  ‘ZiAy-  ^ \ij*  j  ji 

sy^  cZ  J**  cZ  cj^j^  1 y  5j^'  o* 


Dalam  riwayat  ioi  terdapat  Muhammad  bin  Umar  dan  Al  Waqidi. 
Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  seorang  periwayat  dha’if. 
317  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  369  I 


5050/648.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Khalifah  bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Hisyam 
bin  Al  Ash  ibunya  adalah  Harmalah  binti  Hisyam  bin  Al  Mughirah  bin 
Abdurrahman  bin  Umar  bin  Makhzum.” 

<5ll  JLp  yh  IjjJb-  —  1  \(o  .  o  ^ 

ol  (U-l j  jHh-  C/.  i y.  JiG  J>.  *Jl  fb~?> 

4^-1  JIS  fji  015 'j  coj^Jl  ^  c-Jj  3JL» 

4*4  oj?"  jf  (Jj  jj 

4-«j3j  ojj!  4j  (3Gxill  &JuM  ^1  jjl» j  aIIp  aSsI 

j*-11-j  ^Ip  ajjI  ^jl5  {j^>-  *£Sij 

L~-  0l5"j  IgK'  liJji  -Aju  C* 

•y^1  O* 

:Jl5  Ob&i  oJl^-  ^p  tlijj  ^  #  yrJ^»  d/'1 
OCJl  VI  YJ^  V  (Jj  lj*3l  fjJ' 

jjj  ^diis  caj^Pj  a Jjj  aJLp  ^LaJ  ^j^J|  cpL-Jl  Jbu 

OH  ^  5*^-  jJ  ‘J?  cs^-  (4^  JiO  (J  y^bil 

.  e^JLP  OjVj  <i*«  4jlp  aJJI  «—jlJasJl 

5051/649-  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  mengeritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 


1  370  |  —  Al  Mustadrak 


Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  mereka  berkata,  “Hisyam 
bin  Al  Ash  bin  Wa'il  bin  Hasyim  bin  Sa’id  bin  Sahm,  nama  ibunya 
adalah  Harmalah  binti  Hisyam  bin  Al  Mughirah.  Hisyam  termasuk  orang 
yang  masuk  Islam  pertama  kali  di  Makkah  sebelum  saudara  laki-lakinya, 
Amr.  Dia  hijrah  ke  negeri  Habasyah,  lalu  datang  ke  Makkah  ketika 
mendengar  Nabi  H  hijrah  ke  Madinah.  Ketika  dia  hendak  menyusul 
Nabi  dia  ditahan  oleh  ayahnya  dan  kaumnya  di  Makkah,  sampai 
akhirnya  dia  berhasil  menemui  Nabi  di  Madinah  setelah  Perang 
Khandaq,  lalu  dia  ikut  seluruh  peperangan  setelah  itu.  Usianya  lebih 
muda  dari  saudara  laki-lakinya,  Amr  bin  Al  Ash. 

Ibnu  Umar  berkata:  Tsaur  bin  Yazid  menceritakan  kepadaku  dari 
Khalid  bin  Ma’dan,  dia  berkata,  “Ketika  pasukan  Romawi  kalah  pada 
Perang  Ajnadin,  mereka  berlindung  di  tempat  sempit  yang  tidak  bisa 
diseberangi  kecuali  oleh  orang  per  orang.  Pasukan  Romawi  berperang 
di  tempat  tersebut.  Mereka  lebih  dulu  sampai  dan  berhasil 
menyeberanginya.  Hisyam  bin  Al  Ash  bin  Wa'il  maju  dan  memerangi 
mereka  sampai  gugur.  Peristiwa  ini  terjadi  pada  masa  awal 
pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  4§k,  pada  tahun  13  Hijriyah.”318 


d H  O*  —  lo»/o»oY 

yfrjk  UuJb-  Cf-  t^ysUJl 

<1)\S'  :cJlS  j ^  'I  ^  CjZ'  i y.  jSh 

Cr!  0*$^  JjIj  c/,  CS 

f.yjA  01  o^L~«Jl  l;  :  JlS  u 

318  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi.” 


Al  Mustadrak  —  1  371  I 


3  I  JlS  L ^jlp  *bl  (l)Ltti*Jl 

^1  :c^  '3*1  ^  (^  r*^  ‘r&  d^  (’-^'j 

0 <U5?Jl  ^«f  ^JjIj  U3-  (ji  ^bJt*A  ^  <^i  _/“*-*-*  b 

*,  .  -  /  ',  i  &• 

*»'  <^J  J?  ^ 

5052/650.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Kamil  bin  Khalaf  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’d  Al  Aufi  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Makhramah  bin 
Bukair  bin  Al  Asyaj  menceritakan  kepada  kami  dari  Ummu  Bakar  binti 
Al  Miswar  bin  Makhramah,  dia  berkata,  “Hisyam  bin  Al  Ash  bin  Wa‘il 
adalah  seorang  laki-laki  shalih.  Ketika  dia  melihat  sebagian  pasukan 
Islam  mundur,  dia  membuang  baju  perangnya  seraya  berkata.  Wahai 
kaum  muslim,  itu  pasukan  Ghalfan  tidak  sabar  lagi  terhadap  pedang, 
maka  lakukanlah  seperti  yang  kulakukan'.  Dia  masuk  ke  tengah-tengah 
mereka  dan  berhasil  membunuh  beberapa  orang  dari  mereka.  Dia  maju 
terus  menghadapi  musuh  seraya  berteriak  dan  berkata,  'Wahai  kaum 
muslim,  kemarilah!  Akulah  Hisyam  bin  Al  Ash  bin  Wa'il.  Apakah  dari 
surga  kalian  lari?'  Sampai  akhirnya  dia  gugur  sebagai  syahid .”319 

^jIp  c  £  JL«Jt  ^  ^  -to\/o  *  o  t' 

'J&  ^  j*  £-U*>-  c 

J y*'j  ^  Iff  'j  •%*  O*  'J*  '‘J**  <y- 

+  o  *  /  ^  \  *,  i, 

pU^J^  lul  IpJLrfj  ^ 

319  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-TaJkhish. 


1~372~1  —  Al  Mustadrak 


5053/651.  Hamid  bin  Muhammad  Al  Mudzakkir  mengabarkan 
kepadaku,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin 
Minhal  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Umar,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu 
Hurairah  dia  berkata:  Rasulullah  %  bersabda,  "Dua  putra  Al  Ash 
adalah  orang  beriman,  yaitu  Hisyam  dan  Amr.  ”320 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

jAi CS!-  IjjJb-  alll  JLP  'j!  y\  — *\oY/°  •  ®1 

JLP  LiuJb-  -LP  OU-L"  t^b jii\ 

'j J*  *$>  <y. 

A^*ib- 1  -Lu  LJ  ii jj  0}  <b y  b»  US'  ljl5  bfc^Ip  aMI  J 

^  \j£!\  Cjjfc  CSi £*£  ja  ♦ 

j*J  Cc£-L>  Alit  $J*Z)  ij*  A>  fcjA 

p  iojM  Js-  'uJ^i  l#  ^-Ca3  Jjlj  yj  i./3^  <y.  Ji  4i  oiw 
.  ‘UP  aUI  3 uj-L«Jb  JjjrJ 

5054/652-  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Muhammad  Al  Firyabi 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Abdurrahman  Ad-Dimasyqi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Basyir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  Nafi  mengabarkan  kepadaku 

320  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Hadits  ini  adalah  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar.” 


Al  Mustadrak  —  |  373  1 


dari  Ibnu  Umar  jffe,  dia  berkata,  “Mulanya  kami  berkata,  Tidak  ada 
tobat  bagi  orang  yang  meninggalkan  agamanya  setelah  masuk  Islam  dan 
mengenalnya1.  Allah  %  lalu  menurunkan  ayat,  'Hai  hamba-hamba-Ku 
yang  melampaui  batas  terhadap  diri  mereka  sendiri,  janganlah  kamu 
berputus  asa  dari  rahmat  Allah.  (Qs.  Az-Zumar  [39]:  53).  Aku  pun 
menulis  ayat  ini  dengan  tanganku,  lalu  kukirimkan  kepada  Hisyam  bin 
Al  Ash  bin  Wa'il,  maka  dia  berteriak  dan  duduk  di  atas  untanya,  lalu 
berangkat  ke  Madinah.321 


Biografi  Ikrimah  bin  Abu  Jahal 

<5jI  jl-p  —  “\ov7° »  °° 

^  aUI  JuP  jSy  (jf  4 y>£-  J UjJ is>-  4j*-£3tJl 

« Jo1'  Jy  j*  cs- 

a* ^ p  <-/y  fy  otr  dJ  :JU  j2j»  y  Al  yj. 

<llSlp  of ^»1  ^  C-JU  jv-Ssj>-  4j( ^*1  (J^5" 

Lfc  j>ts  jJL-  j  aJLp  auI  ^jJ au!  oJl*»»  |>-i  c  o  •i.o.Lof 

J?  oJlSj  4-ii»  iji  y**  ‘J5 

^  Ui  Ui  4b$*>  jS  4tiJL*(i  (iij  C^»tl*ol  Jl5j  y* J  <jAill 

A* pJLwj  4jLp  4Ul  dlll  J JlS  44^<* 


321  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Abdurrahman  (bin  Basyir]  adalah 
periwayat  yang  haditsnya  munkar.  ” 


1374  t  —  Al  Mustadrak 


U~*  W  1  ^  ^ 

Jj^L>\  j»il< J  4-i P  4&I  Ali!  (Jj-^* J  ^ 

.a^jJlSj  l>- y  aII^tj  cj£  bJlS  qX*j  &&  ^  {J*9  ^  dj-'U  ^  ("r*JJJ 

5055/653.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada 
kami,  bahwa  Abu  Bakar  bin  Abdullah  bin  Abu  Sabrah  diberitahukan 
sebuah  hadits  oleh  Musa  bin  Uqbah  dari  Abu  Habibah  maula  Abdullah 
bin  Az-Zubair,  dari  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dia  berkata,  “Pada  hari 
Fathu  Makkah'  Ikrimah  bin  Abu  Jahal  melarikan  diri.  Istrinya,  Ummu 
Hakim  binti  Al  Harits  bin  Hisyam,  adalah  wanita  cerdas,  maka  dia 
masuk  Islam,  lalu  meminta  jaminan  aman  dari  Rasulullah  f§\  untuk 
suaminya.  Rasulullah  lalu  menyuruhnya  untuk  menyuruh  suaminya 
pulang,  maka  Ummu  Hakim  pergi  mencarinya.  Setelah  bertemu,  dia 
berkata  kepadanya,  'Aku  datang  kepadamu  dari  sisi  orang  yang  paling 
menyambung  tali  persaudaraan  dan  paling  baik.  Aku  telah  meminta 
beliau  untuk  mengamankanmu,  dan  beliau  memberi  jaminan  aman 
untukmu'. 

Ikrimah  pun  pulang  bersamanya.  Setelah  dia  dekat  Makkah, 
Rasulullah  ^  bersabda  kepada  para  sahabatnya,  'Ikrimah  bin  Abu  Jahal 
akan  datang  menemui  kalian  dalam  keadaan  beriman  dan  hijrah,  maka 
janganlah  kalian  mencela  ayahnya,  karena  mencela  orang  mati  akan 
menyakiti  orang  yang  masih  hidup,  meski  tidak  akan  sampai  kepada 
orang  yang  mati'. 


Al  Mustadrak  —  1  375  1 


Ketika  Ikrimah  telah  dekat  dengan  pintu  Rasulullah  f||,  beliau 
sangat  gembira  dan  melompat  dengan  berdiri  di  atas  kedua  kakinya 
karena  gembira  dengan  kedatangannya.”322 


Xu>t a  ^  *L*j>ka  aU — ‘\o£/o*o‘\ 


jjI  jj  jJ^p  Cfi 

Jl  fji  Jl*-  J  ajy1 

lf*J  4^lL>  ^Aj  fliaA  jj  kzJj  pJ>S>-  ff  C~bfj 

(JL-J  A^Lp  Aill  (Jj-x J  CJil^ls  CtJ-g^>r  jjj  Aa^S-  C-J»o 

O*  liSjl>  l*J  llSr'jki  ia£\j  41  Oiti  tb^-jj  s4^  y* 

4^»  {j*  ^lil  ^Js-  c— «Ji  'jf?-  4J  (_^ ^ajj  4-ilj  JjJ  jUi  t4— ij 
S-fj  OlS'*  Ji j  4^4j  4^jj  ca^iJjls  aJLp 

liuiljl  Jlii  OtjUb  <^SU  4-5  bali  tSljJLo 

(JbSi  c  1  ^/li'ytA  e*X>-j  4i)l  ^1  bwwJj  ^pJu  J^>-f  Lla  La  jynj 
Jl  ;elb-j  jl  ^  iff  olb-j  ^  OlS"  4»lj 

J  y»j  ^Js-  Ji-jj  <4jf ^«1  £A  ’Aa  j  t(j£-  J  4-lp  AM! 

Uif  Ji*i*  ^  ji-J  J>Oj  J-ii  jJb^J  4lip  a5)1  4»1 

:JUi  jl _^Jb  4J ^~Pj  Ajjastpj  4I*^bj  Ijli  4jf ^ip  ji)  C~»jA 


322  Acte-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Wagidi  dan  Muhammad  bin  Umar.” 


1 376  I  —  Al  Mustadrak 


C  j£p  j  j  y  . iSfj  ^  cjfj 

JlpC«  (JS^  'fyi^3tM  . 2*JL*o*JI  C_3 j^^Jb 

jj^L^rl  ‘aj^  <J^*  <Jt^  ^  (*^ 

•  J^-  ^  cs-  **£?  tjy**  Jj  o*  r5  ‘y^  ^  P  ^ 

5056/654.  Muhammad  bin  Muhammad  Al  Baghdadi 
mengabarkan  haditsini  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  bin  Khalid  Al 
Harrani  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  dia  berkata:  Ikrimah  bin  Abu  Jahal  melarikan  diri  pada  hari 
Fathu  Makkah  menuju  Yaman.  Istrinya,  Ummu  Hakim  binti  Al  Harits 
bin  Hisyam,  yang  saat  itu  telah  masuk  Islam,  datang  dan  meminta  izin 
kepada  Rasulullah  $  untuk  menyusulnya,  maka  Nabi  H 
mengizinkannya  dan  memberi  jaminan  aman  untuk  Ikrimah. 

Ummu  Hakim  151u  pergi  dengan  budak  Romawi  miliknya,  tapi 
rupanya  budak  tersebut  terus  merayu  dan  mengganggunya,  serta 
mendekatinya.  Sampai  akhirnya  dia  bertemu  dengan  beberapa  orang 
Makkah  dan  meminta  perlindungan  kepada  mereka  dari  orang  Romawi 
tersebut.  Mereka  pun  mengikat  orang  Romawi  tersebut. 

Ummu  Hakim  akhirnya  berhasil  menyusul  suaminya  di  daerah 
Tihamah.  Saat  itu  Ikrimah  sudah  naik  perahu.  Ketika  duduk,  dia 
memanggil  Lata  dan  Uzza,  maka  orang-orang  yang  di  dalam  perahu 
berkata;  “Di  sini  tidak  boleh  ada  yang  berdoa  kecuali  hanya  kepada 
Allah.”  Ikrimah  berkata,  “Demi  Allah,  kalau  Allah  di  lautan  hanya  satu, 
maka  di  daratan  juga  satu.  Aku  bersumpah  dengan  nama  Allah,  bahwa 
aku  akan  pulang  menemui  Muhammad.” 

Dia  lalu  pulang  bersama  istrinya  dan  masuk  menemui 
Rasulullah  j&,  kemudian  membaiatnya,  dan  Nabi  f§  menerimanya. 


Al  Mustadrak  — 


Lalu  datanglah  seorang  laki-laki  Hudzail  menemui  istrinya  saat 
bani  Bakr  karena  Ikrimah  melarikan  diri.  Maka  istrinya  mencelanya  dan 
mengerdilkannya  karena  melarikan  diri.  Ikrimah  lalu  berkata: 

Kalau  saja  kamu  melihat  kami  di  khandamah 
Saat  Shafwan  dan  Ikrimah  melarikan  diri 
Dan  mereka  menyerang  kami  dengan  pedang  terhunus 
Untuk  memotong  setiap  lengan  dan  batok  kepala 
Maka  kamu  tidak  akan  mencela  meskipun  dengan  suara  lirih 
Pada  Perang  Ajnadin,  salah  satu  kaum  muslim  yang  gugur  dari 
suku  Quraisy  dari  bani  Makhzum  adalah  Ikrimah  bin  Abu  Jahal.323 


^  — *\Oo/o.oY 

o*  iy  ‘y-Z'J  *S  S 

Jl  ^4«^'  'St*-  S  J1*  Joii  S  53y  y 

liJLil  T  0 j-*  <1)|  b  *  ol*  jJl-  j  4-Jp  aUI  AUl  (J  j-* j 

01  loJbu  ti^^  cJ>  4*1p  au!  S**3  (J^*»»j  (JbSi 

cJlj  <0)1  JLP  oJlj  caJ  i^Jby»  ^  oS^-j  a))I  ^11  «Jl  S/ 

dUi  Jj5l  :a!^Jkp  Jl5  c^tJl  t^LJl 

JS””  caBI  (Jj-^j  b  I  oli  j»j  t4JLj  s-L^O*!  «gjgfja.».) 

JlSi  cii ^«iJl  4-i  *Lijf  ^  Ojwsjf  jf  Lg^tolp  ojLxp 


323  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha’if.” 


1378  I  —  Al  Mustadrak 


ojlJLP  JT  j  £&■  <&'  A»l 

ca5jI  J Ij  :oi*  dlL~>  jp  o(  Ijjj  aJ  s-fV  jf 

Yxs-  laiki  of^  tiil  N1  a11  ^  o(  o^if  :J5  :JlS  cillpfi  ^1«  £  ' 

^  t^jl  Jjl>3  ^  ^lj  &(  ^  5W-*  (/? 

■  ^  4^  lJlff  ^fi  &  J-A  ^  olaJl  ^  4^1?f  clT  Aiii  £Sf 

lakb  oJLjf  Mj  A»1  J-k  X^aJl  ^  cJjIS  N/j  t4»l  J-*~» 

*£>u  ^  il^  jJ  ^  Ji^ii  j.  p  JsA 

tiJcL  1  ji-j  a!1p  il  jLfi  <&l  J jlj  D15"  oij  tilp  Al  Jn 
jUkj  a!1p  S>1  jk>  iul  Jjl*3  I^?jP  J*  }& 

,<JLij  OIajj 

5057/655.  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami  di  Bukhara,  Sahi  bin  Al  Mutawakkil  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Abu  Uwais  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  A z- 
Zuhri,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dia  berkata:  Ikrimah  bin  Abu  Jahal 
berkata,  “Ketika  aku  telah  sampai  di  hadapan  Rasulullah  fg|,  aku 
berkata,  'Wahai  Muhammad,  istriku  ini  mengabarkan  kepadaku  bahwa 
engkau  telah  memberi  jaminan  aman  kepadaku'.  Rasulullah  0  berkata, 
'Engkau  amari.  Aku  berkata,  'Aku  bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain 
Allah,  Yang  Esa,  dan  tiada  sekutu  bagi-Nya,  dan  engkau  adalah  hamba 
Allah  serta  Rasul-Nya.  Engkau  adalah  orang  yang  paling  baik,  paling 
jujur,  dan  paling  menepati  janji'.  Aku  mengatakan  itu  seraya 
menundukkan  kepalaku  karena  malu  kepada  beliau.  Aku  lalu  berkata, 
'Wahai  Rasulullah,  mohonkanlah  ampun  kepada  Allah  untukku  atas 
semua  permusuhan  yang  kulakukan  atau  iring-iringan  yang  kulakukan 
dalam  rangka  memamerkan  kesyirikan'. 


Al  Mustadrak  —  |  379  1 


Rasulullah  H  lcflu  berdoa,  Ya  Allah,  ampunilah  Ikrimah  atas 
semua  permusuhan  yang  dilakukannya  atau  iring-iringan  yang 
dilakukannya  dalam  rangka  menghalangi  jalan-Mu'. 

Aku  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  suruhlah  aku  melakukan  hal 
terbaik  yang  engkau  ketahui'. 

Nabi  lalu  berkata,  'Katakanlah,  “Aku  bersaksi  tidak  ada  tuhan 
selain  Allah,  dan  Muhammad  adalah  hamba  serta  Rasul-Nya".  Lalu 
berjihadlah  di  jalan  Allah!' 

Aku  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  demi  Allah,  kalau  dulu  aku  suka 
menginfakkan  harta  untuk  menghalangi  jalan  Allah,  maka  sekarang  'aku 
akan  menginfakkan  harta  berkali-kali  lipat  di  jalan  Allah.  Kalau  dulu  aku 
berperang  dalam  rangka  menghalangi  jalan  Allah,  maka  sekarang  aku 
akan  berperang  berkali-kali  lipat  di  jalan  Allah'. 

Dia  memang  benar-benar  berperang  di  jalan  Allah,  sampai 
akhirnya  gugur  dalam  Perang  Ajnadin  pada  masa  pemerintahan  Abu 
Bakar  Pada  tahun  hajinya,  Rasulullah  fH  mengangkatnya  sebagai 
petugas  pemungut  zakat  di  Hawazin.  Ketika  Rasulullah  wafat, 
Ikrimah  sedang  berada  di  Tibalah.”324 


^  ^ jUl  y\  — *\o*\/o.oA 

tgjjUuSlI  -up  (ji  ^  Ju 


324  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ismail  bin  Abu  Uwais." 

Adz-Dzahabi  berkata,  “Dia  seorang  muhaddits  yang  banyak  meriwayatkan  hadits, 
tapi  orang  yang  lunak.” 

Uh.  Al  Mizan  (1/222). 


1 380  |  —  Al  Mustadrak 


y_yy°'  f  y  y  y  *f^ 

o y^Sl  IdJjlkJl  Jlii  Jkp  4JI  jjalj  ^ 

(^i  « :^»  jLSi  t^rfj  ^  tlH  (_/'Cp  j^* 

.0 yli  £j  I jfci  Jj-  J4^  ^  Ji  Jl  tp*j  ^ 

5058/656.  Abu  Al  Hasan  Al  Umari  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al 
Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al 
Anshari  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Yunus  Al  Qusyairi 
menceritakan  kepadaku,  Habib  bin  Abu  Tsabit  menceritakan  kepadaku, 
bahwa  Al  Harits  bin  Hisyam,  Ikrimah  bin  Abu  Jahal,  dan  Ayyasy  bin 
Rabi’ah  kehausan  saat  Perang  Yarmuk.  Al  Harits  lalu  minta  air  untuk 
minum,  tapi  Ikrimah  memandang  minuman  tersebut,  maka  Al  Harits 
berkata,  “Berikan  minuman  ini  kepada  Ikrimah!”  Tapi  rupanya  Ayyasy 
bin  Rabi’ah  juga  memandang  minuman  tersebut,  maka  Ikrimah  berkata, 
“Berikan  minuman  ini  kepada  Ayyasy!”  Belum  sampai  minuman 
tersebut  kepada  Ayyasy  atau  salah  seorang  dari  mereka,  ternyata 
mereka  mati  semua  dan  tidak  ada  seorang  pun  yang  meminumnya.325 


Ju^>-f  LuJL>-  aJJI  yf  U — 0  y/ o  *  O  \ 

to 'Cju*  y f  'j*-**  ,j> 

Jli  : Jli  J 4^  J.  cJwai  jp 

Cf-’y  fji  J** J  ^  J^9  J, 


325  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  |  381  I 


&\ J  IC-JLSi  y>r\^J\  L>- jA  C ^srLg-<Jl  c_-S^I ^b  L>- j*  C ^>rl^<Jl 

jP  <0)1  J-JL-  (^gi  cJbbf  "^1  4iaj  £of  ^  t<dll  J j— j  Ij 

•fe 

5059/657.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Hudzaifah  An-Nahdi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Mush’ab  bin  Sa’d,  dari 
Ikrimah  bin  Abu  Jahal,  dia  berkata:  Nabi  H  berkata  kepadaku  saat  aku 
datang  hijrah,  “Selamat  datang,  wahai  penunggang  unta  yang  berhijrah! 
Selamat  datang,  wahai  penunggang  unta  yang  berhijrah!  Selamat 
datang,  wahai  penunggang  unta  yang  berhijrah!”  Aku  lalu  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  demi  Allah,  kalau  dulu  aku  suka  berinfak  (dalam 
rangka  menghalangi  jalan  Allah),  maka  sekarang  aku  akan  berinfak  yang 
serupa  di  jalan  Allah  J&.”326 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Uj Jlp>-  aUI  ^LP  y f  ^1  j O  h/ 0  »  *\  • 

'j*  t  y***  b  yd  oUp  (j.  j>  1 

’&Sj*  ’J*  J  J  J^~J  J  j%  ^  ’J*  *<*£j*J 

(«LjIj  i  JlS  aJp  ^y*J  ^  tLg-P  -1 

aJj!  J  y*  J  J-*  -LJjJl  {/•  d\J 

J',  9,  ,  9, 

^bw»l  l«AA  c<dll  (J y» j  b  .iJbj^  Ailt  (j^W3  4-Jp  <01 1 

326  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Shahih ,  tapi  mungathi’.” 


1382  |  —  Al  Mustadrak 


'Si}  d\k"j  *y.  C/jQ  :<-^ 

.objj  JijWij 

5060/658.  Abu  Abdullah  Ash-Shan’ani  mengabarkan  kepadaku 
di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abbad  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada 
kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Abu  Bakar  bin  Abdurrahman  bin  Al  Harits  bin 
Hisyam,  dari  Aisyah  %,  bahwa  Rasulullah  #  bersabda,  “Aku  bermimpi 
seolah-olah  Abu  Jahal  menemuiku  dan  membaiatku.  ” 

Ketika  Khalid  bin  Al  Walid  masuk  Islam,  dikatakan  kepada 
Rasulullah#,  “Wahai  Rasulullah,  Allah  telah  membenarkan  mimpimu, 
sekarang  Khalid  telah  masuk  Islam.” 

Nabi  #  pun  bersabda,  “Nanti  akan  ada  yang  lain.  ” 

Sampai  akhirnya  Ikrimah  bin  Abu  Jahal  masuk  Islam.  Itulah 
bukti  kebenaran  mimpi  belihu.327 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
keduanya  tidak  meriwayatkannya. 


L» jMu  c jl jiJl  plL-  JJ 

‘vf  ^  CJ>.  h*  C/,  O*  J*  <y- 

cjfj  ^  j  :cJU  f  f 

p  Ij  :  Jli  ^  ^  f*-^  4  3-^'  J 


327  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  I  383  I 


<01  4-jlp  (J y**  J  iJlSj  !4<*JL»  (.^JlS.jA  IJ-fc 

^Lai  c^J^jsr  ^j|  Aiil  j^-p"  ^1  IJia  :<d  ojlJL  lil  <of  «L* 

lO^l*^*  ^JjJl  01  I(jli9  4*lp  4)1 1  ^giy3  4)1 1 

.^ISC  lliLi  Ijiy  ^  ii_4i  1S1  fic^l  ^  afuuJl  ^ 

5061/659.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaz  menceritakan  kepada 
kami,  Ya’qub  bin  Muhammad  Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Muththalib  bin  Katsir  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zubair  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami  dari  Mush’ab  bin  Abdullah  bin  Abu 
Umayyah,  dari  Ummu  Salamah,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda, 
“Aku  melihat  Abu  Jahal  memiliki  tandan  anggur  di  surga.  ” 

Setelah  Ikrimah  bin  Abu  Jahal  masuk  Islam,  Nabi  f||  bersabda, 
“Wahai  Ummu  Salamah,  itulah  dia  orangnya.  ” 

Rasulullah  ^  mengatakan  bahwa  Ikrimah  mengadu  kepadanya, 
bahwa  ketika  dia  lewat  di  Madinah  ada  orang  yang  berkata,  “Ini  adalah 
putra  musuh  Allah,  Abu  Jahal.” 

Rasulullah  %  pun  berdiri  dan  berkata,  “Sesungguhnya  manusia 
itu  ibarat  barang  tambang.  Orang-orang  terbaik  pada  masa  Jahiliyah 
adalah  orang-orang  terbaik  pada  masa  Islam  bila  mereka  memahami 
Islam  dengan  baik.  Janganlah  kalian  menyakiti  orang  muslim  karena 
orang  kafir.  '828 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


328  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  tidak  shahih,  karena  dalam 
sanadnya  ada  dua  periwayat  dha’it. 


1384  \  —  Al  Mustadrak 


'J?  i<_J jjf  ^P  t Jjj  iji  }C*S~  llj-b-  jjj  Ob-L* 

Li^aiJl  ii-fc  J^r  ^  ^  ^  ^  u/1 

•Jj  Jj  :J^O  y£5  M* J  J* 

5062/660.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepadaku,  Ismail 
bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Harb  menceritakan 
kepada  kami,  Hammad  bin  Zaid  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub, 
dari  Ibnu  Abu  Mulaikah,  dia  berkata,  “Ikrimah  bin  Abu  Jahal  mengambil 
mushaf  lalu  meletakkannya  di  wajahnya,  lalu  menangis  seraya  berkata, 
'Firman  Tuhanku,  Kitab  Tuhanku'.”329 


Biografi  Abu  Quhafah,  Ayah  Abu  Bakar  dgb 


^ y  bjJii-  ^ (f. 

A3l^x3  Jj{  lif J  :Jli  jjj  Wa^8, 

j&f  ^  y  c/  J.A*  c/*  jA*  Cf‘  ^ 

y  j*j  o*  •>*■*  cpf  ^  r^1  ^  £“ 

5063/661.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepada  kami,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 


329  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMiish,  “Hadits  ini  mursal.” 


Al  Mustadrak  —  I  385  1 


Khalifah  bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu 
Quhafah  At-Taimi  adalah  Utsman  bin  Amir  bin  Amr  bin  Ka’b  bin  Sa’d 
bin  Taim  bin  Murrah.  Dia  masuk  Islam  pada  hari  Fathu  Makkah,  dan 
wafat  di  Makkah  pada  bulan  Muharram  tahun  14  Hijriyah,  dalam  usia 
97  tahun.”330 


Jjf  —  1  1  Y  /  °  *  't  t 

aUI  JLP  luJb-  ^ 

^  UjJL>-  t> _ £ji  t^il 

^  '-Cf-J*?  CS-  u*  (ji 

aJLp  dUl  ^giLya  aUI  J j*» j  b  4JLP  rtJll 

4.JLp  <01 1  aJJI  (J^^j  (JbSi 

5064/662.  Al  Qadhi  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Umar  bin 
Salim  Ibnu  Al  Ju’abi  Al  Hafizh  Al  Auhad  menceritakan  kepadaku,  Abu 
Syu’aib  Abdullah  bin  Al  Hasan  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami, 
kakekku  Ahmad  bin  Abu  Syu’aib  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abu  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam 
bin  Hasan,  dari  Muhammad  bin  Sirin,  dari  Anas,  dia  berkata,  “Abu 
Bakar  ^  datang  pada  hari  Fathu  Makkah  dengan  membawa  ayahnya, 
Abu  Quhafah,  kepada  Rasulullah  H,  lalu  Rasulullah  H  bersabda,  'Jika 


330  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abu  Quhafah  adalah  Utsman  bin  Amir 
bin  Amr  bin  Ka’b  bin  Sa’d  bin  Taim.  Dia  masuk  Islam  pada  hari  Fathu  NJakkah 
dan  wafat  di  Makkah  pada  bulan  Muharram,  dalam  usia  97  tahun.  Demikianlah 
yang  dikatakan  Syabab  dan  Az-Zuhri  sebelumnya.” 


j  386  1  —  Al  Mustadrak 


kamu  biarkan  orang  tua  ini  tetap  di  rumahnya,  pasti  aku  yang 
mendatanginya'.  '831 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Ci-j-’jAhj  ^  ^LjJl  jj  1  -nnr/o.no 

Uj JLp-  jg  fll'  yJLLJl  auI  <-t*P 

43^*3  C-i*.  : JlS  Al  j>L>  °J&  tAjjf  *^P 

|  C5^"  0*5^ jJ  IjJlis  4ip  4l)l  4ill  ^1  4jlp  aMI 

.ITa^p  4jjI  <S}$1  4i UI  :  Jls  of  (jp~f  jJ*>  Jj  :cJLo3  <»iT 

5065/663.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Husain  bin  Muhammad  Al  Marwazi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Abdul  Malik  Al  Fihri  menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim 
bin  Muhammad  bin  Abu  Bakar  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya, 
dari  Abu  Bakar  i|&,  dia  berkata,  “Aku  membawa  ayahku,  Abu  Quhafah, 

♦  menemui  Rasulullah  H,  lalu  beliau  bersabda,  'Mengapa  tidak  kamu 
biarkan  saja  orang  tua  ini  di  rumahnya,  agar  aku  yang  mendatanginya?' 
Aku  menjawab,  'Justru  dia  yang  lebih  berhak  mendatangimu'.  Nabi 
berkata,  'Kami  akan  menjaganya  karena  pengaruh  putranya  di  sisi 
kami'.  '832 


331  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari.” 

332  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Abdullah  [bin  Abdul  Malik  Al  Fihri) 
adalah  periwayat  yang  haditsnya  munkar.  Sedangkan  Al  Qasim  [bin  Muhammad) 
tidak  bertemu  dengan  ayahnya,  dan  ayahnya  juga  tidak  bertemu  Abu  Bakar.” 


Al  Mustadrak  —  |~387l 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


yUs*-  ^  Aill  Xs-  jjf  —'W  t  J  o  * 'W 

J&  nS'^r  'J)  Uj Jb»-  (OLjL—  j)  <—•> j-4ju  tjJb- 

,y.  J>  jJ**  cs-  j. ^  cs-  J  J-*1  4^y>*' 

c^iill  f  JJ  jjL.f  J43  JJ  4_JU  c^j)  C-J.S'  Ji  ’*S  Ji  {f. 


-  £j-*  o^'  y  J  «S-^  £0>  ^  ^ 


5066/664.  Abu  Muhammad  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Farisi 
menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hajjaj  bin  Abu  Mani’  menceritakan  kepada  kami,  kakekku 
menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dia  berkata,  “Nama  Abu 
Ouhafah  adalah  Utsman  bin  Amir  bin  Amr  bin  Ka’b  bin  Sa’d  bin  Taim 
bin  Murrah  bin  Ka’b  bin  Luay  bin  Ghalib  bin  Fihir.  Dia  masuk  Islam 
pada  hari  Fathu  Makkah,  dan  wafat  pada  bulan  Muharram  tahun  14 
Hijriyah,  dalam  usia  97  tahun.” 


JLP  'j)  UjJj-  (,a]su  'J)  AUl  Xs-  jjf  UjJj-  — ‘\*\o/o  .  *\Y 

y>£-  'J)  JU UjJl^-  4^ jSlLiJl  ijb  'J)  OUJLj  LjJj»-  4 Al— j  'J)  aJJI 
jAj  40 AiU’tl  ^jf  'J>y  :Jli 

•uih"  g  J  j  ^  4^* 


Aku  berkata,  “Dalam  At-TaMush  disebutkan,  'Kami  akan  menjaganya  karena 
pengaruh  putranya  terhadap  kami'.” 


[3881  —  Al  Mustadrak 


5067/665.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  Asy-Syadzakuni  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu 
Quhafah,  ayah  Abu  Bakar  wafat  pada  tahun  17  Hijriyah,  dalam  usia 
104  tahun.” 


O*  ^  O*  ‘gjJ*  ^  ^ 

<0tSl  3iUx5  ^jf  jLj  yS-  01  t ^b>r 

J 15  4lip  JL^  <&!  Jjlj  JLp  4j  Lftij  lili  tjJt-j 

^1  J 15  .bl y  ojj j£j  j  oj jj>  4-Ip  auI  J  j-* j 

of  tilp  4il  'j  ji-f  J>  Si'j  °^P  y  jlp 

.Ajjf  'b  bf  fifc  ^JLp- 

5068/666.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin 
Wahb  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Juraij  mengabarkan  kepadaku 
dari  Abu  Az-Zubair,  dari  Jabir,  bahwa  Umar  bin 
Khaththab  memegang  tangan  Abu  Quhafah  lalu  membawanya  ke 
hadapan  Nabi  0.  Ketika  Abu  Quhafah  telah  berdiri  di  hadapan 
Rasulullah  &,  Rasulullah  #  bersabda,  " Ubahlah  dia,  jangan  sampai  dia 
mendekat  lagi  dalam  keadaan  hitam.  ”  Demikianlah  yang  dikatakan  oleh 
Ibnu  Wahb. 


Al  Mustadrak  —  f~389~l 


Umar  bin  Muhammad  mengabarkan  kepadaku  dari  Zaid  bin 
Aslam  bahwa  Rasulullah  #  mengucapkan  selamat  kepada  Abu 
Bakar  atas  keislaman  ayahnya.”333 


c«5sl  JuP  •  'l  ^ 

4ill  t(j£ 

:jis  cilp  &\  J>S*-  ij*  o*  ‘ir-^  u3-  *->£ 

-  -  's*  \  *'  i  * 

cA^Uti)! 5^  ilLs-Jj  (^iH  f Jd  (*-^J  L s^3 

.4^s»J  1  jl^-l  ^  {J^*  aW'  (Jj^* J 

5069/667.  Abu  Al  Abbas  Ismail  bin  Abdullah  menceritakan 
hadits  ini  kepada  kami,  Abdan  Al  Ahwazi  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaidullah  bin  Mu’adz  menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Al  Harits 
menceritakan  kepada  kami,  Ghazrah  bin  Tsabit  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Az-Zubair,  dari  Jabir  <&,  dia  berkata,  “Pada  hari  Fathu 
Makkah,  Abu  Quhafah  dibawa  menghadap  Nabi  H  dalam  kondisi 
kepala  dan  jenggotnya  seperti  tsughamah  (nama  tumbuh-tumbuhan), 
maka  Rasulullah  #  bersabda,  Wamailah  jenggotnydV ’334 

y  o3-  d/  'h?  “  1  'l  A/  ©  •  V  • 

'j»  o*- 

°cy  'Jk  <y-  °cf  J}  °cy  ‘2*0  ci 


333  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhlsh,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 

334  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


j  390  |  —  Al  Mus  t  ad  rak 


;li  ^  fl>  2&-  2uJ  J?4  J!  ^  ^ 

yiji  y' :  /;  ^  ,i-'j  <£>  Ai  J^>  Ai  jy-3  jui 

.  £• j5j  oU-j^J 

5070/668.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Musa  Al 
Qadhi  Ibnu  Al  Qadhi  mengabarkan  kepadaku,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Syuja  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain 
bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hanifah,  dari  Yazid  bin 
Abu  Khalid,  dari  Anas  <&,  dia  berkata,  “Aku  melihat  jenggot  Abu 
Quhafah  seperti  ranting  kayu  bakar  yang  menyala-nyala  lantaran  sangat 
merahnya.  Rasulullah  #  lalu  berkata  kepada  Abu  Bakar,  'Kalau  saja 
kamu  membiarkan  orang  tua  ini  di  rumahnya,  pasti  aku  akan 
mendatanginya  karena  menghormati  Abu  Bakar.  835 


i  y  o^-Si  J  -■'■"/“•v' 

ju*l<  oC**  ^  o*  o*  y*  ^4^'  y^ 

iil  Jip  dj  :  Jli  <£*>  «&'  O*  «Vs— J'  y* 

C.  :  JVii  AilkS  jjf  :ji  c^Jl  &  J*1  ^ 

rii  [^1»  ^  54*  Jh*9 

c jjjsjdll  yjj  yj  <z~~p jj  {j* 

dis  CJ  ^lj  Slj  co*ij  ^  (*-fr^  "4^  ‘f"  *'-4^ 


335  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  391  1 


^JLi  :  JlS  C<UP  aJ)!  ^ (J^5«eJl  (_^lj  <Al£-  OU"” 
:Jli  c ciJLij l  il^JLs  ?|jj^  L*  ijLts  (<uuLgJl  asL?x3  ^jI  ^^m*s  I 

lljJli  ?oJL*j  ^li  (j-4*^  ijli  t<x*  ^J^rf  <4  015"  c^OJlj  _/*^ 

.4^- O’  jA  I  JlS  c4JLP  <5)1  \^y°J  i-r'Ua^Jl  ^  ^«-C- 

5071/669.  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Al  Hasan  An-Nashr 
Abadzi  mengabarkan  kepadaku,  Harun  bin  Yusuf  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Walid  bin  Katsir,  dari  Umarah  bin  Abdullah  bin 
Shayyad,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dari  Abu  Hurairah  <$>,  dia  berkata, 
“Ketika  Nabi  %  wafat,  penduduk  Makkah  mendengar  beritanya.  Abu 
Ouhafah  juga  mendengar  kehebohan  tersebut,  maka  dia  bertanya,  'Apa 
yang  terjadi?'  Orang-orang  menjawab,  'Nabi  H  wafat'.  Abu  Ouhafah 
berkata,  'Ini  masalah  besar.  Lalu  siapakah  yang  menggantikan  beliau?' 
Mereka  menjawab,  'Putramu'-  Abu  Ouhafah  lalu  bertanya,  'Apakah  bani 
Makhzum  dan  bani  Al  Mughirah  rela?'  Mereka  menjawab.  Ya'.  Abu 
Ouhafah  berkata,  'Ya  Allah,  tidak  ada  yang  bisa  merendahkan  apa  yang 
Engkau  tinggikan  dan  tidak  ada  yang  bisa  meninggikan  apa  yang 
Engkau  rendahkan'. 

Pada  awal  tahun,  Abu  Bakar  wafat,  dan  penduduk  Makkah 
mendengar  kabar  tersebut.  Abu  Ouhafah  bertanya,  'Apa  yang  terjadi?' 
Mereka  menjawab,  'Putramu  wafat'.  Abu  Ouhafah  berkata,  'Ini  masalah 
besar,  dan  kasus  sebelumnya  lebih  besar'.  Abu  Ouhafah  berkata,  'Lalu 
siapakah  yang  menggantikannya  setelahnya?'  Mereka  menjawab,  'Umar 
bin  Khaththab  rffe'.  Abu  Ouhafah  berkata,  'Dia  adalah  sahabatnya'.”336 


336  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  sedikit  pun  hadits  Umarah  [bin  Abdullah  bin  Shayyad].” 


[392  I  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Biografi  Naufal  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib 
bin  Hasyim  bin  Abdi  Manaf 

Dia  bergelar  Abu  Al  Harits  karena  putranya  bernama  Al  Harits. 
Dia  lebih  muda  dari  Aslam  dari  bani  Hasyim.  Salah  satu  dari  dua 
pamannya  adalah  Hamzah  dan  Al  Abbas.  Di  antara  saudara  laki-lakinya 
adalah  Rabi’ah,  Abu  Sufyan,  dan  Abdi  Syams  bani  Al  Harits. 


^  aJJI  jLp  y f  V  » /®  ‘YY 

J>  JS  pf  Jju  ji  \yy  \^y  ’.Jli  l%ry s*5,  J*  '•j** 

*  '  *  "  f  "  '  *„  \  ,  *  /  * 

Jl 


5072/670.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  hadits  ini 
kepada  kami  dengan  sanadnya,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami  dari  guru- 
gurunya,  dia  berkata,  “Naufal  bin  Al  Harits  wafat  setelah  Umar  bin 
Khaththab  4§t  diangkat  menjadi  Khalifah  selama  1  tahun  3  bulan.  Umar 
menshalatinya  lalu  mengiring  jenazahnya  menuju  Al  Baqi,  dan 
dimakamkan  di  sana.”337 


337  Hadits  ini  adalah  riwayat  Muhammad  bin  Umar  Al  Waqidi. 


Al  Mustadrak  —  1  393  I 


JUio»  UjA?-  cJiil^Jl  i—JjAju  jj  — 'l  V  ^  /  °  •  W 

:Jli  jillJl  (U^Q  ‘Ir^J  ‘(,5^'  c3l^-i 


$  e^ij  v-i^'  o*  ^  J*V  '<Jy 

.4JjJL«J(j  <UP  <0il  i^Pj  «--'iJa^eJl  'j)  j*£-  {j* 


5073/671.  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Yunus  mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Naufal  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib  yang  bergelar  Abu  Al  Harits  wafat  di  Madinah  saat  masa 
pemerintahan  Umar  berjalan  2  tahun.” 


jJ  t(J JjJl  'j)  j» f  ^jSs>-  —  *l  V y/®  *  V  i 

Cjt  y  ‘c5^  y  ‘pjj  J* 

4i>l  J  y*  j  J  Jli  t  jJ-j  ttjjliJl  JijJ  ^»f  UJ  :Jli  cs^f 

b  4j  jj!  b  ’cJiS  b  Jjl  Ijt-L-jj  4-j1p  a))I 

JL?-I  j*dp  C»  Alj  :  Jli  ^x)l  ajI  :  Jli  iaMI  Jj^< j 

(^Cui  iAl  J  y»  j  d)jf  Jlg-if  tc5  Jp-  Al  ^Ajq  U-b*j  0wbsq  <l)f 
JIj  2^  Al  Al  jjl* J  ^ Jl5  lp* j  cJiJl  CJIS^J  cl^j 
3^Ul«Jl  ^  dJJi  Jli  lllirj  jIp  ^  ^UJlj  Jijj 

4llp  Al  Al  J  y*  j  J *y  C^l^A»  ^jJlUl  ^ 


Para  ulama  hadits  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha’if. 


1394  1  —  Al  Mustadrak 


Al  J yj>j  £/»  (* JJ  C--jj  4  cJdUaJlj  li-S-J  4>^*  £tX9  J 

^Jl  *JsS\  {J>\£  4llp  Al  ^jlvs  Al  Jj— j  JUi  a»I 

,{j& ^9  i_J  )y?57  iiJU-L«j 

5074/672.  Abu  Ahmad  bin  Syu’aib  Al  Adi  menceritakan 
kepadaku,  Asad  bin  Nuh  menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’d  menceritakan 
kepadaku,  Ali  bin  Isa  An-Naufali  mengabarkan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Ketika  Naufal  bin  Al  Harits  ditawan  saat  Perang  Badar, 
Rasulullah  bersabda  kepadanya,  'Wahai  Naufal,  tebuslah  dirimu!' 
Naufal  berkata.  Wahai  Rasulullah,  aku  tidak  mempunyai  sesuatu  yang 
bisa  kugunakan  untuk  menebus  diriku1.  Nabi  fH  lalu  berkata,  Tebuslah 
dirimu  dengan  tombak-tombakmu  yang  ada  di  Jeddah'.  Naufal  berkata, 
'Demi  Allah,  tidak  ada  seorang  pun  yang  mengetahui  aku  punya  koleksi 
tombak  di  Jeddah  setelah  Allah  selain  aku  sendiri.  Aku  bersaksi  bahwa 
engkau  seorang  utusan  Allah' .” 

Naufal  pun  menebus  dirinya  dengan  1000  tombak. 
Rasulullah  lalu  mempersaudarakannya  dengan  Al  Abbas  bin  Abdul 
Muththalib.  Sebelumnya  keduanya  merupakan  dua  partner  pada  masa 
Jahiliyah  yang  mengadakan  kerjasama  bisnis  yang  saling  mencintai. 
Naufal  ikut  serta  bersama  Rasulullah  H  dalam  penaklukan  Makkah, 
Perang  Hunain,  dan  Perang  Tha'if.  Dia  tegar  bersama  Rasulullah  # 
saat  Perang  Hunain,  sehingga  Rasulullah  H  bersabda,  'Aku  seperti 
melihat  tombak-tombakmu  melesat  menusuk  sulbi-sulbi  kaum  musyrik'.  ” 


'Jl  JZ4  ife-  tts? \jJdi  J  -nvr/o.vo 

\jjjS-  (3^1  (Al  jlp  *jt  0U-O-  cpJCtf  OlliP 


Al  Mustadrak  —  I  395  I 


oSsr  (ijlJjU-Jl  ^  lj&  C  yj\  UjA>-  iJjJJ  ^ 

4-j1p  auI  ^L/s  awI  J  y^j  OL»i^t  4jf  c^Jja-oJl  J-»p  ^  (Jj^J 

(J y**j  (oAao  tof^»l  ^i3ti  ^.j^ji  ^  ,i-j 

oL-® 'ji  <_»» jjf  L!j  ^ilj  1j^  4_JLp  auI  auI 

a*Lp  4i)l  ^Iv»  auI  (J y**  j  4*iJ3  LpL<^  ^ji ^  «)1 

:j*y  collL>of  L»5^  oU Jijr ji  ollir  j*j  c A^j  t_.fl.yaj  AJ>  ho.»)a>  t^Jl 
AJy»  dJS^f  aJKj  jyJ  j]  '  Jlfli  (^JLy<^  A^Jlp  aUI  ^jJLya  <01 1  (J  ^yljJ  O*  jS”  jj 
ly~j  I jllS  j»-gjli  jiJjla-Ji  ^  oJlIpj  <±J jb*Jl  ^  A*-jj  L»fj  Cd— i-P  L» 

d  ^  ^  a  #  \  J  o  ^ 

.  j J-j  jJL. J  aJLp  <0ll  ^^Ly»  aJJI  (J y~*j  (_$Oj 


5075/673.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Utsman  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Hassan  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada 
kami,  Yunus  bin  Yazid  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ishaq 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Al  Harits,  dari  kakeknya, 
Naufal  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib,  bahwa  dia  meminta  bantuan 
kepada  Rasulullah  H  agar  dinikahkan,  maka  Nabi  menikahkannya 
dengan  seorang  perempuan.  Lalu  dia  mencari  sesuatu  tapi  tidak 
mendapatkannya,  maka  Nabi  H  mengutus  Abu  Rafi  dan  Abu  Ayyub 
untuk  menggadaikan  baju  besinya  kepada  seorang  laki-laki  Yahudi 
dengan  30  sha  ’  gandum.  Rasulullah  ^  lalu  memberikan  gandum 
tersebut  kepada  Naufal,  dan  mereka  memakannya  selama  setengah 
tahun.  Kemudian  kami  menakarnya,  dan  ternyata  bobotnya  sama  persis 
ketika  kami  memasukkannya  (ke  dalam  wadah  gandum). 


i  396  1  —  Al  Mustadrak 


Naufal  lalu  melaporkannya  kepada  Rasulullah  #,  maka  beliau 
bersabda,  “Andai  saja  kamu  tidak  menakarnya,  maka  kamu  akan  dapat 
memakannya  seumur  hidupmu.  ” 

Adapun  Rabi’ah  bin  Al  Harits  dan  Ubaidah  bin  Al  Harits, 
mereka  terbunuh  di  hadapan  Rasulullah  ^  di  Badar.  338 


t jiu^r 

O*  0^1  J  ^  v/  ^  ^ 

i»l  Jt»  Al  t*  W  ^  dlS'  : 

JuP  ^  :  JlS  jCaJ^lj  yioy  O? 

xp  j|  ^ ’jtkii  ^  o*  s4^' 

dJJ>  jJJ  Jt  ^sij  Jt 

.jjLj  iil  jk>  i»l  o*  ^ JJJ  y! 

5076/674.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami 
sesuai  kebenaran  riwayat  yang  telah  kusebutkan.  Abu  Ulatsah 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad  menceritakan 
kepada  kami  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dia  berkata,  Mereka  yang  ikut 
Perang  Badar  bersama  Rasulullah  &  dari  suku  Ouraisy  dan  Anshar 
berjumlah  313  laki-laki.  Dari  kalangan  bani  Abdul  Muththalib  bin  Abdi 
Manaf  adalah  Ubaidah,  Ath-Thufail,  dan  Hushain,  yang  merupakan  bani 
Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib.  Tapi  mereka  berselisih  pendapat  tentang 
Rabi’ah  bin  Al  Harits.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  dia  hidup  setelah 


338  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha’if." 


Al  Mnstadrak  —  1  397  1 


itu  hingga  masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab,  dan  meriwayatkan 
hadits  dari  Rasulullah  Uh”339 


^  y  Lu-L>-  tJjjdl  ^  allj-Ls-  —'t  Y  o/o  *  YY 

Jjjj  °^P  i J-vai  jjjl  ti-Sii  ^jf  jSy  Jjf  c(^ji»L5jl 

:  Jli  a^jj  ^  -Lp  ^  ^ jl^Jl  ^  aSj!  -Lp  ^  oljij  ^ 

■Xa^j»  ^JiL»  UjI  ;<d  i ^JlSj  a^  1  jJlj  L» ji  d)f  aJLp  auI  ^L**»  ,^Jl 

A-ip  Aill  ^1*3  Ali!  (Jj-wi j  <_»ya«3  ^4  C...Z.)  aLaJ  jJiLfcS^ 

^  yr^*9^  (u^!A  p-4^9**  Ail^.  auI  01  t^-lfll  (&f  :Jli 
ttijsi  f-6^*-  i^LJ  °p-* js*-  <J>  p  L[J£jib\ 

Ijf  LS^9  aJJI  J  yjt  J  JlS  j*J  l^jJ  jz>-  ^ijcx<3 

•  l~rf  ^ . Ji js*- 

5077/675.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  hadits  ini 
kepada  kami,  Musa  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Bakar  bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Fudhail 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yazid  bin  Abu  Ziyad,  dari  Abdullah  bin 
Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib,  dari  Rabi’ah,  dia  berkata,  “Nabi 
mendengar  kabar  bahwa  suatu  kaum  merendahkannya  dengan 
perkataan  'sesungguhnya  perumpamaan  Muhammad  adalah  seperti 
pohon  kurma  yang  tumbuh  di  tempat  sampah'.  Rasulullah  &  pun 
marah,  beliau  bersabda,  “Wahai  kalian  semua,  sesungguhnya  Allah 
menciptakan  makhluk-Nya  menjadi  dua  golongan,  dan  aku  dijadikan 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha’if." 


1398  I  —  Al  Mustadrak 


dalam  golongan  yang  terbaik.  Lalu  Dia  menjadikan  mereka  bersuku-suku 
dan  aku  dijadikan  dalam  suku  yang  terbaik.  Lalu  Dia  menjadikan  mereka 
dalam  rumah-rumah,  dan  aku  dijadikan  dalam  rumah  yang  terbaik. 
Akulah  kabilah  yang  paling  baik  dan  rumah  yang  paling  baik.  ”340 


tfSb-  4»  *p  J  juU  -nvn/o .  va 

y '  j  o?  o*  y  ^  ^ 

i ois"  p y*  Y*  :(^i  5^ 

^1)1  Jiju  4jls  <J^  ti-J  ^ 

z  a  /  ^  ^  ^  //  >'x*xx  oxx  ^ 

jjjl*  Ji  ^ 

5078/676.  Aku  membaca  dalam  sejarah  Ahmad  bir»  Abdullah 
Al  Barqi,  Abu  Ubaid  Al  Qasim  bin  Sallam  menceritakan  kepada  kami 
dari  Hisyam  bin  Al  Kalbi,  tentang  sabda  Nabi  #,  “Sesungguhnya  darah 
pertama  yang  aku  lepaskan  adalah  darah  Rabi’ah  bin  Al  Harits.  ”  Dia 
disusui  di  kalangan  bani  Laits,  lalu  dibunuh  oleh  Hudzail.  Rabi’ah  tidak 
dibunuh.  Dia  hidup  setelah  Nabi  H  wafat  sampai  masa  pemerintahan 
Umar.  Orang  yang  dibunuh  Hudzail  adalah  orang  lain.”341 


340  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Yazid  bin  Abu  Ziyad." 

Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  salah  seorang  ulama  Kufah  yang 
terkenal,  meski  hafalannya  buruk.” 

341  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Hisyam  Al  Kalbi.” 


Al  Mustadrak  —  I  399  I 


Sa’id  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  %■ 


J  i&-  J  iT^f  -nvv/o.v^ 

^  ‘ d/  °cf  d/'  ‘y>^ 

^CiJl  Jif  yjj  &ii  f&Jl  4$  lo^-f  Jr*^-  d/ 

yli  :ljJl5  ipS-  ^jI  :cJii  :Jl3  ?iUL*  dJ-~*  &  Ady  ^  :ljJUi 

’cJLii  JJ  4j  Ljjl>-  t^5\j  *y  Jj  4j  Ljj^-  tiJj*x^o 

<JlP  aJJI  amI  ^  Aj (J-*  UjJ^-  ijLSi  c 

: £*■  ^  J^S  ^  ^  ^  '<j£  iy  :^y* 

Ju*^  ^jJl5>*J  JLgJlf  tlJLft  IL»L»f  ^jf  C-Jjb^J  ^P\l/I  OUJL.  <JU>wb««3 

1«  (Ji»  f-L»  J  4-lp  «Oli  aJJI  (J^«w«j  ^jP  C  i_  .l)g«>.]l  A.P  ^  ti»* jlpxJl  £j> 

.<up  <&!  ilJU  d) aj  c-’-b- 

5079/677.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Jubair, 
bahwa  Abu  Umamah  bin  Sahi  bin  Hunaif  mengabarkan  kepadanya, 
bahwa  dia  datang  ke  Syam  pada  masa  pemerintahan  Muawiyah,  lalu  dia 
bertemu  dengan  rombongan  warga  Syam  yang  bertanya  kepadanya, 
“Hubungan  kekerabatan  apa  antara  engkau  dengan  Mu’adz?”  Dia 
menjawab,  “Putra  paman,”  Mereka  bertanya  lagi,  “Maukah  kuceritakan 
kepadamu  suatu  hadits  yang  telah  diceritakan  kepada  kami  olehnya 
sebelum  dia  wafat,  yang  belum  pernah  dia  menceritakan  hadits  ini 
sebelumnya?”  Dia  menjawab,  “Mau.”  Mereka  lalu  menceritakan  kepada 
kami  sebelum  wafatnya,  bahwa  dia  mendengar  Rasulullah  fj|  bersabda, 


{400  |  —  Al  Mustadrak 


“Barangsiapa  menghadap  Allah  tanpa  menyekutukan-Nya  dengan 
sesuatu  pun,  maka  dia  akan  masuk  surga. 

Musa  bin  Jubair  berkata:  Aku  lalu  menceritakan  kepada 
Sulaiman  Al  Aghar  sebuah  hadits  riwayat  Abu  Umamah.  Dia  berkata, 
“Aku  bersaksi  bahwa  Sa’id  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib 
menceritakan  kepadaku  dari  Rasulullah  $  seperti  yang  diriwayatkan 
orang-orang  Syam  dari  Mu’adz  %>■” 


Biografi  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  bin  Umayyah 
bin  Abdi  Syams  bin  Abdi  Manaf 


1&-  ci  ^  y-#l  J  -^VA/o.A. 

:  JlS  j*  <■  t c/.  J^1 

J jLj  Je'j  Ji  Jf  jr>  oVj 

J>  j vl.  ^  V'  ^  drf  ^ 

4J  Ajfy>l  A-P  {jr^t  vf  t>i 

.jJlsi-  <U»1  4uJ^><Jl  jb 


5080/678.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  karru  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 


342  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha'if: 


Al  Mustadrak  —  1  401  | 


dia  berkata,  “Salah  satu  warga  Makkah  yang  ikut  hijrah  ke  negeri 
Habasyah  dari  kalangan  sahabat  Rasulullah  f§  dari  bani  Umayyah  bin 
Abdi  Syams  adalah  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  bin  Umayyah  bin  Abdi 
Syams  bin  Abdi  Manaf,  bersama  istrinya,  lalu  istrinya  melahirkan  Sa’id 
bin  Khalid  di  Habasyah.” 

yy  y  AV 

y  y.  J»L yj  cVj y 

A*"*  Oi  « ji*  y  Ui  (ji  S-'W5*"  ^ 

.CJ3=^  yJ  ylp  yj  ;LP  yl  y  y 

5081/679.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin 
Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ibnu  Khalid  bin 
Sa’id  bin  Al  Ash  adalah  Labinah  yang  terkenal  dengan  gelar  Ummu 
Khalid  binti  Hubab  bin  Abdiyalil  bin  Nasyib  bin  Ghirah  bin  Sa’d  bin  Laits 
bin  Bakar  bin  Abdi  Manat  bin  Ali  bin  Kinanah  bin  Khuzaimah.” 


y  A»1  oIp  y\  -‘tA'/o'AY 

ybor  t y&  y  \2>Js>~  igryll  y  yLs>J\  Ujj£-  Cj*^pJl 

Cf-  3 j**  Ji  ^  <ji  'y*  y  y  y 

O^j  i  Jjf  OlS”j  UyXs  jdli-  01S"  :  Jli  cOLIip 

A*SJj  oljf  jUl  jii-i  ^Lp  4j  Ajf  ^  cjfj  ^  4£^L»«I  f.Ju 

(■gk  V  aIIp  a&I  Jip  auI  Jj-j  01  is'Jj 


I  402  |  —  Al  Mustadrak 


jj  j£jj  \ji  C(_p-  «3i  amu  <jsh=^\  ijui  Lt^y  u?  \_y^ 

a3iI  J  jLj  lii  dJj  “Vj  jf  :  J£j  y)  jLSi  c  J  dUi  ^"^Ai  <yj 
cfiC^I  4^  ji-JJj  £■£-  dAiU  aLj'U  tji-j  aIIp  &\  J k» 
jfc*  ^Jl  J ^iia  c^i  jolj  '£jf\j  4c?  ‘3'  f*^VO 

yof  :  JUi  ? jpjo  ^1  cJlL^  1j  : jLSi  iS£rL  y> j  (Jl-j  ^  -&I 
4_j_p  i  ~ , g  L»  ofj  c a3  dAj_^>  'b!  o^x>-j  ajiI 

Jli  o'x %  °fj  «  o^P  Slj  <£&  Slj  'J*j.  N  O? 

yip  <oj!  t5U,o  <&!  J dAjl  '\  ^  :jS&- 

jUlJ  jj  o?  1/&  o*  J.  °j$  £*%  r^j 

2c_^.^i  J  4^sJJ  Ajli  35*tj?-l  Uf  obi  Aj  Ijjti  oi?rjj  iO^jA  l*ilj_j 

(j'J  IiJlj  cu*Jl  :Jl5  |*j  «5^'j  ls^  C5*5"  5?^ 

'j*  J^a  ^  Cpj  cJ£  “*?  *?S 

aL*  JlTj  <bxls-f  y\  \y\  t_..y3«»  c4I*J|j  <5>lj  t5“W»  I jJV^-  JUi 

JUi  iczjjii I  dii>^  a»Ij  c..id  d~w>-  Ij  i^aSI  :Jl5  ia1£^>j 

Jlij  A^-yili  Aj  y^pf  U  ^  :'X^!~ 

jJlp-  L3 y^ajlj  t  Aj  C-jCLvS  L»  y  C~*W?  ^1  p&A  A^iSsj  IA^j^J 

.A*!*  Oj^sjj  «3l5si  A»1  (_5C:,  A»l  J y»j  (_Jl 

5082/680.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Farraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Khalid  bin  Az- 


A1  Mustadrak  —  I  403  | 


Zubair  menceritakan  kepadaku  dari  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Amr 
bin  Utsman,  dia  berkata,  “Khalid  masuk  Islam  ' sejak  dulu,  dan  saudara 
pertamanya  telah  masuk  Islam  sebelum  dia.  Sebab  keislamannya  adalah 
dia  bermimpi  berdiri  di  bibir  .  neraka,  dan  seakan-akan  ayahnya 
mendorongnya,  lalu  ada  Rasulullah  H  yang  memegang  pinggangnya 
sehingga  dia  tidak  jadi  jatuh.  Dia  lalu  terbangun  kaget  dari  tidurnya  dan 
berkata,  “Aku  bersumpah  dengan  nama  Allah  bahwa  mimpi  ini  benar.” 

Dia  lalu  bertemu  Abu  Bakar  bin  Abu  Quhafah  dan  menceritakan 
mimpinya  tersebut  kepadanya.  Abu  Bakar  berkata,  “Aku  berharap 
engkau  memperoleh  kebaikan.  Ini  adalah  Rasulullah  fH,  ikutilah  beliau. 
Jika  kamu  mengikutinya  dan  masuk  Islam,  maka  kamu  akan  terhalang 
masuk  neraka.  Ayahmu  sendiri  telah  masuk  ke  dalamnya.” 

Dia  lalu  bertemu  Rasulullah  H  di  Ajyad,  lalu  dia  berkata,  “Wahai 
Muhammad,  apakah  yang  engkau  seru?”  Nabi  H  menjawab,  “Aku 
mengajak  untuk  menyembah  Allah  Yang  Maha  Esa  dan  tiada  sekutu 
bagi-Nya,  dan  Muhammad  adalah  hamba  serta  utusan-Nya.  Aku  juga 
mengajak  engkau  untuk  meninggalkan  penyembahan  batu  yang  tidak 
bisa  memberikan  mudharat  dan  manfaat  kepada  orang  yang 
menyembahnya  dan  yang  tidak  menyembahnya.  ”  Khalid  lalu  berkata, 
“Aku  bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain  Allah,  dan  aku  bersaksi 
bahwa  engkau  adalah  utusan  Allah.” 

Setelah  Khalid  masuk  Islam,  ayahnya  mengutus  anak-anaknya 
yang  tidak  masuk  Islam  untuk  mencarinya  bersama  Rafi,  bekas 
budaknya.  Setelah  ditemukan,  mereka  membawanya  kepada  ayahnya, 
Abu  Uhaihah,  maka  ayahnya  mencelanya  dan  mendampratnya,  serta 
memukulnya  dengan  pelepah  kurma  hingga  remuk  di  atas  kepala 
Khalid.  Ayahnya  lalu  berkata,  “Kamu  mengikuti  agama  Muhammad, 
padahal  kamu  tahu  bahwa  kaumnya  sendiri  menentangnya,  karena 
ajaran  yang  dibawanya  itu  menghina  tuhan-tuhan  mereka  dan  mencela 


1404  |  —  Al  Mustadrak 


nenek  moyang  mereka.”  Khalid  berkata,  “Dia  memang  benar!  Demi 
Allah,  aku  memang  mengikutinya.” 

Ayahnya,  Abu  Uhaihah,  marah  besar,  sehingga  mencaci  dan 
mencelanya  habis-habisan.  Setelah  itu  ayahnya  berkata,  Pergilah 
semaumu,  wahai  orang  yang  hina.  Demi  Allah,  aku  tidak  akan  lagi 
memberimu  makan.”  Khalid  berkata,  Meskipun  engkau  tidak 
memberiku  makan,  Allah  akan  memberiku  rezeki  selama  hidupku. 

Ayahnya  lalu  mengusirnya  dan  berkata  kepada  putra-putranya, 
“Bila  ada  yang  berbicara  dengannya  maka  aku  akan  memperlakukannya 
sama  seperti  perlakuanku  kepada  Khalid.” 

Khalid  kemudian  pergi  menemui  Rasulullah  *§|.  Beliau  pun 
menghormatinya,  dan  dia  selalu  bersama  beliau.343 

^pljiJl  <y.  cf-  <&1  ^ A  \  /  °  *  Ar 

jul-f  \2j&-  i'a'jLS  ^J\  f  j»  •£*  (_s jj' 

C/  Cf-  CJ-  u*  ls^- 

:JUi  \y> 3j»f  cf-  **s5u-  ^  Cf-  C/ 

dJjf  a£L»  Cj^1-  Sl  1*^*  Cj?  ^ 

.dJU3  */_/•  V  (*4^}  u'- 

5083/681.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Khuza’i 
mengabarkan  kepadaku  di  Makkah,  Abu  Yahya  Abdullah  bin  Ahmad  bin 
Abu  Maisarah  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Al  Walid  Al 
Azraqi  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Yahya  bin  Sa’id  bin  Amr 
bin  Al  Ash  menceritakan  kepada  kami  dari  kakeknya,  dari  pamannya, 

343  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  |  405  1 


Khalid  bin  Sa’id,  bahwa  Sa’id  bin  Al  Ash  bin  Umayyah  sakit  dan 
berkata,  “Bila  sakitku  ini  sembuh,  maka  tidak  akan  lagi  disembah  tuhan 
Ibnu  Abu  Kabsyah  di  lembah  Makkah  buat  selamanya.”  Khalid  bin  Sa’id 
berkata,  “Ya  Allah,  jangan  sembuhkan  penyakitnya!” 

Sa’id  bin  Al  Ash  pun  wafat  dalam  sakitnya  itu.344 

ji  jj!  o\j —  ‘tAT/o'Al 

jj  cJsLta  jj  5jLi>-  LjJL>-  1  b_^J 

JJ  jJl^-  ytvaJl  £ y  fjj  1  JlS  a±s>-  j£>  tof  j£- 

"<J^  OjJis-  jA>j  ;3jLL*.  (Jli  c^UJl  jj  Ju*** 

*  *  ''  J*  „  '  >  '  ,  \  *  t 

•  lp  «d^Lp  jAj  4*Ip  ^  <J J"*J 

5084/682.  Abu  Sa’id  Ats-Tsaqafi  mengabarkan  kepada  kami, 
Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin 
Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Hisyam  Al 
Makhzumi  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dia 
berkata,  “Pada  Perang  Marj  Ash-Shufr,  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash 
gugur  sebagai  syahid  Peristiwa  ini  terjadi  pada  tahun  13  Hijriyah. 
Rasulullah  wafat  saat  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  ditugaskan  di 
Yaman.” 


j  j»  “lAf/®  •  A® 

J)  y\  toSlIpp  J)  l^Jt\jj\  j)  JJ  JuSrZ 

^  Ji  $***  Ctf  J Ji  «j-0"  Ji  J***  Ji 
344  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1 406  |  —  Al  Mustadrak 


Ubi  j  d)f  {J-  Cf-  $^5**  CH 

J  y  j  o^j  j*-^  u^~  c^Jllpf  ^  c/5^'  ^  OO^^J 

Jllp  ^  ^J-ojJU  (j^-l  *X^-I  L»  jj!  JLa*  c(*-^"J  4^  ^ 

J^Ju  *y  :l  ^Ui  Cj*53bLpf  (_Jj  Ijjtsrjl  (*-^"J  ^  l^3  ^  J  y*  j 

y-  I ^LiJl  ^l  I y- j*. 9  4j^-V  !*-£* _j  <*i^-  *Wl  aMI  J_^< j  *Ajo 

•r*^T 

5085/683.  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Salm  bin  Junadah  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Yusuf 
bin  Ma’mar  bin  Hamzah  bin  Umar  bin  Sa’d  bin  Abu  Waqqash 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Sa’id  bin  Amr  bin  Sa’id 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  bahwa 
paman-pamannya  —yaitu  Khalid,  Aban,  dan  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash. 
pulang  dari  tugas  mereka  saat  mereka  mendengar  berita  wafatnya 
Rasulullah  ||.  Abu  Bakar  berkata,  “Tidak  ada  seorang  pun  yang  lebih 
berhak  menjalankan  tugas  daripada  orang-orang  yang  ditugaskan 
Rasulullah  ||.  Kembalilah  kalian  kepada  tugas  kalian.”  Mereka 
menjawab,  “Kami  tidak  mau  bekerja  lagi  untuk  seorang  pun  setelah 
Rasulullah  H  wafat.” 

Mereka  lalu  pergi  ke  Syam,  dan  akhirnya  mereka  gugur  paling 
terakhir.345 


345  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  407  1 


i S  j^il  <y-  (^  ~  ^  A  t  /  o  *  A 

ji  «dll  d^P  cJaiU>«Jl  ^Lo^w»  ^  dllJuP  Uj Jj>-  iJj*J 

jti^.1  j)  <y.  c)f  taj-Pj  CpUiaJl  (^jl  ^jP  t j»-L~* 

C-^«Ji  J_ii  4ijli  ^  iJlA  U-g-^  iill  (^’J  (Jj^UaII  (^jt  J -3 

.jX,f  JS-  fic^l  Jl  oLpS  ^JJI  y>  2£  il  ^  ^  bl  of 

5086/684.  Abu  Nu’aim  Muhammad  bin  Abdurrahman  Al 
Ghifari  mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Abdan  bin  Muhammad  bin 
Isa  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Abdullah'bin 
Muslim  menuturkan  dari  Abu  Al  Yaqzhan  dan  lain-lain,  bahwa  Khalid 
bin  Sa’id  bin  Al  Ash  masuk  Islam  sebelum  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq  ^.346 

Ini  merupakan  kekeliruan  yang  dilontarkan  periwayatnya,  karena 
telah  kami  uraikan  sebelumnya  bahwa  Abu  Bakarlah  yang  mengajaknya 
masuk  Islam  hingga  dia  (Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash)  masuk  Islam. 


\l)d->-  j)  ^UjJI  jif  — ^Ao/o*AV 

Jp  ^1  c jJs. j  jj  t jLwJl  dJp  j)  X»j>~\ 

oSlj  Oi?"  Cf.  of  (jp  t Ji  aSj!  jj  -Uki 

A  *,  j,  ,**.'*  S  ,  '  o' s  \  *,  \  *  f 

«dll  aHI  J  y*  j  oli  j  *X*j  ^di  aJLp  «0)1  aw! 

Ajil  «oil  J f  ^5  :J yj  p-£>j  «IIp 

Cf-  [P  J*  &  ^  p  P  ‘P* J  P* 


346  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish  dan  tidak 
menyebutkannya  sama  sekali. 


1  408  I  —  Al  Mostadrak 


^jS-  L~ij  J-P  L  ijLis  cl3L>»  Xp  d)Lo±Pj  <— Jli? 

L^JUj>ej  jju  jj!  Uli  Cj£q  ^1  <_J|  _/*-£■  l-g-^*3  tj*-^ _/•! 
OlSCi  c^»LiJl  ^ cL~*j  y)  ^  ‘^Jp  l-g-U-^5^  j *"£■  Ulj  c^Jp 
o ^*Jj!  :  JjjSj  ^«-p  *&-li  ^  jjli-  l^-f  ^ j  ^  Jjt 

J>-  ilp  Al  ^sj  Jkj  j^jLj  Jjj  ?Jli  ^  Jlij  i^>  ^  Ji j 

.OCa**  ^1  Cbjj  ^»lj  c^JjP 

5087/685.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Ishaq  menceritakan 
kepadaku  dari  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abu  Bakar,  dari  ayahnya, 
bahwa  ketika  Khalid  bin  Sa’id  ditugaskan  Rasulullah  fH  ke  Yaman,  dia 
datang  setelah  Rasulullah  f§  wafat  dan  menunggu  baiat  selama  dua 
bulan.  Dia  berkata,  “Rasulullah  H  telah  menugaskanku  dan  tidak 
memecatku  sampai  beliau  wafat.” 

Ketika  dia  bertemu  Ali  bin  Abu  Thalib  dan  Utsman  bin  Abdi 
Manaf,  dia  berkata,  “Wahai  bani  Abdi  Manaf,  kalian  merasa  senang 
dengan  posisi  kalian,  padahal  yang  memimpin  kalian  bukan  dari  bani 
kalian.” 

Umar  lalu  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Abu  Bakar,  tapi 
Abu  Bakar  tidak  menggubrisnya,  sementara  Umar  terus  memikirkannya. 
Ketika  Abu  Bakar  mengirim  bala  tentara  ke  Syam,  orang  yang  pertama 
kali  diangkat  sebagai  komandan  pleton  pasukan  adalah  Khalid  bin  Sa’id, 
sehingga  Umar  berkata,  “Apakah  kamu  mengangkatnya  sebagai 
komandan,  padahal  dia  telah  melakukan  ini  dan  itu,  serta  mengatakan 
ini  dan  itu?” 


Al  Mustadrak  —  |  409  1 


Khalid  bin  Sa’id  tetap  ditugaskan  Abu  Bakar  sampai  dia 
diberhentikan  dan  diganti  dengan  Yazid  bin  Abu  Sufyan.347 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

alf-  j»  <S L» -1  A*\/°  •  AA 

j>  t j>  J uit*  ^  d)l*JLP 

LjI  aJj  j>  j  L** 

r>-J>  ^  }y-  J?  ^  c/.  ^ 

,<ip  «oii  i—jiJfiwJi  ^  ®, j 

5088/686.  Abu  Nu’aim  Al  Ghifari  mengabarkan  kepada  kami  di 
Marwa,  dan  juga  Muhammad  bin  Abdurrahman,  Abdan  bin  Muhammad 
bin  Isa  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Ahmad 
bin  Sayyar  berkata,  “Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash,  ayahnya  yaitu  Sa’id, 
memiliki  20  putra  dan  20  putri.  Adapun  Khalid  bin  Sa’id,  gugur  dalam 
Perang  Marj  Ash-Shufr  pada  bulan  Muharram  tahun  14  Hijriyah,  pada 
masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  <a&.” 

<^i>Jl  ^  A*  -nAV/o^A^ 

J»  cAj^dl  JLP  j»  UjA>-  toJbso  j»  UjJL?- 

o*  ‘jJ**  <ji  ^  o*  u*  <y-  c/- 

4lip  «Oli  JL?  ^Jl  <_sjf  Ajf  caIp  «Oli  ^  ^ 

347  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  mungatfii." 


I  410  |  —  Al  Mustadrak 


:JU$  lii  £  <5il  ^  ^ 

JUi  (Ojji-  J*  'H*  t^i  :  J'*  c^ji^sJl 

oJl^-li  c«5d  J j  JU^tA  :cJ6  ?4IAa5  L«  '(J-*  J  4-^  LS^5 
d\£*  C^JLil  jfrjbrfJl  to£  cs^-  4j  *^s’  LS^3  <^f^' 

••Ji-yj 

5089/687.  Abu  AbduUah  Muhammad  bin  AbduUah  Al  Muzani 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Najdah  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Abdul  Hamid  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Sa’id  bin  Amr  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  Sa’id  bin  Amr,  dari  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  %>,  bahwa  dia 
menemui  Nabi  #,  sementara  tangannya  memakai  cincin.  Nabi  H  lalu 
bersabda  kepadanya,  “Cincin  apa  itu?”  Khalid  menjawab,  “Cincin  yang 
biasa  kupakai.”  Nabi  f§  lalu  berkata,  "Buanglah  cincin  itu.  "(Khalid)  lalu 
melemparkannya  kepada  Nabi  $f|.  Ternyata  cincin  tersebut  terbuat  dari 
besi,  maka  Nabi  bertanya,  “Apa  tulisannya?”  Khalid  menjawab, 
“Muhammad  Rasulullah.”  Nabi  fjj|  pun  mengambilnya  dan  memakainya 
sampai  wafat.  Itulah  cincin  yang  dipakai  di  tangannya.”348 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

<5ll  Jl»p  ^  JuL>-f  \2s>-  —  *\AA/o*^» 

tOfjl  ^  J»£-  <5ll  JLP  lujJ-  <5)1  Xs-  'j) 

( j*  s j  c-**--»  tjL*-*  ^  c?,  {f.  \liJo~ 

348  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Yahya  [Al  Hammani]  adalah  seorang 
periwayat  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  I  411  I 


<d)l  <*^  <J <dl  C ^S”"^/!  jjL?i. 

^L/?  Aill  J j->^j  j^gJ}  LgJ  s-UmJ  t  jjL>-  ^f  d)l  AjtA j  4ju^>Jl  ,_y9jl  '(j-J 

Jij  cL^va-^3  4jjlstJl  v_^tpf  Jij  yL/jS  LgJlP j  jJLjVj  a^Ip  <5)1 

jJL-J  4-lp  aUI  (_gU^  <0)1  <J l-g-'Jfft J>  <Ju^>ci\  ijP*J.  C.«»o.^9  C-JlS"” 

(Jl3  j*j  ^ +**>•  j  j  4Jm*i  4JL*»  4uwm^J| 

cajjIj  cJj(j  : Jts  i|JL* y  aJLp  <5)1  <5)1 

J»H-J  4jp  Ai)i  <0)1  J  j-* j  ,_g)i  cJL»  j*J  tC-il^-l  |VJ 

<0)1  (J-*^9  <0)1  <J 3** j  (Jlij  (U jjf  oj* jJl  £^Py*  ls^5, 

.l^S  :jX<j  aIp 

5090/688.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  AbduIIah  Al  Muzani 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  AbduIIah  Al  Hadhrami 
menceritakan  kepada  kami,  AbduIIah  bin  Umar  bin  Aban  menceritakan 
kepada  kami,  Khalid  bin  Sa’id  bin  Amr  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami:  Aku  mendengar  ayahku  menuturkan  dari  pamannya,  Khalid  bin 
Sa’id  Al  Akbar,  bahwa  dia  menemui  Rasulullah  H  saat  baru  tiba  dari 
negeri  Habasyah,  bersama  putrinya,  Ummu  Khalid.  Dia  membawanya 
menghadap  Rasulullah  H,  dan  putrinya  tersebut  memakai  gamis  kuning 
yang  disukainya.  Dia  paham  sebagian  bahasa  orang  Habasyah. 

Rasulullah  lalu  bersabda  kepadanya  dengan  menggunakan 
bahasa  Habasyah,  “Sanah-sanah,"  yang  dalam  bahasa  Arabnya  “bagus- 
bagus.”  Rasulullah  ^  lalu  bersabda  kepadanya,  “Usanglah  dan 
usanglah!” 

Khalid  bin  Sa’id  berkata,  “Demi  Allah,  ternyata  gamis  tersebut 
menjadi  usang  dan  tidak  bagus  lagi.” 


1412  I  —  Al  Mustadrak 


Putrinya  tersebut  lalu  berpaling  ke  punggung  Rasulullah  H  dan 
meletakkan  tangannya  di  atas  tempat  Khatam  An-Nubuwwah,  lalu 
ayahnya  mengambilnya.  Rasulullah  H  kemudian  bersabda, 
“Tinggalkanlah  dia /'849 

Sanad  hadits  ini  shahih.  Al  Bukhari  dan  Muslim  sepakat 
meriwayatkan  hadits-hadits  riwayat  Ishaq  bin  Sa’id  bin  Amr  bin  Sa’id 
dari  ayah  dan  paman-pamannya. 

Ummu  Khalid  binti  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash  yang  dibawa 
ayahnya  menghadap  Rasulullah  0  saat  itu  masih  kecil.  Dia  lalu  menjadi 
shahabiyah  dan  meriwayatkan  dari  beliau. 

Abu  Bakar  bin  Daud,  Abu  Muhammad  Al  Baladzari,  dan  Abu 
Sa’id  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepadaku  sesuai  kebenaran  riwayat 
tersebut.  Mereka  berkata:  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada 
kami,  Sahi  bin  Utsman  Al  Askari  mengabarkan  kepada  kami,  Junadah 
bin  Salm  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ubaidullah  bin 
Umar:  Aku  mendengar  Ummu  Khalid  binti  Khalid  bin  Sa’id  bin  Al  Ash 
Al  Akbar  berkata,  "Aku  mendengar  Rasulullah  #  memohon 
perlindungan  kepada  Allah  dari  siksa  kubur.” 


Shafwan  bin  Makhramah  Az-Zuhri 

j-Aj  : JlS  <£ j+tj Jl  aSjI  ^  Jl 


349  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,-  “Akan  tetapi  hadits  ini  munqathi.  Sa’id 
tidak  bertemu  dengan  Khalid.” 


Al  Mustadrak  —  |  413  | 


Ji  S*  J  J&i  ^  oi^C* 

.t_3j-p  £j>  (j^>-  ^Jl  -Lp  o^-l  jp  c-jj  a^jIp  4»  f j  ii* 

5091/689.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Ubaidullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Di 
antara  bani  Zuhair  adalah  Shafwan  bin  Makhramah  bin  Naufal,  yang 
dengannya  Makhramah  diberi  gelar.  Dia  adalah  saudara  laki-laki  Al 
Miswar  bin  Makhramah.  Ibunya  adalah  Atikah  binti  Auf,  saudara 
perempuan  Abdurrahman  bin  Auf.”‘ 


,y.  4)1  XP  $  \jjjS-  — 

4^1-pLo-ujI  jjf  juiu  nj 1  jjf  LjJb»  c^CaP 

Jj-* j  <1)1  ^  cJlS”j  o  f  ^  t ij  <s 1  01  ,jj  j*^«U3l 

^  ^pxJl  oXi  (1)U  ^.^JaJl  aliCaj  Iji :  J  U  4-Ip  4)1  {Jip  4)1 

I  (JlS  JksL>Jl  4)1  ~LP  ^  4)1  jLp  j*5^lsxJl  U  j jS-f 

A,  ^  /  ,  ,  s,  t/  #  _  , 

AiP  4)1  J  4)1  -LP  Ji  Oj^yJl  f&A  tl/  C-Jll* 

J  J*-I  4^>Jl  jf  ^1  ^L*^[l  (1)15^ 

A-lp  4)1  A))l  j  (1)ISs3  t4ijapj  ApUrfj  4 ^V3J 

•  O^vdJl  aJ  jp-b  jJL-j 

5092/690.  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Isham  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ahmad  Az- 
Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  Basyir  Abu  Ismail  menceritakan 
kepada  kami:  Aku  mendengar  Al  Qasim  bin  Shafwan  Az-Zuhri 


1 414  I  —  Al  Mustadrak 


meriwayatkan  dari  ayahnya  yang  seorang  sahabat,  bahwa  Rasulullah  fH 
bersabda,  “  Tundalah  shalat  Zhuhur  (sampai  suasana  tidak  terlalu  panas), 
karena  panas  yang  menyengat  merupakan  tanda  mendidihnya  Neraka 
Jahanam .”350 

Biografi  Salamah  bin  Hisyam  bin  Al  Mughirah  bin 
Abdullah  bin  Makhzum 


Dia  masuk  Islam  sejak  awal  di  Makkah.  Dia  lalu  hijrah  ke  negeri 
Habasyah,  namun  kembali  ke  Makkah.  Dia  kemudian  ditawan  oleh  Abu 
Jahal  dan  dipukuli  hingga  kelaparan  dan  kehausan.  Rasulullah 
mendoakannya  dalam  shalat  dan  qunut. 

i  &  J  iiT>f  dr 

Oi  U* 

5093/691.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’d  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Waqidi.351 


350  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  memiliki  hadits  yang  diriwayatkan 

oleh  Abu  Ahmad  Az-Zubairi  dari  Basyir  Abu  Ismail.  Dia  mendengar  Al  Qasim  bin 
Shafwan  bin  Umayyah  dari  ayahnya  secara  marfu,  Tundalah  shalat  Zhuhur, 
karena  panas  yang  menyengat  merupakan  mendidihnya  Neraka  Jahanam'.” 

351  Hadits  ini  merupakan  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 

Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  seorang  periwayat  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  |  415  I 


d&l  Xs-  y\  \2js-zi  — 'l  ^  Y /©»^1 

:JU  y*£-  Sms>^»  tijlS  ^  DUJL-  cA2*jj  <5)1  JLP 

aJp  auI  (_s^“s‘a  amI  (_j^t-Ls  cdiJi  A*j  ciJUt  ^UivA  ^  «t«JLw  DI 

Js» j5  jjj  _^Ip  C.-;;  apL-^  <c»I  cJL&i  (jJ_L?xJl  Jby  t3jjvL«Jlj  ^JL» j 

:^hj  o?  j?1*  oi  S-*5’”  jJ  Ji  ’&Zm  J> 

a<*-L*  jAp  (JS”"  ^jIp  ^$Js»f  .  o ^s«*-<Jl  otSCil  i_->j  j»jb  'y 

aI^l*  cJrS"* _j  ^  .  ju^Jl  jj-»*yi  <Jt  OiJb  aJ 

Alit  (J_^< J  A-ip  A^l  {J**9  aMI  J j  £A  (J  jJ  j*!» 

^v5 j  jj!  Di?-  ^LiJl  ^1  Di^**^l  £-*  £ aJp  aJjI 

|j-4-i  AiP  aUI  J  a1Lx  Jiai  4^jjJl  il-frssJ  (jij-stJl  AP  <5ll 

.A^P  AUl  ^9j  ^P  AJ^U-  ^3  O^lip  £}jl  A H-  f^JJl  ^  yCail 

5094/692.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Salamah  bin  Hisyam  berhasil 
melarikan  diri  setelah  itu  dan  menyusul  Rasulullah  H  di  Madinah  setelah 
Perang  Khandaq.  Ibunya,  Dhuba’ah  binti  Amir  bin  Qarzh  bin  Salamah 
bin  Qusyair  bin  Ka’b  bin  Amir  bin  Rabi’ah,  berkata: 

Wahai  Tuhan  Ka  ’bah  yang  mulia 
Berilah  kemenangan  pada  Salamah  atas  semua  musuhnya 
Dia  memiliki  dua  tangan  dalam  masalah-masalah  asmara. 

Satu  telapak  tangan  untuk  memberi  dan  satu  telapak  tangan  penuh 
dengan  nikmat 


I  416  I  —  Al  Mustadrak 


Salamah  senantiasa  bersama  RasuK 
wafat.  Lalu  dia  berangkat  ke  Syam  bersama  ka. 
Bakar  ^  mengirim  bala  tentara  untuk  memerangi  Roi. 


Salamah  gugur  sebagai  syahid  di  Marj  As-Shufr  , 
Muharram  tahun  14  Hijriyah,  pada  masa  pemerintahan  Umar 


Biografi  Sa’b  bin  Ubadah  Al  Khazraji  An-Naqib 

'J.  j&r  J  -n^r/o.^o 

*J,\  \2jS-  ^  <y. 

jCaj'yi  J  1$^  J>  J,  0 Jj*  'J*  Oj— ^  ^ 

(4^  (ji  £jj^  y*  jj  oIvpC  ^  O? 

.1  jJj  !xSj  'y>j  ,y.  <j>. 

5095/693.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  Al  Baghdadi 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ulatsah  Muhammad  bin  Amr  bin 
Khalid  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  tentang  nama  sahabat  kalangan  Anshar  yang  ikut  baiat  Aqabah 
dari  bani  Sa’idah  bin  Ka’b  bin  Al  Khazraj,  yaitu  Sa’d  bin  Ubadah  bin 


352  Hadits  ini  juga  merupakan  riwayat  Al  Waqidi. 

Aku  berkata,  “Salamah  bin  Hisyam  masuk  Islam  sejak  dulu  dan  hijrah  ke  negeri 
Habasyah,  lalu  kembali  ke  Makkah.  Lalu  dia  ditawan  oleh  saudara  laki-lakinya, 
Abu  Jahal.  Dialah  yang  didoakan  Rasulullah  dalam  qunut.  Kemudian  dia  hijrah 
setelah  Perang  Khandaq  dan  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Marj  Ash- 
Shufr.” 


Al  Mustadrak  —  |  417  I 


Salamah  senantiasa  bersama  Rasulullah  f||  sampai  Rasulullah  f|| 
wafat.  Lalu  dia  berangkat  ke  Syam  bersama  kaum  muslim  ketika  Abu 
Bakar  ^  mengirim  bala  tentara  untuk  memerangi  Romawi. 

Salamah  gugur  sebagai  syahid  di  Marj  As-Shufr  pada  bulan 
Muharram  tahun  14  Hijriyah,  pada  masa  pemerintahan  Umar  s|&.352 


Biografi  Sa’b  bin  Ubadah  Al  Khazraji  An-Naqib 

JL J  A«J>*>  — '/ o  *  ^  o 

IIjAj-  JL>-  4 jJli-  J.  4jS^P 

'j»  A$Ii  ^  alJ-J  ^  oj^P  jp  liyJ ^/1 

j  (41-5  yi  0'^  j  g:  jj^Jl  J  Lr? 

.1  jJj  A$J<  Adj  js-  ^  oA-Ip  j 

5095/693.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  Al  Baghdadi 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ulatsah  Muhammad  bin  Amr  bin 
Khalid  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  tentang  nama  sahabat  kalangan  Anshar  yang  ikut  baiat  Aqabah 
dari  bani  Sa’idah  bin  Ka’b  bin  Al  Khazraj,  yaitu  Sa’d  bin  Ubadah  bin 


352  Hadits  ini  juga  merupakan  riwayat  Al  Waqidi. 

Aku  berkata,  “Salamah  bin  Hisyam  masuk  Islam  sejak  dulu  dan  hijrah  ke  negeri 
Habasyah,  lalu  kembali  ke  Makkah.  Lalu  dia  ditawan  oleh  saudara  laki-lakinya, 
Abu  Jahal.  Dialah  yang  didoakan  Rasulullah  $  dalam  qunut.  Kemudian  dia  hijrah 
setelah  Perang  Khandaq  dan  gugur  sebagai  syahid  dalam  Perang  Marj  Ash- 
Shufr.” 


Al  Mustadrak  —  RITl 


Dulaim  bin  Haritsah  bin  Ubaidah  bin  Khuzaimah,  seorang  pemuka 
kaum  yang  ikut  Perang  Badar.353 


jj\  jj\ 

UjJL?-  LjJl?-  4^1  hJJb- 

01 5"  o^Lp  ^  oJLpLw» 

.0 ji&J  jX)  fji  4-lp  LS^3  (J J^J  £-'*  jUaiSll  3i^J 


5096/694.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad 
menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah,  tentang  nama  sahabat  yang  ikut 
baiat  Aqabah  dari  kalangan  bani  Sa’idah  bin  Ka’b  bin  Al  Khazraj,  yaitu 
Sa’d  bin  Ubadah.  Dia  adalah  pembawa  bendera  Anshar  bersama 
Rasulullah  §§•  pada  Perang  Badar  dan  perang-perang  lainnya.354 


^  l Lx?~  aJil  Jup  jj!  UjJL>-  — *\^o/o»^V 

i y>S>  tSjlS  ^  OLo-JL-  t4I ^  a\j1  j. s* 

Ji  O'  J*  O’-  a*-"  ^  O*  J*P'  ci 


353  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  yang 
dha  ’if” 

354  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMiish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha  ’if” 


I  418  I  —  Al  Mustadrak 


J>.  J»,  Ji  cs-  <y-  y^'  <y- 

Cf- 

Oli^j  ccujIj  bl  SSLp  A*-*  OlS^j  ; jaS-  qj  JIS 
^  pil* j  <JLp  aSi!  ^jCs»  <osl  J ^aJI  Cr!  J* 

l fisS’  ^jUl  s-llLjl  *X>-( j  ^  g«.*?r  4jIjj  |^3  ^A*Jl  ^Lj  jL^ii^fl 

^  g -i  t  ^jjSJLJ  (1)15^  4jf  j5^S  tljAj  ^  $  ■«*!  015"*j 

ifliti  of  Jl5  ^41»  J*  jCai^/l  jji  yfc 

01^”  Juli  UJl g J^j  j*J  Jl*I*  (1)15^  "j*-L^»j  Alll  (_5^’  .4^^  cJ y* j  (JL** 

.1$1S^  JufcLi^Jl j  cJA^Jlj  lJL>-f  AgJi  -VJ j  tU<aj j>- 

5097/695.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abdul  Aziz  bin  Sa’id 
menceritakan  kepadaku,  bahwa  Sa’d  bin  Ubadah  bin  Dulaim  bin 
Haritsah  bin  An-Nu’man  bin  Abu  Huzaimah  bin  Tsa’labah  bin  Tharif  bin 
Al  Khazraj  bin  Sa’idah  bin  Ka’b  bin  Al  Khazraj. 

Muhammad  bin  Umar  berkata,  “Sa’d  bin  Ubadah  bergelar  Abu 
Tsabit.  Dia  termasuk  salah  satu  dari  70  sahabat  kalangan  Anshar  yang 
membaiat  Rasulullah  ^  pada  malam  Aqabah,  menurut  seluruh  riwayat 
mereka.  Dia  adalah  salah  satu  dari  12  pemuka  kaum,  seorang 
pemimpin  yang  dermawan.  Dia  tidak  ikut  Perang  Badar.  Ada  yang 
meriwayatkan  bahwa  sebenarnya  dia  sudah  mempersiapkan  diri  untuk 
berangkat,  namun  ketika  dia  mendatangi  rumah-rumah  orang  Anshar 
untuk  memotivasi  mereka  agar  berangkat,  tiba-tiba  dia  tergigit  binatang, 
sehingga  dia  harus  tinggal  di  rumah.  Rasulullah  %  bersabda,  “Meskipun 


Al  Mustadrak  —  |  419  I 


Sa  ’d  tidak  ikut  Perang  Badar,  tapi  dia  sangat  ingin  ikut.  Dia  ikut  Perang 
Uhud,  Khandag,  dan  seluruh  peperangan.  ’855 


t  U j*>-\  y}  Ij ~ *\  \ 'l/o  •  ^  A 

oSCp  ^  _ul*  jj  :Jl5  <UJl  J-P  LjJb-  tiliS 

_^Lp  tJwaJj  ^  ^ c-jU  Ijf 

+  ,  ^  __  >a^  A 

.  d vi 

5098/696.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Sa’d  bin 
Ubadah  —yang  bergelar  Abu  Laits.  wafat  di  Hauran,  sebuah  daerah  di 
Syam,  saat  masa  pemerintahan  Umar  %>  berlangsung  selama  2,5  tahun, 
yaitu  pada  akhir  tahun  15  Hijriyah.” 

Lu*X>-  aUI  ^ — *HV/°  *  ^  ^ 

:  J jZj  jJ>*>  'j»  4il  wUp  'j)  c-**—»  ji[  fjj 

.  0 1  “  -y1  4iw»  O^LjP 

5099/697.  Abdullah  bin  Muhammad  Al  Hamawi  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami: 
Aku  mendengar  Yahya  bin  Abdullah  bin  Bukair  berkata,  “Sa’d  bin 
Ubadah  wafat  di  Hauran  pada  tahun  16  Hijriyah.” 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Muhammad  bin  Umar  dan  Al  Waqidi. 
Para  ulama  hadits  sepakat  bahwa  dia  seorang  perawi  dha  ’if.” 


I  420  |  —  Al  Mustadrak 


lIjJL?-  ^  — “\^A f°  \  *  • 

J*  <■  J&!  ,jt  y^ji  &'•£-  ‘ J^sJ'  Ji  a^“ 

<J y* j  ^  Jli  llj  :JlS  diJ^*  S-^"  ^  t<^-l  ^  -L*» 

JjtuJ  <0  li?r ^>-1»  tldp  jAp  ^ill  ^!l  l_pr ^>-1  I|*-U«»J  4dp  ^  LS^9  ^ 

Ji  ^Jy^s  J>.  <y.  **&  d*  £J3»-  o*  yl  (4^  #  o* 

.oJLpLw»  ■  _  -o*  0 [S' ^  oJlpLw 

5100/698.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  Ma’bad 
bin  Ka’b  menceritakan  kepadaku  dari  saudaranya,  dari  Ka’b  bin  Malik, 
dia  berkata,  “Ketika  Rasulullah  H  bersabda  kepadaku  'Bawalah 
kepadaku  12  pemuka  kaum',  aku  membawa  Sa’d  bin  Ubadah  bin 
Dulaim  bin  Haritsah  bin  Huzaimah  bin  Tsa’labah  bin  Tharif  bin  Al 
Khazraj  bin  Sa’idah.  Dia  adalah  pemimpin  bani  Sa’idah.”356 


j>\  (ji  c3b*w>J  ^  0JI>- 

yf-  i yps ■  'J)  'j}  jL^Jl  JLP  lljjb-  l^JSCjl  U^jLvJl  'J)  ^ 

u*4»  J*  Ja^  <J>  J  y*  w  J-O  ^44-  ‘5sJ 

^jdb>x>»  aSCoj  . 


356  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  ["4211 


AiLsJl  sjLiJt  ^  uls  ■A*-*  Lo-jJl  cujfi3 


JOtl*  Jl*l»  Uj  .....  CJl  u"j^  '^J>  “lj'~“'  ^ 

&  u-»#>  ^1  J*  .  c5^j'  ^  Ji  ^ 


uli  ^jS ^1  ^  Dli?f  .  t£.XgJl  i— JUalj  <uil  v-d y  01* 


Ji*^jj  obc*  ^  JLn*f  aJJIj  'j£>  IOLa**  <Jli  \y*c^>\  L*l* 


5101/699.  Abu  Ahmad  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Hafizh 
menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Asy’ats  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Muhammad  bin  As-Sa‘ib  Al  Kalbi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Hamid  bin  Aisy  bin  Jabr  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Orang-orang  Quraisy  mendengar  seseorang 
berkata  pada  malam  hari  di  atas  bukit  Abu  Qubais: 

Bila  dua  Sa  ’d  masuk  Islam 
Maka  Muhammad  tidak  takut  lagi 
Ditentang  para  oposannya 


1422  |  —  Al  Mustadrak 


Mulanya  orang-orang  Quraisy  menduga  bahwa  yang  dimaksud 
adalah  Sa’d  Tamim  dan  Sa’d  Hudzaim.  Tapi  pada  malam  kedua  mereka 
mendengar  orang  tersebut  berkata: 

Wahai  Sa  ’d  Aus,  jadilah  penolong 
Wahai  Sa  ’d  pemuka  suku  Khazraj 
Penuhilah  seman  orang  yang  mengajak  kepada  petunjuk 
Dan  berharaplah  Surga  Firdaus  kepada  Allah 
Melalui  kematian  yang  mulia  (syahid) 

Sesungguhnya  pahala  yang  diberikan  Allah 
Kepada  orang  yang  mencari  petunjuk» 

Adalah  Surga  Firdaus  yang  memiliki  permadani-permadani 
Pada  keesokan  harinya  Sufyan  berkata,  “Demi  Allah,  keduanya 
pasti  Sa’d  bin  Mu’adz  dan  Sa’d  bin  Ubadah.”357 

\  Jm  jjf  -V  *  *  1°  \  *  Y 

0^  J- 'j*  cO jP  c bbJ>- 

oJUs  cl ifA  ^  o^Lp 

Jakj  j*ii  oL C*  J  J .  oSCp  -uli 

5102/700.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Abu  Muslim  menceritakan  kepada  kami, 


357  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At- Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Hisyam  bin  Muhammad  bin  As-Sa'ib  Al 
Kalbi.” 


Al  Mustadrak  —  I  423  I 


Bakkar  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Aun 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad,  bahwa  Sa’d  bin  Ubadah 
mendatangi  tong  sampah  milik  suatu  kaum,  lalu  dia  jatuh  tersungkur  dan 
mati.  Golongan  jin  lalu  berkata: 

Kami  telah  membunuh  sa  ’d  bin  Ubadah  pemimpin  Khazraj 
Dan  melemparnya  dengan  dua  anak  panah 
Tapi  tidak  mengenai  hatinya?58 

Ju U  fpt-\  —Y  *  1 0  \ 

oibS  p  c  j;**,»  •  J-jp  U  oL»p  (y.  cy 

l£  '  JLa*  r  j  J  j-J  V  aSbp  ^131  :  Jli 

:l  jJUi  tol*  ct-JL;  jJU  cls*-i 

.....  3iLp  jIIv  llLi 

aSljs 

5103/701.  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani  mengabarkan 
kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abbad  menceritakan 
kepada  kami,  Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari 
Qatadah,  dia  berkata:  Sa’d  bin  Ubadah  menetap  dan  tidak  kencing,  lalu 
dia  kembali  dan  berkata,  "Aku  mendapati  sesuatu  pada  punggungku." 
Tak  lama  kemudian  dia  mati.  Golongan  jin  lalu  berteriak  dan  berkata: 

,  Kami  membunuh  pemimpin  Khazraj,  Sa  ’d  bin  Ubadah 
V"  Dan  m  elemparnya  dengan  dua  anak  panah 

Tapi  tidak  mengenai  hatinya?59 

358  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


1424  |  —  Al  Mustadrak 


UjJl?-  c JjljJI  ^  ^jIp  — V  •  y/®  \  *  1 

UjJL?-  i|*JL*w«  ^  OLjp  UjJl?-  :*^1S  c^_JIp  ^  j  ^ 

dill  aUI  ^  C4JLP  Aill  clr^  CO «jb  ^p  C4^L»  yj 

4iP  AUl  OLi*»  ^jl  (Jbsl  Aib  Cj^~  Ajlp 

*J>  jJtl.  Jui  cilp  ^yti  ^  ^  jU^j  p  tilp 

^tJl  of  bJ yf  ji  «JLj  t£jJlj  caMI  <Jj»*»j  W  'o^Lp 

c-^JLi  tUlii]  .illiJi  il ji  boLS*f  t_j _r^aj  d)f  bJ ^»f  jJj  co\:^>J 

.IjJj  I j^y  i jZl|aili  ^bJl  j»JL«<j  aJLp  auI  *ul 

5104/702.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Ishaq  bin  Al  Hasan  dan  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami, 
Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari 
Anas  bahwa  ketika  Rasulullah  fH  mendengar  kedatangan  Abu 

Sufyan,  Abu  Bakar  %  berkata,  tapi  beliau  berpaling  darinya.  Lalu 
Umar  berkata,  tapi  beliau  berpaling  darinya.  Sa’d  bin  Ubadah  lalu 
berkata,  “Wahai  Rasulullah,  demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  Tangan- 
Nya,  seandainya  engkau  menyuruh  kami  menyelami  lautan,  maka  pasti 
kami  selami,  dan  seandainya  engkau  menyuruh  kami  menderumkan 
unta-unta  kami  di  Baik  Al  Ghimad,  maka  pasti  kami  lakukan.” 
Rasulullah  lalu  menginstruksikan  pasukan  untuk  bergerak  menuju 
Badar.”360 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


359  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 

360  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  f~42S~l 


ci_j jJL*j  ^jI  LJJp  —  V «  Y' / o  \  «  o 

a-jI  ^-^p  coj^p  ^  ^Li»A  (^p  (<L*L«!  jj\  UjJj>-  c  jlip  ^  Lp  ^ 

cJIjUj  *yi  p_$JJl  :Jji  <oIp  ^  A*l«  015^  :Jli 

015^  jJj  CA-ip  N  c<Jb*j 

.|jj<^Ai  0>llls  Cpj>JLilj  JbjJ  OlT  (_jJLp  t^Lu  b^b-* 

5105/703.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  “Sa’d  bin  Ubadah  berkata,  'Ya  Allah,  berilah  aku 
kemuliaan.  Tidak  ada  kemuliaan  kecuali  dengan  bersifat  dermawan,  dan 
tidak  bisa  bersifat  dermawan  kecuali  dengan  harta.  Ya  Allah,  harta  yang 
sedikit  tidak  bisa  memperbaikiku,  dan  aku  tidak  bisa  baik  dengannya 
meskipun  ada  orang  yang  memanggil  di  atas  benteng  batu.  Barangsiapa 
menginginkan  lemak  dan  daging,  hendaklah  dia  mendatangi  Sa’d'.”361 

c0lJ-*^p  (jljjJl  Jjjj  ^  OIJlp  —V»  tfo\  •  1 

^  ijJlLJl  J-P  LjA>-  j  ^  UjA>-  ^  j»_J»l  jj\g 

dp-f  :  JU  Aji!  A;P  <aP  wL»^X^» 

Aj JjZKJJ  Aj Aip  \ J*  Salip  fji 

.aLjL>  A^?r-  li  01S"”j  ca£JvsLj 

5106/704.  Abdan  bin  Yazid  Ad-Daqqaq  mengabarkan 
kepadaku  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada 


361  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


I  426  |  —  Al  Mustadrak 


kami,  Utaiq  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin 
Muhammad  bin  Abu  Bakar  menceritakan  kepada  kami  dari  pamannya, 
Abdullah  bin  Abu  Bakar,  dia  berkata,  “Orang-orang  musyrik  menangkap 
Sa’d  bin  Ubadah  lalu  mengikat  tangannya  pada  lehernya,  lalu 
membawanya  masuk  ke  Makkah  seraya  memukulinya  dan  menarik 
ubun-ubunnya.  Dia  adalah  orang  yang  memiliki  rambut  panjang  yang 
berjuntai  sampai  ke  bahu.”362 

^ —Y  •  o/ o  \  .  Y 

C4»l  Xs-  ^  4&I  -Cp  ^  uS jijJl  J*  y. 

L^Ilpj  y  1  01  c<UP  Aiil  j  ioLp  ^  d***  <y£-  c^Lp  (^P 

jJ  L^ip  01  ^ *^1  ijt»  ^y& 

j*Jj  o^Lp  ^  -L*I*  0^  ld^>  g^l  y!~\  pLstj^Jl  jjijl 

j*  lp  l*iij  4<UP 

5107/705.  Mukram  bin  Ahmad  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Isa  Al  Madayini  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin 
Uyainah  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Ubaidullah  bin 
Abdullah,  dari  Ibnu  Abbas,  dari  Sa’d  bin  Ubadah  bahwa  ibunya 
wafat  dan  memiliki  utang  puasa,  maka  aku  menanyakan  hal  tersebut 
kepada  Rasulullah  Beliau  lalu  menyuruhku  untuk  mengqadhakan 
puasanya. 

Asy-Syaikhani  sepakat  meriwayatkan  hadits  ini,  bahwa  ibu  Sa’d 
bin  Ubadah  wafat,  dan  shalatnya  tidak  diqadha. 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  1  427  I 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  keduanya.363 


Biografi  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib  #, 

t  aJ oj  LjA>-  —  V  •  “\/o  ^  'A 

jjf  :JlS  'JJe-  JUdd  IuJj-  jjj 

^Iv3  a&I  J ^  v4^'  (ji  (ji 

t_jdlj  <l)l5Ci  cUUI  i-*-!?-  4i*4sjf  a«p  cApO3 jll  tr^  ^ 

aJLp  4J1I  <&l  J L*l»  a-Ip  <ti)i  aUI  dj-" j 

d L-^Uo»  41^j  ^ ^JLp  C4jL>tvsf  LsbJ^J  aUttAj  olilp 

dl^J  ,jio j5  Aji  jy* J  ^jllsrCJ  y  j*-ll*»J  AjIp  a\>I  4^1 

A  ^  j.  ,  t  t*,**",*,,»',*),,  *,  '„  iJ1-- 

aUI  d J^J  tj»-Lw<j  aJp  (_ jU3  aJJI  dj*- j 

<di  ^  J-*-j  jP  «fiil  <^1  plijt  ^Ip  4^  ^1  dip 

t ybtPr  olj  j*  jjL-ti  ts-ljjfl/l  djjj  J-t*  jd-*j  4jp  4lSl  (_Jfv3  d_^ J 

jA  d^5  LJd-j  A$Iii  j*JLd  j  dlp  «fiil  *&'  d>**  j  £•  £_ 

cldL^  t_j»...»«Jl  (_£Jlj  j  y  ^^P  d~*J>xXj!  ^^jji^sj  j*X*3l  LlaJ  L»Ji  lOLi-* 

d jixj  'ij-Cdl  d^  d*  J  dj3  C^jdl  *Aj jf  ^1  j*l*J  <&lj 


363  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Madayini  adalah  seorang  periwayat 
dha  ’i  f.” 


f~428~l  —  Al  Mustadrak 


Ji  :Jli  p  tijjb-Jl  'j»  d)L<L*  dJ-»^  iauI 

JJA  :  JUi  cJiill  p  Sji^p  JT  il  <&!  jAi  (cJis 

4jjJlxJIj  d->jL»Jl  OLjLw  jjf  c^L*j  iljJli  ic_j15”* aL*- j  c.- l;ft? 
Cj\j>  :JISj j  c aIJ  JZS>  4j*Aj  A*jjt  ‘r'’ ^  <J^  5^^  ^JU- 

C/.  ^  jfj  ‘V1^1  ol  &  J^j  'uij^  ^ 

.^Ijf  cjjIj  c)f  Jli  A«oij  'ji  yo-  {£ jJl  c^SJlj  u_Jli> 

5108/706.  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin 
Abdul  Muththalib  bin  Hasyim  adalah  saudara  sesusuan  Rasulullah# 
dan  putra  pamannya.  Dia  disusui  oleh  Halimah  selama  beberapa  hari. 
Mulanya  dia  menyayangi  Rasulullah  #.  Tapi  ketika  beliau  diangkat 
menjadi  nabi,  dia  berbalik  menjadi  memusuhi  beliau  dan  menghujatnya 
serta  menghujat  sahabat-sahabat  beliau.  Selama  20  tahun  dia  memusuhi 
Rasulullah  #  tanpa  meninggalkan  sedikit  pun  sepak  terjang  Quraisy 
(yakni  terus  bergabung  dengan  Quraisy)  dalam  rangka  memerangi 
beliau.  Ketika  dia  mendengar  berita  kedatangan  Rasulullah  #  ke 
Makkah  pada  tahun  penaklukan  Makkah,  Allah  &  menjadikan  hatinya 
condong  kepada  Islam,  maka  dia  menemui  Rasulullah  #  sebelum  beliau 
tiba  di  Abwa,  lalu  dia  masuk  Islam  bersama  putranya,  Ja’far.  Kemudian 
dia  berangkat  bersama  Rasulullah  #  dan  ikut  serta  dalam  penaklukan 
Makkah  dan  Hunain.” 

Abu  Sufyan  berkata,  “Ketika  kami  bertemu  musuh  di  Hunain, 
aku  jatuh  dari  kudaku,  sedangkan  tanganku  memegang  pedang  yang 
terhunus.  Allah  Maha  Tahu  bahwa  aku  akan  tewas  di  tangannya. 


Al  Mustadrak  —  I  429  I 


Rasulullah  H  melihatku,  lalu  Al  Abbas  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  itu 
adalah  saudaramu  dan  putra  pamanmu,  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits, 
relakanlah  dia!'  Nabi  ||  berkata,  'Aku  telah  merelakannya.  Semoga 
Allah  mengampuni  semua  permusuhan  yang  pernah  dilakukannya'. 
Beliau  lalu  menoleh  kepadaku  seraya  bersabda,  Wahai  saudaraku,  demi 
usiaku'.  Aku  pun  mencium  kaki  beliau  di  sanggurdi.” 

Ada  yang  berkata,  "Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  wafat  di  Madinah  4 
bulan  kurang  13  malam  setelah  wafatnya  saudaranya,  Naufal  bin  Al 
Harits." 

Ada  yang  mengatakan  bahwa  dia  wafat  pada  tahun  20  Hijriyah 
dan  dishalati  oleh  Umar  bin  Khaththab,  lalu  dimakamkan  di  rumah  Aqil 
bin  Abu  Thalib  di  Al  Baqi.  Dia  menggali  kuburannya  sendiri  3  hari 
sebelum  wafat.364 

Sebelumnya  aku  telah  menguraikan  tentang  keislaman  Abu 
Sufyan  saat  Fathu  Makkah. 


Cji  tj/pjl  -V  •  V/ o\  • 

{f.  OCa**  jj!  jjU-Jl 

•vUakJl  'J»  > 

5109/707.  Muhammad  bin  Al  Muammil  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan  kepada 
kami:  Aku  mendengar  Ibrahim  bin  Al  Mundzir  berkata,  “Abu  Sufyan  bin 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 
Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  seorang  periwayat  dha’if” 


—  Al  Mustadrak 


Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  bernama  Al  Mughirah.  Dia  wafat  pada 
tahun  20  Hijriyah  dan  dishalati  oleh  Umar  bin  Khaththab.” 


Uf  — V  *  a/ °  \  \  » 

_*f  :<Jj4  ls^ 

jlp  ^  ^  Ljf  of  ^p  £/.  fbJUP  ^^p 

4llp  il  JU*.  i»i  J jl.j  Jl  jC/  L-^-f  015"  aIp  aSi!  vU2^1 

.4JI  015"  LJU  aJp  015"^  c  j 

5110/708.  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin 
Ya’qub  berkata:  Aku  mendengar  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
berkata:  Aku  mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata:  Abu  Usamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya, 
bahwa  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  ijfs,  adalah  orang 
Quraisy  yang  paling  dicintai  Rasulullah  f[|.  Mulanya  beliau  sangat  keras 
terhadapnya.  Setelah  dia  masuk  Islam,  dia  adalah  orang  yang  paling 
dicintai  beliau.365 

^lp  UjJL?-  jJLkj  ^  Al  JLP  jjI  —V  »  ^/o  \  \  \ 

t ji  -iDA-  ^slp  iji  1  jjJ 

:  t<up  Al  ^joj  V-  J*  kJ'  oi  o* 

jgt-  ^  OLi—  jj f  ijJL-j  jJp  auI  1^*0  *#l  J  y*  j  <Jli 


365  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  fiSll 


5111/709.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  Al  Hilali  menceritakan  kepada  kami, 
Amr  bin  Ashim  Al  Kilabi  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin 
Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ammar  bin  Abu  Ammar,  dari 
Abu  Habbah  Al  Badri  dia  berkata:  Rasulullah  #  bersabda,  “Abu 
Sufyan  bin  Al  Harits  adalah  keluargaku  yang  terbaik.  '866 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

'J  J$\  J  -V>  */oUY 

'J  uf  (O Jjli  J  -bjj  ^ 

aSjI  a&I  J  J»  j  Jli  :  JlS  of  ’J-  (.ojjfi-  {j.  J**  J 

:Jl i  >. xs-  ijj  aIjkJI 

4j(  JjJjj  j  4il?- 

5112/710.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin 
Salamah  mengabarkan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  LJrwah,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  "Pemimpin  pemuda  surga 
adalah  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul  MuththaJib.  Seorang  tukang 
cukur  mencukur  rambutnya,  lalu  menemukan  kutil  pada  kepalanya  dan 
mencabutnya,  sehingga  dia  (Abu  Sufyan)  mati.  Orang-orang 
menganggap  dia  mati  syahid.”367 


366  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

367  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1432  |  —  Al  Mustadrak 


&  c/.  ^  ‘ifc*  ci  ^  -VU/ °Ur 

Ji  O**  l<£ O^"  ^W®-"  l-^-9"  {_/*£•  jjjl  UjJ^-  U--ll3-0.il 

A  #,  '  j  ^  *  9  '  '  f  0  *  ji  •  ^ 

4J-P  aUI  (^j^v9  <dil  J  J-1- J  4±{>  j&  cc— -ljb-ttJt  J_jP  j>  ^LaJl 

(j9  0-> jl^Jl  ji  OlI/L*  j^Ij  \if  ^|l  4*^  L«j  4ijlj  J-Sii  i(j~>-  fjj  j»J^j 

,  l,  \  *,  J,  1»  ^  *  0  J|  0 

4lip  aMI  ^^iv9  «Aiil  J  3^*4  Jbs-T  jAj  c  i-.!)9 -tt.il  JLP 

'Cj^ j~»*- Ji  i_jRj  N  oLi—  jfij  ti^jS^ij 

5113/711.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdul 
Muththalib  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari 
Katsir  bin  Al  Abbas  bin  Abdul  Muththalib,  dari  ayahnya,  dia  berkata, 
“Pada  Perang  Hunain  aku  melihat  Rasulullah  &.  Beliau  tidak  bersama 
orang  lain  selain  aku  dan  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib.  Dia  memegang  tali  kekang  bighaJ  Rasulullah  saat  beliau 
sedang  menungganginya,  dan  sibuk  menyerang  pasukan  musyrikin.”368 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Cf-  Cr~^*  o*t J  'oO  -v\  v/°} )  t 

{f-  \2s>-  tvJ>  j>  ji-Al^l  I^Jb-  :^15  tijiJl 

illLttO  Jp-  \2js>~  C J>  lijJL>-  :Sll3  Cjl-tj 

O*  ci_-fc.ll  Olp  J  Ofc  ji  Al  oIp  cc_/^-  ^ 


368  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhJsh,  ^Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  433  1 


*JJ  jUl*  j  4^P  Al  {J^>  (j &  ^  :  3^  t -CP-  Al  ^»j  5tri' 

fS^-  cJj  'iSj*-  "'j*  ^£i>j  4I p  Al  ^iii  ^^l-u  c«C<»ii^  oijti 

:Jl5  p  Ij ^ip  OlT  ^»5  c^aIp  Ol^  iil  Uf  :JlSj  oh}  0U2PU  l^*J 

ii-lj  ^  4>f  ^jip  S/  Al  01  j  cO^>J-Jl  4»l  illp  J*AJ  diiJS" 

^i)l  ^  0&i«  jjt  OiLo  jj  .as*!»  ^P  cSjill  ja  4i*-  t-i-*vJl 

'  '  '  '  /  •  ^  ^  \  1s 

iou5>  (jp  oSL**l  ^Jj  tJ^-l^ll  ci-J-bhJl  liS  j-P  J*il» J  5i^  ^  LT^9 

L> ^>-f  c<>-^oJl  jif  U cc5 jh— Jl  -tis  .j-AiP.^-P 

^  iijjii  £J*  :JlS  cilCL-  *>p.  jp  c^f  iOIxp 

io jl^Jl  ^jj  Ol**—  ^  jjp  U^-J*  o-^— j  Oli— =«*— * 

^1  2,!  Al  -Cp  — j  jJj  co^-is  ‘(*-^*j  5^  O^ 

«s*f  o* 

5114/712.  Abu  Zakariya  Al  Anbari  dan  Abu  Al  Hasan  bin  Musa 
Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ibrahim  bin  Abu 
Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Mutsanna  dan 
Muhammad  bin  Basysyar  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata: 
Muhammad  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Simak  bin  Harb,  dari  Abdullah  bin  Abu 
Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib,  dan  ayahnya,  dia 
berkata,  “Nabi  H  memiliki  utang  kurma  pada  seorang  laki-laki,  lalu  laki- 
laki  tersebut  datang  menagihnya  kepada  beliau,  maka  Nabi  # 
meminjam  kurma  kepada  Khaulah  binti  Hakim,  kemudian 
memberikannya  kepadanya  seraya  bersabda,  'Sebenarnya  aku  punya 
kurma,  tapi  dia  diairi  air  hujan  (tanpa  penyiraman)'.  Beliau  lalu  bersabda, 
“Demikianlah  yang  dilakukan  hamba-hamba  Allah  yang  beriman. 


[~434  i  —  Al  Mustadrak 


Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  menyayangi  umat  yang  kaum  lemahnya 
tidak  mengambil  hak  mereka  dari  orang  yang  kuat  (mampu)  tanpa 
menyakitinya.  ”369 

Abu  Sufyan  tidak  meriwayatkan  hadits  secara  musnad  dari 
Nabi  H  selain  hadits  ini.  Sanadnya  dari  Syu’bah  juga  tidak  ada  yang 
lurus  selain  Ghundar. 

Abu  Al  Abbas  As-Sayyari  mengabarkan  hadits  ini  kepada  kami, 
Abdan  mengabarkan  kepada  kami,  ayahku  mengabarkan  kepadaku  dari 
Syu’bah,  dari  Simak,  dia  berkata,  “Ketika  kami  sedang  bersama  Mudrik 
bin  Al  Muhallab  di  Sijistan,  aku  mendengar  seorang  kakek-kakek 
menceritakan  dari  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits,  dari  Nabi  Lalu  dia 
menyebutkan  haditsnya.  Tapi  Abdullah  bin  Abu  Sufyan  tidak  mendengar 
dari  ayahnya.” 

^  j)  JZj  jlf  —  V^/o\\o 

t  Ji  &  15^-1 

jUJl  jij  ^  3 y* j 

aS)!  J 4J  Jiij  JLP  ^  ti-> jlsJl  ^  OCa** 

4-lp  <5ll  <J y»j  Jlij  03  ^  >Jh ^ 

<5ll  <5)1  J  y*  j  jr^>3  -t-L»  4)1 

4jILp  ^  jUl»  j  jllp  ^  ^  J  J**  J  0  ‘(js*5-  f  Ji 

369  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish.  Syu’bah  (meriwayatkan)  dari  Simak,  dari 
Abdullah  bin  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Nabi 
memiliki  utang  kurma  kepada  seorang  laki-laki,  lalu  laki-laki  tersebut  datang 
menagihnya  kepada  beliau." 

Sanadnya  tidak  ada  yang  lurus  selain  Ghundar,  sementara  yang  lainnya  berkata: 
Dari  Simak,  seorang  kakek-kakek  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Sufyan. 


Al  Mustadrak  —  I  435  I 


iila-  :JlSj  t-iil  J  y*  j  u;  dL*i  :  Jl5  ?!ii  ^  c^4vJ< 

jjH*  ^  dAJij  co>£  <_/>-  il*  fcji  p ii  ^ 

J ts5^  OVST^  -A^  5^  <AA?  ‘«jtAf 

jUl*j  4&I  <oal  JO^  (J-*j  5^  *“*  cA3  ^ 

.£&»  Jl5  j&ti  ^Jib  &  Ji  £j^- 

5115/713.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Di  antara  anak  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib  yang 
menjadi  sahabat  Rasulullah  ^  adalah  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin 
Abdul  MuththaBb.  Rasulullah  &  bersabda  kepadanya  (tentangnya),  “Dia 
termasuk  keluargaku  yang  terbaik.  Dia  adalah  pemimpin  para  pemuda 
penghuni  surga.  ”  Dia  bersabar  bersama  Rasulullah  #  pada  Perang 
Hunain.Pada  saat  Subuh  masih  gelap  Rasulullah  H)  melihatnya,  maka 
beliau  bertanya,  “Siapa  ini?”  Abu  Sufyan  menjawab,  “Putra  pamanmu, 
wahai  Rasulullah.” 

Dia  dicukur  tukang  cukur,  lalu  kutil  di  kepalanya  dipotong,  dan 
darah  terus  keluar,  sehingga  dia  mati  kehabisan  darah.  Peristiwa  ini 
terjadi  pada  tahun  20  Hijriyah.  Umar  lalu  menshalatinya. 

Dia  bertemu  Rasulullah  di  tengah  jalan,  saat  beliau  sedang 
berangkat  menuju  Makkah,  untuk  menaklukkannya.  Dia  masuk  Islam 
sebelum  penaklukan  Makkah.370 


370  Hadifcs  ini  terdapat  dalam  Al-TaDdush. 
Adz-Dzahabi  membuangnya. 


1436  I  —  Al  Mustadrak 


UI  iJail^Jl  ^  jji  —W\i/o'\\'\ 

I  Jl5  jwLuJl  j*-a1^j1  IjjJl?-  jjf  X*s*u> 

,ji jJ  COjfci^Jl  c_.l)^<v4t  wLp  ^  ttjjb-Jl  ^  OLa^*  jj! 

tf  o  ^ 

.t_->UaiJl  ^  <Iip 

5116/714.  Abu  A  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  ayahku, 
Abu  Yunus  menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Mundzir 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin 
Abdul  Muththalib  namanya  adalah  Al  Mughirah.  Dia  wafat  pada  tahun 
20  Hijriyah,  dan  dislialati  oleh  Umar  bin  Khaththab.” 

.ul-f  ^  ^LrJI  jjf  ^ —Y  \  °/°\  W 

lifcU  £j»  OlliP  jjj  Al  JLP  UjA>-  c jL-*  'j*  *A^>-f  \2Ss>-  ijy>j 
V-JfrUl  Ji  & jJL»  £•  US"  : Jl5  c-Jy»  iill--  jjp- 
^  Oli*-*  (d)Jbo  l433l  Obu»otc~~j 

^  Al  01  :Jli  |JH» j  4-Ip  Al  L5lv>  (^1  ^  c»_ Jja^Jl  xp  ^  OjjliJl 

,£jjO  J  (_£  jjill  4JL>-  JLs-b  *y  <L»f  ^-JuL 

•A3  cilU^  c4^jcJ*  caW  Ol^tP  |fJ  (^»1)1  ^caaSJI  lib 

oii-  bl  yi;  jj  j*£*  j*is£-  oU^. 

5117/715.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  A  Mahbubi 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Ahmad  bin  Sayyar  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Utsman  bin  Jabalah  menceritakan  kepada 


Al  Mustadrak  —  I  437  1 


kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Syu’bah  memberitakan  (kepada 
kami)  dari  Simak  bin  Harb,  dia  berkata,  “Kami  sedang  bersama  Mudrik 
bin  Al  MuhaUab  di  Sijistan  di  sebuah  tenda,  lalu  aku  mendengar  seorang 
kakek-kakek  yang  menceritakan  dari  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib,  dari  Nabi  bahwa  beliau  bersabda,  “ 'Sesungguhnya  Allah 
tidak  akan  menyucikan  umat  yang  orang  lemahnya  tidak  mengambil 
haknya  dan  orang  kuat  (mampu)  tanpa  menyakitinya. " 

Orang  tua  yang  tidak  disebut  namanya  adalah  Utsman  bin 
Jabalah,  dari  Syu’bah,  dari  Simak.  Ghundar  menyebut  namanya,  hanya 
saja  dia  tidak  menyebut  Abu  Sufyan  dalam  sanadnya. 


p-Al jt\  oli — V  ^  *\/o  ^  A 

c 'j!  jZS**  tjlJLuj  J*  {J- 

JuP  ^  ^  -Al  J-P  \3js>- 

alili  jmJ  <JLp  au!  auI  j  015*"  :<Jl5 

I jmJ  CJ  a) y>-  ^jA  jJlx  j  <Jlp  4lll  15  coL>L£a 

:  Jl5  p  Ij jiP  OIS"  1x5  t£Jilp  015"  1x5  Cd  :  Jl5j  oIjI  olkpli 

ii-fc  ^  <£{  (U->£  ^  4S11  01  tOj^jlJi  a»i  SCp  0IU5" 

jS*  Aa&-  ^  g  '■* 

5118/716.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  mengabarkan  hadits 
ini  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Musa  dan  Bundar  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  bekata: 
Muhammad  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Simak,  dari  Abdullah  bin  Abu  Sufyan 


14381  —  Al  M  ustad  rak 


bin  Al  Harits  bin  Abdul  Muththalib,  dia  berkata,  “Rasulullah  %  memiliki 
utang  kurma  kepada  seorang  laki-laki,  lalu  laki-laki  tersebut  datang 
menagihnya  kepada  beliau,  maka  Nabi  meminjam  kurma  kepada 
Khaulah  binti  Hakim  kemudian  memberikannya  kepadanya  seraya 
bersabda,  'Sebenarnya  aku  punya  kurma,  tapi  dia  diairi  air  hujan  (tanpa 
penyiraman)'.  Beliau  lalu  bersabda,  “Demikianlah  yang  dilakukan 
hamba-hamba  Allah  yang  beriman.  Sesungguhnya  Allah  tidak  akan 
menyayangi  umat  yang  kaum  lemahnya  tidak  mengambil  hak  mereka 
dari  orang  yang  kuat  (mampu)  tanpa  menyakitinya.  ” 


Biografi  Muhammad  bin  Iyadh  Az-Zuhri  *$> 


^  iji  4l>l  Xs-  jjf  —Y  ^  v/o  ^  ^  ^ 
*ji  4ttl  JLP  UjJb-  4 ji  ViJb- 


'J*  ‘ cj  c/.  \ i  o*  J  J* 

J*  ‘tfA/M  Jt  yjy 
oli-fT  J*  J  4/!  p-- J  J*  ^  J*9  ^  Ji 

y,*'  i  ',mt  *  '  ' '  " 

^ V ^r*"  01»  ^ IjW’  iJUi 

.OjjP  ^jJl  4lil  jlali 


5119/717.  Abu  Abdullah  bin  Abu  Dzuhl  menceritakan 
kepadaku,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Yasin  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Habib  As-Sammak  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ziyad  Ats-Tsaubani,  salah  seorang  anak  Tsauban, 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Lahi’ah,  dari  Yazid  bin  Abu  Habib, 


Al  Mustadrak  —  1  439  I 


dari  Laits  maula  Muhammad  bin  Iyadh  Az-Zuhri,  dari  Muhammad  bin 
Iyadh;  dia  berkata,  “Aku  dibawa  menghadap  Rasulullah  &  saat  masih 
kecil,  dan  saat  itu  aku  memakai  kain  dan  auratku  terbuka,  maka  Nabi  0 
bersabda,  'Tutuplah  kehormatan  auratnya,  karena  kehormatan  aurat 
anak  kecil  sama  dengan  kehormatan  aurat  orang  dewasa.  Allah  tidak 
akan  melihat  orang  yang  membuka  aurat'.  ”371 


Utbah  bin  Mas’ud,  Saudara  Laki-Laki  Abdullah  bin 
Mas’ud  49» 


y\  ifjb-  J  lT£-f  a/®>  Y  * 

<y.  '°J*j  J*  b?  **  >«■  4^Ji  jp}  J\ 

,  t  »,  \  ,  ,  S  \  f*  *•  '  »  • 

.u_$jp  aui  c/.  0 y~'j  %y~~*  c/- 

5120/718.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami. 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami.  Abu  Al  Aswad 
menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah,  tentang  sahabat  yang  hijrah  ke 
negeri  Habasyah  bersama  Ja’far  <$.  dari  kalangan  bani  Zuhrah  bin  Kilab, 
yaitu  Utbah  bin  Mas’ud  dan  saudara  laki-lakinya,  Abdullah  bin 
Mas’ud  d&.372 


371  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Sanadnya  tidak  jelas  dan  redaksinya 
munkar 

372  Dalam  sanac/  riwayat  ini  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha’if. 


[4401  —  Al  Mustadrak 


'J  'x^  Uf  iJai&Jl  J~^\  J  -V  ^  n/o  ^  t  ^ 

colij  'J  SjlS  l^J^-  c^iidl  l  ^  X*^~*  Uf  cJiiUJi  3^*! 

4^P  a3)I  jLp  ^  p Jp  J&  (.fjJ* jJt  Jjf  UjJj-  c  4*^ j  ,y.  Sms^a  \1>Js>~ 
y  <5ll  JLP  J,  ^  3-IP  ^1  ot*  L*J  r  Jli  tof  (J&  ^ 

J  J*  J  'Ja  y^C>J  g^-f  :Jl^  ^  Ji**  '^p  (^J 

*J\  y&\  tS-  f  j  tcM[ j  jjt- j  &>\\  J*  iul 

.aIp  A»!  j  <_jl)fliJl 

5121/719.  Abu  Al  Husain  Al  Hafizh  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  Al  Hafizh  mengabaikan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  mengabarkan  kepada  kami,  Daud  bin 
Rusyaid  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Rabi’ah 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Umais  menceritakan  kepada  kami 
dari  Aun  bin  Abdullah  bin  Utbah  bin  Mas’ud,  dari  ayahnya,  dia  berkata, 
“Ketika  ayahku,  Utbah  bin  Mas’ud,  wafat,  Abdullah  bin 
Mas’ud  menangis.  Dia  lalu  ditanya,  'Mengapa  engkau  menangis?'  Dia 
menjawab,  'Saudaraku  dan  sahabatku  bersama  Rasulullah  &  dan  orang 
ketiga  serta  orang  yang  paling  kucintai  kecuali  posisi  Umar  bin 
Khaththab  «f*'.”373 


y  ^ pxj  UjJb»  cjjbiil  <_->  y  J~s*i\  —YY  * /°  ^  YY 

Ji  Je-  |*-w-U3l  J  y f  UjJj-  tv.JlL  J' 


373  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish  ‘'Sanadnya  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  I  441  | 


5122/720.  Al  Hasan  bin  Ya’qub  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami.  Abu  An-Nadhr 
Hasyim  bin  Al  Qasim  Al  Mas’udi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al 
Umais,  dari  Al  Qasim,  dia  berkata,  “Ketika  Utbah  bin  Mas’ud  wafat, 
Umar  bin  Khaththab  menunggu  Ummu  Abd.  Lalu  Untimu  Abd  datang 
dan  menshalati  Utbah.”374 


'j!  ^  JU — YY  W®  \  Y  Y'  ' 

^  av  _  S « ,  J  v  t  m  »  a  f  .^#  y  </•  / 

c y***  «•  tcJljyl  -X~P  UiJL>-  JU^-l  UjJL>-  (JU?u> 

ijj ^  ^  iJjup  ^ipf  jjjuw  ^  <0)1  jlp-  C»  :JlS 

.uu  j-<  ob 

5123/721.  Muhammad  bin  Al  Muammil  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada 
kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dia  berkata, 
“Abdullah  bin  Mas’ud  tidak  lebih  tinggi  di  sisi  kami  dari  saudara  laki 
lakinya,  Utbah  bin  Mas’ud.  Hanya  saja,  dia  cepat  wafat.”375 


374  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At  TaJkhish. 

375  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush.  Ma’mar  (meriwayatkan)  dari  Az-Zuhri, 
dia  berkata,  “Ibnu  Mas’ud  tidak  lebih  tinggi  di  sisi  kami  daripada  saudaranya, 
Utbah.  Hanya  saya  dia  cepat  wafat’ 

Yahya  bin  Bukair  berkata,  “Utbah  wafat  pada  tahun  44  Hijriyah.  Dia  memiliki 
satu  hadits." 

Adz-Dzahabi  lalu  menyerutkan  hadits  no.  5124. 


jl j***-  Uj*Aa-  — VYY/^Yi 

^  liJb-  C(^jl jJl  APjj  13.Ia-  C(^jQl 

Ji 

C/.'£*  <y.  & J*  jM1  o*  tcri5  gs^  ^  <y. 

x  ^  ^  \,  *  *  ^  ^  ;  x, '  >•*  \  ^  ^  f  *  '  *•  ' 

|JL» j  4-JLp  4\jl  ^Ly?  aNI  (J y***  J  I(jl5  C4JLP  4^1  y  4*j»  i^y^**A 

tjij-  ^ jl)!  (J^j  i«t*iJ3  ojIj  (_$ j^t»  SIJaJI  s*>L^3  ^Usij 

AjjL»>  ^1  <C^2j  AjJb^-f  jJj  i  AJ J<j:iU  Oljg.AlI  f.lsr  :JUi  0*>L^1 

.AjJuJl  O&lj  Aj  L3^]aj  {^~ 

5124/722.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  Sa’id  Ar  Razi  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Zur’ah  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’id 
bin  Sabiq  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Abu  Qais  menceritakan 
kepada  kami  dari  Simak,  dari  Abdullah  bin  Utbah  bin  Mas’ud,  dari 
ayahnya  4%,  dia  berkata,  “Rasulullah  0  berdiri  shalat  Subuh,  lalu  beliau 
memukulkan  tangannya  ke  depan.  Seusai  shalat  ada  seorang  laki-laki 
yang  menanyakan  hal  tersebut  kepada  beliau,  lalu  beliau  menjawab, 
'Syetan  datang,  lalu  aku  menghardiknya.  Andai  saja  aku  menangkapnya, 
pasti  akan  kuikat  dia  di  salah  satu  tiang  masjid  agar  ditonton  anak-anak 
Madinah'.  ” 


iul  J  £-b-  £l  X*  ypJ  -VYrMYo 

gj  *£*  c/  ^  \fy  <y- 

.4^-1  J  Cji>  A 3 j 


Al  Mustadrak  —  |  443  | 


5125/723.  AbduUah  bin  Ghanim  mengabarkan  kepadaku.  Abu 
Abdullah  Al  Busyanji  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar 
Yahya  bin  Bukair  berkata,  “Utbah  bin  Mas’ud  wafat  pada  tahun  44 
Hijriyah.  Dia  memiliki  satu  riwayat  hadits.” 

J  (^JJl 1  -YY  i  /°\Y1 

y  4»1  JlIp  UjJb-  t  y  (J?**  O’-  ^ 

:  Ju  <c£Jbr  *^p  1^1  ^  a4)I  jIp  ^  Ojp  C3j*— • 

b  i  oJlii  (^b jJL- j  4j1p  <0)1  abI  j 

«041  J \£/j  JUi  Yoii  Vj  ^  <^I 

:oili  Ydlio  Ui  :Jli  i«o)l  ?dbj  ^  ^  Jf-* 

jjdvais  I  Jli  t «041  J  odf  :cJl5  Yljf  y*A  ijl5 

^ip  *(►«  cYaJJI  ;tlp  *y>  4j  cu**-  Uj  yijpj 

aJLp  <0)1  (_^5l  Cf.  d/  ^ 

.aI.  ^1.3  r^j 

5126/724.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami  hadits 
yang  telah  disebutkan  oleh  Ibnu  Bukair,  Ahmad  bin  Yahya  bin  Zuhair 
mengabarkan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Muhammad  Al  Haritsi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Ma’dan  Al  Minqari  —yakni  Amir  bin  Mas’ud.  menceritakan  kepada 
kami,  Aun  bin  Abdullah  bin  Utbah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku  dari  kakekku,  dia  berkata,  “Seorang  perempuan 
menemui  Rasulullah  #  dengan  membawa  budak  perempuan  berkulit 


11441  —  Al  Mustadrak 


hitam,  lalu  dia  berkata,  Wahai  Rasulullah,  aku  memiliki  seorang  budak 
perempuan  beriman,  apakah  budak  ini  cukup  bagiku?'  Rasulullah  H  lalu 
bertanya  (kepada  budak  tersebut),  'Siapa  Tuhanmu?'  Budak  tersebut 
menjawab,  'Tuhanku  adalah  Allah'.  Beliau  bertanya  lagi,  'Apa 
agamamu?'  Budak  tersebut  menjawab,  'Islam'.  Beliau  bertanya  lagi, 
'Siapa  aku?'  Budak  tersebut  menjawab,  'Engkau  adalah  Rasulullah'. 
Beliau  bertanya  lagi,  'Apakah  kamu  menunaikan  shalat  dan  mengakui 
apa  yang  kubawa  dari  Aliah?”  Budak  tersebut  menjawab,  'Ya'.”  Nabi  H 
lalu  menepuk  bahunya,  kemudian  bersabda  (kepada  perempuan  tersebut 
[majikannya]),  'Merdekakan  dia\n376 

Abdullah  bin  Utbah  bin  Mas’ud  bertemu  Nabi  dan  mendengar 
darinya. 


'J  ^  J  -VYo/oUY 

&  -h*  ci  P  j*  c/-  ^  &  c*  Pj*  *ci  cy. 

J»  ^  ff  Jy*  izyZJA  J,  VP  Al  xs-  Ji 

J LP  ^  cjt»  :  jji  8 j*>-  ^  *  •"  J*? 

4i)t  JjL*  4»1  J*  ^  {/.  ^  ui  ^ 

Jt  J 

JtA  J, 


5127/725.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Utsman  bin  Shalih  mengabarkan  kepada  kami,  Musa  bin  Aun 
bin  Abdullah  bin  Aun  bin  Abdullah  bin  Abdullah  bin  Utbah  bin  Mas’ud 


376  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  445  1 


menceritakan  kepada  kami,  nenekku,  Ummu  AbduUah  binti  Hamzah  bin 
Abdullah  bin  Utbah,  menceritakan  kepadaku:  Aku  mendengar  Abu 
Hamzah  bin  Abdullah  berkata:  Aku  menanyakan  kepada  ayahku, 
Abdullah  bin  Utbah  bin  Mas’ud,  “Apakah  yang  engkau  ingat  dari 
Rasulullah  *f|?”  Dia  menjawab,  “Aku  ingat  bahwa  beliau  pernah 
menggendongku  saat  aku  berusia  5  atau  6  tahun,  lalu  beliau 
mendudukkanku  di  pangkuannya  dan  mengusap  kepalaku  seraya 
mendoakan  keberkahan  untukku  dan  keturunanku.”377 


Biografi  Nu’aim  An-Nahham  Al  Adwi 

^  ^  wL Jjf  — YYl/o^YA 

'cy.  o**-  :J yi  ^  ^Js-  jj  c***** 

Cfi  Cr1-  ^  ^e’  Cr3- 

o*  cy^-ycy  cy  'r* y  Jy  cy 

<[  JJ  CjIj  <J  cJLSj  cAjLpJl  jt  ly^ 

^  :Jl5  4a1p  <dll  viAji 

.CJ 'jyall  j  <L?di 

5128/726.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
mengabarkan  kepadaku:  Aku  mendengar  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Syabib  Al 
Ma’mari  berkata:  Aku  mendengar  Mush’ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi 
berkata,  “Nu’aim  An-Nahham  adalah  Nu’aim  bin  Abdullah  bin  Khalid 

377  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-TaJkhish. 


1446  I  —  Al  Mustadrak 


bin  Usaid  bin  Abdi  Auf  bin  Ubaid  bin  Uwaij  bin  Adi  bin  Ka’b.  Dia  masuk 
Islam  sebelum  hijrah,  dan  termasuk  orang  yang  ikut  hijrah  ke  Habasyah. 
Dialah  yang  dijuluki  An-Nahham,  karena  Nabi  bersabda,  'Aku 
mendengar  suara  Nu’aim  di  surga'.  An-nahmah  artinya  suara."378 


J  J  “/J  'J*  'J* 

J*  J  J  IfJ*  J*  J  P  J  }y- 

«0)1  Jup  j})  \2iJoxi  .0 jZ**  djk)  liJJij  I(Jl5  «Oli 

J  la-$i>  fji  J?  f  jv-od  of  : Jj>  jj  ’J*  toiU--b 


5129/727.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  tentang  nama  sahabat  suku  Ouraisy  dari  bani  Adi  bin  Ka’b  yang 
mati  syahid  pada  Perang  Ajnadin,  yaitu  Nu’aim  bin  Abdullah  An- 
Nahham.  Dia  wafat  pada  tahun  13  Hijriyah.379 

Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami  dengan 
sanad  dari  Muhammad  bin  Umar,  bahwa  Nu’aim  An-Nahham  mati 
syahidpada  Perang  Yarmuk,  pada  bulan  Rajab  tahun  15  Hijriyah. 


378  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMush. 

379  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMush. 


Al  Mustadrak  —  I  447  I 


C4Sv-»J  ^31*1^11  {JjS’  'j!  X*S>*A  ^ yp-\  —  V  I  rt/  u  11  • 


4»1  jlp  ^P  t£tilj  ^P  Cpi ^pt-  ^1  lif  j-p  JJ  i  d^-i 

aD  |U^>j  aIIp  a&I  ^jSl  Oiji  dil  : JlS  *^p  c^Ip  ^ 

N J  AjllJ  ^glp  4ttl  il>f  O..U.:»  c^gjb>xJ  d-^«J  Ufj  1$-» 

-e>  'O :  J«  £>  ^  ‘c^ 


5130/728.  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ard  mengabarkan 
kepadaku  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abdunrazzaq  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Juraij  menceritakan  kepada  kami  dari  Nafi,  dari 
Abdullah  bin  Uma,  dari  Nu’aim  An  Nahham,  dia  berkata,  “Muadan 
Rasulullah  0  mengumandangkan  adzan  pada  malam  yang  dingin  saat 
aku  sedang  berada  di  bawah  selimutku,  lalu  aku  berharap  Allah 
membimbing  lidah  Rasulullah  0  agar  berkata,  “Tidak  apa-apa.”  Setelah 
selesai  beliau  bersabda,  “Tidak  apa-apa.  ’98° 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Biografi  Ath-Thufail  bin  Amr  Ad-Dausi  ; 


\2js>-  amI  ju p  jif  \SjjS-  —y/y^/o\y\ 

jJLjI  :  Jli  y*s-  Cg- jii\  'j) 

J  j*J  c4>^J  4lip  4&I  {J^>  4»!  J  y*  j  J^P 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  ‘Hadits  ini  shahih." 


|~448l  —  Al  Mnstadrak 


j&aDi  J>\  t U-i>  ‘u*/*  iJ^J  'o*  cji 

&\  J j+*jj  (j*  ***  (jyH  ul?~  (3-V^Jlj  ^>-fj 

j~>**  j til»j  4l11p  aw!  (JU»  i&l  J  j-*  ^  ,J>J  j*j  i^i5^  jJL»  j  5^  ^ 

.jc^ll^Jl  £» 


5131/729.  Abu  AbduOah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ath-Thufail  bin  Amr  masuk 
Islam  dan  mengikuti  Rasulullah  $  di  Makkah.  Lalu  dia  pulang  kepada 
kaumnya  di  negeri  Daus  dan  tetap  tinggal  di  sana.  Dia  kemudian  hijrah 
ke  Madinah  setelah  Perang  Badar,  Uhud,  dan  Khandaq.  Dia  datang 
bersama  beberapa  orang  kaumnya  yang  masuk  Islam,  dan  saat  itu 
Rasulullah  $  sedang  berada  di  Khaibar,  maka  dia  menyusul 
Rasulullah  &  di  Khaibar  dan  mendapatkan  bagian  bersama  kaum 
muslim  lainnya.”381 


{j**-}'*  J*  u*-  x*^*  _vt*/oin 

JU 'j!  12jI>  \2a*~  c^SoJl 

Pj*  ci  m  J*  j***  j>  &  X* 

C4»l  J C  :U1 9  :Jl5  cA^f-  &\  '^p'j  Jj~s-  J,  JlilaJl  JP 

Cj*ll*j  aJLp  aUI  JjU»  t JJj-*  li  1j L1m9!-1 

01  |*Jj  otu-'yi  ^ 


Hadits  ini  merupakan  riwayat  Al  Wacpdi  dan  Muhammad  bin  Umar. 


Al  Mustadrak  —  |  449  I 


5132/730-  Muhammad  bin  Al  Qasim  bin  Abdurrahman  Al 
Ataki  mengabarkan  kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  Ishaq  bin  Muhammad  Al  Farwi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Makhzumi  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abdul  Wahid  bin  Abu  Aun  Ad-Dausi,  dari  Ath-Thufail  bin  Amr  dia 
berkata:  Kami  berkata,  “Wahai  RasukiDah,  jadikanlah  kami  di  sisi 
kananmu  dan  jadikanlah  slogan  kami  'ya  mabrur'.  Nabi  &  pun 
menyetujuinya,  sehingga  slogan  Azd  seluruhnya  adalah  'ya  mabrur1.”382 

Sanad  liadits  ini  shahih  bila  tidak  mursaJ,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Amr  bin  Ath-Thufail  bin  Amr  pernah  bertemu  dengan 

Rasulullah 

J  -vnMrr 

{f  {f  jaS*  f  xJ=**j* 

£*  Js**  Cf-  Cr1-  J U1- 
^jst~  <_J j*. Jl  pJU jl  L»l3  ^Ip  i} J** J 

^  jC*  {jA  0 {Jo~  ClaGkJ 

>  ,  *•  ,  '  •'*'  >  .  f  „  f  M  's  '  *  '  .  ,  " 

tji  f'-.J***  {f  <*aj  A^»LfcJl  ^Jl  {j^aI****}] 

f  f  ^  ^  i  *  „ ,  .  „  »,  ,  ' ,  '  ,'s 

J LP  'y*  L-I»  coJb  j*J  to-b  <*z.*k>>y  £- jz*3 


382  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Ta&hish,  “ Shahih  mursaL ’ 


1450  I  —  Al  Mustadrak 


dU  C«  JUi  C<UP  ^  J  (-jUa^Jl  j) 

J=>  Aijif  *^|  iauIj  'i/  i  J  V5  :JlS.?£U  pl^»j 

^lp  ^t.  til jS’  4J>Jl  <*-/»«■  Jj>-I  L*  t^j  liwLj 

4»l  ^2?3  J?*»  ^  (^J  y**  H*  ^  j2' 

AiP  4&I  £5jb*Jl  Jl*-*  .*d 

5133/731.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Amru  bin  Ath-Thufail  bin  Amr  bin  Tharif  bin  Al  Ash  bih 
Tsa’labah  Al  Azdi,  ayahnya  adalah  Ath-Thufail  bin  Amr,  yang  selalu 
bersama  Rasulullah  H  sampai  beliau  wafat.  Ketika  orang-orang  Arab 
banyak  yang  murtad,  dia  berangkat  berjihad  sampai  kaum  muslim 
selesai  dari  medan  jihad  di  Thulaihah  dan  seluruh  kawasan  Nejed. 
Kemudian  dia  berangkat  bersama  kaum  muslim  menuju  Yamamah 
bersama  putranya,  Amr  bin  Ath-Thufail.  Amr  bin  Ath-Thufail  terluka 
dan  tangannya  putus,  tapi  kemudian  tangannya  sembuh.  Ketika  dia 
sedang  bersama  Umar  bin  Khaththab  %>,  tiba-tiba  datang  makanan,  lalu 
dia  menyingkir,  maka  Umar  bertanya,  'Mengapa  engkau  menyingkir, 
padahal  makanan  itu  sudah  dekat  tanganmu?'  Amr  berkata,  'Demi 
Allah,  aku  tidak  akan  mencicipinya  sebelum  engkau  mencambuknya 
dengan  tanganmu.  Demi  Allah,  tidak  ada  orang  yang  sebagian  kaumnya 
di  surga  selain  engkau'. 

Dia  lalu  berangkat  ke  Yarmuk  bersama  kaum  muslim  pada  masa 
pemerintahan  Umar  <J^,,  dan  gugur  sebagai  syahid [383 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Wagidi  dan  Muhammad  bin  Umar.” 


Al  Mustadrak  —  I  451  I 


\£%-  <ai  oIp  £  -vrYMrt 

OLojcJI  ^  J-j*p  jjj  :  JlS  JL^^t a  LjJb»  c^jja*o*JI 

tiS  jl^Jl  -L*-^<  4J  <JLL  (_5 -iJl  JL>j  ^  4*^1  Si  j  jj  J» 

^jL/9  dUl  <S J  ^ jAll  I j*^Pv  jJl  4IuJl  t~U  j  Vjf 

J_^j  ^  L$1S^  ^*Li«Jlj  J  |JL>-fj  IjJb  JlgJj  Cj*il. J  4Jp  Al 

OjJiS’  1.2. y»  A2*jj  Jm  «^olill  Cj%JL«^  aJLp  aUl  ^JL/a  AUl 

Jt,  ^  ,  ,*„,*,*%  r. 

.4iP  4»l  fc—  ui~* J  £0».^ 

5134/732.  Abu  Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Sa’d 
bin  Ubaid  bin  An-Nu’man  bin  Qais  bin  Amr  bin  Zaid  bin  Umayyah  bin 
Zaid  adalah  orang  yang  dijuluki  Sa’d  Al  Qari  dan  bergelar  Abu  Zaid.  Dia 
adalah  salah  satu  dari  enam  sahabat  yang  mengumpulkan  Al  Qur'an 
pada  masa  Rasulullah  f&.  Dia  ikut  Perang  Badar,  Uhud,  Khandaq,  dan 
seluruh  peperangan  bersama  Rasulullah  &  Dia  mati  syahid  pada 
Perang  Al  Qadisiyyah  tahun  16  Hijriyah,  dalam  usia  64  tahun."384 


JZ 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sa’d  Al  Qari  adalah  Ibnu  Ubaid  bin  An- 
Nu’man,  Abu  Yazid  Al  Anshari,  salah  seorang  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar 
dan  gugur  saat  Perang  Al  Qadisiyyah  pada  tahun  16  Hijriyah.” 


I  452  |  — -  Al  Mustadrak 


Biografi  Utbah  bin  Ghazwan,  Pendiri  Kota  Bashrah 


iStp  J  ife-  -vrrMro 

y  £p  :  JlS  *>*  ^  o*  jJ*  vj 

ui  P u*  iV J^d'  U<  tlH  S-s*'*'  tlH  S-4*J  Oi  ji^=-  o* 

.  Jy  J>  c).  ^  J>  Ji  O*  jy^ 

5135/733-  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami. 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dan 
Urwah,  dia  berkata,  “Utbah  bin  Ghazwan  bin  Jabir  bin  Wuhaib  bin 
Nusaib  bin  Malik  bin  Al  Harits  bin  Mazin  bin  Manshur  bin  Ikrimah  bin 
Khashfah  bin  Qais  Ailan  bin  Mudhar  bin  Nizar.” 


VlJjb-  ifjLS>xl\  \sjJs-  I*)aj  <0il  XS-  Jjf  \h~is> - YY’t/^Y'*! 

OIjjp  J?*  'J*  O3- 

J*  b  C Li  0 I5"j  yh  J-*j  a#1  y)  djJlS  <.*ss-  au!  ^pj 

ijl  OlS"j  Vljl» 

aUI  J ^  ,jj J  j5" *i«dl  ®h» ^Jl  ^  U 15" J  C ApliJl 

^1p  3*^?"  oC»j  tS^!U3l  _/*2J  O*  ^ 

O  S*  ,  >«'  A  _  »  ^  • 

Qlj  o^aJl  j>*J  p-d"*  ^ 

Jb^l.  iiSlp  fJU*  li£  <&> 


Al  Mustadrak  —  1  453  1 


CjL*  L*jjj  •_/A-f'  (J^S  4.lS" jJj  Apll«J 
. ^jUm-4-P-j  ^"jjl  _J^_J  0 ^-***>  (jLflJJ  9 

5136/734.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami  dari 
guru-gurunya,  tentang  Utbah  bin  Ghazwan  4§fc,  mereka  berkata, 
“Gelarnya  adalah  Abu  Abdullah.  Ada  pula  yang  mengatakan  ‘Abu 
Ghazwan’.  Menurut  riwayat  dia  laki-laki  berpostur  tinggi  dan  tampan. 
Dia  masuk  Islam  sejak  awal  dan  ikut  hijrah  kedua  ke  negeri  Habasyah. 
Dia  termasuk  sahabat  yang  ahli  memanah,  dan  merupakan  pendiri  kota 
Bashrah.  Dia  wafat  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  <$>  di 
kaiwasan  pertambangan  bani  Sulaim,  ketika  sedang  berangkat  ke 
Bashrah  untuk  menjadi  Gubernur  Bashrah  atas  pengangkatan  dari  Umar 
bin  Khaththab  4£.  Pembantunya  — Suwaid.  lalu  menemui  Umar  dengan 
membawa  barang-barangnya  dan  harta  peninggalannya.” 

Ibnu  Umar  berkata,  “Utbah  bin  Ghazwan  wafat  pada  tahun  15 
Hfriyah" 

Ada  pula  yang  mengatakan  tahun  17  Hijriyah,  dalam  usia  57 
tahun.385 


385  Adz-Dzahabi  berkala  dalam  At-TaSdush,  ‘Utbah  bin  Ghazwan,  pendiri  kota 
Bashrah,  berasal  dari  Mazin,  dan  Mazin  berasal  dari  Qais  Ailan.” 

Al  Waqkfi  berkata,  “Dia  orang  yang  berpostur  tinggi  dan  tampan.  Dia  masuk 
Islam  sejak  awal  dan  ikut  hijrah  ke  negeri  Habasyah.  Dia  termasuk  pemanah 
profesional." 


—  Al  Mnstadrak 


,J\  t if^(  -vro fo\rv 

\j‘Sj  «1)1  jjp  ^  «l)f  UjJ^- 

.  l*JLxj  4*1p  4j)i  ^JL/g  4J1I 

5137/735.  Abu  Ja’far  mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Ulatsah 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  bahwa  Utbah 
bin  Ghazwan  ikut  Perang  Badar  bersama  Rasulullah  #.386 

[}.  £j£-  cpiS  J  J&-  -YY'nMrA 

\3jS-  :S/V5  I  \j j*>-\  «tik»»-»)  ^  jif  U ^Lp 

0 41^1  «l)lj_jP  (ji  ol*  ijli  jj*J  ^  aSI  JLp  ^ 

.  «UP  4Ul  iiw*  (1) J  aJj 

5138/736.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  menceritakan  kepadaku, 
Ubaid  bin  Ghannam  menceritakan  kepada  kami. 

Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ismail  bin 
Outaibah  mengabarkan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Muhammad 
bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Utbah  bin  Ghazwan  wafat  pada  tahun  17  Hijriyah,  dalam  usia  57 
tahun.” 


t<sjS3b  ^jlp  ^  JuSu»  ^ jpA  —  YT'v/o^T'^ 

l> jJb>-  0 j>  UgJL>-  y)  UjJL>-  tl/ 


386  Hadits  ini  merupakan  riwayat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha’if. 


Al  Mastadnk  —  I  455  1 


^JJl^-  4Ul  JLP  LJj£-  CyuKill  jinsr  ijj  -L<kJ-f 

\jjj&-j  JlA*  ^  ^  ,ji  Sy  llj^-  j  ISj^-  t^l 

LjJb-  cOUJL  jjj  t*3  balll J  t-jjiy  ^  JUjsx>»  ^Ldl  ^jI 

(ji  ^*->"  liS^‘^A  u1-  C^yy  (ji  'b*"! 

aJLp  ylj  aul  ju jx3  01  jjj  ijip  h;jg->-  :  JlS  (_$jj>Jl  j*^p  ^  jJI^- 
LJlj  tVI*i>-  oJjj  ^ j^i  c-iST  JlS  Lijdl  013  c J-*j  L*f  :JiS  j*j 
S/  jlS  O jJlSi^*  j*-£iij  tlf^-Co  AjL^afT  4jllytf 

ywJl  of  U3  ^"3  JlS  4j^S  jj2?xj  C •  IjJUilS  L$J  Jljj 

4&ly  tl J*S  l^i  ii j\ I  l^J  tL*^  Oi*?*"  ^  jii*  U?  (J^i 

L«^j  aL>J|  ^  ^pI  ya*  of  13  ^3  JlS  j  j%j^5«c*sf  <Ob*J 

(yij  ySj  crf  fy  ^  ‘^-* 

t3  j  j  'J!  ^UtL  13  C»  j*il.  j  4«ip  4»t  ^^lv»  *ul  J  j  £*CJ 

Jul*  l^SJJui  «3 cJaiiJl  tllillLif  c-^- y  y»-  y*JkJl 

clfA^i  oil.  3^J  t/»3Sj  jyf  <y 

3 jpf  c jCia^/I  ^  yw  £y»f  *i/l  y-  f j3t  U>  ^cysf 

Jai  S jj  (j£j  j*J  L$jl j  tlj aUi  J-^Pj  U^P  y»ii  ^  OjS^  0^  4»b 

OjlIL-  jf  0 jj jxC*m j  iSdl*  lf~Slp  dj£i  (J>-  C— vaSlij  'i/i 

5139/737.  Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaibani  mengabarkan 
kepadaku  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  Al  Ghifari  menceritakan  kepada 


I  456  |  —  Al  Mustadrak 


kami.  Abu  Nu’aim  menceritakan  kepada  kami,  Qurrah  bin  Khalid 
menceritakan  kepada  kami. 

Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  kepada  kami, 
AbduBah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Waki  menceritakan  kepada  kami,  Qurrah  bin 
KhaKd  menceritakan  kepada  kami  dari  Humaid  bin  Hilal. 

Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada 
kami  dengan  redaksinya,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada 
kami,  Asad  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami  dari  Humaid  bin  Hilal,  dari  Khalid  bin  Umair 
Al  Adwi,  dia  berkata,  “Utbah  berpidato  di  hadapan  kami.  Setelah 
memuji  Allah  dan  menyanjung-Nya,  dia  berkata,  “ Amma  Ba’du, 
sesungguhnya  umur  dunia  ini  tinggal  sebentar  dan  hanya  tersisa  sedikit, 
seperti  sisa  air  minum  yang  tertinggal  pada  gelas  yang  akan  diminum 
peminumnya.  Sesungguhnya  kalian  akan  beralih  ke  negeri  yang  tidak 
akan  punah,  maka  pindahlah  kalian  dengan  membawa  bekal  terbaik, 
karena  telah  diberitahukan  kepada  kami  bahwa  sebuah  batu  dijatuhkan 
dari  bibir  Neraka  Jahanam,  tapi  selama  70  tahun  batu  tersebut  belum 
juga  tiba  di  dasarnya.  Demi  Allah,  Neraka  Jahanam  akan  penuh  sesak 
(dengan  penghuninya).  Tidakkah  kalian  heran  bahwa  telah  diberitahukan 
kepada  kami  bahwa  jarak  antara  dua  daun  pintu  surga  sejauh  perjalanan 
kaki  40  tahun?  Akan  datang  suatu  hari  surga  akan  penuh  sesak  (dengan 
penghuninya). 

Aku  pernah  mengalami  ketika  kami  berjumlah  7  orang  bersama 
Rasulullah  0,  dan  kami  tidak  memiliki  makanan  kecuali  dedaunan 
pohon,  sampai  tulang  rahang  kami  mengeluarkan  nanah.  Lalu  aku 
menemukan  sebuah  selimut,  yang  kemudian  kupotong  jadi  dua  untuk 
dipakai  olehku  dan  Sa’d  bin  Abu  Waqqash,  ahli  penunggang  kuda. 
Sekarang  tidak  ada  seorang  pun  dari  kami  kecuali  telah  menjadi 


Al  Mustadrak  —  I  457  I 


gubernur  suatu  daerah.  Sungguh,  aku  berlindung  kepada  Allah  agar 
tidak  menjadi  orang  yang  merasa  dirinya  besar,  tapi  kecil  dalam 
pandangan  Allah.  Sesungguhnya  masa  kenabian  akan  terus  berkurang 
sampai  akhirnya  menjadi  kerajaan.  Kalian  akan  diuji  dengan  pemimpin- 
pemimpin  sesudahku.”387 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

uij  o1.  -vr A/o  ^  i  ♦ 

C1P  C^awLJl  ^  ^P  Jjf  Ujji-  juio 

3 j- j  <l>f  tOljjp  ^  vp  o oi-  ^  iOIjjp  ji  j^-*Q 

^  ^=5  j*  &ji  3^  jX*j  a!1p  <oil  Jfc*  ii>l 
c-^-f  j?*  01  :JUi  i01}>  y  ^  U^f  ^1  :l^llS 

loij  cSjjiS"  <l5Caij  lo^r  4-JjP  lii  ^  Oljjp  jji  CP  i 

aJp  4ttl  t5lv»  4)1  J  y*  J  OljJP  ^  <ps-  JJlI~«j  jU 

Oij  co^S^b  Uli  iJj-  oLj  dJUi  ^  LJisr  Ji  j  cojjjp  ^  l--j 

•  visii  u* »  i>  ^Suit  ^  p' 

5140/738.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku  saat  aku  bertanya  kepadanya,  Al  Hasan  bin  Ali 
bin  Syabib  Al  Ma’mari  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin 
Basyir  An-Nasa‘i  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hafsh  Umar  bin  Al 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


1 458  1  - —  Al  Mustadrak 


Fadhl  As-Sullami  menceritakan  kepada  kami,  Utbah  bin  Ibrahim  bin 
Utbah  bin  Ghazwan  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya,  Utbah  bin  Ghazwan,  bahwa  Rasulullah  ^  bersabda  kepada 
orang-orang  Quraisy  pada  suatu  hari,  “Apakah  ada  orang  selain  kalian ?" 
Mereka  berkata,  “Ada,  yaitu  putra  saudara  perempuan  kami,  Utbah  bin 
Ghazwan.”  Nabi  $  lalu  berkata,  “Sesungguhnya  putra  saudara 
perempuan  suatu  kaum  adalah  bagian  dari  mereka.  “ 

Menyebutkan  Utbah  bin  Ghazwan  dalam  hadits  ini  adalah  sangat 
gharib.  Banyak  sekali  keutamaannya,  dan  ini  termasuk  salah  satu 
keutamaannya.  Musnad-musnad  Utbah  bin  Ghazwan  dari  Rasulullah  ^ 
statusnya  a riz.  Kami  telah  menuliskan  sebuah  hadits  yang  menurut  kami 
sangat  gharib.  Aku  akan  menyebutkannya  meskipun  Al  Ghalabi  tidak 
sesuai  syarat  dalam  kitab  ini.388 


jt-jkljjl  'j*  xL>-f  yk*^r  $  obaA?-  — YV^/oNiN 

I  J-p  \3j&-  b jSTj  La-b>-  c«l)kw^> 

u’-  CS-  J**  J+&  b 

aBI  aBI  Oj~*j  O-**— «*  iJlS  c«UP  aBI  ^0 j  4-{»  t<!)l Jjl' 

.  jl3l  oAjuLa  I  j.i.h  (^JLp  jJL-j  4-1p 


5141/739.  Abu  Ja’far  Ahmad  bin  Ubaid  bin  Ibrahim  Al  Hafizh 
menceritakan  hadits  irri  kepada  kami  di  Hamdan,  Muhammad  bin 
Zakariya  Al  Ghalabi  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Jabalah  menceritakan  kepada 
kami,  Umar  bin  Al  Fadhl  As-Sullami  menceritakan  kepada  kami. 


388  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBdiish,  “Sanadnya  gelap  dan  pada  hadits 
setelahnya  (no.  5141)  dalam  sanadnya  terdapat  Muhammad  Al  Ghalabi,  orang 
yang  tidak  /5*30/2.” 


Ghazwan  bin  Utbah  bin  Ghazwan  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya  4gfc,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  bersabda, 
“Barangsiapa  sengaja  berdusta  atas  namaku,  silakan  dia  menempati  ■ 
tempat  duduknya  di  neraka  ”3S9 


Biografi  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah 


j j  <yy  tJluJl  ^  \ZSs~  —v  t  •  /o  \  i  y 

<yy*j  ^  ^  \JjJs-  cOjjli 

y\  :  Jli  jCJ  3^-1  j*  [y 

o'  o*  S-s*f  u*  CS-  u’-  ^  o>.  *y& 

d  d  d^  d  d  d 

•M  d  o*  **oj  i y-  d  d 

5142/740.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Ali  bin 
Yazid  Ash-Shaidalani  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Ibrahim 
bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku 
dari  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Basysyar,  dia  berkata,  “Abu  Ubaidah 
adalah  Amir  bin  Abdullah  bin  Al  Jarrah  bin  Hilal  bin  Uhaib  bin  Dhabbah 
bin  Al  Harits  bin  Fihir  bin  Malik  bin  An-Nadhr  bin  Kinanah.  Ibunya 
adalah  Ummu  Ghanam  binti  Jabir  bin  Al  Adi  bin  Amir  bin  Umairah  bin 
Wurai’ah  bin  Al  Harits  bin  Fihir.”390 

389  Lih.  hadits  no.  5140. 

390  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish  Ibnu  Ishaq  berkata,  “Dia  adalah  Amir 
bin  Abdullah  bin  Al  Janah  Al  Rhri." 


1460  1  —  Al  Mustadrak 


y*  i  Y’ 

:Jl5j  C_-I-3l  U&  ^ST-ii  cJ=>L^-  4jLL>-  l2d^~  cc5 ^~ill  b ^ j  ^ 

.^')Lx'yi  oJlIp  c-S”j.>f 

5143/741.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepada  kami,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Khafifah  bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami.  Dia  menyebutkan 
.  nasabvm  dan  berkata,  "Ibunda  Ubaidah  sempat  mengalami  masa  Idam." 

*CS-  oi  J?  -V *  Y/° '  *  * 

JlS  :Jl5  cp-sso  tOlIi-»  c ^  CL_JlL 

tlij.  cK  S***  ^  g 2° J 

:d 1 j)L«»  ^-1 ^Jl  ^  oJlIp  j  kji— • 

.0$  dU}  :Jli  <££■  o^TCi 

5144/742.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abu  Najih, 
dia  berkata:  Umar  berkata  kepada  para  sahabatnya,  “Berharaplah 
kalian!”  Setiap  orang  pun  mengharapkan  sesuatu.  Umar  lalu  berkata, 
“Tapi  aku  berharap  adanya  rumah  yang  penuh  dengan  kaum  lelaki 
seperti  Abu  Ubaidah  bin  Al  Janah.”  Mereka  berkata,  “Kalau  demikian 
maka  Islam  akan  selalu  baik."  Umar  lalu  berkata,  “Memang  itulah  yang 
kuharapkan.  ”391 


391  AdzDzahabi  menghapus  hadits  n  dari  At-TaBdiish. 


Al  Mustadrak  —  j  461  I 


(ji  Xo^»  UI  y  JU»-f  —  Ylf/ o  ^  1  O 

®4»Ip  O^-  tjP  cOlIjL*  UjJL^-  i4jsjJl>-  Jjf  UjJti-  ct_Jlp 

jJ j  4j!>C  ajjI  Jj-*. j  c-^Uw»!  ^  015"  :JjJL  «Al  JLp  Oli"  :JlS 

•  oJ-Ip  jjfj  j*Pj  _$  ■  JT 

5145/743.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ghalib  mengabarkan  kepada  kami,  Abu 
Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Ubaidah,  dia  berkata:  Abdullah  berkata, 
“Teman  karibku  dari  kalangan  sahabat  Rasulullah  &  ada  tiga,  yaitu  Abu 
Bakar,  Umar,  dan  Abu  Ubaidah.”392 


‘ur’f  ui  s**  'Si*-  tiCiU-  y  fje  - Vti/oUn 

o i  cTS*  (ji  Vj?  ^  lOlli—  c(^JLlXjl  LJjb- 

c.l7^il  £ij  LJ  c_jI£"  l5ljf  :Jl5  ^  Jjli»  ^p  t pJLS> 

Sl  lilJl  C-V»^p  ui  <jf  ^if  ^j|  c_J5sj  irljJU 

tl*Ip  Jjb  ^  j^p 

c^js3*-  o?  crs*-  '®^p  5J1  c_ji"  :Jl5  cOi»Lj  l jLSS 

f^S  lils  c^JJl  j^p  <-~Pjf  c—J  ovUUlJl 

c<^j*iu  Ol  uji"  0lS"j  cS/  :Jl5  oIup  y\  o£  Jlii 

392  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Mas’udi  meriwayatkan  hadits  ini  dari 
Abu  Ishaq.  Zuhair  bin  Muawiyah  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Abu  Ishaq.  Dia 
berkata:  Dari  Abu  Al  Ahwash,  dari  AbduDah.” 


1462  I  —  Al  Mustadrak 


4 iji  LgJlj  «CjlssJl  4L j  l$jli  Oi j*iM  (_/» jf 

Cjj  ^  Oif  iolo»  4Xj*ib  L-»l33l  oisf  Uli  c4jA> 

^|l  J^f-lS  t£jf  &  :  Jui  4-dW J  ^  j^ili  ^  aI^-j  £W»J  f^5 

.^iSl  £5rjJ  «JUP  Jjf  OjI^J  :  Jl5  ^5 

.o^Ij  L~=t*i-  yoj  oli*  (*4^"  1-1>  eljj 

5146/744.  AH  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi  menceritakan  kepada 
kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub  bin  Aidz  Ath-Tha‘i, 
dari  Qais  bin  Muslim,  dari  Thariq  bin  Syihab,  dia  berkata,  “Surat  Umar 
sampai  kepada  kami  saat  Syam  terkena  wabah,  lalu  Umar  menulis  surat 
kepada  Abu  Ubaidah  yang  isinya,  'Aku  menawarkan  kepadamu  tentang 
kebutuhanmu  yang  akan  engkau  perlukan'.  Abu  Ubaidah  berkata, 
'Semoga  Allah  merahmati  Amirul  Mukminin  yang  menginginkan 
tetapnya  kaum  yang  tidak  kekal'. 

Abu  Ubaidah  lalu  menulis  surat  kepada  Umar,  ‘Aku  berada  di 
antara  pasukan  Islam,  dan  aku  tidak  membenci  apa  yang  menimpa 
mereka’.  Ketika  Umar  membaca  surat  tersebut,  dia  mengucapkan 
istirja\  sehingga  orang-orang  berkata,  'Abu  Ubaidah  telah  wafat'.  Umar 
berkata,  “Dia  belum  mati.” 

Umar  lalu  menulis  surat  kepadanya  yang  isinya  menginstruksikan 
kepadanya,  “Pindahlah  dari  negeri  Yordania  yang  kotor  dan  banyak 
wabahnya,  menuju  negeri  Al  Jabiyah  yang  menyenangkan  dan  lembab.” 

Ketika  surat  tersebut  sampai  kepada  Abu  Ubaidah,  dia 
menyuruh  jubimya  agar  mengumumkan  kepada  massa  supaya 
berangkat.  Ketika  dia  hendak  naik  kendaraannya,  dia  meletakkan 


Al  Mustadrak  —  I  463  1 


kakinya  di  sanggurdi,  lalu  melipat  kakinya,  seraya  berkata,  “Aku  merasa 
penyakit  kalian  juga  menyerangku.” 

Abu  Ubaidah  lalu  wafat,  dan  wabah  tidak  lagi  melanda 
masyarakat.393 

Seluruh  periwayat  hadits  ini  tsiqah. 

Hadits  ini  tergolong  baik  sanadnya. 


^  <5l!  JLp.  jj!  —VI  o/0^^V 

U ypf- 1  C4A)!  JLP  U cDlJLP  U j-J  1  U tiijlldl  ^jjlj 


^  ^  O'*  ji^1  O*  «C*j5k  u3-  -4^ 

Jry  J?"’  O*  ‘(^ 

j&>  Jt5j  ^  ®*Asfp  ^  <Ji  ® U3-  *— J. 


ljo-  t3 jij  c4iU  tdT  yi  Cjt iJLP  jjf  oljii 

l^ilSO  <1  jf  i__?o  C»  Ajsb  SjlIp  jjt  tliTj 


5147/745.  Abu  Abdullah  As-Sayyari  mengabarkan  kepadaku 
dalam  Ar-Rkjaq  karya  Ibnu  Al  Mubarak,  Abu  Al  Muwajjih  mengabarkan 
kepada  kami,  Abdan  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin  Bahram  mengabarkan 
kepada  kami  dari  Syahr  bin  Hausyab,  Abdurrahman  bin  Ghanam 
menceritakan  kepadaku  dari  Al  Harits  bin  Umairah  Al  Haritsi,  dia 
berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal  mengutus  Al  Harits  bin  Umairah  untuk 
menemui  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  guna  bertanya  kepadanya, 
'Bagaimana  kondisinya  setelah  terluka?'  Abu  Ubaidah  lalu 


393  Adz  Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Sesuai  syarat  AsySyaikhan. ” 


[4641  —  Al  Mustadrak 


memperlihatkan  kepadanya  sebuah  luka  tusukan  yang  menyembul  di 
telapak  tangannya,  lalu  membukanya,  kemudian  dia  bersumpah  dengan 
nama  Allah  bahwa  dia  tidak  suka  menderita  luka  tersebut  meskipun 
diberi  unta-unta  merah."394 


J  ^  J  ^  -Vil/oMA 

^  jj  /js  j» 

'J*  cj^CS  Ji  JJ  J>  viAp  ‘dlli  ci  ci  %*** 

ta-l3b  J*  1j  :JlS  jit  J»  bJ  :Jl5  ^ 

^llll  ^  Sl*i  c^-l jsJl  ^  jif  p-»  il*>» 

Al  JL P  Dl*  cb>- jvai  <» jj  o?  ^  W  U-^  ^  .  J^S» 

^501 :  ju  Ji  i  bf  Al  jk  ik-  bir  ^  ^  i^  i»  J£  * 

Jsi  Ijlp  Al  il!p  l>  *»*J  f^*-**9  **•  ^ 

Si  j  t^di  i5~  5&f  Sij  c2ji b  Si  j  djX*  ^  Sij  ij^  jsf 

Aly  caIIp  o!)Ci1J  lj^>w>t  t  Al  c4^  y^*h 

J^ai  ilii  ^JUuj  ioJ-Ip  Jjl  J^J^3  i(_/'^  UjI  4li*  jiT-ip 


394  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At  Taikhtsh 

Aku  berkata,  “Abdul  Hamid  bin  Bahram,  sahabat  Syahr  bin  Hausyafo,  dinilai 
tsiqah  oleh  Ibnu  Ma’in  dan  Ath-ThayaBa.“ 

Abu  Hatim  berkata,  “Hadits-haditsnya  dari  Syahr  statusnya  shatAT 
Dia  juga  berkata,  “Haditsnya  tidak  bisa  dijadikan  hujjah.” 

Ahmad  berkata,  “Hadits-haditsnya  dari  Syahr  mirip.’ 

Lih.  Al  Mizan  (2/538,  539). 

Adapun  tentang  Syahr  bin  Hausyab  Al  Asy'ari  Asy-Syami,  Bmu  Hajar  berkata, 
“ Shaduq ;  banyak  meriwayatkan  hadits  /nursa/dan  banyak  kekefimarniya. 

Uh.  At-Taqrib  (1/355). 


u^s  CS-  Cf-  ^  5i  'M  i& 

tc-d jlll  4JLp  I IjJL-ij  I J»r- j  o-L>J  J-S  0 J**9 J  LJU  Cjj-^S  jji  iilnwiJlj 

of  «-3li-f  *}Uplj  (J  jSI  *il  j  dJLJLp  jS/  ioJ^Sg-  Uf  U  ^  i  L*-*  JUii 

cljt^  4&1  ^jj j£\iil  C— +1&  C»  *Ulj  d~^"  ClJL»  <0Jl  £jA  L$J  ^i>JLj 

iljHS  OjIaI^JI  iilj  c  Uji  <1)jA*j  ^iJl  ,yj 

dili  ^  OlS'j  jJj  lj» j-o  jlJ  Ij5i3l  lil  jj-*j  cLOC. 

j  p-dJl  0 jJi  j£Jl  (j>  4islj  d~^ j 

.JJ  ^dji  jjvJliJl  Ojvai-Jj 

5148/746.  Ali  bin  Al  Muammil  bin  Al  Hasan  bin  Isa 
mengabaikan  kepadaku,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin 
Muhammad  Al  Utsmani  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Khalid  bin 
Ashim  bin  Amr  bin  Utsman  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Malik  bin 
Naufal  bin  Musahiq  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Sa’id  Al  Maqburi, 
dia  berkata:  Ketika  Abu  Ubaidah  ditusuk,  dia  berkata,  “Wahai  Mu’adz, 
jadilah  imam  shalat!  ”  Mu’adz  lalu  mengimami  shalat,  dan  ternyata  Abu 
Ubaidah  wafat.  Mu’adz  pun  berdiri  di  hadapan  massa  dan  berkata, 
“Wahai  kalian  semua,  bertobatlah  kepada  Allah  dengan  sebenar-benar 
tobat  atas  dosa-dosa  kalian,  karena  -  seorang  hamba  Allah  yang 
menghadap  Allah  dalam  keadaan  bertobat  dari  dosa-dosanya  pasti 
diampuni  oleh-Nya.  Wahai  kalian  semua,  kalian  telah  dikejutkan  dengan 
(kematian)  seorang  laki-laki.  Sepengetahuanku,  tidak  ada  ada  hamba 
Allah  yang  lebih  sedikit  aibnya,  lebih  baik  hatinya,  lebih  jauh  dari 
perbuatan  jahat,  lebih  mencintai  akhir  dari  perbuatan,  dan  lebih 
penyayang  terhadap  masyarakat  umum,  daripada  dia.  Oleh  karena  itu, 
sayangilah  dia,  semoga  Allah  senantiasa  merahmatinya.  Berkumpullah 


1466  I  —  Al  Mustadrak 


kalian  di  padang  pasir  untuk  menshalatinya.  Demi  Allah,  tidak  akan  ada 
lagi  orang  seperti  dia  yang  bisa  memimpin  kalian  selamanya. 

Massa  pun  berkumpul,  dan  Abu  Ubaidah  dikeluarkan,  lalu 
Mu’adz  maju  dan  menshalatinya.  Setelah  jenazah  Abu  Ubaidah  sampai 
di  makamnya,  Mu’adz  bin  Jabal  dan  Amr  bin  Al  Ash  serta  Adh-Dhahhak 
bin  Qais  masuk  ke  dalam  makamnya  lalu  memasukkannya  ke  dalam 
Bang  laharl,  lalu  mereka  keluar  dan  menimbun  makamnya  dengan  tanah. 

Mu’adz  bin  Jabal  lalu  berkata,  “Wahai  Abu  Ubaidah,  aku  akan 
memujimu  dan  tidak  akan  mengatakan  sesuatu  yang  batil  karena  takut 
Allah  akan  murka  kepadaku.  Demi  Allah,  aku  tidak  menemukan  (orang 
yang  seperti  engkau)  di  antara  orang-orang  yang  banyak  berzdikir 
kepada  Allah,  yang  berjalan  di  muka  bumi  dengan  rendah  hati,  dan 
apabila  orang-orang  jahil  menyapa  mereka  maka  mereka  mengucapkan 
kata-kata  (yang  mengandung)  keselamatan,  dan  orang-orang  yang 
apabila  membelanjakan  harta  tidak  berlebihan  dan  tidak  pula  kikir.  Demi 
Allah.  Engkau  adalah  orang  yang  rendah  hati  dan  tawadhu,  yang 
menyayangi  anakanak  yatim  dan  orang  miskin,  serta  membenci  orang- 
orang  yang  berkhianat  dan  sombong.”395 


y  &  £*  J  £jb-  -viv/ oU<\ 

SjlS  iji  (jbkJL^  j  ^  Attl 

tJjj }  jy 

ji-j  :  Jlii  oICp  Uf  aJI  t  j*  j) 

{ Jf  ‘Jijk  3=^* 


395  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hacfits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  467  1 


5149/747.  Abu  AbduUah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Ayyub  Sulaiman  bin  Daud  Asy-Syadzakuni  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Umar  Al  Waqidi  menceritakan  kepadaku,  Tsaur 
bin  Yazid  menceritakan  kepada  kami  dari  Khalid  bin  Mu’adz,  dari  Malik 
bin  Yukhamir,  dia  menjelaskan  sifat  Abu  Ubaidah,  “Laki-laki  kurus  yang 
bermuka  tipis,  sedikit  jenggotnya,  tinggi,  bungkuk,  dan  tanggal  kedua 
gigi  depannya.”396 


J*™-  Jj£t  1 


'u*  ci  £  l/J  :  c/. 

.o OUj  Cui 


5150/748.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  mengabaikan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami.  Abu 
Mushir  Abdul  A’la  bin  Mushir  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin 
Hamzah  menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah  bin  Ruwaim,  dia 
berkata,  “Abu  Ubaidah  bin  Al  Janah  wafat  di  Fihl  Yordania  pada  tahun 
18  Hijriyah.” 


Jj f  \2j^~  C(_£->LL>l3|  yh  U 


396  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 
Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  periwayat  dha’it. 


1468  I  —  Al  Mnstadrak 


5151/749.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad, 
dari  Urwah,  dia  berkata,  “Di  antara  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  dari 
kalangan  bani  Al  Harits  bin  Fihr  adalah  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah.  Saat 
itu  dia  berusiS  41  tahun.” 


(ji  —  V  o  «  /o  ^  O  Y 

aJJI  A* P  ^  a UiJ^-  cOU^U» 

} 'y.  Cf-  J'  $  J**- 

oJuIp  jjf  o*Ca s  £-l^ss«Jl  jiS’f  U»!*  c*UP  oJLfP  jjf  tj-b 

U A_afi  oljf  jJS  4jNI  oSj>  <*i  ^JUj  Aill  Jjjti  c4lxis 

jb  o4 

5152/750.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi'  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Asad 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Dhamrah  bin  Rabi’ah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Syaudzab,  dia  berkata, 
“Saat  Perang  Badar  ayah  Abu  Ubaidah  menusukkan  tombak  ke  tubuh 
Abu  Ubaidah,  dan  Abu  Ubaidah  menangkisnya.  Ketika  Al  Jarrah 


Al  Mustadrak  —  |  469  I 


semakin  ganas  menyerangnya,  dia  pun  balas  menyerang  hingga  berhasil 
membunuhnya.  Allah  %  lalu  menurunkan  ayat  setelah  ayah  Abu 
Ubaidah  tewas,  'Kamu  tak  akan  mendapati  kaum  yang  beriman  kepada 
Allah  dan  Hari  Akhirat,  saling  berkasih-sayang  dengan  orang-orang  yang 
menentang  Allah  dan  Rasul-Nya,  sekalipun  orang-orang  itu  bapak- 
bapak,  atau  anak-anak'."  (Qs.  Al  Mujaadilah  (58):  22).397 


Xs-  l£jb-  cJL*ljJl  ijb  ijj  jj f  —  Vo  \  f  o\oy 

(ji  J. _f*  (ji  ^  \2d>-  t  A)ao»J  4»l 

<ji  u*  C/  ‘f 

iS.  ^  ^  t O*  jM" 

/•  ^  tf  •  ^  ^  i  #  }  J$  O  J  jj  ^  • 

A^pr JLiP  iJU-  4jI ^1j  03 jjo  £-1  ^>rJl 

J-Sti  C icJli  ?aLU|  oJlIp  Jjf  tulj  ULSi  tjLbcdl 

?c-l5  llp  :Jli  («j  t c-j1  :JlSi  a^-j* 

<5jI  {J1^  ajjI  J :  Jlii  tilp  iiljfcji  oJs  £  £s!*pf  £  :di* 

caJLj  diil  Jjjl-  iii;  jijf  ^  :  Jji  aJp 

<Uo>r  ^ J  tbgJViL-f  j*Z*ju  AU»o*Jli  3lj  L»  jl  L/aj jA  ilp  jf  a1*(j  A*»^ii 
.Ajk2>-  a!  odlor  <0Jl  o!>bol  cVJ^J ^>u  jj  b 


5153/751.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Daud  Az-Zahid 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Qahthah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Abbas  bin  Abdul  Azhim  menceritakan  kepada  kami,  Wahb  bin 
Jarir  bin  Hazim  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 


397  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1470  |  —  Al  Mustadrak 


kepada  kami:  Aku  mendengar  Basysyar  bin  Abu  Saif  menceritakan  dari 
Al  Walid  bin  Abdurrahman,  dari  Iyadh  bin  Ghuthaif,  dia  berkata,  “Kami 
masuk  menemui  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  untuk  menjenguknya.  Saat 
itu  istrinya  yang  kurus  sedang  duduk  di  dekat  kepalanya.  Abu  Ubaidah 
sendiri  mengarahkan  wajahnya  ke  dinding,  lalu  kami  katakan  kepada 
istrinya,  'Bagaimana  Abu  Ubaidah  tidur  tadi  malam?1  Istrinya  menjawab, 
'Dia  tidur  dengan  mendapat  pahala'.  Abu  Ubaidah  lalu  menghadapkan 
wajahnya  ke  arah  kami  dan  berkata,  'Aku  tidak  tidur  dengan  mendapat 
pahala.  Mengapa  kalian  tidak  menanyakan  kepadaku  tentang  apa  yang 
kukatakan?'  Kami  menjawab,  'Alangkah  mengagumkan  bagi  kami 
sehingga  kami  perlu  menanyakannya'.  Abu  Ubaidah  berkata,  'Aku 
mendengar  Rasulullah  &  bersabda,  “ Barangsiapa  membelanjakan 
hartanya  di  jalan  Allah,  maka  pahalanya  700  kali  lipat.  Barangsiapa 
membelanjakan  hartanya  untuk  dirinya  sendin  dan  keluarganya,  atau 
menjenguk  orang  sakit,  atau  lebih  dari  itu,  maka  setiap  satu  kebaikan 
akan  dibalas  sepuluh  kali  lipat,  dan  puasa  adalah  pensai  selama  dia  tidak 
merusaknya.  Barangsiapa  diuji  oleh  Allah  dengan  ujian  di  tubuhnya 
(penyakit),  maka  ujian  tersebut  akan  melebur  dosanya."398 

J^S-rut  —  V©  Y I  °  \  °  1 

„  -  o  s  t  •  s  •  y  .4?  '  *• 

lOjAi  ji  C 

.Aji»  jjWsAjrf-J  «A-lp 

5154/752.  Khalaf  bin  Muhammad  Al  Bukhari  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Huraits  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin 
Ali  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Yahya  bin  Sa’id 
berkata,  “Abu  Ubaidah  wafat  dalam  usia  58  tahun.” 


398  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


Al  Mustadrak  —  1  471  I 


tJLx*w  ^  OL^Jlp  UjJL?-  U^pf  —  Vof/o  \  oo 

JlJjJl  c^iJiw«JLli  oL«_JLx  LjJIj>- 

Oij*yij  ^-1  ^ssJl  o^a-aP  oC*  :Jt5  jjj*]I  Jlp  ^  c^i^JiJl 

v  „  _  ^  m  \  sf  .',  '  *,  ,  ''u'" 

. Lo^lp  auI  ^  il**  aJlp  j  t® OL*j  4ju« 

5155/753.  Ahmad  Al  Anazi  mengabarkan  kepada  kami, 
Utsman  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin 
Abdurrahman  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin 
Muslim  Ad-Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Abdul 
Aziz,  dia  berkata,  “Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  wafat  di  Yordania  pada 
tahun  18  Hijriyah.  Jenazahnya  dishalati  oleh  Mu’adz  bin  Jabal  J&.” 


ti -jjZju  ^  jjf  lljJli-  —  Yo£  /o\o'\ 

\2js>-  coCif  j$  cOUp  iji  yjf-  ijj 

<_jUa^Jl  jtoS'  <jf  j jj j  aU\  -LP  0^  c aUI  -Lp  ^  |tJLu^ 

Ijjf  01  ^5so  ^jpf  ^  LwlJ  of  jjJ1  L* j  5jL»^>U  yJ  t»  :  JlS 

^  1*Ip  4jl  jJu-j  4jp  <01 1  aJjI  (J j** j 

Ijf  of  JjljL-  : ^1p  Jtf  j*^Jp 

.oJlIp 


5156/754.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Hamzah 
menceritakan  kepada  kami,  Salim  bin  Abdullah  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Umar  mengabarkan  kepada  mereka,  bahwa  Umar 


I  472  I  —  Al  Mustadrak 


bin  Khaththab  berkata,  “Aku  tidak  berambisi  menjadi  gubernur,  dan 
tidak  pula  menyukainya.  Tapi  ada  beberapa  orang  Najran  yang 
menemui  Rasulullah^  dan  mengadu  kepada  beliau  tentang  sepak 
terjang  gubernur  mereka,  maka  Nabi  f§  bersabda,  'Nanti  akan  kukirim 
kepada  kalian  pemimpin  yang  dapat  dipercaya'.  Aku  pun  berharap 
Rasulullah  mengirimku  (untuk  menjadi  gubernur),  tapi  ternyata  beliau 
mengirim  Abu  Ubaidah.”399 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


i/  -Voo/o  \  o  Y 

Ji  f?  J***-  (/J  5^ 

5157/755.  Hamzah  bin  Al  Abbas  mengabarkan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Al  Haitsam  Al  Baladi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Haitsam  bin  Jamil  menceritakan  kepada  kami,  Al  Mubarak  bin  Fudhalah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Hasan,  dia  berkata:  Rasulullah  H 
bersabda,  “  Tidak  seorang  sahabat  pun  kecuali  kalau  aku  mau  maka  aku 
bisa  menghukumnya  karena  sebagian  akhlaknya,  kecuali  Abu  Ubaidah 
bin  Al  Jarrah. n400 

Hadits  ini  mursal  gharib,  dan  para  periwayatnya  tskjah. 


399  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 

400  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Mursal.” 


Al  Mustadrak  —  I  473  1 


-Yon/o^oA 

J  p  /  i  /  ^  j,^  x  |./>  Ji  o  /s/  j  ^  ^4  J  ^  y  4  J*o  4  j  y. 

^  ^LjJj>-  CwUl^-  ^  jU^t-4  ^  j^P 

(JjJ-vaJl  Jj|  JlS  :JlS  cJjJw  ^  cOoU  ^  iJu«jj 

j*^  ^  ^'■J  £j  oA^p 

r?^  od^-4^1'  o?  J^j  J*  ^  tajJj  (^*»i3  (^aIIj 

C*  OjS  VI  c^oIp  3J>^I  ^  *Jj  —  'JS  l^JJ  —  lii  Vj  iL  il^pf 

t&J 

5158/756.  Ali  bin  Al  Muammil  mengabarkan  kepadaku,  Amr 
bin  Muhammad  Al  Utsmani  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Khalid 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Yusuf  bin  Tsabit 
menceritakan  kepadaku  dari  Sahi  bin  Sa’d,  dia  berkata:  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq  berkata  kepada  Abu  Ubaidah  ketika  hendak  mengirimnya  ke 
Syam,  “Aku  ingin  engkau  mengetahui  keistimewaanmu  atas  diriku  dan 
kedudukanmu  dibandingkan  aku.  Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di 
Tangan-Nya,  tidak  ada  seorang  pun  sahabat  Muhajirin  di  atas  bumi  ini 
maupun  selain  mereka  yang  posisinya  seimbang  denganmu,  tidak  pula 
dengan  orang  ini  —yakni  Umar— .  Dia  memiliki  posisi  bagiku,  tapi 
dibawah  posisimu.”401 

'j»  X*J>^*  jZ  JUs»-f  iT^f  -Y®  Y  /o)  o  ^ 

o*  c/-  j!  odp 

(_s r*sf  ^  'Jl^i  ^  f  tiljClJl  *J»  <3j|  jlp 

401  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sanadnya  tidak  jelas.” 


U74  |  —  Al  Mustadrak 


oJT  :  JIS  :cJii  4^-  ^  O*  J* 

ji-3  jU^-j  aI&  Al  (J^>  *“t  J_Aj  t>6  f  J*'  ^  'J*  ^  i/' 

£  ^jli  ^  i^h»  [f  :cJii  :Jl5  :Jli  oljfj  a!p  Jjll 

<jjJ'j  (Ji  4>S^  ‘k/>f  ^  J^j  i>hj  :<J^ 

lilj  tAi^2>-f  N  lajas-  o»)*»'*  j*j  ^  (*-^*J  ^  <J^  ^ 

jX* j  aIIp  Al  iill  J jl<j  (■£} j o*  oJ*fi  'y* 

Jt  '&*'*  ^  y*’-’  ,j3J  lU^ 

J^Ip  :ji-ll«j  aIIp  Al  ,J4?  Al  J^>j  $  jV  o?  &JJ&- 

4»!  J jlj  J&  d&fe  4aIM  ^a!7  ^Ji  L>JJ 

Jji  jji  ^1  LiLj  4ox£  _jif  S£f  £  oojfj  i(*-^-j  ^IIp  Al 

^ill  0^4  4^/*  j*  ($+J>’j  4CU~~J  jj  a^L-  OIST’j  tA^y 

A^J  OjCuIlj  c4pj^j  'ja&y  $&-}$  i^M'j  &  *k'  <J ^ 

JM}  Ji>  ns'J*-^  cs^  pj  *Jl  ^3^ 

.C&li  'pZJ  sjup  oisCi  i£j  c-»3^j'j  ‘4^yj 


5159/757.  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah  Al  Anazi 
mengabarkan  kepada  kami,  Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Salamah  bin  Musa  bin  Ismail  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Yahya  bin  Thalhah  mengabarkan  kepada  kami,  Isa  bin  Thalhah 
menceritakan  kepadaku  dari  Aisyah  dia  berkata:  Abu  Bakar 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Aku  termasuk  orang  yang 
pertama  kali  kembali  pada  Perang  Uhud.  Saat  itu  di  hadapan 


Al  Mustadrak  —  I  475  1 


Rasulullah  ada  seorang  laki-laki  yang  bertarung  guna  membela  dan 
melindungi  beliau.  Dalam  hati  aku  berkata,  'Dia  pasti  Thalhah',  karena 
aku  kehilangan  dia.  Antara  aku  dengan  arah  Timur  ada  seorang  laki-laki 
yang  tidak  aku  kenal,  padahal  aku  lebih  dekat  kepada  Rasulullah  H 
daripada  orang  tersebut,  karena  dia  berkelebat  sangat  cepat  dan  tidak 
bisa  kuduga.  Ternyata  dia  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah.  Kami  semua  lalu 
menghampiri  Rasulullah  &  yang  saat  itu  gigi  depan  beliau  tanggal, 
wajahnya  terluka,  dan  dua  gelang  zirah  (baju  besi)  masuk  ke  dalam 
bagian  atas  pipinya.  Rasulullah  $  lalu  bersabda  kepada  kami, 
“Lindungilah  teman  kalian!”  Maksudnya  adalah  Thalhah.  Saat  itu  keluar 
banyak  darah  dari  tubuhnya,  tapi  dia  tidak  mempedulikannya. 

Kami  lalu  menghampiri  Rasulullah  &,  dan  ketika  aku  hendak 
melakukan  seperti  yang  dilakukan  Abu  Ubaidah  karena  permintaan 
beliau  kepadaku,  rupanya  Abu  Ubaidah  tidak  memberi  kesempatan 
sehingga  aku  meninggalkan  beliau.  Gelang  zirah  yang  melukai  bagian 
atas  pipi  beliau  melekat  padanya  dan  Abu  Ubaidah  enggan  melepasnya 
dengan  tangannya  karena  khawatir  akan  menyakiti  Nabi  lalu  dia 
mencopotnya  dengan  gigi  depannya  sehingga  gelang  tersebut  lepas  dan 
gigi  depannya  tanggal.  Kemudian  Nabi  meminta  kepadaku  (Agar 
melepaskan  yang  satunya),  tapi  rupanya  Abu  Ubaidah  tidak  memberikan 
kesempatan  kepadaku  sehingga  aku  meninggalkannya.  Lalu  Abu 
Ubaidah  melepas  gelang  satunya  lagi  dengan  menggunakan  gigi 
depannya  dan  berhasil  mencopotnya  hingga  gigi  depannya  tanggal  lagi. 
Oleh  karena  itulah  dua  gigi  depan  Abu  Ubaidah  tanggal  (ompong).”402 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


402  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dhaif. 

1476  I  —  Al  Mustadrak 


<5sl  jup  jjl  IJl»  Ljjl?x3  - V°A /o  ^  *\  • 

vij JL^-  t ^1p  lijLb-  t(^rLsJl  UuA?- 

^  j;»Ip  aJLlp  Jjf  jJL<I  :JU  cOl^jj  ^  ^Jji  jjp  Cp)Ctf  ^ji 
Jli,  jjj  Cf-  £• 

^j)l  oJLp  ^jl  ^?tLa  j»-9j^|I  jta  jJL- j  aJlp  a»I  amI 
^jj  (JUo j  tlJb>-fj  IjJu  aJu^P  ^jf  c3_J Viil  o ^*c-$Jl  4jL^>til 

jjl  c^lJl  Oi?"  j*-L-* j  5*^  ^  cs^*  ^  j  £* 

jJL> j  4*ip  4i)l  ^JLs^  AJkll  ylM  ^ 

iiilli  <up  amI  a-t^  1^~j  dJajLwi  aJLs^j  Idio 

.IjUsJI  ^ jj!  aJL-P  jj!  Ol^Ci 


5160/758.  Abu  AbduUah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami  penjelasan  hadits  ini,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari 
Yazid  bin  Ruman,  dia  berkata,  “Abu  Ubaidah  Amir  bin  Al  Jarrah  masuk 
Islam  bersama  Utsman  bin  Mazh’un,  Abdurrahman  bin  Auf,  dan  teman- 
teman  mereka  sebelum  Rasulullah  0  masuk  ke  rumah  Al  Arqam.  Abu 
Ubaidah  ikut  hijrah  kedua  ke  negeri  Habasyah  dan  ikut  Perang  Badar 
serta  Perang  Uhud.  Dia  tetap  tegar  bersama  Nabi  0  saat  Perang  Uhud 
ketika  pasukan  muslim  kalah.  Dialah  orang  yang  mencopot  dua  gelang 
zirah  yang  masuk  ke  bagian  atas  pipi  Nabi  0  dengan  dua  gigi  depannya 
sehingga  dua  gigi  depannya  tanggal  (lepas).  Oleh  karena  itu,  dia  orang 
yang  dua  gigi  depannya  tanggal  (ompong).”403 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha'if. 


Al  Mustadrak  —  RtTI 


jil  LiJj»-  CC^jl  jil  4P J  j  yh  lyJ'^!>~  —Y  O  ^/o  ^  *l  V 

^yp-u  Jjl  12j^-  t J^vaj  iji  (*-^^i  O*  l3l^*-*»l 
yj  oJ^&  <_A^  OIS”^  -Jj^i  ‘V-*J  il^  4&I  'i-^'  CjlijJi 

•  JO*  *U^»  £l^Jl 

5161/759.  Abu  Zur’ah  Ar-Razi  menceritakan  kepadaku,  Amr 
bin  Idris  Adh-Dhuba’i  menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  Ishaq  bin 
Ibrahim  bin  Nushair  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Yahya  Al  Waqqar 
menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Abdullah  bin  Wahb 
berkata,  “Ukiran  cincin  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  bertuliskan 
‘Menepati  janji  itu  perbuatan  mulia’.”404 


\3jS-  j  yj  —V'\*/o)'\y 

‘JSs* i  ‘fST  c****  OUp  jj 

‘0Jl  yzAj  o*  A*  o*  ‘A)  o*  o^  tJUwl  jp 

A*ip  auI  (^*Jl  ^1  01  y*cj  Lo-U<3  jl~JI  j  c-JUJl  f.Ur  :Jl5  c<up 

015^  yA  aJJI^S  ijJjuiJ  'V  l^o-Cai  Jlii  taLpOta  of  plJbjj  |JL* j 

L»  Jj  i'Vliii  OjJbu  y»  LJLp  ^^>0  ^IaJ  'V  lu*l>  LJ 

J  l$J  i— i  :  Jli  C(jv^f  U~*f  tA?rj  Ujc*  tl-Julj 

JlS  lili  JJ  oJUp  uf  jl»  :  Jui  <04l  {Ji*>  <dll 

Olj-t^tJl  ,jJu\  »vi  .2y**V!  a  1*1a  :^JL.j  aJp  auI  attl  J y-*j 

404  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


1  478  |  —  Al  Mustadrak 


'o*  (j  £>>1  J* 

aij  iiJjb-  *^p  ;yj  jj  aL^>  jp  ccjl^l-l  ^jf  ’J&  v-ij 
iL.  pf  iCjJlkll  c5£> j  iiil  JLp  [^p  tyj  Jt  jp  :  Jlii  ‘JsiCr-i 

.^>6^3  ^Jp  4j^|  4S?r JJ^' 

5162/760»  Abu  Al  Abbas  Muhamad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Adam  menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Ishaq,  dari  Shilah  bin  Zufar,  dari  Abdullah  bin 
Mas’ud  4&,  dia  berkata,  “Al  Aqib  dan  As-Sayyid  (dua  orang  Najran) 
menghadap  Nabi  0  dengan  tujuan  melaknat  beliau.  Namun  salah 
satunya  berkata  kepada  temannya,  “Jangan  lakukan!  Demi  Allah,  kalau 
dia  memang  benar-benar  seorang  nabi,  lalu  melaknat  kita,  maka  kita 
dan  keturunan  kita  tidak  akan  bahagia.”  Orang  yang  satunya  lagi  lalu 
berkata,  “Kami  akan  memberikan  kepadamu  apa  yang  engkau  mau, 
maka  utuslah  bersama  kami  seorang  laki-laki  yang  benar-benar  amanah 
(dapat  dipercaya).” 

Para  sahabat  pun  bertiarap  ditunjuk  oleh  Nabi  &.  Nabi  lalu 
bersabda,  “Wahai  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah,  berdirilah!” 

Setelah  Abu  Ubaidah  berangkat,  Rasulullah  bersabda,  “Dialah 
orang  yang  amanah  (dapat  dipercaya)  dari  kalangan  umat  ini. ,405 

Asy-Syaikhan  sepakat  meriwayatkan  hadits  ini  secara  ringkas 
dalam  Ash-Shahihain  dari  hadits  Ats-Tsauri  dan  Syu’bah,  dari  Abu 
lshaq,  dari  Shilah  bin  Zufar,  dari  Hudzaifah.  Tapi  Israil  menyelisihi 
keduanya  dengan  berkata:  Dari  Shilah  bin  Zufar,  dari  Abdullah.  Lalu  dia 
menyebutkan  hadits  ini  lebih  sempurna  daripada  yang  diriwayatkan  oleh 

405  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  f~479~l 


Ats-Tsauri  dan  Syu’bah.  Oleh  karena  itu,  aku  mengeluarkan  hadits  ini, 
karena  sesuai  syarat.Al  Bukhari  dan  Muslim,  dan  statusnya  shahih. 


i»l  -LP  if^f  -Y^/onr 

{j*  c^LLa.  l OUJL  UjJL?-  t5Uxl*l 

*»l  Jji-j  jjp  1  ySs  Jif  of  tilp  <&l  <_r^  O* 

yjjul  aJLp  auS 

.jSl  oJUb  y  fa  : 

5163/761.  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  mengabarkan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman 
bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  i$,  bahwa  penduduk 
Yaman  menghadap  Rasulullah  ^  dan  berkata,  “Kirimkanlah  bersama 
kami  seorang  laki-laki  yang  bisa  mengajarkan  Al  Qur'an  kepada  kami.” 
Nabi  lalu  memegang  tangan  Abu  Ubaidah  dan  mengirimnya  bersama 
mereka,  seraya  bersabda,  "Inilah  orang  yang  tepercaya  (yang  amanah 
[dapat  dipercaya])  dari  kalangan  umat  ini. 1406 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkan  dengan  menyebut  kata  Al  Qur'an. 


<ji  cJ-pU-a»!  ^  li  jcf.  f  — V“\  Y I  o\'\t 

(JspL^a>I  'j»  u_-> jjf  ^  ibj  UjJo- 

406  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Sesuai  syarat  Muslim.  Dia 
meriwayatkannya  tanpa  menyebut  kata  Al  Qur‘an.” 

I  480  I  —  Al  Mustadrak 


(JjwLyail  jjI  (Jl5  I tJ V5  (_£ ^1  ^  tijikJl  c£^*~"  ,y> 

{Ji^>  a»I  j  cu**~*<  ,^3li  ?dX*A<l  ji  :  U.g  lp  a«I  i^pj  '°'^~p' 

{Jl/f f  <JlS  loX Cs-  ^jf  jLfl3  c4>'i/l  ojj>  {j±a\  d\j\  :  Jji  ^ 

^ijzS  Uif  4&I  'Jup  4&I  J  0 ^»f  J^r J  c£^J 

5164/762.  Abu  Amr  bin  Ismail  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fudhail  menceritakan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Sumai’  menceritakan  kepada  kami  dari  Muslim 
Al  Buthain,  dari  Abu  Al  Bahtari,  dia  berkata:  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq 
berkata  kepada  Abu  Ubaidah  “Maukah  engkau  kubai’at?  karena  aku 
pernah  mendengar  Rasulullah  |§  bersabda,  'Sesungguhnya  engkau 
adalah  orang  yang  amanah  dari  kalangan  umat  ini'.  Abu  Ubaidah 
menjawab,  'Bagaimana  bisa  aku  shalat  di  depan  laki-laki  yang 
Rasulullah  ^  menyuruhnya  menjadi  imam  kami  saat  beliau  wafat'?”407 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


ilj yL*Jl  'j!  ^ —  V‘\T'/©^‘\o 

C^L£»A  LiJLj-  (JLam»  UjJlp-  fji 

(j*  y>S-  0^  I  JlS  ^  CjIj  UjA?-  tOIS jt  jk*?r  UjJL?- 

tCJjjLi  L* j  Oila^tL^'y  £-1  ^9s«Jl  ^  oJL*P  Ijf  j3  I  (J  15 


407  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadit^  ini  mungathi." 


Al  Mustadrak  —  I  481  I 


5165/763.  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Muqri  mengabarkan 
kepadaku,.  Muhammad  bin  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami,  Qutaibah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Katsir  bin  Hisyam 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Barqan  menceritakan  kepada 
kami,  Tsabit  bin  Al  Hajjaj  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Telah  sampai  kepadaku  bahwa  Umar  berkata,  'Andai  saja  aku  bertemu 
Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah,  maka  akan  kudaulat  dia  menjadi  khalifah 
tanpa  perlu  bermusyawarah  lagi.  Bila  aku  ditanya  tentangnya,  maka  aku 
akan  menjawab,  “Yang  aku  daulat  sebagai  khalifah  adalah  orang  yang 
dipercaya  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya.”408 


iji  1j —V'!  1 1 °  \  'l  1 

iill  J jZm'j  of  iaIp  o 

J W'  4 J N 

cJ  j*  r™  c/-  3*x«p 


5166/764.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Ziyad  bin  Al  Khalil  mengabarkan  kepada  kami,  Sahi  bin  Bakkar 
menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin  Abu  Hazim  menceritakan 
kepada  kami  dari  Suhail,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah  bahwa 


408  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


— 1  Al  Mustadrak 


Rasulullah  #  bersabda,  “  Sebaik-baik  laki-laki  adalah  Abu  Bakar,  sebaik- 
baik  laki-laki  adalah  Umar,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Abu  Ubaidah  bin 
Al  Jarrah,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Usaid  bin  Hudhair,  sebaik-baik 
laki-laki  adalah  Tsabit  bin  Qais,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Mu’adz  bin 
Jabal,  sebaik-baik  laki-laki  adalah  Mu  ’adz  bin  Amr  bin  Al  Jamuh.  409 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

ci&jl  i  'ci  %  ^  -vno/o  \  n  y 

*^P  cC-jIj  ccj J  jif  UjJp- 

„  .  5167/765.  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi  menceritakan 

kepada  kami,  Abu  Qilabah  menceritakan  kepada  kami,.  Abu  Rabi’ah 
Fahd  bih  Aun  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  bahwa 
Rasulullah  ^  mempersaudarakan  Abu  Thalhah  dengan  Abu 
Ubaidah.410 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


409  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhishkarena  statusnya  yang  dha  ’if. 

410  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Fahd  [bin  Auf]  dinilai  matruk  oleh  para 
ulama  hadits.” 


Al  Mustadrak  —  I  483  1 


Biografi  Mu’adz  bin  Jabal  Salah  Seorang  dari 
Enam  Ahli  Fikih  Kalangan  Sahabat 


UjUp-  a-jjAsu  ^  J jjf  ~V'\'\fo\'\ A 

^  t 'j)  L^J jj  cjLssJl  Xs-  'j)  X+s>~\ 

<y.  {f.  j.  u*j  <y.  jj**  c/.  J**-  cj  ^  'cj 

cj  Cf-  ^  ji  Ji*  jl  ji  f*  &  i.JS' 

A  *,  \  ,  ''  ' ' 

jl -l^J  5*^  C5^  ^  J  J-'" J  £-*  lj**J  (^4  OIS^J 

,  ,,  t  "  t  *  ,  „  '  •*  • 
£/•  j ’**’  V*^f"  p  jj-l j-^ju  c->L*j  JLaUlDIj 

j  OIS^  4j^I  d*-  <upj!  llflj  i<up  4jil  v’UaiJl 

•r& 

5168/766.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  tentang 
nama  sahabat  yang  ikut  Baiat  Aqabah,  yaitu  Mu’adz  bin  Jabal  bin  Amr 
bin  Aus  bin  Aidz  bin  Adi  bin  Ka’b  bin  Ghanam  bin  Sa’d  bin  Ali  bin  Asad 
bin  Saridah  bin  Yazid  bin  Jusyam.  Dia  tinggal  di  kalangan  bani  Salamah 
dan  ikut  Perang  Badar  dan  seluruh  peperangan  bersama  Rasulullah  f&. 
Dia  wafat  di  Imawas  pada  tahun  ketika  Tha’un  melanda  Imawas,  pada 
masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  «&.  Dia  dapat  diterima  (diakui) 
oleh  bani  Salamah  karena  dipersaudarakan  dengan  salah  seorang  lelaki 
dari  kalangan  mereka. 


1484  |  —  Al  Mustadrak 


oV*  c^&ji  -vnv/ om 

'J  :  ^ ^  y  cs^ 

5169/767-  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas,  aku  mendengar  Al 
Abbas:  Aku  mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata,  “ Kuniyah  (gelar  atau 
nama  panggilan)  Mu’adz  adalah  Abu  Abdurrahman.” 


djb*  c^-jU3l  Oyi;  *J>  Al  -YnA/o\V* 

01  :  ^  il)C«  cji*-»  < j^jI  dji-  c0&~>  ^ 

.OjJ ^  |»C»l  J  pl^J  jjjl  liH*  0U> 


5170/768.  Abdullah  bin  Ya’qub  Al  Farisi  mengabarkan 
kepadaku,  Ya’qub  bin  Sufyan  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Bukair 
menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Malik  bin  Anas  berkata, 
“Mu’adz  bin  Jabal  wafat  dalam  usia  28  tahun.  Dia  adalah  imamnya  para 
ulama  di  Ratwah.”411 


t Xr^s-  jjf  j***?  jji  —  v*^^/©^v^ 

jl  oUi  :Jli  o'/j*  ’J&  j*  (^l  do>-  C^f  d*b~ 

o*  ^  c/  J.A*  j  pJ  p*  p* 


411  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkftsh,  “Ini  salah,  karena  dia  ikut  Perang  Badar 
dan  hidup  selama  16  tahun  setelah  Perang  Badar.  Pendapat  yang  benar  adalah 
yang  dikatakan  oleh  Musa  bin  Uqbah,  'Mu’adz  bin  Amru,  salah  seorang  dari  bani 
Salamah  bin  Al  Khazraj,  wafat  saat  Tha’un  melanda  Imawas,  saat  usianya  38 
tahun'.” 


Al  Mustadrak  —  I  485  I 


5171/769.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  dia  berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal  bin  Amr  bin  Aidz  bin  Adi  bin 
Ka’b  bin  Amr  bin  Uddi  bin  Sa’d  bin  Ali  bin  Asad  bin  Saridah  bin  Yazid 
bin  Jusyam.  Dia  ikut  Perang  Badar  bersama  Rasulullah  #.”412 


cJJUalit  j  jSJ  j  J-pC-I  -VY»/o>YY 

cs-  o*  ‘p£*  <j-  p-s*Q 

<y.  Cil.  jJS  j  jU  j  :  Jtf  alip 

^  o oCj  aju-  c^*>- ~lp 

.aju-  Cj&Sj 

5172/770.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  Al  Hizami 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fulaih  menceritakan 
kepadaku  dari  Musa  bin  Uqbah,  dia  berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal  bin  Amr 
adalah  orang  yang  berasal  dari  bani  Salamah  bin  Al  Khazraj.  Nama 
panggilannya  adalah  Abu  Abdurrahman.  Dia  wafat  pada  tahun  18 
Hijriyah,  saat  Tha’un  melanda  Imawas,  dalam  usia  38  tahun.” 


412  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha’if" 

1 486  |  —  Al  Mustadrak 


jlp  {Jl&  Ji  (jj  —  vv^/®\vr 

Ctf  tjl^  £r^S*L*~ 

^j!  jAj  ^JjA^S  £»j  ljl5  ^  i>^ 

aS>I  &»  uy%  £->*&  ^1  y>j  J^-  ,ji  il*-*  oUj  uv>'j 

.aIp 


5173/771.  Muhammad  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Minhal 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ali  bin  Zaid,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab,  dia  berkata, 
“Isa  bin  Maryam  diangkat  ke  langit  pada  usia  33  tahun,  dan  Mu’adz  bin 
Jabal  wafat  dalam  usia  33  tahun.  Semoga  Allah  senantiasa 
meridhainya.”413 


Gjb-  iL^yuu  «Ul  XP  jif  —  YYY/oWi 

‘Vj?  Cf-  ^  d  *Cf-  *X^M  CS- 

\/y  :  JU  c5jCaJ^fl  Cf.  O*  ^  i y-  o* 

j|l  $  5V  ^  d/1  S*  J  J**  J* 

.  aII- 


5174/772.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  mengabarkan 
kepada  kami,  As-Suddi  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami, 
Sa’id  bin  Abu  Maryam  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Umarah  bin  Ghaziyyah,  bahwa  dia 
mengabarkan  kepadanya  dari  Yahya  bin  Sa’id'  Al  Anshari,  dia  berkata, 


413  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  487  1 


“Mu’adz  bin  Jabal  wafat  dalam  usia  28  tahun.  Tapi  riwayat  yang 
terkenal  menyebutkan  bahwa  dia  wafat  dalam  usia  32  tahun.”414 


Uj  t  Jl  j>pA  —  VVT I o  W  o 

c  js?  jjj  l_5~>Ei  ^  LjJs-  tt3b>wl  ^ 

DIIj  (O*3  «ill»  JIpt  ^  il*j»  01  \^yo  dJLJC»  Oa«i 

•JjO*  S.11LJ1  y>j 

5175/773.  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Bukair  menceritakan 
kepadaku:  Aku  mendengar  Malik  bin  Anas  berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal 
wafat  dalam  usia  28  tahun.  Dia  adalah  imamnya  ulama  Ratwah.” 

o*  -vvtMvn 

:Jl5  o*  <jp  cju^* 

.4^  jpf  M  y  P  j  *<y. 

5176/774.  Muhammad  bin  Al  Muammil  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  menceritakan  kepada 
kami  dari  Yahya  bin  Sa’id,  dia  berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal  wafat  dalam 
usia  33  atau  34  tahun.” 

Pendapat  Yahya  bin  Sa’id  tersebut  lebih  mendekati  kebenaran 
daripada  hadits  sebelumnya. 


414  Hadits  ini  dibuang  dari  At-Talkhish. 

Adz-Dzahabi  membuangnya  karena  statusnya  yang  dha’if. 


I  488  I  —  Al  Mustadrak 


lf^-1  iL>j£u  'J  Juki  jf  l£j£-  -YYo/oWY 

^ ,/t^  Cj*is^Jl  J-P  aS)I  JLp  JU>J» 

oi-S  :Jli  (j-o-i i  ^  t^rif 

^-l3l  iilj  tC^*ail  Jiji»  tljUill  cjl ^  ^  jpA  lili  JJLO  JLsst»*^ 

<ip  cJL*~$  i4j( j  Ijj'W’j  c<Jl  ajJjLujf  I jjiJbp-l  lil  <** 

Jt>,  A,  '  y  t  .  *  'Ji  '  ' 

.<S>  Aill  ^Pj  Jpr  JJ  iU.  :  JJj 

5177/775.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdul  Hakim  mengabarkan 
kepada  kami,  Ibnu  Wahb  mengabarkan  kepada  kami,  Malik  bin  Anas 
mengabarkan  kepadaku  dari  Abu  Hazim  bin  Dinar,  dari  Abu  Idris  Al 
Khaulani,  dia  berkata,  "Aku  masuk  masjid  Damaskus,  dan  melihat 
seorang  laki-laki  yang  gigi  serinya  bersinar  dan  banyak  diam.  Orang- 
orang  berkumpul  bersamanya.  Bila  mereka  berselisih  pendapat  tentang 
sesuatu,  maka  mereka  bertanya  kepadanya  dan  menuruti  semua 
pendapatnya.  Aku  lalu  bertanya  tentang  orang  tersebut,  dan  ada  yang 
menjawab  bahwa  dia  adalah  Mu’adz  bin  Jabal  <fk  415 


r  o>  iT^f  ~ VVl/o  >  VA 

'-r'j***  u*  jLju*  P  [jjjS-  UjJLj- 

<UP  a»I  *J>  ilii  'jj  :  JlS  aJ  'j*  CfrUaP  A 

5178/776-  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya 
mengabarkan  kepada  kami,  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami,  Ali 
bin  Sa’id  Al  Baghdadi  menceritakan  kepada  kami,  Dhamrah 


415  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  489  1 


menceritakan  kepada  kami  dari  Ya’qub  bin  Atha,  dari  ayahnya,  dia 
berkata,  “Makam  Mu’adz  bin  Jabal  ada  di  istana  Khalid.”416 


^  ^  aUI  Jlp  LjJb-  ^  ~ VVV/®W^ 

O*  j*  cj4^- 

g  __  A  _  y  .  *  'y  '  '  '  '  „  .  .  *  J 

\j\J>  <up  4$ll  jjJ  il**  OtT  :Jl$  £l)l*  Cr!  {f.  ^ 

Lji  Olil  ^s>-  oUapf  N1  bu-S»  jt— i  Y  OjS  j-s^  ^ 

.iJ£  jipf 

5179/777.  Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepadaku,  Abdullah 
bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Abdurrazzaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Ubay  bin  Ka’b 
bin  Malik,  dia  berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal  <$,  adalah  seorang  pemuda 
tampan  yang  sangat  toleran.  Dia  termasuk  pemuda  terbaik  di  kalangan 
kaumnya.  Tidaklah  dia  dimintai  sesuatu  kecuali  akan  memberikannya 
sampai  dia  bemtang,  yang  kemudian  dibayar  dengan  hartanya.”417 

^  *ui-f  ^5 — YVA/o^A» 

«iijlsdl  ^p  tvi-JJl  (ji  ^  J-*"»  Cr! 

O*  'f»  C jm»  y'*  y^O1  ^  O*  l£*0  y*  y45  tOyJy  y* 

O-Lj  js-J  4jIj  ljIp  j*J13  _/•  4jf  t jl-P  jjJ  4lll  J-P 


416  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 

417  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  490  [  —  Al  Mustadrak 


ijjdts'  xs-  Ijf  \j  £  :amI  i!p  4J  Jii  c^loij  4jlS" 

<-Lj 

5180/778.  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Anazi  mengabarkan 
kepadaku,  Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  menceritakan 
’  kepadaku  dari  Al  Harits  bin  Ya’qub,  dari  Qais  bin  Rafi,  dari 
Abdurrahman  bin  Jubair  bin  Nufair,  dari  Abdullah  bin  Umar,  bahwa  dia 
melewati  Mua’dz  bin  Jabal  yang  sedang  berdiri  di  depan  pintu  rumahnya 
seraya  menunjuk  dengan  tangannya  seperti  berbicara  sendiri.  Abdullah 
pun  bertanya  kepadanya,  “Wahai  Abu  Abdurrahman,  apa  yang  terjadi 
denganmu?  Engkau  seperti  sedang  berbicara  sendiri?”418 

y \  Uj  jS>-  ybor  yf  \j —  VV^/MA^ 

01S"  : Jvi  'j*  ’J* 

\  /  ,  „  ,  ,  '  ",  ^  s,  \  'i,  ' 

<up  a5»1  S**  U*  ^  ^ 

Olp  <&1  4J1I  J J'  ^  J* 

^  j*  y^1  ^  fa  ^ j 

't'  _  •  '  ,  ,  \  *, 

J*!  J^r  J  ^ 

5181/779-  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  dia  berkata,  “Rasulullah  f§  mengarigkat  Mua’dz  bin  Jabal 

418  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  491  I 


sebagai  pejabat  di  Makkah  saat  beliau  berangkat  menuju  Hunain.  Beliau 
menyuruhnya  mengajarkan  Al  Qur'an  dan  masalah-masalah  agama 
kepada  masyarakat.  Rasulullah  0  lalu  berangkat  ke  Madinah,  dan 
Mu’adz  bin  Jabal  tetap  diangkat  sebagai  pejabat  sementara  untuk 
penduduk  Makkah.”419 

0*  U*  ^ J ^  i  &  J  iT^f  -VA  *  /o  ^  A  Y 

( u*  y f  iCi  l2jb- 

S**  <y-  S  Al  ^»3  U* 

d  j-*" j  *z*-y*»  :  Jlli  jij  Al 

<^i  tii g.\j J\  01  <0Sl  Al 

IjJ^i  blj  tlj>Xi£ij  j*J  Ij*Ip  b}  ^jJJI  Cf.Ci^-^/1  f.CiJ^/1  iljC? 

•  LSA4JI  £Jt  dWjf  4,yS*i  (*J 

5182/780.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ali 
bin  Abdul  Aziz  mengabarkan  kepada  kami,  Syadz  bin  Al  Fayyadh 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Qahdzam  An-Nadhr  bin  Ma’bad 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Qilabah,  dari  Ibnu  Umar  <&,  dia 
berkata,  “Umar  melewati  Mu’adz  bin  Jabal  yang  sedang  menangis, 
maka  dia  bertanya,  'Apa  yang  membuatmu  menangis?'  Mu’adz 

menjawab,  'Sebuah  hadits  yang  kudengar  dari  Rasulullah  0, 
"Sesungguhnya  riya '  yang  paling  ringan  adalah  syirik,  dan  hamba  yang 
paling  dicintai  Allah  Ta’ala  adalah  hamba  yang  bertakwa  dan  suka 
menyamarkan  diri  (tidak  riya  dalam  ibadahnya),  yang  apabila  tidak  ada 


419  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  periwayat  dha'it 


1 492  |  —  Al  Mustadrak 


maka  tidak  bisa  ditemukan  dan  bila  hadir  maka  tidak  dikenal.  Merekalah 
imam-imam  (yang  membawa)  petunjuk  dan  lampu-lampu  ilmu.  '420 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j*#. j  'j)  jjf  U jfd  —  VA  \  /o  ^  AV 

^  <Lis  UjJb-  (Jail^Jl  jjJ  DlJ-P  12-Vs- 

g^'  O*  <4  O*  O"*  O* 

iip  -&I  JS»  4*  ^  4"“  ^  4^  <4  4<4  O* 

jJUJl  Oli  :Jl5  j-p  Ijf  C  iL^jf  :4^  Js£  c->jUl 

tc->l j-»  iLb  Jji  LL*l*il  ^  Ol^flj 

OLJL*  -Ijlp j  ^jf  Jj lp  Ajp  1  j—wjJli 

015"  JJl  ^>C*  ^  -Uli  XS-  JUPj  iJj*— ^  ^  4&I  -Lp  >Aipj 
4jl  41%-l^J  4-1p  aUI  Ljlv»  Aill  J J-* j  O*»-*  j^Jl»  b^&! 

.AisJl  ^  3yup  ^Jilp 

5183/781.  Abu  Nu’aim  Muhammad  bin  Abdurrahman  bin 
Nashr  Al  Ghifari  mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Abdan  bin 
Muhammad  bin  Isa  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Qutaibah  bin 
Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  menceritakan  kepada  kami 
dari  Muawiyah  bin  Shalih,  dari  Rabi’ah  bin  Yazid,  dari  Abu  Idris  Al 
Khaulani,  dari  Yazid  bin  Umair,  dia  berkata,  “Ketika  Mu’adz  bin 
Jabal  sekarat,  dikatakan  kepadanya  'Wahai  Abu  Abdurrahman, 


420  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Tentang  Abu  Qahdzam,  Abu  Hatim 
berkata,  'Haditsnya  tidak  ditulis'.  An-Nasa‘i  berkata,  'Perawi  yang  tidak  tskjah'.” 


Al  Mustadrak  —  [~493~1 


berilah  kami  wasiat!'  Mu’adz  berkata,  'Dudukkanlah  aku,  karena  ilmu 
dan  iman  ada  di  tempatnya.  Barangsiapa  mencari  keduanya  maka  dia 
akan  menefnukannya  (menyebutkannya  sebanyak  3  kali).  Oleh  karena 
itu,  carilah  ilmu  pada  empat  orang  sahabat,  yaitu  Uwaimir  Abu  Ad- 
Darda,  Salman  Al  Farisi,  Abdullah  bin  Mas’ud,  dan  Abdullah  bin  Salam, 
yang  mulanya  beragama  Yahudi  lalu  masuk  Islam,  karena  aku 
mendengar  Rasulullah  bersabda,  "Sesungguhnya  dia  adalah  orang 
kesepuluh  yang  dijamin  masuk  surga.  ’421 


oi  Cj^Ip  (ji  —  VAY/o\A£ 

lojle  uf  Cj.Jp  ^1  J>  sSCp  ‘J*  C^Pljj^/l 

J  y*  j  Jli  eJ-Jp  Jjlp  Cl^CaJl  ijj  o^Lpj 

4«  j&f  J**-  «y  <5*  <5>l 

.iSCpCJl  <j  <uil  01  j  cOiP j^Jlj 

5184/782.  Al  Husain  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Musayyab  menceritakan  kepada  kami,  Yusuf  bin 
Sa’id  Al  Mishshishi  menceritakan  kepada  kami,  Ubaid  bin  Tamim 
menceritakan  kepadaku,  Al  Auza’i  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ubadah  bin  Nusay,  dari  Ibnu  Ghanam:  Aku  mendengar  Abu  Ubaidah 
dan  Ubadah  bin  Ash-Shamit  berkata  saat  kami  sedang  bersama  Abu 
Ubaidah:  Rasulullah  ^  bersabda,  "Mu  ’adz  bin  Jabal  adalah  orang  yang 
paling  alim  dari  kalangan  terdahulu  dan  orang-orang  terkemudian 


421  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 
% 


—  Al  Mustadrak 


setelah  para  nabi  dan  para  rasul,  dan  sesungguhnya  Allah 
membanggakannya  di  hadapan  para  malaikat ;”42Z 


\2jS~  h***  ^ j — VAT'/°\A° 

:  JlS  ^  ji  of  ‘  o>.  'h**-  'J*  J* 


^  l'oj  4lip  <5ll  0-^w9J  C-^L-f  lii  C-i*3 


5185/783.  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya  mengabarkan 
kepada  kami,  Al  Muammil  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Hasan  bin  Muhammad  Az-Za’farani  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Ulayyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ayyub,  dari  Humaid  bin  Hilal, 
bahwa  Mu’adz  bin  Jabal  meludah  ke  sebelah  kanannya  lalu  berkata, 
“Aku  belum  pernah  melakukan  ini  sejak  masuk  Islam  dan  menjadi 
sahabat  Nabi  $|.”423 


^  j>sj  LjJb>-  —  YAl/°^A*\ 

J  of  l*J  ’J*  CfrliaP  J  OlllP  ‘S-*J  J)  lJai 
<jg-  4-Ip  01 S'”  ^  flS  ^  (gfj  Jh 

JjsJUiaJl  olijj  oj^j  4j*^J  4-^3“ J  5^*  ^1  0?  £  :Jl2 

p  g::y?i  JT  p-frUl  JlS  j*J 

jup  oJLji  •  Js^  ^  M  dJJs'  y  'h*  ’y*- J  cy  J 

422  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Menurutku  hadits  ini  maudhu  (palsu). 
Ubaid  dalam  sanad hadits  ini  tidak  aku  kenal.” 

423  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMush. 


Al  Mustadrak  —  I  495  I 


'j  J'*1  J j*i  :<Jb»  iliUL*  obi  (_^fj  01  OJi  cij^>-  J\ 

:•>£«  J  j*  :Jl5  c/j$0  <ibj  <>2  <3^' 

3*^'  Ji  3*^'  o*  o^  4$d  £  oj^  DJ^i^ 

•  J>-  ~  s  >  '.  '  6>  ,  ***  .,*  *  - 

j*  (^  (*-f^"  JT 

5186/784.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Wahb 
mengabarkan  kepada  kami,  Utsman  bin  Atha  mengabarkan  kepadaku 
dari  ayahnya,  bahwa  Mu’adz  bin  Jabal  berdiri  di  hadapan  pasukan 
yang  dipimpinnya  saat  terjadi  wabah  penyakit,  lalu  dia  berkata,  “Wahai 
kalian  semua,  sesungguhnya  ini  adalah  rahmat  dari  Tuhan  kalian  dan 
doa  dari  nabi  kalian,  serta  yang  menyebabkan  wafatnya  orang-orang 
shalih  sebelum  kalian.  Ya  Allah,  masukkanlah  keluarga  Mu’adz,  agar 
kami  bisa  memperoleh  rahmat  ini  secara  sempurna.” 

Ketika  sedang  berkata  demikian,  tiba-tiba  datanglah  seseorang 
yang  mengabarkan  kepadanya  bahwa  putranya,  Abdurrahman,  tewas 
ditusuk. 

Ketika  Abdurrahman  melihat  ayahnya,  dia  berkata,  “Wahai 
ayah,  kebenaran  itu  datang  dari  Tuhanmu,  maka  janganlah  sekali-kali 
engkau  termasuk  orang  yang  ragu-ragu.”  Mu’adz  berkata,  "Insya  Allah 
engkau  akan  mendapatiku  sebagai  orang  yang  bersabar.” 

Sejak  Jum’at  itu  sampai  Jum’at  depannya,  seluruh  keluarga 
Mu’adz  wafat,  dan  Mu’adz  sendiri  wafat  paling  terakhir.424 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


1  496  |  —  Al  Mustadrak 


a&l  JLp  \2jS-  cAjjilj  ijt  &  y\  —  VAo/o  \  A  Y 

dap-  tc£A**  ^  dr*^'  ^  ‘Jc^“  c/- 

^3  ^  3-^  af  y*  pG  «y’  ^  <y 

j^^f.oLjU  DT^aJI  jdo  <L)f  iijf  jj-*  *(J^  t— «Jap1-  41P  <dll 

tj^s-  ^  i\jv  oliu  j^ipJi  ,jp  <jt— j  of  sijf  iv*r 

.Ujl>-  ^d*pr-  ^l*?  4#l  Oli  c^jLli  jLJl  jj. p  <l)f  al jf 

5187/785.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Mahdi  menceritakan 
kepada  kami,  Musa  bin  Ali  bin  Rabah  Al-Lakhami  menceritakan  kepada 
kami  dari  ayahnya,  bahwa  Umar  bin  Khaththab  berpidato  di 
hadapan  massa  dan  berkata,  “Barangsiapa  ingin  bertanya  tentang  Al 
Our'an,  datangilah  Ubay  bin  Ka’b.  Barangsiapa  ingin  bertanya  tentang 
halal  dan  haram,  datangilah  Mu’adz  bin  Jabal.  Barangsiapa  ingin 
bertanya  tentang  harta,  datangilah  aku,  karena  Allah  $  menjadikanku 
sebagai  bendahara.”425 


'jj  dup-  cjyli  jj  pJlv’  ji  a1p»a  -VA'l/^AA 

C4-Ip  Uj*Xp-  bJb-  t  «A;  g  <*«ll  ^£*PxJ  £j)  X«Pb* 

Jiy  *J>  'o'Jj  y*  ‘y^V*1  M  1 y  jy^ 

oJLSi  cLL^-  <13  LzjlS  4^»(  015^  0}  ^1  Jli  :  Jli 


425  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish.  Al  Hakim  berkata,  “Hadits  ini  juga 
diriwayatkan  dari  hadits  Abu  Ashim,  dari  Musa." 

Lalu  dia  berkata,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |~497l 


:  JlS  aJs!  icJLSi  L»j  L»  (_£jjjf  :Jl»  \_2j\3 

CjtX»j  aJs-  aJJI  aUI  J 4iJ  C-JLailj  t ^o>Jl  j*JL*j  (^JJl 

<JLJ  \n:jsA  OlS^j  j-sJl  (*-^*  <1)1^*  {ji  dAJ J 

*  S,  \  *, 

.jJL-j  aJLp  a»I  jJUtf 

5188/786.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya  Asy-Syahid  menceritakan 
kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Ulayyah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur  bin  Abdurrahman,  dari  Asy- 
Sya’bi,  Farwah  bin  Naufal  Al  Asyja’i  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata:  Ibnu  Mas’ud  berkata,  “Sesungguhnya  Mu’adz  adalah  imam 
yang  qanit  kepada  Allah  lagi  hani  f."  Aku  berkata  dalam  hati,  “Abu 
Abdurrahman  salah,  yang  benar  adalah  bahwa  Allah  &  berfirman, 
'Sesungguhnya  Ibrahim  adalah  seorang  imam  yang  dapat  dijadikan 
teladan  dan  patuh  kepada  Allah'.  "(Qs.  An-Nahl  [16]:  120).  Ibnu  Mas’ud 
lalu  bertanya  kepadaku,  “Tahukah  kamu  apa  itu  imam  dan  qaniP."  Aku 
menjawab,  “Allah  lebih  mengetahui.”  Ibnu  Mas’ud  berkata,  “Imam 
adalah  orang  yang  mengajarkan  kebaikan,  sedangkan  qanit  adalah 
orang  yang  taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Begitu  pula  Mu’adz  bin 
Jabal,  dia  adalah  orang  yang  mengajarkan  kebaikan  dan  taat  kepada 
Allah  serta  Rasul-Nya.”426 

Demikianlah  yang  diriwayatkan  oleh  Syu’bah  dari  Firas,  dari 
Asy-Sya’bi,  dari  Masruq,  dari  Abdullah. 

Diriwayatkan  secara  musnad di  bagian  akhirnya. 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


—  Al  Mustadrak 


<5)1  jlp  £j£-  I  aU - VAV/^A^ 

^/P  .  /'jtf  x  X  ®  x  ^  ^  ^  ✓  \  u*  '  j  «■'•''  e  'i'  °  f  "*  0 

C<UJ(  UjJb*-  c jA*>r  fji  CH  '*0*^m* 

01  :JlS  aSjI  jLp  ^  tJ jj— •  ^  <jp 

^  Sjy  <d  JL5j  {j*  ^>rj  ^  JUi  :Jl5  t  lili  <l*f  O IS^  ISU-» 
^  :<U)I  Jup  JUi  c^LJtj  S^Cai I  ^Jp  (*-a^ Lrfl  1^1 

l*JL*<*  : Jlii  tjU^I  'jC'  4J)I  Jup  ‘j*^l ^U  bS~  UI  c^~j 

:<5)l  jlp  Jlii  t(jC.j  4-Ip  <5)1  ^  c-jliJlj  ( j-^Jl 

:Jlii  co^fl  jjp  Al  Jjp  Jf-*j  <j»-aI^U  *4s~**  US*'  UI  ^ 

«  ^  / A  >,,  0  >  f  *  *  '*  s  (/  • 

.jJL. J  <JLP  <0)1  <1^ jjj  ji|  jt-l*-* 

'  5189/787.  Ahmad  bin  Ja’far  Al  Qathi’i  mengabarkan  hadits  ini 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada 
kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ja’far 
menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami:  Aku 
mendengar  Firas  menceritakan  dari  Asy-Sya’bi,  dari  Masruq,  dari 
Abdullah,  dia  berkata,  “Sesungguhnya  Mu’adz  adalah  imam  yang  qanit." 

Dia  berkata,  "Seorang  laki-laki  suku  Asyja  yang  bernama  Farwah 
bin  Naufal  berkata  kepadanya,  'Itu  adalah  Nabi  Ibrahim  a$t'.  Abdullah 
lalu  berkata,  Tabiat  manusia  itu  pelupa.  Kami  memang 
menyerupakannya  dengan  Nabi  Ibrahim  S&1.  Abdullah  lalu  ditanya 
tentang  arti  imam,  maka  dia  menjawab,  '(Imam  adalah)  orang  yang 
mengajarkan  kebaikan,  sedangkan  qanit  adalah  orang  yang  taat  kepada 
Allah  dan  Rasul-Nya'.”427 


427  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim." 


Al  Mustadrak  —  [~499~1 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

^ ^  1  jJ f  —  VAA/ o  ^  ^  » 

'r>^  ui  u3-  o3-  ipj&U 

:Jli  cilp  «5>l  ^>3  A*  ^  J*  ‘Ji'j  of  o*  ^  if 

>m,  A  x  x  's*  4  *'•*•*+*++  s*  \  *'  l  *K  *  i 

(4JLP  4Jil  j  •  1  j  aIIp  4)ll 

^jl  lilfc*  djw  |JL. j  aJLp  <ojI  *Ml  <J y*j  OlS"j 

tJsL»  ls^  (^j 

<J  Jliii  i sSl}*j  tfjj,  pSlji  ijlai  £  :  JUi 

Ij  :  JUi  t-UJl  {j*  aIaIs  :  JlS  c l*f  <l)f  dJJ  c^jf  ,^31  : 

i^-T  CJlj  jliii  ^jll  jjjf  Ufj  As-jlJl  Ai!  u^Ua^Jl  ^1 

s-^ji  :  JUi  t Jnj  Ijf  jLf»  :Jli  idJ4^  NJ  (^0^  ‘^3^4 

il*t*  ^ 4vi-bjJ-»  (iii  luJL-  Ji  Uli  :JlS  itiJJ  ^ 

4  "  «  *  ,t  '  "  t'",  '  *,  *'»>  '  '  '6 

jp  <13  :l^lli  ?Ojivaj  ^^««J  :il*>  Jlai  c<uLp  i) jlyr;  ^  lili  co!>CaJl 

.^■^i^pli  aJ  ^li  :  JUi  t  J?rj 

5190/788.  Abu  Al  Qasim  Al  Hasan  bin  Muhammad  As-Sakuni 
menceritakan  kepadaku  di  Kufah,  Ubaid  bin  Ghannam  bin  Hafsh  bin 
Ghiyats  An-Nakha’i  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan 
kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Wa‘il,  dari 
Abdullah  dia  berkata,  “Setelah  Nabi  ^  wafat,  kaum  muslim 

membaiat  Abu  Bakar  ^  sebagai  khalifah.  Sebelumnya  Rasulullah  || 
telah  mengirim  Mu’adz  ke  Yaman,  lalu  Abu  Bakar  %  mengangkat 


1  500  |  —  Al  Mustadrak 


Umar  sebagai  amir  haji.  Umar  lalu  bertemu  Mu’adz  di  Makkah,  dan 
ketika  itu  Mu’adz  bersama  para  budak,  maka  Umar  bertanya,  'Siapakah 
mereka?'  Mu’adz  menjawab,  'Mereka  dihadiahkan  untukku  dan  mereka 
dihadiahkan  untuk  Abu  Bakar'.  Umar  lalu  berkata  kepadanya, 
'Menurutku  engkau  harus  membawa  mereka  kepada  Abu  Bakar'. 

Pada  keesokan  harinya,  Mu’adz  bertemu  lagi  dengan  Umar,  lalu 
dia  berkata  kepadanya,  'Wahai  Ibnu  Al  Khaththab,  tadi  malam  aku 
bermimpi  hendak  dimasukkan  ke  dalam  neraka,  namun  engkau  menarik 
punggungku.  Menurutku  ini  satu  isyarat  bahwa  aku  harus  menaatimu'. 

Mu’adz  lalu  membawa  mereka  menghadap  Abu  Bakar,  dan 
berkata,  'Mereka  dihadiahkan  untukku,  sedangkan  mereka  dihadiahkan 
untukmu'.  Abu  Bakar  berkata,  'Aku  menyerahkan  kembali  hadiahmu  ini 
untukmu'. 

Mu’adz  lalu  keluar  untuk  menunaikan  shalat,  dan  ternyata 
mereka  shalat  di  belakangnya,  maka  Mu’adz  bertanya,  'Kepada  siapa 
kalian  shalat?'  Mereka  menjawab,  'Kepada  Allah  Mu’adz  berkata, 
'Kalian  memang  milik-Nya'.  Mu’adz  kemudian  memerdekakan 
mereka.”428 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

£ y,  l t ^  -VA^/o^\ 

o*  o*  {J?  <y- 

of  Sljf  y  :  Jlii  ^Ul  Al  yfj  ^  jLe-  of  tof 

J^GJl  y  jLo  (l)t  Sl  jf  yj  ^  ollli*  OTyiJl  jL-J 

428  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  floTl 


Jj  j  C->(l li  jL,  d)f  Sl jf  (j^j  ijlsr  C/.  Jr-1^ 

-Djli-  <J  ^jli  ^jtli  JlUt  ^  jt-o  DI  Sl jf  ic-jIj  ^ 

5191/789.  Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Hasan  bin  Sahi  Al  Mujawwaz  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim 
menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Ali  bin  Rabah  Al-Lakhami 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  bahwa  Umar  bin 
Khaththab  4§b  berpidato  di  hadapan  massa  dan  berkata,  “Barangsiapa 
ingin  bertanya  tentang  Al  Qur'an,  datangilah  Ubay  bin  Ka’b. 
Barangsiapa  ingin  bertanya  tentang  halal  dan  haram,  datangilah  Mu’adz 
bin  Jabal.  Barangsiapa  ingin  bertanya  tentang  faraidh,  datangilah  Zaid 
bin  Tsabit.  Barangsiapa  ingin  bertanya  tentang  harta,  datangilah  aku, 
karena  Allah  0  telah  menjadikanku  sebagai  bendahara.”429 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

of  c^L»^|l  <JUw|  ^  jif  l£jb~  —  V^*/o\^Y 

O*  ch  (U*Q  <y.  'ci 

‘S#  <y.  s-**"  <y.  J**-*J\  ^  o*  o* 

^  IjLi  <up  <ojI  ^  DlS"  :JU  of  (jp 

0lA>  Jjj  jjb  tbsJi  j*Jj  OjS  (-jCi 

Ij^-f  I jZ' j  jii  ;ajL»^P  j*JLxj  4*Ip  <0)1  ^^1*?  ^«Jl  (_5^i  c^-^j JkJl 


Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


I  502  1  —  Al  Mustadrak 


i^X»j  aIp  aSjI  J J^-l  J  I Slii  O? 

.f-'J*  j>Uii  f  IS  <jc«  j*-l^<J  *»1  J  y*  J  J*-^  'jj 

5192/790-  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  Al  Imam  menceritakan 
kepada  kami,  bahwa  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  (menceritakan  kepada 
kami),  Ibrahim  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Hisyam  bin  Yusuf 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari  Az-Zuhri,  dari 
Abdurrahman  bin  Ka’b  bin  Malik,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Mu’adz 
bin  Jabal  <j§t>  adalah  pemuda  yang  santun  dan  dermawan.  Dia  termasuk 
pemuda  terbaik  di  kalangan  kaumnya.  Dia  tidak  pernah  menahan  apa 
pun  (tidak  kikir)  dan  terus  berutang  sampai  seluruh  hartanya  tenggelam 
dalam  utang,  sehingga  orang-orang  yang  berpiutang  padanya  menemui 
Nabi  Rasulullah  pun  menjual  harta  Mu’adz  untuk  (membayar) 
mereka,  sampai-sampai  Mu’adz  tidak  memiliki  apa-apa.”430 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

tJii&Jl  ^  'J  'JL^ J!  'j*  £  ifjb-  -YA  \Jo\W 

^ j  j c43 ^Jb  OlJaiil  ,ji  <*Wl  t ‘jt ***5*«Jl 

cJL ^  <iJJl  j ^ 

JZ*  ji  J**  ’J*  c/-  y y ^  o*  o*  J**  <y-  "J* 

Jyu  jUl<j  a!1p  <0)1  4Jl  ^1  4J  C-*l> 

^  31**  ^  aSiI  J j 

t CiJ-J  aSjI  jjapti  cJju  L»f  ija  *yi  <lj  S/  dAJj  ^ 

430  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkhJsh,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  503  1 


\ijJj  OU  t iJljlj  USj jj  i aji 

<Ja-P  4j  viX*^»  (4Pi j.t^-»Jl  4jjl jPj  fejifJl  Jpr J  Jp  <0)1  (_*aI J-» 
p I  (<_£AgJlj  4^3- jJlj  S^L^aJl  ^?rL  ciii*  Ajt.ij 
<\&  -5 jJ  S/  £y=sJl  of  jJplj  t^JLa  2Tprf  Ja-^J  ^  j  c]^s>li 

.^LwJlj  tJj  (jlSsJ  JjU  ^A  L» j  tljj>-  ^jjj  V J 

193/791.  Abu  Ali  Al  Husain  bin  Ali  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Abdullah  bin  Yazid  Al  Qaththan 
mengabarkan  kepada  kami  di  Ar-Raqqah,  Amr  bin  Bakar  As-Saksaki 
menceritakan  kepada  kami,  Mujasyi  bin  Amr  Al  Asadi  menceritakan 
kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim 
bin  Umar  bin  Qatadah,  dari  Mahmud  bin  Labid,  dari  Mu’adz  bin  Jabal, 
bahwa  ketika  putranya  wafat,  Rasulullah  H  mengirim  surat  kepadanya 
yang  berisi  ucapan  belasungkawa,  “ Bismillahinrahmanirrahim.  Dari 
Muhammad  Rasulullah  0  untuk  Mu’adz  bin  Jabal.  Semoga 
kesejahteraan  selalu  terlimpahkan  atasmu.  Aku  memuji  Allah  yang  tidak 
ada  tuhan  selain  Dia.  Amma  ba  ’du,  semoga  Allah  memberimu  pahala 
yang  besar,  membimbingmu  untuk  bersabar,  dan  menjadikan  engkau 
dan  kita  selalu  bersyukur,  karena  diri  kita,  harta  kita,  keluarga  kita,  dan 
anak-anak  kita  adalah  pemberian  Allah  <$,  yang  menyenangkan  dan 
barang  titipan-Nya  yang  diamanahkan  kepada  kita.  Dia  menjadikanmu 
senang  dengan  pemberian  tersebut  dan  mengambilnya  darimu  dengan 
pahala  besar  berupa  shalat,  rahmat,  dan  petunjuk.  Bila  engkau  memang 
mengharapkan  pahala,  bersabarlah  dan  jangan  sampai  keluh-kesahmu 
menghapus  pahalamu  sehingga  kamu  menyesal.  Ketahuilah,  keluh- 
kesah  tidak  akan  mengembalikan  apa-apa  (yang  telah  hilang)  dan  tidak 
akan  menolak  kesusahan  serta  tidak  akan  menjadikannya  datang  lagi, 


|S04  I  —  Al  Mustadrak 


karena  memang  sudah  terjadi.  Semoga  kesejahteraan  senantiasa 
terlimpahkan  atasmu."431 

Hadits  ini  gharib  hasan.  Hanya  saja,  Mujasyi  bin  Amr  tidak 
termasuk  syarat  dalam  kitab  ini. 

J  1&.  cvjfl  J  ci  ^  -v^/m  m 

^  its (f.  oi  LS5^ 

f4 — •  cf-  A^P  ‘po"' 

auI  J_Aj  Jbs-f  :Jl5  cSIp  ^»1  o*  ^  uA 

ijl  1  S»  4Jllj  ibo  b  b»jj  <S^.  J 

tiUi  G  ClJLwstf»  _jf J  :Jl2i  cdi^“f  <&lj  Ijfj  ti&l  J  y*  J  lj  (^*'j 
t3 c3 >  jo  jp  J?f  JLtfll  : Jji  of  £C*  j5  ^  ^  ^ 
Ijf  vlAUt  uAjO  0~°"J 

.(4^  y  ^  A*  j?  bA^1  ** 

5194/792.  Al  Husain  bin  Al  Hasan  bin  Ayyub  mengabarkan 
kepada  kami,  Abu  Yahya  bin  Abu  Maisarah  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Yazid  Al  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  Haiwah  bin 
Syuraih  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Uqbah  bin  Muslim 
berkata:  Abu  Abdurrahman  Al  Hubuli  menceritakan  kepadaku  dari  Ash- 
Shunabihi,  dari  Mu’adz  bin  Jabal  dia  berkata,  “Rasulullah# 
memegang  tanganku  pada  suatu  hari,  lalu  bersabda,  Wahai  Mu’adz, 
demi  Allah,  aku  mencintaimu'.  Aku  lalu  berkata  kepadanya,  'Wahai 
Rasulullah,  demi  ayah  dan  ibuku,  demi  Allah,  aku  juga  mencintaimu'. 

431  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  ‘“Hadits  ini  merupakan  hadits  maudhu 
hasil  rekayasa  mujasyi’  [bin  Amru].” 


Al  Mustadrak  —  I  505  I 


Nabi  0  lalu  berkata,  Wahai  Mu’adz,  aku  berwasiat  kepadamu, 
janganlah  engkau  meninggalkan  doa  ini  setiap  selesai  selesai  shalat,  “  Ya 
AJlah,  berilah  pertolongan  kepadaku  untuk  selalu  mengingat-Mu, 
bersyukur  kepada-Mu,  dan  beribadah  kepada-Mu  dengan  baik." 

Mu’adz  lalu  mewasiatkan  doa  ini  kepada  Ash-Shunabihi,  lalu 
Ash-Shunabihi  mewasiatkannya  kepada  Abu  Abdurrahman  Al  Hubuli, 
dan  Abu  Abdurrahman  mewasiatkannya  kepada  Uqbah  bin  Muslim.432 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


^  -L aJ)I  Ju P  jjf 

jM'  Ji  J>S*r  'J*  J.  ^  O*  J. 

j*  JJ-  ,jj  OIS"  :Jl5  1*4^  ^ 

ij>-  oj  \jSjP  ojii  1  jgf  b*S  OlS  iliUS'  f  j  t  Uli-  j 

jJL <Jlp  aJs!  auI  J L»ljf  j*_$^p  t_~JJ 

C  0  jP-b  3U*  Ajip  AUl  Aill  tOjb» 

aXJ1  JUi  (4j>  LU>-  Ld  camI  j  b  il jJUs  o jL« ^p 

^Ij  aIIp  4jp  cjJUaj  ^  aMI  j  aIIp  aJ)I 

Aill  J 15  C4J>  LU>o  U  cAilt  (J y*  j  b  lljJUj  T 

aJp  auI  Aiil  't)15  5U*  b  ^  g  i  j*. <*ip  auI 

aIm^-  t|»  g;.>  a yJLsU li  t4Jb»^p  ^Jl  <uslii  aJC»  ^JLlo j 


432  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


1 506  [  —  Al  Mustadrak 


aSjI  &\  J Jli  clU  4J0  Ij  :'Jts 


S  +  '  +  /  Jl  y  //  /  4  ^  ^  ^  #^ 

^  Jl  ilii  JJ*  a!&  ^  'j^-  :(*^J  ^ 

%\  J^>  ibl  J J-j  Cjfc-  ^  ^  £  :(ji^  ^  ‘a^ 


:Jl5  cJs"  C*  :JUi  tU-u-»  fJJl  c^>vv»f  (^j 


t  JJl  Ji  ijuls  'p} 11. j  aIIp  <5>l  (_SC9  ibl  J_^-j  °^>  j*J 
Jl  iUi  £Jks  :Jli  'S%>  dilp  Ipj£>  ^S?**  ^  ^  lP  :^J 
Jly  ^  <&l  Jv’  -&'  J^*J  Jj3  lT3"  4*  <-lj*  p-^  h >p' 
jf  4j^l-U  t4^  aIp  <&l  <_jUa^Jl  Ji  J»S-  \+J  £=-  ^1  3^-Jl 
JS"  c5jpj  U^pli  cl^J  '{y-  J*1  ^  i^J  ^ 

e/3^'  Jl  p  *s&  <&'  Jv3  <&'  tJ  J-S*  v-1^3  ^“0 

Li^-^l  p  ?s.Nj*  £  :  JUi  clilllp  iUi  oIp  ^  i$f/  cptfftk^ 

.f&  hj  tfjrl  J\ 


5195/793.  Abu  AbduUah  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Isa  bin  An-Nu’man  menceritakan 
kepada  kami  dari  Mu’adz  bin  Rifa’ah,  dari  Jabir  bin  Abdullah  4$b,  dia 
berkata,  “Mu’adz  bin  Jabal  berwajah  paling  tampan,  paling  bagus  budi 
pekertinya,  dan  paling  dermawan.  Dia  banyak  berutang,  hingga  orang- 
orang  yang  berpiutang  padanya  (yang  memberinya  utang)  menagihnya. 
Namun  dia  menghilang,  maka  orang-orang  yang  memiliki  piutang 
tersebut  melaporkannya  kepada  Rasulullah  ||.  Rasulullah  H  lalu 
mengirim  utusan  untuk  menemui  Mu’adz,  kemudian  Mu’adz  datang 
menghadap  beliau  bersama  orang-orang  yang  memiliki  piutang 


Al  Mustadrak  —  |  507  1 


padanya.  Mereka  kemudian  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  ambilkanlah  hak 
kami  darinya'.  Rasulullah  fjj|  berkata,  'Semoga  Allah  merahmati  orang- 
orang  yang  bersedekah  kepadanya'. 

Beberapa  orang  pun  bersedekah,  sementara  sebagian  lainnya 
tidak  mau.  Mereka  berkata,  'Wahai  Rasulullah,  ambilkanlah  hak  kami 
darinya'.  Rasulullah  H  lalu  berkata,  'Wahai  Mu’adz,  bersabarlah 
terhadap  mereka'. 

Rasulullah  kemudian  mengambil  seluruh  harta  Mu’adz  dan 
memberikannya  kepada  orang-orang  yang  memiliki  piutang  padanya. 
Mereka  lalu  membagi-bagikannya  di  antara  mereka,  dan  mendapat  5/7 
dari  hak  mereka.  Mereka  kemudian  berkata,  Wahai  Rasulullah,  juallah 
dia  untuk  kami'.  Rasulullah  berkata,  'Lepaskan  dia,  karena  kalian 
tidak  memiliki  kuasa  lagi  terhadapnya '. 

Mu’adz  lalu  pergi  ke  perkampungan  bani  Salamah,  lalu  ada 
orang  yang  berkata  kepadanya,  'Wahai  Abu  Abdurrahman,  andai  saja 
kamu  mau  minta  kepada  Rasulullah  H,  karena  sekarang  kamu  telah 
jatuh  miskin'.  Mu’adz  berkata,  'Aku  tidak  akan  meminta  kepada  beliau'. 

Mu’adz  kemudian  berdiam  diri  selama  beberapa  hari,  lalu 
Rasulullah  &  memanggilnya  dan  mengirimnya  ke  Yaman  seraya 
bersabda,  'Mudah-mudahan  Allah  membayarkan  utangmd. 

Mu’adz  lalu  berangkat  ke  Yaman  dan  tetap  di  sana  sampai 
Rasulullah  0  wafat.  Pada  tahun  ketika  Umar  bin 
Khaththab  menunaikan  haji  di  Makkah  dan  diangkat  oleh  Abu  Bakar 
sebagai  amir  haji,  Mu’adz  bertemu  dengan  Umar  pada  hari  Tarwiyah. 
Keduanya  saling  merangkul  dan  memberi  ucapan  belasungkawa  satu 
sama  lainnya  atas  wafatnya  Rasulullah  0.  Ketika  keduanya  sedang 
bercakap-cakap,  Umar  melihat  budak-budak  Mu’adz,  maka  dia  bertanya, 
'Siapa  mereka'?" 


1508  |  —  Al  Mustadrak 


Dia  lalu  menyebutkan  redaksi  hadits  yang  telah  kuriwayatkan 
sebelumnya.433 


Biografi  Al  Fadhl  bin  Abbas  bin  Abdul 
Muththalib 

y»  «— {J, 

J)  ^-0*11  *J>  ‘J^  Cf- 

«lip  aJJI  <5ll  d £>  \'y>  ^  C5^J  C/-  s4k<d' 

4^x?-  <X^  LS^J  Ui?"  ***  A^* 

jd  ciliS  ^jjj  jU^-J  Alip  &\  Jls?  Aill  J  y*  j  0\k"j  C^lS^Jl 

oci  iL.  {j‘\'^*  Ojpii»  ^  oijNi  f&Ji  ji  jr^- 

.ilp  <5sl  y>*  V^hr  ^  '^?3  ‘Lr*^  o?  “.r^ 

5196/794.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Khalifah  bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Al 
Fadhl  bin  Al  Abbas  bin  Abdul  Muththalib  bin  Hasyim,  nama 
panggilannya  adalah  Abu  Muhammad.  Dia  ikut  bersama  Rasulullah  |H 
dalam  penaklukan  Makkah  dan  Perang  Hunain,  serta  tetap  tegar 
bersama  beliau  ketika  orang-orang  melarikan  diri.  Dia  juga  ikut  haji 
Wada  bersama  beliau.  Dialah  salah  seorang  yang  memandikan 
Rasulullah  fj|  dan  mengurus  pemakamannya.  Kemudian  dia  pergi  ke 

^33  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Muhammad  bin  Umar  dan  Al  Waqidi.” 


Al  Mustadrak  —  I  509  I 


Syam  untuk  berjihad  di  kawasan  Yordania  saat  Tha’un  melanda  Imawas 
pada  tahun  18  Hijriyah,  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin 
Khaththab  «&.” 


j)  JU sku*  ^LjJI  bf  -vW°^V 

fji  <j&-  J>  Jj»  :J_^i 

*  ^Pj  i/,  y>y^\ 

5197/795.  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin 
Ya’qub  (menceritakan  kepada  kami):  Aku  mendengar  Al  Abbas  berkata: 
Aku  mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata,  “Al  Fadhl  bin  Abbas  mati 
syahid  dalam  Perang  Yarmuk,  pada  masa  pemerintahan  Abu  Bakar 
Ash-Shiddiq 

\j jjA  cJiiGdl  Ojiif  ^  j^xi\  j)f  ^ f  -Y^t/o  ^  *\A 
^  ^^p  jfiij Jl  ^  aUI  JlIp  UjJL»-  c 

c-~U^»Jl  wLp  j)  j)  ^«i <a.a.)l  :  JIS  ^P  tol  (jP  Cjv-^l ji\ 

^  (JlS  d^jU»Jl  C-Uj  4jU  <C«fj  JLa^w*  jjf 

XP  ^  ^LiJl  0_yjf  jj  wUjJl  ^  jJUi-  £-• 

•u-W*  ^  J* 

5198/796.  Abu  Al  Husain  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Ats-Tsaqafi  mengabarkan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Sa’d 
Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami,  pamanku  — Ya’qub  bin  Ibrahim— 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Ishaq,  dia  berkata,  “Al 
Fadhl  bin  Abbas  bin  Abdul  Muththalib  memiliki  nama  panggilan  ‘Abu 


—  Al  Mustadrak 


Muhammad’.  Ibunya  adalah  Ummu  Al  Fadhl,  yang  namanya  Lubabah 
binti  Al  Harits.  Dia  gugur  sebagai  syahid  pada  masa  pemerintahan  Abu 
Bakar,  bersama  Khalid  bin  Al  Walid.  Ayahnya,  Al  Abbas  bin  Abdul 
Muththalib,  dan  saudara  laki-lakinya,  Abdullah  bin  Abbas,  meriwayatkan 
hadits  dari  Al  Fadhl  bin  Abbas.  ” 

Adapun  hadits  riwayat  ayahnya,  Al  Abbas,  darinya  adalah: 

CjlitaJl  A'  JL*  *J{  A'  jj!  \Xj -Y^v/o  ^  ^  ^ 

JbSj  ■  if.  DU-L<  ^p  i-fjri}1  ^  o>.  j**  $ 

A'  -Cp  Jfy  Ijf  d)f  c js>$\  {/■  ls^ 

c_A)aJLSl  wLP  ^  ^  -A'  4^  f?—*  ^ 

4lp  Sj'  A'  J ^  f!*  ^  ^  : ^ 
^,4"  ^iS"  llis  cjiil-j  aIIp  A'  A'  J  y*  j  dj*-  (4"J 

Jlii  cjUb-j  4^  -A'  ^l^3  A'  4p  J^J'  •c^3 

Jis^j  t«ui  (4-^J  4^  (4*^  ^  <-)^j 

:jj4"  di— j  (Ji* J  4^  LS^  4ji' 

o^-'yt  v '^y  <*4  b4»  *b~£4j' 

yid'-bJ'  iif  344r<*'4  <-A*J  £-"4'  <4*  'M  44^?r 

bgj'  :J yk  J**- j  di— j  ^*i  u^bJ'  <*^  (*-’  ‘fL4' 

:  Jji  bLi»  £«/>_}(  ' 'M  <j4" 

JLsJ'  ^a^Kj  jv^bip 

Al  Mustadrak  —  1  Sll  I 


5199/797.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ismail  Muhammad  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Ayyub  bin  Sulaiman  bin  Bilal  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Bakar  bin  Abu  Uwais  menceritakan  kepadaku  dari 
Sulaiman  bin  Bilal,  dia  berkata:  Yahya  bin  Sa’id  berkata:  Abu  Az-Zubair 
mengabarkan  kepadaku  bahwa  Abu  Ma’bad  maula  Abdullah  bin  Abbas 
mengabarkan  kepadanya,  bahwa  dia  mendengar  Abdullah  bin  Abbas 
menceritakan  dari  Al  Abbas  bin  Abdul  Muththalib,  bahwa  dia  berkata, 
“Pada  hari  Arafah,  Al  Fadhl  membonceng  Rasulullah  dan  banyak 
orang  yang  mengerumuni  Rasulullah  Ketika  massa  semakin  banyak, 
aku  berkata,  'Nanti  Al  Fadhl  akan  menceritakan  kepadaku  tentang  &pa 
yang  dilakukan  Rasulullah  H'.  Al  Fadhl  berkata,  'Rasulullah  bertolak 
dan  orang-orang  ikut  bertolak  bersama  beliau.  Rasulullah  fj&  memegang 
tali  kekang  untanya  seraya  menyeru  kepada  massa,  "Tenanglah  kalian!” 
Ketika  beliau  tiba  di  Muzdalifah,  beliau  turun  untuk  menunaikan  shalat 
Maghrib  dan  Isya  secara  sekaligus,  kemudian  ketika  fajar  terbit,  beliau 
shalat  Subuh  dan  berdiri  di  Muzdalifah  di  dekat  Al  Masy’aril  Haram,  lalu 
beliau  bertolak,  dan  orang-orang  ikut  bertolak  bersamanya.  Beliau 
memegang  tali  kekang  untanya  seraya  bersabda,  "Wahai  kalian  semua, 
tenanglah!”  Kemudian  ketika  tiba  di  Muhassar,  beliau  sedikit 
mempercepat  kendaraannya  seraya  bersabda,  "Carilah  kerikil-kerikil 
kecil.  ’434 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim. 

Selain  Abu  Az-Zubair,  ada  yang  meriwayatkan  hadits  ini  dari 
Abu  Ma’bad,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


434  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim.  Al 
Fadhl  mati  syahid  pada  Perang  Yarmuk.  Demikianlah  yang  dikatakan  oleh  Ibnu 
Ma’in." 

Ibnu  Ishaq  berkata,  “Dia  wafat  bersama  Khalid  pada  masa  pemerintahan  Abu 
Bakar.” 


I  512  |  —  Al  Mustadrak 


Adapun  hadits  saudara  laki-lakinya,  Abdullah  bin  Abbas, 
diriwayatkan  dalam  Ash-Shahihain  dari  hadits  Atha  dan  Abu  Ma’bad, 
dari  Ibnu  Abbas,  dengan  dua  redaksi,  “Tenanglah  kalian!”  seraya 
melempar  jumrah.  ” 

Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

J-P  ^  LjJj»  jj f  —  V  ^  A/®  Y  •  • 

Je-  *>*  tVP  J>  J*  J*  *J> 

aUI  aWI  <_!_}-*» J  v— iuij  0l£"*  ^JvsaII  Di  iL»-gJLP  aDI  ^Lp 

liJlS  <dp  auI  4iil  J  y*  j  fj plif  L*J3  aJlJ  |*-Lo«j  aJLp 

•ck'V'j  Js^'  o~)  ^I1p  ^-l3l 

5200/798-  Abu  Ath-Thayyib  Al  Harbi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  Muhmisy 
bin  Isham  menceritakan  kepada  kami,  Hafsh  bin  Abdullah  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Thahman  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
Hasan  bin  Umarah,  dari  Al  Hakam  bin  Utbah,  dari  Thawus,  dari  Ibnu 
Abbas  bahwa  Al  Fadhl  membonceng  Rasulullah  |§  pada  malam 
Jam  Ketika  Rasulullah  !§•  bertolak,  beliau  bersabda,  “Wahai  kalian 
semua,  tenanglah,  karena  kebaikan  itu  bukan  dengan  mempercepat 
jalannya  kuda  dan  unta. >43S 


435  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  |  513  1 


Biografi  Syurahbil  bin  Hasanah  % 

'J  r?Q  *J  ]&  J  J&>-  -vW°Y^ 

O1.  (ji  UjJ^-  c^j^s- Jl  <3U»wl 

,jJ  0^  (ji  J***  (ji  DLi-*  C-J>J  C-JlS"”  «L»f 

^  abI  u-p  j**  ji$  b»fj  tOLi«*  o y>rlij  4pAj>!’  D* 

OlTj)  ‘_A~*  «y  Ja^s-  ji  l-Ai  01^1*3  tjl?!  ^  J^lp  J  ^UalJl 
<L£  J>*»r  t*  •*#!  ^5^»“  caIap  j^-LaJl  ji  (Jt^rJ  Jlli 

C-<Uj  tLi>-  j»-U-j  4JP  4ttl  Ali!  <Jj-» j  £-•  <_5  OJTjJS 

OUj1  aH.  a!p  aSiI  ^pj  Js-  &%*■  J  fji  aII^-  jj  JJ- 

.0  J~*& 

5201/799.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Tentang 
Syurahbil  bin  Hasanah,  ada  yang  mengatakan  bahwa  ibunya  merupakan 
istri  Sufyan  bin  Ma’mar  bin  Habib  bin  Wahb  bin  Hudzafah  bin  Jumah. 
Dia  ikut  hijrah  bersama  Sufyan.  Adapun  ayah  Syurahbil  adalah  Abdullah 
bin  Al  Mutha  bin  Amr  dari  Yaman.  Sufyan  di  sini  adalah  Jamil  bin 
Ma’mar  yang  dijuluki  ‘Dzul  Qalbain’  karena  kecerdasannya,  sampai- 
sampai  Allah  H  berfirman,  'Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi 
seseorang  dua  buah  hati  dalam  rongganya'.  (Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  4).  Dia 
ikut  Perang  Hunain  bersama  Rasulullah  f^.  Syurahbil  bin  Hasanah  wafat 


I  514  |  —  Al  Mustadrak 


saat  Perang  Yarmuk,  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  %, 
pada  tahun  18  Hijriyah.”436 


^ Jl  Al  J  if£-f  -A*  ./o\.Y 

^  o*  ^^i  ji  Al  ilp  jfi  t4>'  ‘L~^ 

iX?J\  (J j*X4*  ’o*  'y*'j  h*  J&  ®j*j 

.aliliJl  o^stc^l 

5202/800.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Tentang  Syurahbil  bin  Hasanah,  Hasanah  adalah  ibu  Aduliyah. 
Ayah  Syurahbil  adalah  Abdullah  bin  Al  Mutha  bin  Amr  dari  Kindah, 
sekutu  bani  Zuhrah.  Nama  panggilannya  adalah  Abu  Abdullah.  Dia 
termasuk  sahabat  yang  ikut  hijrah  kedua  ke  negeri  Habasyah. 

iuU  dli.  ‘ji  J  -a  •  \ /» 'f  -  r 

Al  j lp  iljj  tSjIjj  y.  s**  <y.  I  d/  j» 

S-i^l  Cr*  c5^— i  <y.  t^l^IJl 


436  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  adalah  Syurahbil  bin  Abdullah  bin 
Al  Mutha,  berasal  dari  Kindah  dan  merupakan  sekutu  bani  Zuhrah.  Dia  termasuk 
sahabat  yang  ikut  hijrah  ke  Habasyah.” 

Ibnu  lshaq  berkata,  “Hasanah  ikut  hijrah  bersama  suaminya,  Sufyan  bin  Ma’mar 
Al  Jumahi.” 


Al  Mustadrak  —  {  515  1 


5203/801.  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  mengabarkan 
kepadaku,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Al  Husain  bin  Umar  bin  Zurarah 
menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  bin  Abdullah  Al  Bakka'i  menceritakan 
kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  tentang  nama  sahabat  yang 
hijrah  ke  negeri  Habasyah,  yaitu  Syurahbil  bin  Hasanah.  Ibunya, 
Hasanah,  ikut  hijrah  ke  negeri  Habasyah  bersama  suaminya,  Sufyan  bin 
Ma’mar  bin  Habib  bin  Wahb  bin  Hudzafah  bin  Jumah. 


o'.  o'*  J*  u-. >yuo  -A*Y/oY»i 

oi  o'.  ^  o'-  -T*  o'-  ‘W iJ^j 

yj  «s-»*-  c/-  ilf j  cjijiJi  -lp  jJJ* 

g?*  o*'  y*j  ^  o^j**  ^ 

J//  /  S'  / 

5204/802-  Ahmad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku,  Musa 
bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin  Khayyath 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Syurahbil  bin  Abdullah  bin  Al 
Mutha  bin  Amr  bin  Abdul  Aziz.  Ibunya  adalah  Hasanah  yang 
perwaiannya  milik  Utsman  bin  Habib.  Syurahbil  bin  Hasanah  wafat 
dalam  usia  67  tahun,  saat  Tha’un  melanda  Imawas,  pada  tahun  18 
Hijriyah. 


I  516  1  —  Al  Mustadrak 


ly^J\  £&  J>  [y  ^ -A 

£(  ciJo  of  «jy  ‘t^AP'  A  ‘A~*  o*  ‘A^'  <A 
'j»)  y  ^-*  iJ* 


5205/803.  Muhammad  bin  Al  Qasim  bin  Abdurrahman  Al 
Ataki  mengabarkan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani 
menceritakan  kepada  kami,  Nu’aim  bin  Hammad  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari  A z- 
Zuhri,  dari  Urwah,  bahwa  An-Najasyi  mengirim  Ummu 
Habibah  #,  untuk  menghadap  Nabi  #  bersama  Syurahbil  bin  Hasanah. 

^  *ul  “A  •  i  I  °  T  •  *\ 

015^  :Jli  ^  JU^«i  lS!!b-  ^ 

a!1p  4&I  (_siv3  4jSl  J  J*  <UP  4Ul  0^  jAj'"’ 

Jn  Jii-  3^'  y  j  ipijj*  'y  i  ^3 

.^LsJl  (_yLp  aJj!  ^v5 j 

5206/804.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  mengabarkan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Syurahbil  bin 
Hasanah  %,  termasuk  salah  seorang  sahabat  Rasulullah#.  Dia  ikut 
beberapa  peperangan  bersama  beliau,  dan  dia  merupakan  salah  seorang 
amir  yang  diangkat  oleh  Abu  Bakar  %  ke  Syam.” 


Al  Mustadrak  —  1  517  | 


o1,  tjf'  (j;  ^ jd  -  A  «  o/o  Y  •  V 

^2-*j  tSoUS  Lj^-  c^L>jh  LjJb>-  ^  (»4**^*  <-jty^ 

£*_)  :<Jl5  ^  ^  O**  4s-^*p"  oi  ‘<3*jj3l 

t j~>rj  O^pUaJl  01  ijlis  jj^P  ^j)89^  ^LiJlj  O^jpUall 

rjLSi  aII^-  ^1  j-i  dJLJo  £M  u_->l*-iJlj  <^5 

Cr!  lP9  jP-^ J  ‘(*^J  ^  ls^9  ^  J j-"j  t  j^!Lp  OiS^ 

olijj  4~Lp  ij£Oj  j  4-«->-j  a*^Jj  c ^Lfef 

>r5is  ljoJL,aJi 

5207/805.  Hamid  bin  Muhammad  Al  Harawi  mengabarkan 
kepadaku,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Muslim  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Hammam  menceritakan  kepada 
kami,  Qatadah  dan  Mathr  Al  Warraq  menceritakan  kepada  kami  dari 
Syahr  bin  Hausyab,  dari  Abdurrahman  bin  Ghanam,  dia  berkata, 
“Ketika  Tha’un  melanda  Syam,  Amr  bin  Al  Ash  berpidato  di  hadapan 
kami,  'Sesungguhnya  Tha’un  ini  adalah  najis,  maka  larilah  kalian  ke 
lembah-lembah  dan  lereng-lereng'.  Ketika  Syurahbil  bin  Hasanah 
mendengarnya,  dia  berkata,  'Amru  bohong!  Aku  telah  menemani 
Rasulullah  0,  dan  saat  itu  Amr  lebih  sesat  dari  unta  keluarganya.  Justru 
Tha’un  merupakan  rahmat  dari  Tuhan  kalian,  doa  Nabi  kalian,  dan  yang 
menyebabkan  wafatnya  orang-orang  shalih  sebelum  kalian'.”437 


437  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Tentang  Syahr  bin  Hausyab,  Ibnu  Hajar  berkata,  'Shadug,  banyak 
meriwayatkan  hadits  hursai,  dan  banyak  kelirunya'.” 

Uh.  At-Taqrib  (1/355). 


1518  |  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Abu  Jandal  bin  Suhail  bin  Amr  ^ 

jj  l c 't^jyuo  ji  —  A*‘\/°Y*A 

<u~*J  JjaS-  ji  ji  Ja^s-  j$  •  Ji  6dt-\s>-  Jij*  j 

S~?~  J  j  J  J  J  J  ^  ^ 

Xs-  jj  Jiy  ^  j*  4^-U  (Jjj  ffj  : (£$  ji  J&  Ji 

<5ii  J  Jj’j  ^J\  Lj'J»  jju  J  'J  lili  ij£ JaIJI  £*  01 Z' j  Ij*Aj 

”  "  ,,  S  ,%,  *  .M  A,  «, 

.oU-Jl  ^jj  4-J^  ^  ls^9 

5208/806.  Ahmad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku,  Musa 
bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin  Khayyath 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu  Jandal  bin  Suhail  bin 
Amr,  namanya  adalah  Abdullah  bin  Suhail  bin  Amr  bin  Abdi  Syams  bin 
Nadhr  bin  Malik  bin  Hisl  bin  Amir  bin  Luay.  Ibu  Abu  Jandal  adalah 
Fakhitah,  dari  bani  Naufal  bin  Abdi  Manaf.  Dia  ikut  Perang  Badar 
bersama  kaum  musyrik.  Ketika  berada  di  Badar,  dia  melarikan  diri  dan 
bergabung  dengan  Rasulullah  §j|.  Dia  mati  syahid  dalam  Perang 
Yamamah.”438 

Aku  menemukan  tahun  wafatnya  dalam  Tarikh  Syabab.  Tentang 
tahun  wafatnya  ini,  menurutku  salah. 


438  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abu  Jandal  bin  Suhail  bin  Amr  ikut 
pergi  ke  Badar  bersama  kaum  musyrik,  lalu  dia  melarikan  diri  dan  bergabung 
dengan  kaum  muslim.  Demikianlah  yang  dikatakan  oleh  Khalifah,  tapi  dia  keliru'. 
Dialah  yang  disebut  namanya  dalam  perjanjian  Al  Hudaibiyyah.  Dia  berjihad 
dalam  penaklukan  Syam  dan  wafat  dalam  Tha’un  Imawas.” 


Al  Mustadrak  —  I  519  I 


lliJb-  4J)I  J-P  jjf  abjJL>-  JLSfl  — A*v/®Y»^ 

(Ji^<  jjJ  '3^*  j *■&  (ji  c^-**o-Jl  Lj-L>- 

^  Aiijlj  j^*-P  ^  <^^«3  U.Ji  j*-L«»f  jj-*P  jjJ 

4~J  Jl>dl  j*JL»J  4_<lp  <0)1  ^^LyS  <0)1  (J_jj  L*-Ls  CO 4*I<*J  wLjwb»rJl 

Jj->-  jj(  Ij^sf  caJlp  oCbli  C»  oCtfUi  fji  (J-^* 

auI  4J1I  <J  j*-*  j  o®  ji  Cj*JL%«*j  ^JLp  <0)1  4#l  J  y**  j  (_5^i  o^_^—S 

(jp-JLj  ccfJJj  JL*j  cJLsf  j»j  Cj»-^  OIS”*  O^f  1  4-J  5^ 

I jAS"" j  ^  4pLL?p  <Jl  Jjj  ^ya.alb  j*J  j&ysu 

c^e  <Iip  Ijj^S  *yi  I jiiUi  L» '  tr^S^l  jif  j*-fri  ^ j-* 

L5^~  ^  Jali-  JjJ  jli  c^pl£.  aJp  I jjJi  £  I 

^glp  SjjJuJb  ^  4j«Jo  015^  (j* j  jjf  jq^;  jf  o£ 

J>  oJju  .^ftlstoj  4*^  Jjiu  Jjj  jvli  Cj»il«J  4-jip  <0)1  <0)1  J yMj  <Xg-P 

^Jb  0 j^S’  OUj  4JL^i  (j*\jaS’  pjpli  ^LiJlj  0>L*  4jil  lJ---^' 

.41P  <0)1  i-^Ua^Jl  'j»  j*s- 

5209/807.  Abu  AbduUah  Al  Ashbahani  menceritakan  hadits  ini 
kepada  kami,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata,  “Abu  Jandal  bin  Suhail  bin  Amr  masuk  Islam  sejak 
dulu  di  Makkah,  lalu  ayahnya,  Suhail  bin  Amr,  menahannya  dan 
mengikatnya  dengan  rantai  besi,  dan  melarangnya  'berhijrah.  Ketika 
Rasulullah  f&  singgah  di  Al  Hudaibiyyah,  beliau  didatangi  Suhail  bin 
Amr,  dan  terjadilah  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak,  lalu  Abu  Jandal 
berjalan  menuju  Rasulullah  dalam  keadaan  diikat.  Rasulullah  lalu 


|520  |  —  Al  Mustadrak 


mengembalikannya  kepadanya  karena  masih  ada  perjanjian  damai 
antara  kedua  belah  pihak.  Dia  kemudian  melarikan  diri  dan  menyusul 
Abu  Bashir  di  Al  Aish,  yang  saat  itu  beberapa  orang  Islam  telah 
bergabung  dengannya.  Setiap  kali  ada  kafilah  dagang  Quraisy,  mereka 
menyerangnya  dan  membunuh  orang-orang  yang  dapat  dibunuh  dan 
mengambil  harta  mereka.  Abu  Jandal  tetap  bersama  Abu  Bashir  sampai 
Abu  Bashir  wafat.  Lalu  dia  bersama  kaum  muslim  lainnya  pergi  ke 
Madinah  pada  masa  Rasulullah  #.  Dia  berperang  di  jalan  Allah  bersama 
Rasulullah  f|,  dan  terus  berperang  setelah  beliau  wafat.  Dia  wafat  di 
Syam  saat  Tha’un  melanda  Imawas,  pada  tahun  18  Hijriyah,  pada  masa 
pemerintahan  Umar  bin  Khaththab 


Biografi  Al  Harits  bin  Hisyam  Al  Makhzumi 

'jZ  ^  J  -A  •  A/o  Y  ^  * 

<i> Jl  :Jli  i ^  x»s**j*  iLjj- 

jj  Ja-L*  J-  j**  <J  h*  J-  J-  J 

dis"  UJ  :Jl5  ^  {j* 

4-^  >3  J'  ^  y^  ff  J  J  j-  -4*  j  r1^ 

^Ip.  ‘‘W*  ‘4< 

oiiS  LilLil  ^  J 

C11445  ^  ^-iSl  y  J*2  U^Iip 

{jl^  <&i  J ^-4^  'y^  Cc 


Al  Mustadrak  —  I  521  I 


^  ^  Cr!  £  <<&!  J cjjl-j  <I1p  a»I 

UgbfJ  L-fJp  oIaJIs  ^  ^  CJ-¥*S>~  ° i^!  ^ 

Cr*  l> j?r\  J i  <J  cfJJi  OIS^  li  •(♦-^'J  {J~0  auI  J y*j  Jlii 

,_Ji  b ./v^ib  b^J}  C-Jt?ry  OJ-»f  ^  L.fj  tc/prf 

^  Al  oIpj  (*1^a  ^  <i* jbJl  ps-  <&l  aSjI  J jl»JJ  J*ii 

J_^>j  Jlii  <5^ap-^J|  }LJl  (jJ^2^«  ll^oli  pLJl?:-  AiLjj  ^jf 

«J^jl^Jl  Jb  CLaL^(  Ji  L-fJl  J--1»  }l  ‘p**j  4Jp  4J)I  ^jL^.aJjI 

•'i-*  f'  '  '  •'*  *i>  "'  \  i  s*  t  • 

jr*'j  j  aILp  ajjI  aJJI  Jj** j  ^Jl jj  01  (^3x1^1  c-J«rj 

oulu  a  J  p  (Oif jllJl  ^  J5"  y^  C^i  4*5j 

C<-jIp  C^-<dl~3  <££*-  1_AJJJ  jAJL  j^JliJbi  Jstc— ^Jl  J^-b  jfi> j 

<-iil*A  015""  L*  ^|j_A  (^»Ul  4IJ  J^?xJl  ijliii  i(_£>*Jl  oilg-j»  i.~-)Jl  g -i.  J 

■J^  f^V*  yf;  6  :^j£tJl  Jli  fSC^I 
’^e’  Cr1-  ^  'M1  tOLfciP  dJU^^aJl  : ^Lp  ^1  Jli 

•  Jb  4^1  °^p  tiiJO^o  jj  iL> jl^Jl  Xp  cJmJJ  t 

53^'j  ls^  <-^*J  y>J  (/,  p-^j  *s&  <&'  J j^-j  o-tfj 

y'Jj  Ji  c>j^'  v^-'j  ,y»j^  ^  &?}  -5il3  :J yu  y>j 

4*i*  J*^  ^  ^  :olaj  :  Jli  U  pil.  o^!- ^f 

^jj  oJll-  ^1  :(41<j  4lip  4ii  lJC^  «5jI  J JJ’j  Jlii  cil diili 

l-r-^'  yrb3^  ^1  '^9j^  v^-'  ^i  JVj  JP 

L-a.  <-L>jl>Jl  J jj  p j  ’.JnS’  ^1  Jli.^jUl  tdJLJl 


—  Al  Mustadrak 


S-Ur  LoJLs  J  <JlP  4isl  Ajii  (J y* J  (Jiji*  LS*3”  *^*i 

4IP  <3i-WaJi  ^j\ 

^  J*  jJ**  ij)  cJ  S^'j  ‘J^  ij}  <y-  '**-&)  ‘f1^?  J*}'}* 

C^-gJlSdj  yj> j  p-ps-  p» j  p>  ^~'J  p\j&  (^  t^olll  Jsj 

^L*«i  ^LiJ*  <±jjL>Ji  ~L$JLs  t^LiJl  ^1  oIjp  tj^e- j>-  ^ 

Lii^j  io'Jzs>  oUj  3H*  o^'y*^  P ^LJtJU  c->lij  tjjSUarfj 
jIp  ^f  cSjijlJl  JlJ^JI  C-iJ  aIIsI»  4jf ^1  j^Jp  i_^UaiJl  ^1p 
d  J>*  'o*  'J**-  Crij  £  : j^d  ^  ^  iul 

.jj'ji  ‘j*  f&Jh  ^  J\  •£&  i_^U2^Jl 

5210/808.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Al  Harits  bin  Hisyam  bin  Al 
Mughirah  bin  Abdullah  bin  Umar  bin  Makhzum.” 

Sulaith  bin  Muslim  menceritakan  kepadaku  dari  Abdullah  bin 
Ikrimah,  dia  berkata,  “Pada  hari  Fathu  Makkah,  Al  Harits  bin  Hisyam 
dan  Abdullah  bin  Abu  Rabi’ah  masuk  menemui  Ummu  Hani  binti  Abdul 
Muththalib  <&,  untuk  meminta  perlindungan  kepadanya.  Keduanya 
berkata,  'Kami  adalah  tetanggamu'.  Ummu  Hani  lalu  melindungi 
keduanya. 

Ali  bin  Abu  Thalib  %  lalu  masuk  menemui  keduanya  dan 
melihat  keduanya,  lalu  mengacungkan  pedang  pada  keduanya.  Ummu 
Hani  lalu  meludahi  keduanya  dan  merangkul  Ali  seraya  berkata,  'Apakah 
kamu  akan  melakukan  ini  kepadaku  di  hadapan  orang-orang?  Lakukan 


Al  Mustadrak  —  I  523  1 


dulu  kepadaku  sebelum  melakukan  kepada  kedua  orang  ini'.  Ali  berkata, 
'Apakah  kamu  akan  melindungi  orang-orang  musyrik?'  Ali  lalu  keluar." 

Ummu  Hani  berkata,  “Aku  lalu  menemui  Rasulullah  dan 
berkata,  'Wahai  Rasulullah,  tadi  aku  mendapat  perlakuan  kurang  baik 
dari  putra  ibuku,  dan  aku  hampir  saja  lari  darinya.  Aku  melindungi  dua 
iparku  yang  musyrik,  dan  Ali  menyerang  keduanya  hendak 
membunuhnya'.  Rasulullah  H  lalu  bersabda,  'Itu  tidak  akan  dilakukan 
olehnya.  Kami  telah  melindungi  orang  yang  engkau  lindungi  dan 
memberi  jaminan  aman  kepada  orang  yang  engkau  amankan'. 

Aku  pun  pulang  dan  kuberitahukan  hal  itu  kepada  keduanya. 
Keduanya  lalu  pulang  ke  rumah  masing-masing. 

Kemudian  ada  orang  yang  mengatakan  kepada  Rasulullah 
'Al  Harits  bin  Hisyam  dan  Abdullah  bin  Abu  Rabi’ah  sedang  duduk  di 
tenda  keduanya  dengan  membawa  panah  bersama  beberapa  orang 
yang  memakai  Za’faran'.  Namun  Rasulullah  ||  bersabda,  Tidak  boleh 
mengganggu  keduanya,  karena  aku  telah  mengamankan  keduanya' J’ 

Al  Harits  bin  Hisyam  berkata,  “Aku  sendiri  malu  bila 
Rasulullah  melihatku.  Aku  teringat  saat  Rasulullah  H  melihatku 
bersama  orang-orang  musyrik.  Kemudian  aku  teringat  kebaikan  dan  sifat 
kasih  sayang  beliau.  Aku  lalu  menemui  beliau  ketika  beliau  sedang 
berada  di  dalam  Masjidil  Haram.  Ternyata  beliau  berdiri  menyambutku 
dengan  penuh  suka-cita  sampai  aku  berada  di  hadapannya.  Aku 
kemudian  mengucapkan  salam  dan  membaca  syahadat,  maka  beliau 
bersabda,  'Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  memberi  petunjuk 
kepadamu.  Tidaklah  pantas  orang  sepertimu  bodoh  terhadap  Islam'. 

Demi  Allah,  aku  merasa  bahwa  aku  tidak  pantas  bodoh  terhadap 
ajaran  Islam.” 

Ibnu  Umar  berkata:  Adh-Dhahhak  bin  Utsman  menceritakan 
kepadaku,  Abdullah  bin  Ubaid  bin  Umair  mengabarkan  kepadaku:  Aku 


I  524  1  —  Al  Mustadrak 


mendengar  Abdurrahman  bin  Al  Harits  bin  Hisyam  menceritakan  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  “Aku  melihat  Rasulullah  berdiri  di  atas  untanya 
saat  menunaikan  haji.  Beliau  berpidato,  'Demi  Allah,  sesungguhnya 
engkau  (Makkah)  adalah  bumi  terbaik  dan  bumi  yang  paling  dicintai 
Allah.  Andai  saja  aku  tidak  diusir  oleh  kaumku,  pasti  aku  tidak  akan 
keluar'. 

Aku  lalu  berkata,  'Andai  saja  kami  melakukannya,  pulanglah  ke 
Makkah,  karena  dia  merupakan  tanah  tumpah-  darahmu  dan  tempat 
kelahiranmu'. 

Rasulullah  &  bersabda,  'Aku  telah  meminta  kepada  Tuhanku  S 
dan  berdoa,  “Ya  Allah,  Engkau  telah  mengeluarkanku  dari  negeri  yang 
paling  aku  cintai,  maka  tempatkanlah  aku  di  negeri  yang  paling  Engkau 
cintai.  “  Lalu  Dia  menempatkanku  di  Madinah '.  ” 

Ibnu  Umar  berkata,  “Al  Harits  tetap  tinggal  di  Makkah  setelah 
masuk  Islam  sampai  Rasulullah  wafat.  Ketika  surat  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq  %,  tiba,  yang  isinya  mengajak  kaum  muslim  memerangi 
Romawi,  Ibnu  Hisyam  dan  lkrimah  bin  Abu  Jahal  serta  Suhail  bin  Abu 
Amr  menemui  Abu  Bakar  di  Madinah,  di  rumahnya.  Abu  Bakar 
menyambut  mereka  dengan  baik  dan  gembira  dengan  kedatangan 
mereka,  lalu  mereka  berangkat  bersama  kaum  muslim  untuk  memerangi 
Syam.  Al  Harits  bin  Hisyam  ikut  Perang  Fihl  dan  Ajnadin.  Dia  wafat  di 
Syam  saat  Tha’un  melanda  Imawas,  pada  tahun  18  Hijriyah.  Umar  bin 
Khaththab  lalu  menikahi  istrinya,  Fatimah  binti  Al  Walid  bin  Al 
Mughirah,  ibu  Abdullah  bin  Al  Harits.” 

Abdurrahman  berkata,  “Aku  tidak  pernah  melihat  ayah  tiri  yang 
lebih  baik  dari  Umar  bin  Khaththab.” 

Abdurrahman  bin  Al  Harits  bin  Hisyam  adalah  salah  seorang 
bangsawan  Quraisy.439 

439  Riwayat  ini  merupakan  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 


Al  Mustadrak  —  1  525  I 


^  y  -A> 

^  <dll  J-P  tOlliP  ^  OU-P  U ^p-l  j^>-P 

■Jl5  ‘rO^'  ^  ^  J&  t(l)Ci*  ^  U^p-I  ciJjllJl 

U>  J*1  ^  ilp  AJll  f&£  J*  ^ 'j&Jl  ^S^- 

jf  tU^jaJl  ^P-L  OIS^  bl  ^ j>-  *^|  J*j  jJj  tlJLjjLi 

£_/*■  c£'j  ^p-  (^/'li!t  LaSjj  LiSy  ilJi  ^  O-J^- 

jC^-1  S/j  cj^SL^jf  *^p  Xjj  c* £  (j-Ul  l^jf  l7  :  Jli  ^iSl 
‘crO5  u?  £p\?  •**  'J&\  l*&  *jffj  tj^Jd*  J*  'Jt 

01  y  <&lj  o^-^ti  ^  Vj  tjj*  j?  I plS"  U  Al} 

‘  <j£  Ji  ^ ^  ^  ^  lillSilti  lL»a>i  JLo- 

<dj|  ^jiAi  c^_p-;yi  ^  of  ,^—pdJ  Lj-Ul  ^  lijJli  ^  ca)iI 

.10-^  c_~p{i  fLiJl  yj  L»jU.  ^ L, jl£  j^l 

5211/809.  Al  Hasan  bin  Halim  Ad-Dahqan  mengabarkan 
kepadaku  di  Marwan,  Muhammad  bin  Amr  Al  Fazari  menceritakan 
kepada  kami,  Abdan  bin  Utsman  mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah 
bin  Al  Mubarak  mengabarkan  kepada  kami,  Al  Aswad  bin  Syaiban 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Abu  Naufal  bin  Abu  Aqrab,  dia  berkata, 
Ketika  Al  Harits  bin  Hisyam  <%  hendak  pergi  dari  Makkah,  penduduk 
Makkah  mengeluh  berat.  Tidak  ada  seorang  pun  kecuali  dia  keluar 
mengiringnya.  Ketika  dia  telah  berada  di  atas  Al  Bath-ha  ’  dan  di  salah 
satu  tempat  di  sana,  dia  berhenti,  dan  orang-orang  pun  ikut  berhenti 
seraya  menangis.  Ketika  melihat  orang-orang  mengeluh,  dia  berkata, 
'Wahai  kalian  semua,  aku  tidak  keluar  dari  Makkah  karena  benci 

Para  ulama  hadits  sepakat  bahwa  Al  Waqidi  bin  Umar  seorang  perawi  dha  ’if. 


—  Al  Mustadrak 


terhadap  kalian  dan  tidak  pula  untuk  memilih  negeri  lain  untuk 
menggantikan  Makkah,  akan  tetapi  hal  ini  memang  harus  teijadi,  karena 
memang  beberapa  orang  Quraisy  telah  keluar  darinya,  yang  belum 
cukup  usia  dan  belum  mapan.  Demi  Allah,  sekalipun  bukit-bukit  Makkah 
menjadi  emas,  lalu  kami  menafkahkannya  di  jalan  Allah,  kami  tidak  akan 
bisa  menemukan  satu  hari  dari  hari-hari  mereka.  Demi  Allah,  bila 
mereka  kehilangan  kami  di  dunia,  maka  kami  akan  mencari  orang-orang 
yang  bisa  seperti  mereka  di  tempat  lain.  Oleh  karena  itu,  bertakwalah 
kepada  Allah,  wahai  orang  yang  hendak  pergi  berperang'. 

Dia  lalu  pergi  ke  Syam  untuk  berperang.  Dia  lalu  gugur  sebagai 
syahid l”440 

JLfcljJl  ^  O1-  'j**  ^  */°Y^ 

-L P  j>  j> 

\jJj  flA*  J{  dtf'  ijli  J*  <-L 

:Jl5  c-jC  jt  oj**  tf } j ^ 

ji  vijjl^Jl  ^5=^  . 

flssJj  VjJb  ,J*\ ji  lasJj  .  ^ 

Ojl^j  ^  ji£y  iip  yz/’j  jj  i±jj\sJ\  JUi 

^  ^  .  ^ 

fci  J^f  .  iV'j  Ji$’  ^4** 

fji  p-frJ  biUs  . 


440  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  527  I 


fji  Jjj  |*Jj  jJLoJl  £»  IJL>-i  Ijp  j»j 

.<L> jUJt  i4-iJlp  Ojj  JlS  -UP  A«l  ^3 j 

5212/810.  Abu  Umar  Muhammad  bin  Abdul  Wahid  Az-Zahid, 
teman  Tsa’lab,  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  Al  Anazi 
menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Al  Harits  bin 
Hisyam  termasuk  orang  yang  ikut  Perang  Badar  bersama  orang-orang 
musyrik  dan  mengalami  kekalahan,  maka  Hassan  bin  Tsabit  mencelanya 
dengan  berkata: 

Kalau  aku  berdusta  seperti  orang  yang  menceritakan  kepadaku 
Tentu  aku  akan  selamat 
Seperti  Al  Harits  bin  Hisyam  yang  selamat 
Dia  meninggalkan  sahabat-sahabat  setianya 
Dan  tidak  mau  berperang  membela  mereka 
Sehingga  dia  selamat  dengan  kepala  memakai  kain  usang 
Al  Harits  bin  Hisyam  <$,  pun  meminta  maaf  atas  tindakannya 
yang  melarikan  diri  pada  hari  itu: 

Allah  Maha  Tahu  bahwa  aku 
Tidak  meninggalkan  peperangan  dengan  mereka 
SampSi  mereka  melempar  kudaku  dengan  bebatuan 
Maka  aku  pun  tahu  jika  aku  membunuh  satu  orang 
Maka  aku  akan  dibunuh  dan  musuhku  tidak  akan  menggangguku 
Aku  lari  dari  mereka  sedangkan  sahabat  karib 
Ada  di  antara  mereka 
Karena  berharap  mereka  akan  membalas 


1528  I  —  Al  Mustadrak 


Pada  hari  yang  dinantikan 

Al  Harits  bin  Hisyam  lalu  ikut  Perang  Uhud  bersama  kubu  kaum 
musyrik.  Dia  tetap  berpegang  teguh  dengan  kesyirikan,  sampai  akhirnya 
masuk  Islam  pada  hari  penaklukan  Makkah. 

Aisyah  4§t>  juga  meriwayatkan  hadits  dari  Al  Harits.441 

J  .uki  iU i/ 'j  J  -a  n  > /o  y  >  r 

l(S pJC*»  ,y.  ISJj»-  iji  j*-*l^l 

d-> jl^Jl  C&dlp  C/- 

J  JU3  dJ-Ap  JjiJ  ^Jp  4J)I  c_5I^3  jt- 

'<r  o~pj  p-y3-**9  <j* ^  ^  ^ 

^13  J  tdJdUl  c^Ip  oOJ.f  y>j  Jvi  £ 

^  cAdulp  cjd-jJjJl  Idi  ^  J 13  lJ^-f  j*Ipf  Jji  C» 
j  Of  c3dJlp  ^  cof  ^  «Ijj  -t3j  pJlv»  Cr1,  jtP 

*  5213/811.  Abu  Zakariya  Al  Anbari  menceritakan  kepada  kami, 

Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Amir  bin  Shalih  Az-Zubairi 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari 
Aisyah,  dari  Al  Harits  bin  Hisyam,  bahwa  dia  bertanya  kepada  Nabi  0, 
“Bagaimana  wahyu  turun  kepadamu?”  Rasulullah  0  menjawab, 
"Seperti  suara  lonceng,  dan  baru  berhenti  bila  aku  telah  memahami  apa 

s 

441  Hadits  ini  dibuang  dari  At-Talkhish. 

Adz-Dzahabi  membuang  haditsnya,  sebagaimana  dikatakannya. 


Al  Mustadrak  —  I  529  I 


yang  dikatakan.  Inilah  yang  paling  berat  bagiku.  Terkadang  malaikat 
datang  kepadaku  dengan  menjelma  sebagai  seorang  laki-laki  dan 
berbicara  kepadaku  sampai  aku  memahami  apa  yang  dikatakannya.  ’’ 

Aku  tidak  mengetahui  ada  orang  yang  mengatakan  dalam  hadits 
ini  dari  Aisyah,  dari  Al  Harits,  selain  Amir  bin  Shalih. 

Sahabat-sahabat  Hisyam  meriwayatkan  hadits  ini  dari  ayahnya, 
dari  Aisyah,  bahwa  Al  Harits  bin  Hisyam  menanyakan  hadits  ini. 


Biografi  Tsa’labah  bin  Shu’air  Al  Adwi  %> 

jlJl  \2fSs-  ~a  ^  y/o  Y  ^  1 

o>  Ji'j  c/,  Jn  o*  C/.  'j) 

‘J*  J>  iul  alp  ‘J*  U j*  ty* 

j*\j  ^13  p-£»J  Aill  4»l  J yjt J  (!)l  t AiP  4&I  ^ £>j  Ot 

0^  j'  "(J*  {j*  jf  t _/»j  LpC*  jlaiJl 

•p^5  O?  O?  Cr?  cr-t 

5214/812  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  As-Sarri  bin  Khuzaimah  menceritakan  kepada  kami,  Musa 
bin  Ismail  menceritakan  kepada  kami,  Hammam  menceritakan  kepada 
kami  dari  Bakr  bin  Wa‘il  bin  Daud  Az-Zuhri,  dia  menceritakan  kepada 
mereka  dari  Abdullah  bin  Tsa’labah  bin  Shu’air  Al  Adwi,  dari 
ayahnya  bahwa  Rasulullah  H  berpidato  dengan  berdiri  dan 
menyuruh  (kaum  muslim)  mengeluarkan  zakat  fitrah  satu  sha  ’  kurma 
atau  satu  sha  ’  gandum  untuk  masing-masing  orang  atau  untuk  masing- 


I  530  |  —  Al  Mustadrak 


masing  kepala,  baik  anak  kecil  maupun  orang  dewasa,  yaitu  satu  sha 
kurma  atau  dua  mud gandum. 

Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  mayoritas  sahabat  Az-Zuhri  darinya, 
dari  Abdullah  bin  Tsa’labah,  dari  Nabi  #,  tapi  mereka  tidak  menyebut 
ayahnya. 


Biografi  Abdullah  bin  Tsa’labah 


'aX u  iul  jupj  : Jvi  i»l  jlp 

Ji  5^'  jS  U/^ 

P  aIIp 

jijl-Jj  y>j  Oy^j  ^  ji'  <us^j 


5215/813.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abdullah  bin 
Tsa’labah  bin  Shu’air  bin  Abu  Shu’air  Al  Adawi  lahir  4  tahun  sebelum 
hijrah,  dan  dibawa  menghadap  Rasulullah  fj&,  lalu  Rasulullah  $§■ 
mengusap  wajahnya  dan  mendoakan  keberkahan  untuknya  pada  hari 
penaklukan  Makkah.  Saat  Rasulullah  #  wafat,  dia  berusia  14  tahun. 
Abdullah  bin  Tsa’labah  yang  memiliki  nama  panggilan  Abu  Muhammad 
wafat  pada  tahun  89  Hijriyah,  dalam  usia  93  tahun. 


Al  Mustadrak  —  I  531  I 


o-JjAju 


jT\  i33b-  -am/oyu 


‘S r*s*^  ipllllt  Jjl  UjJ^-  t^jUtyaJl  (Jls-J*!  JU^J* 

t5^  <^*  ^  (&pj  js***  c/-  y'  ^  <c£ yjJi 

'J*  £*-'•  (*-^J 


5216/814.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Yaman  menceritakan  kepada  kami,  Syu’aib  menceritakan 
kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Abdullah  bin  Tsa’labah  bin  Shu’air  «$,, 
bahwa  Nabi  mengusap  kepalanya. 


y  a1)I  J-p  jj\  Ljj^-  —  A^o/o Y\V 

Ci*  y  \S jCt-\  tOjjli  j)  JjjZ  12jS~  c<d)l  Jus> 

^  “^h  tt^jUl  J^>  J>  Jt  .Al  alp  ’Jfi. 

«fx  ,.<S^  s,  ■*>  s  '  , 

H* J  (*X-J  5-ip  4»l  JUtf  <5>l  J 

5217/815.  Abu  Abdullah  Asy-Syaibani  menceritakan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami  dari  Az-Zuhri,  dari  Abdullah  bin  Tsa’labah  bin  Shu’air  Al  Adawi, 
bahwa  dia  lahir  pada  hari  penaklukan  Makkah,  lalu  dibawa  menghadap 
Rasulullah  0,  lalu  beliau  mengusap  wajahnya  dan  mendoakan 
keberkahan  untuknya. 


I  532  |  —  Al  M  ustad  rak 


Biografi  Abdullah  bin  Adi  bin  Al  Hamra  #. 


jL-*l  ji[  cajjJIj  Ji  jjf  — A \  *\/oY  \  A 

^  Al  jlp  i^riy  0?J  : 3^  ^ JoJ*  ^  j  s^v*^  &£■ 

Ji >  j  v*j  0<  o?  ck>  ^  j  U+* 

jJJ>  j$  {^Ss-  J)  Al  XP  vS”j 

5218/816.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  A z- 
Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  "Di  antara  sekutu 
Quraisy  adalah  Abdullah  bin  Adi  bin  Al  Hamra  Az-Zuhri.  Ibunya  adalah 
putri  Syuraiq  bin  Amr  bin  Wahb  bin  Syuraiq.  Kuniyah  (nama  panggilan) 
Abdullah  bin  Adi  adalah  Abu  Amr.”442 

c^Ji  ci;  j  -Al  JLP  J  £j£-  -M  v/©  Y  )  *\ 

J,  j* y  ‘j*  i y-  “u^* 

Ai  xp  j^Ip  h*  j  ’o *  ‘iJ  o*  ‘i^Q 

^jl  JlS  OL^  v’li2?1'  jS-***  •  frlj-^dl  ^  oi 

f;  *-  *  *  *  *  *  •  **  *  'S  *  *  *  *  'b  *  m*  ******  * 

.-up  Al  s^Ua^Jl  ^  ^p  a»!>U  ^  a»1  -xp  :^p 

442  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abdullah  bin  Adi  bin  Al  Hamra  adalah 
salah  satu  sekutu  Quraisy  dari  Khuza’ah.” 

Al  Waqidi  berkata,  “Dia  wafat  pada  masa  pemerintahan  Umar  dan  memiliki  satu 
hadits  tentang  keutamaan  Makkah.” 


Al  Mustadrak  —  I  533  I 


5219/817.  Abu  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Musa  bin  Muhammad  bin  Ibrahim  menceritakan  kepadaku  dari 
ayahnya,  dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  dari  Abu  Amr  Abdullah 
bin  Adi  bin  Al  Hamra  Al  Khuza’i.  Lalu  Khaththab  menyebutkan 
bangunan  Ka’bah. 

Ibnu  Amr  berkata,  “Abdullah  bin  Adi  wafat  pada  masa 
pemerintahan  Umar  bin  Khaththab 

( Aill  wLp  aUI  LjJLt-  —A  ^  a/©  Y  Y  * 

O'-  4ttl  J>  'J*-  J'  j 

Ld'  O*  fji  «M1  I S/V5  jl s> 

u'  f'  M  O*  O'.  O'.  O*  ’o*  O'.' 

A*  dj*" j  a)J|  f-' jj 

j**  p&l  Js- 

•  £  Sl;  f  Jf  y'Jj  *Jl  4»l  'jSj 

5220/818.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Madini  dan  Abdullah  bin  Abdul 
Wahhab  Al  Hajabi  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abdul 
Aziz  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami  dari  putra  saudara  laki- 
laki  Ibnu  Syihab,  dari  Umar,  dari  Muhammad  bin  Jubair  bin  Muth’im, 
dari  Abdullah  bin  Adi  bin  Al  Hamra  dia  berkata,  “Rasulullah  fjj| 
berdiri  di  atas  Al  Hazurah  seraya  bersabda,  “ Demi  Allah,  aku  tahu 
bahwa  engkau  adalah  bumi  Allah  yang  terbaik  dan  bumi  Allah  yang 


I  534  |  —  Al  Mustadrak 


paling  kucintai.  Andai  saja  aku  tidak  diusir  darimu,  tentu  aku  tidak  akan 
keluar 


Biografi  Khalid  bin  Urfuthah 


djb-  c^Ji  -aWoyyn 

^  ^  ^  ^  y**  i jj 

o*.  oi  ^  Ji  Ji  J~*?“  ^ 

.aLouii  oS/j  u^j  <y-  'u^*  j  ‘®S*j  ^ 

5221/819.  Abdullah  bin  Baththah  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Khalid  bin  Urfuthah  bin  Abrahah  bin  Syaiban  bin  Hisl  bin  Hindun  bin 
Abdullah  bin  Ghailan  bin  Aslam  bin  Adzrah  adalah  sekutu  bani  Zuhrah. 
Dia  diangkat  oleh  Sa’id  bin  Abu  Waqqash  sebagai  Gubernur  Al 
Qadisiyyah. 1,443 


jp  UjJL?-  n—Jjiju  ^LaJl  p  —  AY  */©  Y  YY 

'J*  CCuKj  J\  J>  £.J"j  o*  olki  C6^>- 


443  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Khalid  bin  Urfuthah  Al  Adzri  adalah 
salah  seorang  sekutu  bani  Zuhrah.  Dia  diangkat  oleh  Sa’d  sebagai  Gubernur  Al 
Qadisiyyah." 

Adz-Dzahabi  menyebutkan  hadits:  Barangsiapa  berdusta  atas  namaku  secara 
sengaja....  (no.  5222)  tapi  tidak  mengomentarinya. 


Al  Mustadrak  —  I  535  1 


Jjfj  lOi  Jl5  "J&  cdlx  ^  Ojli- 

.,  „  „  *\  *.'  '1'  '  •'*  \  *s  \  \  ' 

t>*  ‘J^  4IU-  4)1  4)1  J y/j  JlSis  cVliT 

.jU)l  {j»  oZula  f^uli  \JuJtZ  J^Lp 

5222/820.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Al  Bukhturi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Bisyr  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami  dari  Zakariya  bin  Abu 
Za‘idah,  dari  Khalid  bin  Salamah,  dari  Muslim  maula  Khalid  bin 
Urfuthah,  dia  berkata  kepada  Al  Mukhtar,  “Orang  ini  adalah  pendusta. 
Aku  mendengar  Rasulullah  bersabda,  ' Barangsiapa  sengaja  berdusta 
atas  namaku,  silakan  menempati  tempat  duduknya  di  neraka'.”^ 


*d  ‘c5^i  Ji  J  -AY^/oYYr 

cr*  ,y.  tjZ  (j*  cCdLt  'j»  \ZjZ-  cOUp  \ZjZ-  cv_JU- 

(^1  3^  :J^  ^  AHi-  Ollip 

OlT  isjj  &3j  d^Z»  aIIp  4)1  {JZ> 

JJlS)l  V  J^iuJl  d)f  OU  tiJIJi 

5223/821.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ghalib  mengabarkan  kepada  kami,  Affan  menceritakan 
kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ali 
bin  Zaid,  dari  Abu  Utsman  An-Nahdi,  dari  Khalid  bin  Urfuthah  %,  dia 
berkata:  Nabi  ^  bersabda  kepadaku,  “ Nanti  akan  terjadi  tragedi-tragedi, 
fitnah,  perpecahan,  dan  konflik.  Bila  saat  terjadi  demikian  engkau  bisa 


444  Uh.  hadits  no.  5221. 


I  536  1  —  Al  Mustadrak 


menjadi  orang  yang  dibunuh  dan  bukan  yang  membunuh,  maka 
lakukanlah Z’445 


Suhail  bin  Amr  bin  Abdi  Syams 

J ji  y»  iLjyuu  — AYY/0YYi 

.«vjjj  uf  y  cff- :  J!*  c/- 

5224/822.  Ahmad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku,  Musa 
bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin  Khayyath 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Nama  panggilan  (gelar)  Suhail 
bin  Amr  adalah  Abu  Yazid.” 


J  ^  -A  Y  r/o  Y  Y  o 
^  o tuiT £* 

:  JUi 

j?  «Si*  ^ . 

M'  C*  131  . t/^1  df  p^*j 

J*  .  ls^'  cr^ 


445  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  537  | 


ij!b  j  jj 'j*  'ja'j  c  Al  oIp  ojSj  "Jaj  :  Jli 

I  (*-^'J  aJp  ^1  („s^9  (Bs^'  Ja>-  jjfj 

Jj*  °J*  ‘J**?  <y.  Al  ^  ^  f  jl>-  ^  cil^A-l  : ^1p  ^j!  Jli 
jij  c/-  p-^j  5«^  Al  Al  J jLj  Ji  : Jli  tilp  Al  Jy'j 
<y.  S&* J  ^  J*  ls^  (*-^j  Al  ,^^9  -oli  J jL'jj 

aMI  aUI  J  y*  J  JpO  l-Jj  :  Jt^  Jl^  tAiup  ^jJl  aLb  (_J  Jj^kp 

Al  ^  J\  oll-jfj  ^Ip  ^  ol^isl  4^  JJUj  aIIp 

of  <yT  'y  <j*-Uj  4-1p  4i)l  ^jA  I jl _yr  C-Jisl  pf 

Jj— j  iJ  :  Jui  jJl-j  Js-  i&l  <oj|  J Jj'j  Ji  <oj|  jlp  L Jkjii  tj^f 

4ill  J j-x j  Jli  j»-i  a»I  pC»L  ,jyT  'y»  j»ju  :Jl3  ?<ojf  <5)1 

(0|  j^io  Sli  j^Ip  ^  Jl*~.  J*i  ja  :Jy~  ^  jJLJj  aIIp  Al 
fSC^l  J^r  Jl*-  jL  1^3  t£-V*j  aJ  !>Q^  DI  <s 

aJp  <0)1  <0)1  J_y* j  aJLS^j  o ^y<J  of  ^Jl  J-4-a*  ^  <0)1  JLp 

^  ,/^J  cM*  S&*  j  tljhS'j  Ijijv»  I ji  Alj  DlS'"  "J^>  Jlii 
(Jl-I  ,j&~  £jj*A  'y»j  j* aIIp  Al  c_5Cs>  <0)1  J_yv j  £. 

AjL?  jk-jUP  JA  j*i Ia  J  4JLp  <0)1  Al  J  yj>'j  oli aPU  tSJlJi^Jlj 
4-ip  <0)1  lsL^  Al  J _y-j  jjp  jykP  J^A  <Sjj  ^ij  .JiV'  D^ 

.,X-j 

5225/823.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia 


—  Al  Mustadrak 


berkata,  “Suhail  bin  Amr  adalah  salah  seorang  bangsawan  Quraisy  dan 
pembesamya.  Dia  ikut  Perang  Badar  bersama  kaum  musyrik,  lalu 
ditawan  oleh  Malik  bin  Ad-Dukhsyum.  Malik  berkata  dalam  syairnya: 

Aku  menawan  Suhail 

Dan  tidak  mencari  tawanan  selain  dia  di  antara  suku-suku 
Orang-orang  Khindif  tahu  bahwa  Suhail 
Adalah  pemuda  mereka 
Bila  dia  tidak  teratur 

Aku  memukul  orang  bersenjata  sampai  dia  tersungkur 
Dan  kubuat  diriku  membenci  orang  yang  memiliki  unta 

Di  antara  anaknya  adalah  Abdullah  —salah  seorang  sahabat 
yang  hijrah  pertama  kali  dan  ikut  Perang  Badar — ,  Abu  Jandal  yang 
menemani  Nabi  ,  dan  Utbah  Al  Ashghar.” 

Ibnu  Umar  berkata:  Ishaq  bin  Hazim  bin  Abdullah  bin  Miqsam 
menceritakan  kepadaku  dari  Jabir  4§t,  dia  berkata:  Rasulullah  0 
bertemu  Usamah  bin  Zaid  saat  sedang  berada  di  atas  untanya,  lalu 
beliau  mendudukkannya  di  depannya.  Saat  itu  Suhail  bin  Amr  diikat 
kedua  tangannya  ke  lehernya.  Suhail  berkata,  "Ketika  Rasulullah 
masuk  Makkah,  aku  langsung  masuk  ke  rumahku  dan  menguncinya. 
Aku  lalu  mengirim  utusan  untuk  menemui  Abdullah  guna  memintakan 
perlindungan  kepada  Muhammad  fjj^  untuk  diriku,  karena  aku  tidak 
menjamin  diriku  tidak  dibunuh.  Abdullah  lalu  menemui  Rasulullah 
dan  berkata,  Wahai  Rasulullah,  maukah  engkau  mengamankan 
ayahku?'  Nabi  #  menjawab,  'Ya,  dia  aman  berkat  keamanan  yang 
diberikan  Allah.  Suruhlah  dia  menampakkan  diri'.  Rasulullah  H  lalu 
bersabda  kepada  orang-orang  yang  berada  di  sekelilingnya,  'Barangsiapa 
bertemu  Suhail  bin  Amr,  janganlah  bersikap  kasar,  karena  dia  orang 


Al  Mustadrak  —  I  539  I 


berakal  dan  masih  bangsawan.  Tidaklah  pantas  orang  seperti  Suhail 
bodoh  terhadap  Islam'." 

Abdullah  bin  Suhail  lalu  mencari  ayahnya  dan  memberitahukan 
kepadanya  tentang  perkataan  Rasulullah  ||.  Suhail  pun  berkata,  "Demi 
Allah,  dia  (Nabi  f§^)  adalah  orang  yang  suka  berbuat  kebaikan,  baik 
terhadap  anak  kecil  maupun  orang  dewasa.” 

Suhail  bisa  pergi  dan  pulang  dengan  aman.  Dia  ikut  bersama 
Rasulullah  0  dalam  keadaan  musyrik,  sampai  akhirnya  masuk  Islam  di 
Al  Ji’ranah.  Rasulullah  lalu  memberikan  harta  rampasan  Perang 
Hunain  sebanyak  100  ekor  onta.”44*5 

Suhail  bin  Amr  meriwayatkan  hadits  dari  Rasulullah 

taijSOb  -AY  t/oYYl 

J LP  o&i.  ^  aJli- 

aJCai  X;*!-  ^ j  t *J  ’o*  <■_/**■  Ji 

\jf  :J\5  t«LP  *»i  J  —  4]  C~>IS" j  — 

oi-li  Al  ^>3  J?  J* 

^  ^  ‘J^fd 

lilj  0 jaS-  *i 1p  ^  aJ  Apll*  4»l  Ji-l* 

CuC*  0^  ^LiJU  UijI ^  dAjf  a5^«  ^1  jf  Sl j  (_5^=- 


446  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar. 
Para  ulama  hadits  sepakat  bahwa  dia  seorang  periwayat  dha  ’if” 


[5401  —  Al  Mustadrak 


'o'Jjuz-  Olli  flfiJb  O jPUaJl  lii  O^Us  yj  4^ 


.5  ,v 


5226/824.  Ishaq  bin  Muhammad  Al  Hasyimi  menceritakan 
kepada  kami  di  Kufah,  Ahmad  bin  Hazim  menceritakan  kepada  kami, 
Khalid  bin  Makhlad  Al  Qathawani  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Hamid  bin  Ja’far  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Ziyad 
bin  Mina,  dari  Abu  Sa’id  bin  Fudhalah  Al  Anshari  -seorang  sahabat- 
4gk,  dia  berkata:  Aku  bersama  Suhail  bin  Amf  selama  beberapa  malam. 
Dia  ditegur  oleh  Abu  Bakar  Lalu  kudengar  Suhail  berkata,  "Aku 
mendengar  Rasulullah^  bersabda,  'Menetapnya  salah  seorang  dari 
kalian  di  jalan  Allah  selama  satu  jam  lebih  baik  baginya  daripada 
pekerjaan  yang  dilakukannya  di  tengah-tengah  keluarganya'.  Aku  akan 
tetap  berada  di  perbatasan  wilayah  (untuk  menakut-nakuti  musuh) 
sampai  mati  dan  tidak  akan  pulang  ke  Makkah  selamanya. 

Dia  pun  tetap  berada  di  perbatasan  wilayah  di  Syam  (Syiria), 
sampai  akhirnya  meninggal  di  sana,  saat  Tha’un  melanda  Imawas  di 
Syam,  pada  tahun  18  Hijriyah.447 


ci  Cr^  ^  -  AYo/oXXV 

ciijClil  JJ  2ul  JuP  lf^4  lOllip  *J>  01 jj**  C/- 

Lj\j  y-l jf  fji  jij pr 

lchJ  &  C ^ 

015" j  :  Jli  t j&s-j  05>t 

oJl j  £  :0li-  jjI  JUi  Ottj  J 


447  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  I  541  I 


JUi  t  VjlJ|  c~jL| b  ^  ^  4-1*5 

^'j  y5  4?  •—  4^  01S"  £  J^rj  il  £}  _  jJLp  j£t* 

{ ^gip  lj;yflpli  bLyaf-  |t-“^*  c)15  4j*.^P^2rJ  (^5  C£^ll  (^jf  *-l3 

j*-^" _yh*"  J  L*f  f^fl)o;(j  i ^p c^jupjjj  ^po 

j*-j  4-JlP  0  j— jLJ  (_£jJi  IJLa  j»^oU  ^  U ji  jv^J-P  JLif  O  j  jj  U-j  J-skiJi 
£  ^jjj  aSjIj  j  <OjjJ  Cj  J^5" yl*  oi  lii  0}  :Jl5 

01  *u!  ^—p  t«_y*jJli  iLgJsJl  l-ijh  t*Jl  jju~» 

.|»LkJlj  fUi  <jjj  ^/aij  j*j  oSl^jJlj  Slf^Jl  jvSsSjjj 

.aIp  (£jf  4  £^l»f  <&*  J»J  V  c<&lj  <3j£»  Jii 

5227/825.  Al  Hasan  bin  Hakim  Al  Marwazi  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  Al  Fazari  mengabarkan  kepada 
kami,  Abdan  bin  Utsman  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Al 
Mubarak  mengabarkan  kepada  kami,  Jarir  bin  Hazim  mengabarkan 
kepada  kami:  Aku  mendengar  Al  Hasan  berkata,  “Orang-orang 
bersimpul  di  depan  pintu  rumah  Umar.  Di  antara  mereka  ada  Suhail 
bin  Amr,  Abu  Sufyan  bin  Harb,  dan  beberapa  pembesar  Quraisy.  Lalu 
keluarlah  orang  yang  mengizinkan  masuk  dengan  mengizinkan  terlebih 
dahulu  orang-orang  yang  ikut  Perang  Badar,  seperti  Shuhaib,  Bilal,  dan 
Ammar.  Umar  termasuk  orang  yang  ikut  Perang  Badar  dan  mencintai 
mereka,  dan  dia  berwasiat  agar  mencintai  mereka. 

Abu  Sufyan  lalu  berkata,  'Belum  pernah  kulihat  seperti  hari  ini 
sebelumnya,  yaitu  dia  mengizinkan  budak-budak,  sementara  kami 
dibiarkan  duduk,  tanpa  menoleh  kepada  kami'. 

Suhail  bin  Amr  berkata,  'Wahai  kalian  semua,  alangkah  tidak 
pahamnya  orang  ini  (yakni  Abu  Sufyan).  Demi  Allah,  aku  telah  melihat 


—  Al  Mustadrak 


roman  muka  kalian.  Bila  kalian  marah,  marahlah  terhadap  diri  sendiri. 
Mereka  diseru  (untuk  memeluk  Islam)  dan  kalian  juga  diseru,  lalu  mereka 
cepat  merespon,  sementara  kalian  menunda-nunda.  Demi  Allah,  mereka 
telah  mendahului  kalian  dalam  keutamaan,  dan  tidak  ada  yang  lebih 
berat  bagi  kalian  daripada  tertinggalnya  kalian  di  pintu  ini,  yang  kalian 
berlomba-lomba  mendapatkannya.  Orang-orang  tersebut  telah 
mendahului  kalian,  sebagaimana  kalian  lihat,  dan  kalian  tidak  akan  bisa 
mendahului  mereka.  Lihatlah  jihad  ini  dan  teguhlah  di  dalamnya. 
Semoga  Allah  menganugerahkan  jihad  dan  kesyahidan  kepada 
kalian'. 

Dia  lalu  mengibaskan  bajunya  dan  berdiri,  kemudian  pergi 
menuju  Syam. 1,448 

Al  Hasan  berkata,  “Memang  benar,  demi  Allah,  Allah  tidak  akan 
menjadikan  hamba  yang  cepat  menghadap  kepada-Nya  seperti  hamba 
yang  menunda-nunda  (lambat)  dalam  menghadap-Nya.” 

d  d  ‘d?  J&-  -m-iMta 

J J  Je-  ‘Jc-  tOvi-  CyS-  \2X>-  tuJli» 

tAl  J \j  :j l&j  Al  jk»  yu  : JlS 

<pS  : JUs  tl-bf  'J»  ^  JS**  Cr1- 

'ju  jii p  Al  ^J)l  l lis  :0 CjL*  JlS  Djj  i) of  4l*ii 

015^  j*  ijlis  <<L*^Jl  J>  ^j^l 

jSb  .Oj-oj  Sl  aM|j  cc^L»  Ji  01*  ^ 


448  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  543  1 


5228/826.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Abu 
Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abu  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr,  dari  Al 
Hasan  bin  Muhammad,  dia  berkata:  Umar  berkata  kepada  Nabi  £, 
“Wahai  Rasulullah,  izinkan  aku  mencabut  dua  gigi  depan  Suhail  bin 
Amr,  agar  dia  tidak  lagi  berorasi  di  hadapan  kaumnya  untuk 
selamanya.”  Nabi  £  llau  bersabda,  "Biarkan  dia!  Mudah-mudahan  dia 
membuatmu  gembira  pada  suatu  hari.  ” 

Sufyan  berkata,  “Setelah  Nabi  H  wafat,  penduduk  Makkah 
diprovokasi  (agar  meninggalkan  agamanya),  maka  Suhail  bin  Amr  berdiri 
di  samping  Ka  bah  seraya  berkata,  'Barangsiapa  menuhankan 
Muhammad,  sungguh  Muhammad  telah  mati.  Sedangkan  Allah  Maha 
Hidup  dan  tidak  akan  mati'.”449 

*** 


Bilal  bin  Rabah  %, 

Dia  adalah  muadzin  Rasulullah  g|. 

Abu  Bakar  dan  Umar  meriwayatkan  hadits  darinya. 

h*  Ju P  -AYV/oYY^ 

OUlL  aSjI  oIp  jj  olki  ifjb- 

449  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


1  544  |  —  Al  Mustadrak 


'Jy  £-ljj  :JlS  'J}  &X>-  Lijl  SjiS  JJ 

y  OlS'j  (Al  JLP  Ijf  CCJ^S-  ^  Jn 

o^JL»  jjivaJl  <— ->Gl  Jjlp  c->L»  toljUI 

5229/827.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah 
Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Rustah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Daud 
Asy-Syadzakuni  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Bilal  bin  Rabah  maula  Abu 
Bakar  Ash-Shiddiq  i$$t  memiliki  nama  panggilan  Abu  Abdullah.  Dia 
termasuk  salah  seorang  keturunan  indo  As-Sarat.  Dia  wafat  di 
Damaskus  pada  tahun  20  Hijriyah  dan  dimakamkan  di  Al  Bab  Ash- 
Shaghir,  di  pemakaman  Damaskus,  dalam  usia  60  tahun  lebih.” 


L/,1  jSb  015"  :J jAJ  Aja-JJs»  ^  O*---*  — AYA/0YY'  » 

j%-1 d  C 

5230/828-  Aku  mendengar  Syu’aib  bin  Thalhah  berkata,  “Bilal 
adalah  kolega  Abu  Bakar.” 

Syu’aib  memang  lebih  mengetahui  tentang  kelahiran  Bilal. 


:Jli  -AY^/oYn 

<J  LLs^J  015”  <_ <y 

ijJU  J^lj  1 ■3^M>  4j  lijs*9 jl*Jl  4 


Al  Mustadrak  —  I  545  I 


j  4-J.P  aJil  ^JLySJ  aASt  £-*  1^1^  IJL>-i j 

^  vt-»  j\s> Jl  j>  3-Ufp  «u-j  <JLp-  aSjI  <5il  J  j— j 

5231/829.  Sa’id  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami  dari 
Makhul,  dia  berkata,  “Orang  yang  pernah  melihat  Bilal  menceritakan 
kepadaku  bahwa  Bilal  adalah  laki-laki  yang  berkulit  sangat  gelap  (hitam), 
tinggi,  kurus,  memakai  inai,  berambut  lebat,  kedua  muka  pipinya  tipis, 
banyak  ubannya,  dan  tidak  berubah.  Dia  ikut  Perang  Badar,  Uhud, 
Khandaq,  dan  seluruh  peperangan  bersama  Rasulullah  j&.  Rasulullah 
mempersaudarakannya  dengan  Ubaidah  bin  Al  Harits  bin  Abdul 
Muththalib.” 


j>  J-flll-l  tjlijl  <&l  Xs-  jf\  -Ar*/©YrY 

<y-  js~*~  j*  (^1p 

jjilajl  ^>Gl  -LP  aI1«i  l*-*'  obL?-  jSb  {f j  C  J  y*-£-  jjl 

5  jA*  (^? 

5232/830.  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  mengabarkan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Husain  Al  Hanafi,  dia  berkata,  “Bilal  bin 
Rabah  adalah  Abu  Amr.  Ibunya  adalah  Hamamah.  Usianya  mencapai 
67  tahun  (saat  wafat)  dan  dimakamkan  di  Al  Bab  Ash-Shaghir,  di 
pemakaman  Damaskus.” 


1  546  |  —  Al  Mustadrak 


ife.  'J  ^  J  -Ar\/orrr 

of  t <jJ  ^Jd  £!b~  ‘jC5*^'  ^  o1-  A^"' 

-Al  J jiuj  J  Ijlb  Ajfj  jJ»&-  ji  v'  ^  NtAd  C5>^'  Jn 
°^»  ilp  djll  o' IjiA'  '^J-*  ^ 4il'  (J^3 

\y.°..\  O  f  cJlS"j  C^^Aj  ^Jb  Jb4j  C&P  y\  oliapf  jjJ^-  jJ  V1 
iZ*  'JZ>Jo  'J y  (2»l  ZZ  Vjf  J&j  OlS'j  '^-' 

.3 ^«ip  DLIj  JbLj 

5233/831.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 
bahwa  Abu  Bakar  membeli  Bilal  dari  Umayyah  bin  Khalaf.  Bilal  ikut 
Perang  Badar  bersama  Rasulullah  f§.  Dia  berkulit  hitam  dan  merupakan 
keturunan  indo  (campuran).  Abu  Bakar  membelinya  dari  Umayyah  bin 
Khalaf.  Abu  Bakar  memberikan  seorang  budak  laki-laki  kepadanya,  dan 
mengambil  Bilal  sebagai  gantinya.  Nama  ibunya  adalah  Hamamah. 
Keduanya  sama-sama  masuk  Islam.  Nama  panggilannya  adalah  Abu 
Abdullah.  Dia  wafat  di  Damaskus  pada  tahun  20  Hijriyah.  Ada  pula 
yang  mengatakan  tahun  18  Hijriyah.” 

J  cr^ i'  -ArY/om 

J  xZ*u>  L jjZ-  <.^jxZ\  ^^Ip  cj.1^1  (y.  ■Vj»!  ^ 

jj  J  J  'J*  ‘s-**  jj  'd 

C*  <&!  jlp  1*1  L  icJlSs  J  : J(5 

>2f  :Jl2 


Al  Mustadrak  —  1  547  I 


5234/832.  Al  Hasan  bin  Muhammad  Al  Isfirayini  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Al  Barra  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Madini  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Bisyr  menceritakan  kepada  kami:  Aku  mendengar  Ismail  bin  Abu 
Khalid  menuturkan  dari  Qais  bin  Mudrik  bin  Auf  Al  Ahmasi,  dia  berkata, 
“Aku  melewati  Bilal  saat  sedang  berada  di  dalam  masjid,  lalu  aku 
berkata,  'Wahai  Abu  Abdullah,  .apa  yang  membuatmu  duduk  di  sini?' 
Bilal  menjawab,  'Aku  menunggu  terbitnya  matahari'.” 


jt  fcf  tJaiUJl  xjJ  -Arr/oYT® 

J-P  ^bj  J^b  iJjjSj  ^  Cj cOLoJL- 

AJil  ^  (J y  J  J**’  'J  t*411'  :J 

.aIp 


5235/833.  Abu  Ahmad  Al  Hafizh  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Sulaiman  memberitakan  (kepada  kami):  Aku  mendengar 
Sulaiman  bin  Ismail  berkata,  “Bilal  bin  Rabah  adalah  Abu  Abdil  Karim. 
Ada  pula  yang  mengatakan  Abu  Abdullah.  Ada  pula  yang  mengatakan 
Abu  Amr.  Dia  adalah  maula  (bekas  budak)  Abu  Bakar 


£jb-  -Ari/oYrn 

J^b  :Jl3  I  tjul.  ^  <o)l 

^  : JUj  (s *sAj  <u*f  ^-bj 

.3 


1 548  I  —  Al  Mnstadrak 


5236/834.  Abu  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ats-Tsaqafi 
mengabarkan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Sa’id  menceritakan  kepada 
kami,  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Ibnu  Ishaq, 
dia  berkata,  “Bilal  bin  Rabah  ibunya  bernama  Hamamah,  dan  saudara 
perempuannya  bernama  Afrah.  Oleh  karena  itu,  ada  nama  Umar  bin 
Abdullah  Al  Madani  maula  Afrah.  ” 


<uil  jLp  ^  ju <5)1  J -p  jjf  — AY’°/°YY’V 

if  ^  Uj Jj>-  oh  j  ^  J^p  L)Jb- 

dr?  «fc*  ^  Ji  ^  J^M, 

J^b  bf  !(jLai  j!>b  j>io9% J  : Ju  J^b  (1)1  lljJlfli 

^  ‘yA^J  3>  S*  J  ^  '-&J 

43S-JJJ  oli-f  ^  :1  jJUi  I  jP  Ji  IjPJj  (l)f  (l)lj  C0j»r  Jji 

J  Ji  </' 


5237/835.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Az-Zahid  Al 
Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa 
Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Arim  bin  Al  Fadhl  menceritakan 
kepada  kami,  Abdul  Wahid  bin  Ziyad  menceritakan  kepada  kami,  Amr 
bin  Maimun  menceritakan  kepada  kami,  bahwa  saudara  laki-laki  Bilal 
menisbatkan  dirinya  kepada  bangsa  Arab  dan  mengklaim  sebagai  bagian 
dari  mereka.  Dia  lalu  melamar  seorang  perempuan  Arab,  maka  orang- 
orang  berkata,  “Bila  Bilal  datang  maka  kami  akan  menikahkanmu.”  Bilal 
lalu  datang  dan  berkata,  “Akulah  Bilal  bin  Rabah,  dan  ini  saudara  laki- 
lakiku.  Dia  orang  yang  berperangai  buruk  dan  kurang  taat  beragama. 


Al  Mustadrak  —  l~549l 


Jika  kalian  ingin  menikahkannya,  silakan  nikahkan  dia!  Namun  bila 
kalian  ingin  meninggalkannya,  tinggalkanlah  dia!”  Mereka  berkata, 
“Orang  yang  menjadi  saudaramu  akan  kami  nikahkan.”  Mereka  lalu 
menikahkannya.450 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Saudara  Bilal  tersebut  memiliki  satu  riwayat. 


jjf  j  ^  jjf  —  Afl/o  Y  T'  A 

j)  LuJli-  c ji  j)  aMI  JLP  ^^«Jl 

Jjf  01  :JlS  aSjI  -Lp  ^  tjj  ^  c^Ip  *^p  toAfl j 

C<w-JLk  4)il  4xJL*3  4-JLp  4»!  (J J** J 

L«fj  4A> ^  A&l  A*l*j  *UP  AUl  L*fj 

L»j  ^1  jif  <jti  iCijS' y«5w»Jl 

^p  4il  A^ij  aJp  cJli  Ajli  Ijiljf  L*iS^  Ji  Y1  JL^-t 

aj  0 OIjJjJI  o^japls  a^jS  ^^Ip  Ob*j 
.JL>-f  ~l>-f  :  Jjij 


5238/836.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Al  Bukhturi  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Syakir 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Ali  Al  Ju’fi  menceritakan 
kepada  kami,  Za’idah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Zirr, 
dari  Abdullah,  dia  berkata,  “Orang  yang  pertama  kali  menampakkan 
keislamannya  ada  tujuh:  Rasulullah  H,  lalu  Allah  H  menjaganya  melalui 


450  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  550  1  —  Al  Mustadrak 


pamannya,  Abu  Thalib.  Adapun  Abu  Bakar,  Allah  melindunginya 
melalui  kaumnya.  Sedangkan  selain  mereka  ditangkap  orang-orang 
musyrik  lalu  diberi  baju  besi  dan  dijemur  dalam  terik  matahari.  Tidak 
seorang  pun  dari  mereka  kecuali  orang-orang  musyrik  berhasil 
melakukan  terhadap  mereka  sesuai  yang  dikehendaki  mereka  (berhasil 
dibunuh),  kecuali  Bilal,  yang  merendahkan  dirinya  karena  Allah  &  dan 
merendahkan  dirinya  kepada  kaumnya.  Orang-orang  musynk 
memberikannya  kepada  anak-anak  kecil,  lalu  mereka  mengaraknya 
keliling  lereng-lereng  Makkah,  sementara  Bilal  hanya  bisa  mengucapkan 
"ahad-ahad  (Yang  Maha  Esa,  Yang  Maha  Esa). ,l451 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


5239/837-  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  Ahmad  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Makhlad  menceritakan  kepada 
kami. 

Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepada 
kami,  Bahr  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Wahb 


451  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih. 


Al  Mustadrak  —  I  551  I 


menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abdul  Aziz  bin  Abu 
Salamah  Al  Majisyun  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Al 
Munkadir,  dari  Jabir,  dia  berkata:  Umar  berkata,  “Abu  Bakar  adalah 
junjungan  kami  dan  orang  yang  memerdekakan  junjungan  kami  (yakni 
Bilal).”452 

Hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


Ji  y.l  y f  Ij  -  AT  A/o  Y  1  * 

Jl5  tti-JUl  c-L-3  UjJL>-  1  JL*j>-f  lIjJL?- 

:  Jii  cll4-^  ^  j**  J** 

.  ^  (J^Aj  U Jul*  lii j 

5240/838.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada 
kami,  Qutaibah  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits  menceritakan 
kepada  kami  dari  Yahya  bin  Sa’id,  dia  berkata,  “Umar  menyebutkan 
keutamaan  Abu  Bakar  <&,  dengan  menyebutkan  sifat-sifat  terpujinya,  lalu 
dia  berkata,  'Ini  adalah  junjungan  kami,  Bilal,  yang  merupakan  salah 
satu  dari  kebaikan-kebaikan  Abu  Bakar'.”453 


l y.  ^ -AY^/©Y  i  ^ 

c/  U*  ^ 

aJII  ^p j  (JiP-f  :cJli  L$jip  4i)l  ^jp j  4-£JIp  ^p  cof  j^p  co j^p 

452  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkhJsh,  “Hadits  ini  shahih.” 

453  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  552  |  —  Al  Mustadrak 


5241/839.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Bakar  bin  Abu 
Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Muawiyah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari  Aisyah  dia 
berkata,  “Abu  Bakar  #,  memerdekakan  tujuh  orang  yang  disiksa  karena 
mempertahankan  agama  Allah  &.  Diantaranya  adalah  Bilal  dan  Amir 
bin  Fuhairah.”454 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  MusUm,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

“A  t  •  1°  T  i  X 

‘f-j  jt  ^ 

Jk  b>\  ’&JJ)  1)13  :  JU  ^  o*  O1** 

J//,  jV  JZ'j  OCU»  dli/jl  >  di  Al 

"  "  #,  _  ^  A  *„  ), 

5242/840.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  Asy-Sya’rani 
mengabarkan  kepadaku,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hakim 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Hiql  bin  Ziyad,  dari  Al  Auza  i,  Abu 
Ammar  menceritakan  kepadaku  dari  Watsilah  bin  Al  Asqa  dia 


454  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  - —  I  553  I 


berkata:  Rasulullah  %  bersabda,  “Sebaik-baik  orang  Sudan  ada  tiga, 
yaitu  Luqman,  Bilal,  dan  Mahja  maula  Rasulullah  0.  ”455 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

u_JIp  ,y.  i  A ^  KJs’  -Al  ^  /o  Y  t  Y' 

^JSl  (yzPj  «1)131  j  £j{  Lj»X>-  c3jjj Jl>-  y> f  L»Jb>- 

Ijf  <JLp.  au!  *l)l  J y~*j  J 13  ijli  c4*p 

1  OL*JL<j  t<_-> ^*Jl 

5243/841.  Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hudzaifah 
menceritakan  kepada  kami,  Umarah  bin  Zadzan  menceritakan  kepada 
kami  dari  Tsabit,  dari  Anas  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda, 
“ Pelopor  ada  empat,  yaitu:  (1)  aku,  pelopor  dari  Arab.  (2)  Salman, 
pelopor  dari  Persia.  (3)  Bilal,  pelopor  dari  Habasyah.  (4)  Shuhaib, 
pelopor  dari  Romawi.  ”456 

Umarah  bin  Zadzan  meriwayatkan  hadits  ini  secara  menyendiri 
dari  Tsabit. 


455  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Demikianlah  yang  dikatakannya,  maula 
Rasulullah  Tapi  aku  tidak  mengenalnya.” 

456  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya  yang  dha  ‘if. 
Penulis  Al  Faidh  menuturkan,  “Adz-Dzahabi  berkata,  'Umarah  adalah  periwayat 
dha’ifyang  banyak  menduga-duga.  Dia  dinilai  dha  '//oleh  Ad-Daraquthni’.” 

Aku  berkata,  “Adz-Dzahabi  mengatakan  seperti  ini  ketika  mengomentari  hadits 
no.  5715." 


I  554  |  —  Al  Mustadrak 


Ajjl  JLp  (jj  X*S**J>  Jjl  ~ A1X/°T11 

If^-f  ‘^jj^  ^  ^Ji  \2S>-  ^  «u^*  \2j^- 

&  '^pj  j^j'  ^  £j  ‘cf  t4**6  o*  u*  ‘5^  ^ 

JlI*  'jA  cJ^Aj  i.°JJ\  -'{X*J  <J*°  Jj-^j  <J^  :<-^  cA^ 

.yOJl  ISUpI  ^-ll)!  J^isi  OjiSjlilj  t bi'y  ^ J  cOyijM 

5244/842.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Asy-Syafi’i 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Salamah  Al  Wasithi 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada 
kami,  Husam  bin  Mishak  mengabarkan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari 
Al  Qasim  bin  Rabi’ah,  dari  Zaid  bin  Arcjam  <&,  dia  berkata: 
Rasulullah  &  bersabda,  “Sebaik-baik  orang  adalah  Bilal,  pemimpin 
muadzin  yang  tidak  diikuti  kecuali  oleh  muadzin,  dan  para  muadzin 
adalah  orang-orang  yang  memiliki  leher  terpanjang  pada  Hari 
Kiamat.”457 

Husam  menyendiri  dalam  meriwayatkan  hadits  ini. 

c^-uii  p-uii  'J  ^&Ji  J  -Air/oYto 

‘jip*  j  j~^  j  J?  j 

:Jl5  cilp  *d  J>  *&£ J  J  ‘4S'j  j3. 

457  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Tentang  Husam  bin  Mishak,  Abu  Sahi  Al  Azdi,  orang  Bashrah, 
Ibnu  Ma’in  berkata,  'Bukan  apa-apa'.  Ahmad  berkata,  'Orang  yang  dibuang 
haditsnya'.  Al  Bukhari  berkata,  'Orang  yang  tidak  kuat  menurut  para  ulama 
hadits'.  Ad-Daraquthni  berkata,  'Matruk.  An-Nasa'i  berkata,  'Dha’if.” 

Uh.  Al  Mizan  (1/477). 

Al  Mustadrak  —  I  555  I 


b  ;  (Jlis  \s-jj  L«jj  *wl  J^< j 

j^ai  ^jip  O-jIs  C^jUf  i<>- jbJl  3^J'  (_Ji 

:<></  O?  J^-Sl  '*&  0^1  £^r*  V**  O? 

JUi  c<— ->Ua^Jl  ^  ? j«/a2ll  IJ^  ^ IC-iai 

U  j  j  oJUo  'V}  -las  c-iif  L*  caJjI  (Jj-*>  j  U  ‘<J^j 

.  iJLgj  IjJl- j  aJLp  4J1I  ^ L/?  awI  cJ^*- j  jLfti  c LaJjp  O’tv’^J  *ill 

5245/843.  Abu  Al  Abbas  bin  Al  Qasim  bin  Al  Qasim 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Musa  Al  Basyani 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Waqid  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Buraidah  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya  dia 
berkata:  Pada  suatu  pagi  Rasulullah  H  memanggil  Bilal,  lalu  bertanya, 
“Wahai  Bilal,  dengan  apa  engkau  mendahuluiku  ke  surga  kemarin?  Aku 
mendengar  suara  langkahmu  di  depanku.  Aku  mendatangi  sebuah  istana 
emas  persegi  empat  di  tempat  yang  tinggi,  kemudian  aku  bertanya, 
'Untuk  siapakah  istana  ini?'  Mereka  (para  malaikat)  menjawab,  'Untuk 
seorang  laki-laki  Quraisy'.  Aku  bertanya  lagi.  Aku  orang  Quraisy.  Untuk 
siapakah  istana  ini?'  Mereka  menjawab,  ’Umar  bin  Khaththab'. "  Bilal 
menjawab,  "Wahai  Rasulullah,  tidaklah  aku  adzan  kecuali  setelahnya  aku 
shalat  dua  rakaat,  dan  tidaklah  aku  terkena  hadats  kecuali  aku  langsung 
berwudhu."  Rasulullah  lalu  bersabda,  ''Dengan  itulah  engkau 
mendahuluiku  di  surga. >458 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


458  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaOdvsh,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


1556  1  —  Al  Mustadrak 


%  d5b-  cskij  Jjt  #  jU*Q  -a  i  t/o  r  i  v 

(pJlv3  4j jUi*  {^jSs>-  ipJCa  ^  4>ll  J-P  Uj>X^-  ijri 

Al  'W5,  0^  O*  (^  A* 

^  :cJLa3  Js>l5>jo  JjU  j^j  f^l  p  ^i\\  c-jI j  .J  13 

^2lj  Jillj  cc-JL-ti  jS^jj  j^j  :0!>Wj  :jLSi  IA*  ^Js- 

•C^)'  £o  b'S^'j 

5246/844.  Ibrahim  bin  Firas  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku 
di  Makkah,  Bakar  bin  Suhail  Ad-Dimyathi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Muawiyah  bin  Shalih 
menceritakan  kepadaku  dari  Sulaim  bin  Amir,  dari  Abu  Umamah,  dari 
Amr  bin  Absah  dia  berkata,  “Aku  melihat  Nabi  0  saat  sedang 
singgah  di  Ukazh,  lalu  aku  bertanya,  'Siapakah  yang  bersama  engkau 
dalam  masalah  ini?'  Dia  menjawab,  'Dua  orang,  yaitu  Abu  Bakar  dan 
Bilal'.  Aku  pun  masuk  Islam,  dan  aku  termasuk  orang  keempat  yang 
masuk  Islam.”459 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


j&r  J  <^4^1  Al  J  £j£-  -A  1  o/o  X  IV 

^  ojta  c<u»*> j  ^  <oil  -i-p  -iAt* 

.jjj jip  <up  Al  j mS’ 


5247/845-  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan 


459  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dan  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  1  557  I 


kepada  kami,  Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Bilal  iigfc  wafat  pada  tahun  20  Hijriyah.”460 


CS-  i  ^  — tAlo/toYlV 

^l^Jb  ot*  £-Cj  rjli  <&l  j-p  ^  UjA>-  c'jlkLl 


5247A/845A-  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Bilal  bin  Rabah  wafat  di 
Damaskus,  pada  tahun  20  Hijriyah.” 


Biografi  Abu  Al  Haitsam  bin  At-Taihan  Al 
Asyhali  4§b 

-Atn/oUA 

jllp  C<A-> jL>Jl  ^  ^  ybu>-  UjJli- 

•' Jis  <uil, 

«ul-lj  c/.  ^  o!  Cr! 

.aJ  i jAj  jAj  (_ iui>-  ciljL» 

460  Hadits  ini  riwayat  Al  Waqidi.  Para  ulama  hadits  sepakat  bahwa  dia  seorang 
periwayat  dha  ’if. 


I  558  |  —  Al  Mustadrak 


5248/846.  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Ahmad  An-Naswi 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Al  Harits 
menceritakan  kepada  kami,  Umarah  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada 
kami,  Salamah  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad 
bin  Ishaq,  dia  berkata,  “Dari  kalangan  Anshar  bani  Abdul  Asyahl  yang 
ikut  baiat  Aqabah  pertama  dan  kedua  adalah  Abu  Al  Haitsam  bin  At- 
Taihan.  Namanya  adalah  Malik,  sekutu  mereka.  Dia  seorang  pemuka 
kaum  yang  ikut  Perang  Badar.  Dia  tidak  memiliki  keturunan.” 


J  -a  t  v/o  m 

Jjf  A?1 jj*  C jaS-  bj Jj>- 

jJ*£-  Ji  ^  Ji  ^ 

SjOj  ci  H*  ^ 

LSCs  a»I  J  y»  J  ^aJ  ja  Jjf  jCa 3^1  ,ja  ^  Jjf  ^ 

aJjI*JI  jjf  cdJJdj  oili! 

n  t jCaj^n  ^  ^ 

<y.  (*^'  ^  ^ 

<jJupxJl j  IjJb  jjt  j  cO^*ia>  OUJ^j  tpLf-Jl 

.jJl-j  aJLp  aUI  aJ4I  (J y** j  Ifrls^  JLftLbJl J 

5249/847.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  “Abu  Al  Haitsam  bin 
Tihan  bernama  Malik,  dari  keturunan  Bali  bin  Amr  bin  Al  Haf  bin 


Al  Mustadrak  —  |~559l 


Qudha’ah,  sekutu  bani  Abdul  Asyhal.”  Abu  Al  Haitsam  bin  At-Taihan 
dan  As’ad  bin  Zurarah  termasuk  orang  Anshar  yang  pertama  kali  masuk 
Islam  di  Makkah,  dan  orang  yang  pertama  kali  menemui  Rasulullah  % 
sebelum  kaum  mereka,  lalu  mereka  tiba  di  Madinah  dengan  hal  tersebut. 
Abu  Al  Haitsam  ikut  Baiat  Aqabah  bersama  kaum  muslim  Anshar.  Dia 
adalah  salah  satu  dari  12  pemuka  kaum.  Tidak  ada  perselisihan  dalam 
masalah  ini.  Rasulullah  H  mempersaudarakan  Abu  Al  Haitsam  bin  At- 
Taihan  dengan  Utsman  bin  Mazh’un.  Abu  Al  Haitsam  ikut  Perang 
Badar,  Uhud,  Khandaq,  dan  seluruh  peperangan  bersama 
Rasulullah  ^fe.”461 


^  j  ^  Ji>-  —  A1A/®Y°» 

J  'J*  ^  'J»  (^5^1  $  'j'J  :Jli 

.OJuJb 

5250/848.  Sa’id  bin  Rasyid  menceritakan  kepada  kami  dari 
Shalih  bin  Kaisan,  dia  berkata,  “Abu  Al  Haitsam  wafat  pada  masa 
pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  %>,  di  Madinah.” 


<X~J-  'j»  J*\^>\  -Al^/oYo^ 

y\  ob«  ±*  jUJl 

.0  JL<JIj  j£*  O  pl  g  .tll 


461  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhis,  “Al  Waqidi  berkata,  'Namanya  adalah 
Malik,  dari  keturunan  Bali,  kemudian  Qudha’ah,  sekutu  bani  Abdul  Asyhal.  Dia 
wafat  pada  tahun  20  Hijriyah'.” 


I  560  |  — -  Al  Mustadrak 


5251/849.  Ibrahim  bin  Ismail  bin  Abu  Habibah  menceritakan 
kepada  kami:  Aku  mendengar  orang-orang  tua  perkampungan  ini,  yakni 
bani  Abdul  Asyhal,  berkata,  “Abu  Al  Haitsam  bin  At-Taihan  wafat  pada 
tahun  20  Hijriyah,  di  Madinah.” 


cjAnll  {y.  A o./oYoY 

{y  j&I  jjf  c j£j  {y  Jt>U  ‘  iji 

df  \j&  J>\  {f  J>.  'u4ji  Cf 

*  *  S*  \  **  V  '\  *  ' 

io'j4 JaJl  Jcs-  £  ‘ja  { y  oli  AJil  {JL^>  -&1 

oJli  \jf  Ij  (iJL?r y^f  C*  JlS»  c~bx~»*Ji  f  L-JUr- 

:  Jlfli  4^li-  S-Ur  4<0il  Jj-j  Ij  lil^P I  <J^  ?*pLJl 

Judi  t4»l  Jji-j  lj  :JUi  ?<-jUa^Jl  'J»)  Ij  ^ 

oy  "'j*  U5o  :  JlS  j*j  U-$^  a-Ip  a»1  {J^>  amI  J j~> j 

l/«Uk  pL-^aJ  —  jji  ^Jl  ojIj  Uj(j  ~  aL>=cJ1  oX»  pUlku» 

4p[p  <3il  «oli  jikiU  0}  bl^ij 

.(Jui-bJl  a**  Ulkjij  (d-"j 

5252/850.  Muhammad  bin  Yazid  Al  Adl  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Hilal  bin 
Bisyr  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Khalaf  Abdullah  bin  Isa 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yunus  bin  Ubaid,  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu 
Abbas  i%,,  bahwa  Rasulullah  f§  keluar  pada  suatu  hari  dari  rumahnya 
saat  tengah  hari  yang  panas,  lalu  beliau  melihat  Abu  Bakar  sedang 
duduk  di  masjid,  maka  beliau  bertanya,  “Wahai  Abu  Bakar,  apa  yang 
membuatmu  keluar  pada  saat-saat  seperti  ini?”  Abu  Bakar  berkata, 


Al  Mustadrak  —  I  561  1 


“Wahai  Rasulullah,  yang  membuatku  keluar  adalah  seperti  yang 
membuatmu  keluar  (yakni  karena  lapar).”  Lalu  datanglah  Umar,  dan 
beliau  bertanya,  “Wahai  putra  Al  Khaththab,  apa  yang  membuatmu 
keluar?”  Umar  menjawab,  “Sama  seperti  yang  membuat  engkau  dan 
Abu  Bakar  keluar,  wahai  Rasulullah.” 

Rasulullah  lalu  duduk  dan  bercakap-cakap  dengan  keduanya. 
Beliau  kemudian  bersabda,  “Apakah  kalian  sanggup  pergi  ke  kebun 
kurma  itu?  (seraya  menunjuk  dengan  tangannya  ke  perkampungan 
Anshar).  Insyaallah  di  sana  kalian  akan  mendapatkan  makanan  dan 
minuman,  serta  naungan.  "Kami  berkata,  “Ya.” 

Rasulullah  fj&  lalu  pergi,  dan  keduanya  ikut  bersamanya. 

Ibnu  Abbas  lalu  menyebutkan  haditsnya.462 

Biografi  Sa’id  bin  Amir  bin  Hidzyam 

c j»  —jso\fo\oyc 

(S Jilfl  4&1  JuP  ^  i__.  t  J>\  Lljb- 

cf.  $**  <y-  J’.  i y. 

aH»  ^LiJL»  'y* j  ^p  o')! j  d)lS"j 

5253/851.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata,  “Sa’id  bin  Amir  bin  Hidzyam  bin  Salaman  bin  Rabi’ah 


462  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  562  |  —  Al  Mustadrak 


bin  Sa’d  bin  Jumah.  Umar  mengangkatnya  sebagai  gubernur  untuk 
beberapa  wilayah  Syam.  Dia  wafat  dalam  masa  jabatannya  pada  tahun 
20  Hijriyah.” 

Uj  Jb>-  LuJj>-  —A  ©  Y /°  T  ®  t 

CviL ((JTwoja3l  UjJjs-  tAttl  *UP 

Jli  ciip  a&I  3~*  ^  ‘j»W  oi  O*  ‘j^‘3  u*  t/1 

:JlS  ^LiJl  J^fsl  £  CS-  jtfe  u* 

lifj  Clyfj  l^upf  01  :Jlij  tliSy  oUaiti  c^4s^'j^j 

Y  c0ftjil»l3l  (JLp  a5JU<3  of  A*jfj  jr^. 

Lv>  iyo  :cJLi*  (JLx*J  A-lp1  ^  LS^*9  J  j-*-  j 

coJt^ei  <J\  j*Jj  AjlwJ  jJ  aWI  iiljapf  li|  1^1  jL5i  tC-iS 

.&l  3lW  2ul  ^3jj  y» 

5254/852-  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Muslim  Ibrahim  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ath-Thufail  menceritakan 
kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Jami’  bin  Abu 
Rasyid,  dari  Zaid  bin  Aslam,  bahwa  Umar  bertanya  kepada  Sa’id  bin 
Amir  bin  Hidzyam,  “Mengapa  penduduk  Syam  menyukaimu?”  Sa’id 
menjawab,  “Itu  karena  aku  memperhatikan  mereka  dan  melayani 
mereka  dengan  baik.” 

Umar  lalu  memberinya  uang  sebesar  10.000  dirham.  Akan 
tetapi  Sa’id  menolaknya  dan  berkata,  “Aku  punya  beberapa  budak  serta 
beberapa  kuda,  dan  aku  dalam  kondisi  baik.  Aku  ingin  menjadikan 
kerjaku  ini  sebagai  sedekah  untuk  kaum  muslim.”  Umar  berkata, 


Al  Mustadrak  — 


“Jangan  lakukan  itu,  sesungguhnya  Rasulullah  %  pemah  memberiku 
harta,  lalu  aku  mengatakan  seperti  yang  engkau  katakan,  lalu  beliau 
bersabda  kepadaku,  'Bila  Allah  memberimu  harta  yang  tidak  engkau 
minta  dan  jiwamu  tidak  menginginkannya,  maka  ambillah  harta  tersebut, 
karena  itu  merupakan  rezeki  yang  diberikan  Allah  kepadamu'. ,463 


Biografi  Anas  bin  Martsad  bin  Abu  Martsad 
Al  Ghanawi  % 

’J  ’jjJ\  &\  J*  J  -Aor/oYoo 

’J  Jjfj  :  Jli  J  l J  JJ>r)  1 

c/,  f y^~  ^y  Cr1  ^y 

J  oS  £?o  J  *y 

oJjuj  ijt'  L»-i  o  J'  i  Ji  c4-Uw  c 

o  j„  K  .  ,  ,  ,,  t  „  .  t if  ,  t  •  O/  J»  f 

.J^Ip  <5ii  j  li-fcj  Jj ^  <Uj1 

5255/853.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Anas  bin  Martsad  bin  Abu 
Martsad  Al  Ghanawi  memiliki  nama  panggilan  Abu  Yazid.  Dia  adalah 
sekutu  Hamzah  bin  Abdul  Muththalib.  Dia  wafat  pada  tahun  20  Hijriyah, 


463  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


|  564  |  —  Al  Mustadrak 


pada  bulan  Rabiul  Awwal.  Jarak  usia  antara  dia  dengan  ayahnya  adalah 
21  tahun.”464 

Sebelumnya  telah  aku  sebutkan  biografi  putra  Abu  Martsad_, 
Martsad,  dan  ini  adalah  cucunya.  Semuanya  merupakan  sahabat 
Nabi  f§. 


Usaid  bin  Hudhair  Al  Anshari 

^£11  jl  J  -aoi/oyot 

jtlp  jlkJl  J>  jlki  'J»  i'jJoj 

‘  O* 

Cj!  O*  c/-  J* 

ui 

5256/854.  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Ahmad  Ar-Ra‘is 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Al  Harits 
menceritakan  kepada  kami,  Ammar  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada 
kami,  Salamah  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad 
bin  Ishaq,  dia  berkata,  “Usaid  bin  Hudhair  bin  Simak  bin  Utaik  bin  Rafi 
bin  Imri'il  Qais  bin  Zaid  bin  Abdul  Asyhal.  Nama  panggilannya 
(kunyahnya)  adalah  Abu  Yahya.  Dia  wafat  pada  tahun  20  Hijriyah.” 


464  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Wagidi  dan  Muhammad  bin  Umar.” 


Al  Mustadrak  —  I  565  I 


lu  A?-  ^  A*j>-f  jjt  — A oo/o\oy 

Jj\  C->L»  :  JlS  ^-aJ  £j}  AUl  wLp  ^  UjAs-  CAjj^S  iji  (Ji^'^^'i 

^iv?  UJLJ  (1)1^  c<LJt>dl  A$A>  As  DI j  j../3->-  £j>  Aj**<f 


jA  pl^S”*  aJj  t^JLllj  3^?^^  t-->U2SxJl  4-Ip 

.  Aj-^f  i Jkj  j*Jj  c c_ — oyfj  C 


5257/855.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq 
mengabarkan  kepada  kami,  Ismail  bin  Qutaibah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata,  “Abu  Yahya  Usaid  bin  Hudhair  wafat  pada  tahun  20 
Hijriyah.  Dia  ikut  Baiat  Aqabah  dan  merupakan  pemuka  kaum.  Umar 
bin  Khaththab  menshalatinya  di  Madinah,  lalu  dia  dimakamkan  di  Al 
Baqi.  Dia  memiliki  dua  kuniyah  (nama  panggilan;  gelar),  yaitu  Abu 
Yahya  dan  Abu  Hudhair.  Ayahnya  adalah  Hudhair  Al  Katib.  Usaid  tidak 
mempunyai  keturunan.” 


jj  1&-  <5)1  «LP  yf  l^As-  -Ao*\/oToA 

j  t j>S-  «LkP*>*  LuAp-  'j*  lIiA^- 

i J*J  uf  :  JUuj  J ^  t 

’y  a*j  ca!UIsJ|  ^  ^  All-f  OlS^j 

ilkK'  LjISCJI  ^v«x3l  oyf  OlS'j  <X2>S\  OlS”j 

A^I-fj  lAi^y  ^5^-  J?j  c<i^Uj  f  y  (J-S?J 

aIIp  <5sl  Al  J lyylj  ^a)! 

t^p  ^2Ul  s-CilJl  As-fj  j£ljj  ^  3^1 


—  Al  Mustadrak 


'  "  y  a  a*  i  *  a*  ***  *  a'*  \  '/  N,  *  y  * 

4j J>  jj'jj  J^os>-  jt>.  (4^>j  ^  ^  u_r-j 

s-llsfjl  rtkiaJl  {j*  4 'js*J  S*  l'j^ 

jUI-J  <Jp  <Oll  4J»I  J_^-> J  of  Ij^J  (J  t 
O-J J  tOl?-l ^>r  £" y>r J  ljj>-f  tNW  Sf J  ^ijf^ 

3j^Jl  Jl$J>j  [jCi£j\  Jo-  j*il<J  5^  ^  ^  t* 

.jJLl-j  AJLP  <0)1  *»1  j  £-•  Lfl^*  J^ftLiJJl j 

5258/856.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 

menceritakan  kepada  kami,  “Usaid  bin  Hudhair  bin  Simak  memiliki 
nama  panggilan  Abu  Yahya.  Dia  juga  memiliki  nama  pangglan  Abu 
Hushain  dan  Abu  Bahr.  Usaid  adalah  seorang  pemuka  kaum  pada  masa 
Jahiliyah  dan  Islam.  Dia  termasuk  orang  yang  paling  pandai  dan  paling 
cerdas  dari  kalangan  mereka.  Dia  merupakan  salah  satu  sekretaris. 
Ayahnya,  Hudhair,  juga  seorang  sekretaris  sebelumnya.  Dia  (Hudhair) 
adalah  pemimpin  Aus  pada  Perang  Bu’ats,  lalu  dia  tewas  dalam 
peperangan  tersebut.  Usaid  bin  Hudhair  termasuk  salah  satu  dari  70 
orang  Anshar  yang  membaiat  Rasulullah  pada  malam  Baiat  Aqabah, 
menurut  riwayat  seluruh  ulama  hadits.  Dia  merupakan  salah  satu  dari  12 
pemuka  kaum.  Rasulullah  fj&  mempersaudarakannya  dengan  Zaid  bin 
Haritsah.  Dia  dan  beberapa  sahabat  senior  yang  merupakan  pemuka 
kaum,  dan  para  sahabat,  lainnya,  tidak  ikut  Perang  Badar  karena  tidak 
menyangka  bahwa  Rasulullah  f&  akan  melakukan  peperangan.  Tapi 
Usaid  ikut  Perang  Uhud  dan  menderita  tujuh  luka.  Dia  tetap  tegar 
bersama  Rasulullah  H  saat  pasukan  kewalahan.  Dia  juga  ikut  Perang 
Khandaq  dan  seluruh  peperangan  bersama  Rasulullah  l^.”465 

465  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  1  567  I 


jjf  UjJL>-  — A®v/®Y°^ 

(_y^  f/2j  OlS”"  4Jl  t j^p-  wL^jI  UjJL?-  cl)L»JL»<  ^  yil 

t c_j L>^*J IS^  il  ) ^sf  Ijf  Iuj  cOj^il 

•fc»  -kili  of  CjloJl  ^  ^°'j  St^0 

^-o^l  «iil*  jA  LJli  f J»\  4-JLp  4i)l  jLai  cC-j 

.0T> 

5259/857.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Usaid 
bin  Hudhair  menceritakan  kepada  kami,  bahwa  dia  membaca  Al  Qur'an 
di  belakang  rumahnya.  Dia  adalah  sahabat  yang  suaranya  bagus. 

Usaid  bin  Hudhair  berkata,  "Ketika  aku  sedang  membaca  Al 
Qur'an,  tiba-tiba  aku  seperti  dinaungi  oleh  sesuatu  seperti  awan.  Saat 
itu  di  dalam  rumah  ada  istriku,  dan  di  kandang  ada  kuda.  Aku  takut 
istriku  akan  jatuh,  maka  aku  pergi  menemui  Nabi  Beliau  lalu 
bersabda,  Teruslah  membaca,  karena  yang  menaungimu  adalah 
malaikat  yang  sedang  mendengarkan  Al  Qur  'an ,466 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya,  karena  Sufyan  bin  Uyainah 
meriwayatkannya  secara  mursaldah  Az-Zuhri. 


fji  tpJCtf  ^  ^^9-  -A®a/oY*\* 

^  :IjJU  ^  j 

Sjllp  J>\j  cL>j?  *J>  llit  'J,  1*1« 

466  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


[~568~1  —  Al  Mustadrak 


c-jj  ol  J?  tOlliP  C/.  ^  c/-  ’J*  o*. 

J^lif  'j*  jt^>-  <y.  015”*  :cJU  ^liolp  Cj^Ip  (j^>- 

\dJ%  Ji y>- 1  ^  Jl>-  J^»  0 ^  0j$"\  ^  j3  : )j*i  OlSCi  (j-lJl 

<j^-j  OT ji il  f>f  {j%>-  dJJS  ^  c-^SCi>  L* j  t^Jl  J^>f  c-u^J 
OJlgJ.  131}  tjUI*j  aIp  aSiI  ^ji^s  -&I  (J jAj  A^ai-  ^  tilj  c<*H-l 

'rf  /  __  "s  t  'i  s  '  i  '  *s  s  t  .  s 

cQj  J jjuL*  jJS  L»  iSyf  (^**°^  OjJbO  tJai  ajLpr  CslJ^sit  Uj  oju^r 

•^i  'O)**  [??  ^  J 

5260/858-  Muhammad  bin  Shalih,  Muhammad  bin  Al 
Muammil,  dan  Muhammad  bin  Al  Qasim  menceritakan  kepadaku, 
mereka  berkata:  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Asy-Sya’rani  menceritakan 
kepada  kami,  Sa’id  bin  Abu  Maryam  menceritakan  kepada  kami,  Yahya 
bin  Ayyub  dan  Ibnu  Lahi’ah  mengabarkan  kepada  kami,  mereka 
berkata:  Umarah  bin  Ghaziyyah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Amr  bin  Utsman,  dari  ibunya,  Fatimah 
binti  Husain  bin  Ali,  dari  Aisyah  J&,  dia  berkata,  “Usaid  bin  Hudhair 
termasuk  orang  yang  paling  baik.  Dia  berkata,  'Andai  saja  aku  menjadi 
salah  satu  dari  tiga  hal,  tentu  aku  akan  menjadi  salah  satu  penghuni 
surga  tanpa  ragu-ragu  lagi,  yaitu  ketika  membaca  dan  mendengarkan  Al 
Qur'an,  ketika  mendengar  khutbah  Rasulullah  fj§,  dan  ketika 
menghadiri  jenazah  Tidaklah  aku  menyaksikan  jenazah  lalu  aku 
mengatakan  dalam  hati  selain  apa  yang  dilakukan  terhadapnya  maka 
tidak  akan  terjadi  padanya'.”467 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meri wayatkannya . 


467  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  569  I 


^  ^  ObiP  bjji-  :*^U  (3l^r— lj  l^glp 

^  ^Lpj  4 j..jh->~  ^  xS*\  015^  :  Jl5  cc-oU  ^p 

dJ$.Lsi?i  15 ^«,<gjl  LoJLs  £.L»JlI?  4JJ  ^9  4-Jp  aUI  ^Iv?  ^*iJi  Aip 

I  LyaP  dJi-Ljal  15 ^51  Lju  Lfcf. ^5  Ljl®j  iL*_aA>-I  ly?p 


5261/859.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
Hisyam  bin  Ali  dan  Ishaq  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami, 
Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari 
Anas,  dia  berkata,  “Usaid  bin  Hudhair  dan  Abbad  bin  Bisyr  pernah 
bersama  Nabi  $|  pada  suatu  malam  yang  sangat  gelap.  Ketika  keduanya 
pulang,  tongkat  salah  satunya  mengeluarkan  cahaya  dan  keduanya 
berjalan  dalam  cahayanya.  Setelah  keduanya  berpisah,  tongkat  satunya 
lagi  mengeluarkan  cahaya.  ”468 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


^j^j^Jl  ^  Jl  jj{  1 j —  A*l*/oY1Y 

LjA>-  CjLaJl  -LP  jL^P 

Ijf  o-JjjI  'j*  Uj JL»-  ^  Aill  JL P  ^ 

O*  ‘J*3*-  O*  *J.J *■  *{J>.  1^4 

L>JCtf  '&>rj  (ji  “A-Iof  Dl^”  Jl5  Arff  ^  {J^'  !ji 

468  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


|570  |  —  Al  Mustadrak 


^ jJL. j  4_Jlp  aU)  4J1I  j  tU'tjL» 

ijLSi  j*-^j  4-^  (J-*9  4i)l  J  y  j  ly^2i 

^Ip  °^i  pj  cCa^  illip  0}  <&l  J  y*  j  'j  Jl5  (J^5'  : 

i<Uv2X?-li  tAvijwji  4^  ^  LS^9  ^  dj** J  j*  *J^ 

.li*  OOjf  <&l  Ij  Cj(  ^  J^Sj  Ji^r 


‘l>^  U*  J- J* 


5262/860.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Ammar  bin  Abdul  Jabbar 
menceritakan  kepada  kami,  Warqa  menceritakan  kepada  kami  dari 
Hushain. 

Abdullah  bin  Muhammad  Ash-Shaidalani  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  Yahya 
bin  Al  Mughirah  As-Sa’di  mengabarkan  kepada  kami,  Jarir 
menceritakan  kepada  kami  dari  Hushain,  dari  Abdurrahman  bin  Abu 
Laila,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Usaid  bin  Hudhair  adalah  seorang  laki- 
laki  shalih  yang  lucu  dan  suka  berkata  manis.  Ketika  dia  sedang  bersama 
Rasulullah  fH,  dia  berbicara  dengan  orang-orang  dan  membuat  mereka 
tertawa,  sehingga  Rasulullah  fj|  meninju  lambungnya.  Usaid  pun 
berkata,  “Engkau  membuatku  sakit.  Wahai  Rasulullah,  aku  minta 
balasan  yang  setimpal.  Engkau  punya  gamis  sedangkan  aku  tidak  punya 
gamis.”  Rasulullah  fj§  pun  mengangkat  gamisnya,  lalu  Usaid 
merangkulnya  dan  mencium  bagian  punggung  beliau,  seraya  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  demi  ayah  dan  ibuku,  sebenarnya  yang  kuinginkan 
adalah  ini.”469 


469  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  j  571  I 


Ini  adalah  redaksi  hadits  riwayat  Jarir  dari  Hushain,  karena 
hadits  Warqa  diringkas. 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


‘  <y.  ci  J&>-  -ah /o  y  n  r 

^ y.  j t<UjXs  LiJb-  (ib>w.l  j 

®jO*  ‘5*^  '<jf  ‘{Jp  ^  Js*~*  ‘o* 

•J?**-  c/-  J5'" ^  (*-"  (^j  Al  Al  J JlS  : Jli 

5263/861-  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Qutaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abdul 
Aziz  bin  Muhammad  Ad-Darawardi  menceritakan  kepada  kami  dari 
Suhail  bin  Abu  Shalih,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata: 
Rasulullah  0  bersabda,  "Sebaik-baik  laki-laki  adalah  Usaid  bin 
Hudhair.  '470 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


A' j  llJ  t3£A-l  j  £  ^LiJl  -ATY/oY'II 

olj-f  UjOp-  ii\jj  j,  <^1p  j,  j~SJ\  U f  :Jl l  'j»  && 

J  'jfi  J  Cj^fUl  J^2^J\  J 

-Cvl  'je-  ioJ^r  'jP  tof  'j P  cM 'ju>  J  jJilr  J  j^A) I  olp  j  jjlva^Jl 


470  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim." 


1572  |  —  Al  Mustadrak 


&\  J oSUi  (IJlPlS  Uj  lI>Jj  OlTj  cojIj  OlT  <of  t j) 

iijaj  j*  4jl  j  t  L*  UI  Iju^I  Ol  camI  J  j-»  j  Ij  ^  (_s^v3 

,' , ,  *' '  „  '  /,  A  *,  N,  •»  ,  ,  '  ^  „  *„  , 

os.\jj  I jl*a3  !j*JUxj  aILp  aJII  j^w3  aBI  JUi  (IApIS  IL  j^w3  4jlj 

„  j, j'  j,^.x  a  ^  'i'  *'  '.  '.  6~*. ,  y  *  :  *  »i 

.b j*3  4ili-  I jCai  IjlpU  ^jlv»  bis  i4j  ^JjJ  f^V'  ^  <bj*5 

5264/862-  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepadaku  sesuai  yang  aku  bacakan  di  hadapannya  dari  kitab  aslinya,  dia 
berkata:  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Ziyad  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Al  Hushain  Al-Lahabi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Thalhah  At-Taimi  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Al 
Hushain  bin  Abdurrahman  bin  Sa’d  bin  Mu’adz,  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya,  dari  Usaid  bin  Hudhair,  bahwa  dia  sakit  dan  shalat 
mengimami  dengan  duduk,  lalu  Rasulullah  #  menjenguknya.  Orang- 
orang  lalu  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  Usaid  shalat  mengimami  kami 
dalam  keadaan  duduk  saat  sedang  sakit.”  Rasulullah#  bersabda, 
“  Shalatiah  di  belakangnya  dengan  duduk,  karena  imam  harus  diikuti. 
Bila  dia  shalat  dengan  duduk,  shalatiah  kalian  dengan  duduk.”471 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

xL>-l  ^  —  A  'l  y/o  Y  'l  O 

'j)  U jof- 1  cOjjl*  j)  Jbji  iZj****»  ^  Uj Jl?- 

c jLj>  ,j»  LaJS  :cJli  3-AJIp  'j&  coJbr  'j?  col  (4*jiip  ^  j^p 

I jiisi  1  I^»jS  bl  OjaLli  jCoj^I  OUip  015”* j  caILJI  (_£Jb  UJiiii 
0U*-~»  14J  cJLSi  ; oJli  ^  t Ajf y»l  aJI  Ijx3  ^  ^  jL«*f 


471  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih.” 


Al  Mustadrak  —  |  573  I 


L *  4ajL*aJI  «ilij  aw!  ^JLs^  aJ$I  j  j**  j  4^l^c-v?l  d-o  1  cauI 

aWIj  CAI)!  j-o*xj  d^3wLs^  :  JlS  C4^ij  ?ol^«l  ^Ip  dU 

auI  J j-^*<j  Jli  cAsj  s\jtj>  'j)  SjL*  a*j  ^jIp  ^  uf  t5?*^ 
oli^j  jx*l  :<JlS  ?Jl 5  U  j  :  4J  cJU  tjli  L»  j»d«j  4-Ip  amI 

Aiil  J y*  j  jj -y.  J  ^yy.  JL^Ij  ;3dJlp  c-Jli  iL*>  ^  Sx** 

**  s*  \  *, 

.j*JL» j  ^JLp  a>j1 

5265/863.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan 
kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Amr  bin  Alqamah  mengabarkan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari 
kakeknya,  dari  Aisyah,  dia  berkata,  “Kami  pulang  dari  perjalanan,  dan 
kami  bertemu  di  Dzul  Hulaifah.  Anak-anak  Anshar  biasa  menyambut 
mereka  bila  mereka  pulang  dari  perjalanan.  Mereka  juga  menyambut 
Usaid  bib  Hudhair,  lalu  mereka  memberitahukan  kepadanya  tentang 
berita  kematian  istrinya.  Usaid  lalu  menutup  kepalanya  dengan  kain 
seraya  menangis.  Aku  lalu  berkata  kepadanya,  1  Subhanallah\  Engkau 
adalah  salah  seorang  sahabat  Rasulullah  ^  dan  termasuk  orang  yang 
senior  dalam  masuk  Islam,  tapi  mengapa  engkau  menangisi  seorang 
perempuan?  Usaid  lalu  membuka  kepalanya  dan  berkata,  “Kamu  benar, 
demi  Allah,  tidaklah  pantas  bagiku  menangisi  seseorang  setelah  Sa’d  bin 
Mu’adz,  karena  Rasulullah  telah  bersabda  berkenaan  dengannya.” 
Aku  pun  bertanya  kepadanya,  “Apa  yang  disabdakan  beliau?”  Hudhair 
menjawab,  “Beliau  bersabda,  'Arsy  bergoncang  karena  wafatnya  Sa  ’d 
bin  Mu’adz'.  "Aisyah,  “Saat  itu  Usaid  bin  Hudhair  berjalan  antara  diriku 
dengan  Rasulullah  ||.”472 


472  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  'if. 


1574  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


Iyadh  bin  Ghanam  Al  Asy’ari  ^ 

^  ‘«W  ci  &  £  -A'uM'n 

OIS"  O*  ■f**  CS-  ^  ^ 

:  Jtii  olS^Jl  ^  «3^3  -u^S5  j? 

s-CJl  01S"  .  ^ 

Jl  ji»f  y  Jjf  y1 

5266/864-  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Iyadh  bin  Ghanam  bin  Zuhair 
adalah  salah  seorang  bangsawan  Quraisy." 

Ibnu  Qais  Ar-Ruqyat  menyebut  namanya  dan  berkata: 

Iyadh,  siapakah  Iyadh  bin  Ghanam? 

Dia  adalah  salah  satu  orang  terbaik 
Yang  bisa  membuat  wanita  gila 

Dia  adalah  orang  yang  pertama  kali  membolehkan  latihan 
perang  ke  Romawi. 


Al  Mustadrak  —  |  575  I 


!(Jli  l< S I  J-***  Cji  y\  CC££jjUs*Jl  <*JLy»  ^jj  jvaJl  ^ 

^js-  ^  (^Lp  :ljili  j*_^j)  ^-^p  c^JiljJl  ^«p  ^ 

^j1^0'  o*  ^  t y  s4*f  cs-  u*  ***j  o*  t y-  J** j  <y- 

<Af-  auI  4iil  u  g « a~j jj>iJl  J-»s  j*JLwf  ^jj 

cj j^2s>~  Uji  u_-» ^  OLi—  ^jf  ojj  ^*^ox3l  oJulp  c-JlS^j  tj*JL»j 

OlS^j  c<Jj  015^  L»  L/sLp  (pUb^i^l  olijJl  jA j>. Jl  o-Lp  Ll 

^L?r ji^Ul  ^iS"”f  o-I^-p  ^jI  ^«p  j_j5i  L»Jj  t L>Jlv3  ^3rj 
c4JL»p  ^1p  i_pJb>cXk«< I  ^y*  JL^-I  JLio  aJLp  ^i)Ij 

oJuIp  jjf  OIS'  C*  libJj  JiS  ^1  I^Ji  a I»jlp  ^^Ip  ‘1 jJbSi 

cob  ^»jj  ,_/3^P  Cjb»j  tdJULp  ^JU  ,j^i  c^jUb  J^-pli  c^Ip  £■!  y>d\  ,y. 

'o*?  c$  3*3  &J*?  ^  1/^3  ^3  J1-*  ^  ^3 


5267/865.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Bakar  Muhammad  bin  An-Nadhr  bin  Salamah  Al 
Jamdi  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Sa’id  Al  Jauhari 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Muhammad  bin  Umar  Al 
Waqidi  menceritakan  kepada  kami  dari  guru-gurunya,  bahwa  mereka 
berkata,  “Iyadh  bin  Ghanam  bin  Zuhair  bin  Abu  Syaddad  bin  Rabi’ah 
bin  Hilal  bin  Uhaib  bin  Dhabbah  bin  Al  Harits  bin  Fihr.  Dia  masuk  Islam 
sebelum  perjanjian  Al  Hudaibiyyah,  dan  ikut  perjanjian  Al  Hudaibiyyah 
bersama  Rasulullah  0.  Istrinya  adalah  Ummu  Al  Hakim  binti  Abu 
Sufyan  bin  Harb.  Ketika  Abu  Ubaidah  bin  Al  Jarrah  sekarat,  dia 
mengangkat  Iyadh  sebagai  penggantinya.  Iyadh  adalah  seorang  laki-laki 


—  Al  Mustadrak 


shalih.  Ketika  berita  kematian  Abu  Ubaidah  disampaikan  kepada  Umar, 
Umar  banyak  membaca  istirja’  dan  mendoakannya  seraya  berkata, 
Tidak  ada  seorang  pun  yang  bisa  menggantikan  posisinya'.  Umar  lalu 
bertanya,  'Siapakah  yang  diangkat  sebagai  penggantinya  untuk 
menjalankan  tugasnya?'  Orang-orang  menjawab,  'Iyadh  bin  Ghanam'. 

Umar  pun  mengakuinya,  maka  Umar  menulis  surat  kepada 
Iyadh,  'Aku  telah  mengangkatmu  sebagai  pengganti  Abu  Ubaidah  bin  Al 
Jarrah.  Bekerjalah  dengan  giat  sesuai  yang  diwajibkan  Allah  atasmu'. 

Iyadh  wafat  tanpa  meninggalkan  harta  dan  utang.  Dia  wafat  di 
Syam  pada  tahun  20  Hijriyah,  dalam  usia  60  tahun.”473 


jj  --A'n/©Y'\A 

.jj cy.  :<J^  c/-  j 

5268/866-  Ahmad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku,  Musa 
bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin  Khayyath 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Iyadh  bin  Ghanam  wafat  pada 
tahun  20  Hijriyah.” 


4lil  «A-P  JJ  jj  —  A'IV/oT*!^ 

jj  j y>S-  cJails-Jl  ^jIp  LJJb-  caJp  ULaJl  U-i 

Ss>~  Jjjj  J)  J)  j)\  J) 

JJ  \ t<S^£> jJl  {j*  <J>  <•£> ,jj  jy*’ 

473  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 
Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar.” 


Al  Mustadrak  —  |  577  I 


jJlp  'J  'joCe-  01  c Jji>  J\  ds \j>  oiji  idj\s-  J\  }ji  i'^Oai 

<.£-&>-  'j,  aUl»  lOstj»  (jo-  l jlS  <^r>-'£p  Js-  £3j  '(£ 

Jlai  i\jJc*a  ^lliLft  aUlj  c^iV3  'd  Jalpli 

LLi '&  ^LJl  JLit  01  :Jli  ^  ^  j  of  j*-^  (*-^ 

UI  ^CiL»  U  Ijj^sLp  a!  Jl2i  LJJdl  ^UJJ  ULxp  ^Idl  A^>f  fji 
d^j-c-s^  ^  l^'-^j  cOjIj  O»  (^iJl  L>l  j  j  iCw  Ji  c5^1  L*^<  J5 
oJUP  O-ilS""  ^  I  Jji  *Wl  {J"^  J  W  (*-^ 

01*  c4j  (Jj>J j  taJuj  J^LJj  iOOl^  IgJ  Oli  OU2JL»»  c5^},  ^»T«y>> 

c^lJ^  ll  dU”l3  4i  c^iJlj  c^l  !xi  Oir  ^1  j  cl^M  1^5 

OlkL»  ClUi2j  of  C~0^-  01$*  ^  pUall»  cS j£**J  of  ifj Jz~A\ 

.aUI  pU*L-  J-j9  0_jX3  i4»l 

5269/867.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  bin  Abdullah 
Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami  sesuai  yang  disepakati  oleh  Al 
Bukhari  dan  Muslim,  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Amr 
bin  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Al  Ala‘  bin  Zuraiq  Al  Himshi  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Al  Harits 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin  Salim,  dari  Az-Zubaidi,  Al 
Fahdl  bin  Fudhalah  menceritakan  kepada  kami,  dia  menisbatkannya 
kepada  Aidz  dan  Aidz  menisbatkannya  kepada  Jubair  bin  Nufair,  bahwa 
Iyadh  bin  Ghanam  Al  Asy’ari  berpapasan  dengan  seorang  teman  di 
sebuah  rumah  yang  dibuka,  lalu  Hisyam  bin  Hakim  mendatanginya  dan 
berbicara  kasar  padanya. 

Setelah  beberapa  malam,  Hisyam  menemui  Iyadh  untuk 
meminta  maaf  dan  berkata  kepadanya,  “Tidakkah  kamu  tahu  bahwa 


I  578  |  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  H  bersabda,  'Sesungguhnya  manusia  yang  paling  berat 
siksanya  pada  Hari  Kiamat  adalah  manusia^  yang  paling  keras  dalam 
menyiksa  sesama  manusia  di  dunid.  Iyadh  lalu  berkata  kepadanya, 
'Wahai  Hisyam,  aku  telah  mendengar  seperti  yang  engkau  dengar, 
melihat  apa  yang  engkau  lihat,  dan  menemani  apa  yang  engkau  temani. 
Wahai  Hisyam,  tidakkah  engkau  mendengar  bahwa  Rasulullah  ^ 
bersabda,  “ Barangsiapa  ingin  menasihati  penguasa,  maka  janganlah  dia 
berbicara  dengannya  secara  terang-terangan,  tapi  ajaklah  ke  tempat  sepi 
(lalu  dinasihati).  Bila  penguasa  tersebut  menerima  nasihatnya,  berarti  dia 
telah  menerimanya,  dan  bila  dia  menolak  maka  yang  penting  si  pemberi 
nasihat  telah  menyampaikan  nasihat  kepadanyd' .  Wahai  Hisyam, 
engkau  sangat  lancang  dan  menerjang  kekuasaan  Allah.  Tidakkah 
engkau  takut  dibunuh  oleh  kekuasaan  Allah  sehingga  engkau  menjadi 
orang  yang  dibunuh  oleh  kekuasaan  Allah'?”474 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


cc£y>j^l  <31^1  J.  J.  \Zs>-  — A*\a/o\ Y • 

ZjSZ-  jj  jijf  \ZSZ-  i <£ 

ji  “Y j1**  c-*-?--  ji 

&  J  y*  j  Jl  ^  c/.  o*  ‘f*  J*  P*  'J*  J 

SjJ**  Jrjj  Sf  JZ*  Z  oli  j ii-j  J* 


474  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ibnu  Zuraiq  adalah  periwayat  yang 
banyak  menduga-duga.” 


Al  Mustadrak  —  1  579  1 


5270/868-  Al  Hasan  bin  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Azhari 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Ishaq  At-Tustari 
menceritakan  kepada  kami,  Azhar  bin  Nuh  menceritakan  kepada  kami, 
Amr  bin  Al  Walid  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Muawiyah  bin  Yahya  Ash-Shadfi  berkata:  Yahya  bin  Jabir 
menceritakan  kepada  kami  dari  Jubair  bin  Nufair,  dari  lyadh  bin 
Ghanam,  dia  berkata:  Rasulullah  ^  bersabda  kepadaku  pada  suatu  hari, 
Wahai  lyadh,  janganlah  engkau  menikahi  nenek-nenek  dan  perempuan 
mandul,  karena  aku  merasa  bangga  dengan  jumlah  kalian  yang 
banyak.  ’475 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Al  Barra  bin  Malik  Al  Anshari,  Saudara  Laki-Laki 
Anas  bin  Malik 

O’-  ^  £jb«-  -AW°YV^ 

O’-  •  <J^  O’-  ^  llj 

o’-  o’-  o*.  o’-  o’- o’-  o’- 

O’-  OT^  -p1'  S* J  OJJ  jjL  fl  t Ji  {gJs- 

.4j15v»  i— j <d 


475  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Muawiyah  [bin  Yahya]  adalah  seorang 
periwayat  dha’if.” 


I  580  |  —  Al  Mustadrak 


5271/869.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Al  Barra  bin  Malik  bin  An- 
Nadhr  bin  Dhamdham  bin  Zaid  bin  Haram  bin  Jundub  bin  Amir  bin 
Ghanam  bin  Adi  bin  An-Najjar.  Ibunya  adalah  Ummu  Sulaim  binti 
Milhan.  Dia  merupakan  saudara  laki-laki  Anas  bin  Malik  dari  pihak  ayah 
dan  ibu.  Dia  ikut  Perang  Uhud,  Khandaq,  dan  seluruh  peperangan 
bersama  Rasulullah  Dia  seorang  pemberani  yang  memiliki  posisi 
penting  dalam  peperangan.”476 

Diriwayatkan  dari  Ibnu  Sirin,  dia  berkata,  “Umar  bin  Khaththab 
menulis  surat,  'Janganlah  kalian  mengangkat  Al  Barra  bin  Malik  sebagai 
panglima  pasukan  Islam,  karena  dia  akan  membawa  kebinasaan'.” 


ikjiiil  J4&  Olli  -AV. /o x YY 

cO 'j)  AJil  JL P  lij  Jl>-  £ji  jb jf  UjwL>-  c 

(J*  4jf  i y.  '{j*  o’-  '4-^  O* 

of  J>\  :  JU»  C (S 4A»r j 

Jzj*  O*  <£y?  a*  3*^  ***£  L5^ 

^i3i  aj 


476  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Barra  bin  Malik  adalah  saudara  laki- 
laki  Anas  dari  pihak  ayah  dan  ibu.  Dia  ikut  Perang  Uhud.” 

Al  Waqidi  berkata,  “Diriwayatkan  dari  Ibnu  Sirin,  bahwa  Umar  menulis  surat, 
'Janganlah  kalian  mengangkat  Al  Barra  bin  Malik  sebagai  panglima  pasukan 
Islam,  karena  dia  akan  menyebabkan  kebinasaan'.” 

Aku  berkata,  “Hadits  ini  merupakan  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin 
Umar.  Para  ulama  hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  seorang  periwayat  dha’if." 


Al  Mustadrak  —  I  581  I 


5272/870.  Ahmad  bin  Utsman  bin  Yahya  Al  Muqri 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  Abu  Qilabah  menceritakan 
kepada  kami,  Azhar  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin 
Aun  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsumamah  bin  Anas,  dari  Anas  bin 
Malik,  bahwa  dia  masuk  menemui  saudara  laki-lakinya  —Al  Barra  bin 
Malik—  yang  sedang  berbaring  dengan  melipat  salah  satu  kakinya  seraya 
menyanyi,  lalu  Anas  melarangnya,  maka  Al  Barra  berkata,  “Apakah 
kamu  tidak  suka  aku  mati  di  atas  tempat  tidurku,  padahal  aku  telah 
membunuh  100  orang  kafir  selain  yang  posisinya  sama  denganku?!”477 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya . 


4  4  CS-  J ^  -  AV  \  /  oYVr 

XS-  4 j)  j)  jlJLP 

:Jl5  4^1  jj  4Jl  0-p  ^p  ji  tjf  ijjjc  j>  j^)  1 

J~^  J  dJJC*  j)  f.! jJl  OIS""  :  J yi)  J)  yjf  cJLylo 

S*  40jUl»f  AjIp  Aijl  J  y*  J,  *y*JL  OlSo 

«IjIjI  ^  J  JlSi  C^jlS  il 

^  j  ® Jl5  I(Jl5  j 

.4>y0  Df 

5273/871.  Abu  Ma’in  Muhammad  bin  Isa  Al  Aththar 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  Abdan  bin  Muhammad  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Manshur  menceritakan  kepada 

477  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


|582  |  —  Al  Mustadrak 


kami,  Abdurrahman  bin  Ma’n  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Ishaq  memberitahukan  (kepada  kami)  dari  Abdullah  bin  Anas,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Anas  bin  Malik  berkata,  “Al  Barra  bin  Malik 
adalah  laki-laki  yang  suaranya  bagus.  Dia  suka  membuat  syair  rajaz 
untuk  Rasulullah  &  dalam  sebagian  perjalanan.  Ketika  sedang 
melantunkan  syair,  dia  mendekati  kaum  wanita,  maka  Rasulullah  ^ 
bersabda  kepadanya,  'Jauhilah  kaum  wanita!'  Al  Barra  pun  berhenti 
melantunkan  syairnya.”478 

Muhammad  berkata,  “Rasulullah  &  tidak  suka  bila  kaum  wanita 
mendengar  suaranya.” 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

• 

tjjuil  obj  J  'J  k  j'jA  -avx/° YVl 

e&l  yy*  J.  ^ 

J  J*  J  JJ*  J*  cpjj  'J  &&.  :  Ju  t  yp 

Z Ip  ajiI  ajsI  J  JZj  J 15  :  JlS  ^  ,j-bf  *^p  u-r’4r' 

y'V  i»l  Js-  j  <-J'J^  iJ?  Jmia  J 

1x5  j  Joi  g.\Ji\  Oli  ^  *Ql 

aJl p  4J1I  J 01  W  lljJbii  ^5  0j£^ 

: JLS5  t dLj  J p  j»-~sti  tii <5j1  J*  j3  llbl  : Jli 

a^)sJ5  llJ  1-J J  1j  diip 

;JU5  ciiJbj  jjIp  j*~~5f  i^y  1j  J, 

478  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  1  583  | 


a\iI  Lj^?xJw4  LaJ  b  i^J-JLp  i  * .  ^ . .. <f 

fcl ti?_J  Cj*-$ib£"f  I y>*^S  (^JL»j  <J-P 

5274/872.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ziyad  Al  Adi 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Muhammad  bin  Aziz  Al  Aili  menceritakan  kepadaku 
secara  Imla\  dia  berkata:  Salamah  bin  Rauh  menceritakan  kepadaku 
dari  Aqil  bin  Khalid,  dari  Ibnu  Syihab,  dari  Anas  bin  Malik  dia 
berkata:  Rasulullah  bersabda,  “Berapa  banyak  orang  lemah  yang 
diremehkan  orang  dan  memakai  pakaian  usang,  yang  seandainya,  dia 
bersumpah  atas  nama  Allah  maka  sumpahnya  tersebut  akan  terjadi 
(dikabulkan)."  Diantaranya  adalah  Al  Barra  bin  Malik.  Ketika  dia 
menghadap  pasukan  musyrikin  yang  menyerang  pasukan  Islgm  dan 
membuatnya  kocar-kacir,  kaum  muslim  berkata,  "Wahai  Barra, 
sesungguhnya  Rasulullah  ^  bersabda,  'Sesungguhnya  bila  engkau 
bersumpah  atas  nama  Allah  maka  Dia  akan  memenuhi  sumpahmu'. 
Oleh  karena  itu,  bersumpahlah  atas  nama  Tuhanmu!”  Al  Barra  pun 
berdoa,  “Wahai  Tuhan,  aku  bersumpah  atas  Nama-Mu  ketika  Engkau 
memberikan  kepada  kami  bahu-bahu  mereka.” 

Dia  lalu  menyerang  mereka  di  atas  jembatan  As-Sus,  namun 
pasukan  Islam  kalang-kabut,  maka  mereka  berkata  kepadanya,  “Wahai 
Barra,  bersumpahlah  atas  nama  Tuhanmu.”  Al  Barra  berkata,  “Wahai 
Tuhan,  aku  bersumpah  atas  Nama-Mu  ketika  Engkau  memberikan 
kepada  kami  bahu-bahu  mereka,  dan  pertemukanlah  aku  dengan  Nabi- 
Mu.” 

Pasukan  musyrikin  pun  memberikan  bahu-bahu  mereka,  dan  Al 
Barra  gugur  sebagai  syahid.479 


479  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  584  1  —  Al  Mustadrak 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


'J  lfjb~  cJjjJl  ^  ^  -AVr/oYYo 

co-jlj  °^p-  ^  <1/  ‘Djjli 

s.i^3l  ^15  <-£jj  ^ J  U * f  Ji  ^  *3^  dAJb* 

jl&jp  U  ^  Jli  ^  Sr-fj*  Jr^  # 

JL^AI-kIj  tljwL~«Jl  ^jlp  a))I  £CZA3  ^Js- 

friyil  01  ji  ^y  «-'S?' 

<-?^>-i  *£>»  (jt  tlj?l  l^ilj  c^r-j^  ^ 

•«S^1  # 

5275/873-  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Haain  menceritakan  kepada  kami,  Azhar  bin  Jamil 
menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin  Hafsh  menceritakan  kepada  kami 
dari  Tsabit,  dari  Anas  bin  Malik,  dia  berkata,  “Pada  saat  terjadi  perang 
Aqabah  di  Persia,  pasukan  Islam  mundur,  maka  Al  Barra  bin  Malik 
berdiri  lalu  menunggang  kudanya  yang  berjalan  pelan,  lalu  berkata 
kepada  sahabat-sahabatnya,  'Alangkah  buruknya  persiapan  kalian  untuk 
teman-teman  kalian'.  Dia  kemudian  menyerang  musuh,  hingga  Allah 
memberikan  kemenangan  atas  kaum  muslim.  Tapi  Al  Barra  gugur  pada 
saat  itu.”480 

Abu  Imran  Musa  bin  Harun  berkata,  “Al  Barra  gugur  sebagai 
syahid  pada  Perang  Tustar  di  Persia,  pada  tahun  21  Hijriyah.” 


480  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


A!  Mustadrak  —  I  585  I 


An-Nu’man  bin  Muqarrin  yaitu  An-Nu’man  bin 
Amr  bin  Muqarrin  Al  Muzani 


<ojI  xs-  jjf  —  AVi/oYV*\ 

n  ^  LjJb-  4jLL>-  jjf  Ljjl»- 

Jn  ^  u!  o*  Ollifll  :  JlS  JslJl  J>  oICp 

{}-  u?**  C/. 

5276/874-  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 
mengabarkan  kepadaku,  Abu  Khalifah  Al  Qadhi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Salam  Al  Jumahi  menceritakan  kepada  kami  dari 
Abu  Ubaidah  Ma’mar  bin  Al  Mutsanna,  dia  berkata,  “An-Nu’man  bin 
Amr  bin  Muqarrin  bin  Amir  bin  Bakar  bin  Hujain.bin  Nashr  Al  Muzani.” 


J  £  x  ^9/  J  •  f  ^  /  / 

c^ASiJI  i-jjjuu  — AV^/^YVV 

jjj  xL>-f  iOui-  ^  £r>. 

j*  j  p  j**  ^  OC**£ll  clf  jLov>  tJuI* 


5277/875.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Yahya  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ayyub  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq, 


I  586  |  —  Al  Mustadrak 


bahwa  An-Nu’man  bin  Muqarrin  Al  Muzani  gugur  saat  menjabat  sebagai 
Amir,  pada  tahun  21  Hijriyah.481 


j  ^  Al  -AVn/oYYA 

:Jl5  ^  Cf. 

^  ^  oM  :  Jli  Ollip  tjtij  j  'jj'j*  yr^ 

aIp  $j1  4J  Sijj  .^5^*  jr5^*  <y- 

j  Jdl p  t tji  j>  '&&&  ^ 

j  j  J  j  j  j*  j  j  J  j  j  ^ 

4]  Oj^-l  j*  0l5”j  <_5^i J  *-i>*  fji  <yC^£-  'j) 

jb-f  Olllull  Oli'j  j  Al  Al  J jl-3  t*  3-vI^Jl  IjJ^- 
aJp  Al  Al  Jj-* j  Ajjlf  c£^£-l  j^>-  j* 

5278/876-  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  mengabarkan 
kepadaku,  Ismail  bin  Qutaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar 
bin  Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Usamah  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Syu’bah  menceritakan  kepadaku  dari  Ali  bin 
Zaid,  dari  Abu  Utsman,  dia  berkata,  “Aku  menemui  Ibnu  Umaf  untuk 
memberitahukan  berita  kematian  An-Nu’man  bin  Muqarrin.  Dia  lalu 
meletakkan  tangannya  di  wajahnya  dan  menangis.” 

Abu  Abdullah  bin  Athiyyah  menambahkan  dengan  sanadnya  dari 
Muhammad  bin  Umar,  dia  berkata,  “Ibnu  Muqarrin  bin  Aidz  bin  Mija  bin 
Hujair  bin  Nashr  bin  Habasyiyyah  bin  Ka’b  bin  Abd  bin  Tsaur  bin 


481  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ibnu  lshaq  berkata,  “Dia  gugur  saat 
posisinya  sebagai  Amir  pada  tahun  21  Hijriyah.” 


Al  Mustadrak  —  I  587  1 


Hudmah  bin  Lathim  bin  Utsman  bin  Muzainah.  Nama  panggilannya 
adalah  Abu  Amr.  Dia  dan  enam  saudara  laki-lakinya  ikut  Perang 
Khandaq  bersama  Rasulullah  An-Nu’man  adalah  salah  seorang 
sahabat  yang  membawa  salah  satu  bendera  Rasulullah  1,482 


'j»  -AYV/oYV^ 

lij J->-  C-uJL-  ^  ^La^-  Lj Ju>-  Uj Jb-  tjjjidl  jLp 

01  Ji  *^P  -Al  fji  5^iip  ^P  l^j^Jl  p^P 

i/U^J  C)\^J  ^  Alj^]^il  jj&  -up  Al  v-»UakJl  ^  ^1p 

Ol^jifj  ^ jlij  0l$~b>f  i0u*J-<Jl  ji>f  Ij  :  JUi  cOlss«-jjifj 

cJii  A}j  c^-lissJl»  (j-l ^li  c^^p-tl^Jl  c-jjbi  lili  cpl^-listJl 

t_jUa^Jl  ^  ^lp  Jp-^ti  cOl^Ut  fcbli  tpl^-lIssJl  <^j  ‘0-^* 
t-U^Co  0 j^l3  p yi*  ^  pCjcJU  jA  lili 

:Jli  ?^-*Ii  bjlp  L*fj  c^li  1—jI^s-  L«f  : Jl5i  toJlL jc~J*  ^;1  : aJ  Jlii 
<j  l^i^tJj j  oj-Uj  01  t*3 'j^l  j_Jl 

4flj*Jl  O^  t-L*--'  0 jjiaJlj  cOQl  -UjJb- 

-U-jj  OUjbJl  j»»pljli  4  J_^*P  ^yi  AUl  J-Pj  41—J ^  Jj^pj  t(-r**i3 

ji  J  J  ^  4i-*ls  t 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish  Syu’bah  meriwayatkan  dari  Ali  bin  Zaid, 
dari  Abu  Utsman,  dia  berkata,  “Aku  menemui  Umar  untuk  memberitahukan 
berita  kematian  An-Nu’man  bin  Muqarrin,  lalu  dia  meletakkan  tangannya  di  atas 
wajahnya  seraya  menangis." 

Al  Waqidi  berkata,  “Nama  panggilannya  adalah  Abu  Amru.  Dia  dan  enam 
saudaranya  ikut  Perang  Khandak.  Dia  panglima  perang  pada  Perang  Nahawand 
dan  gugur  pada  perang  tersebut.” 


I  588  |  —  Al  Mustadrak 


4ZJ»  jt  y Jl  3je Ji>  Jjjf  Ojy  £  :  JU»  c4jUws1 

C?9'/)  ‘tjis*  <J*  3^  t^?  u*^*  5A4^' 

tJs jiilj  t^LjjJl  <_jLj  j»  j  «1p  (^XLw<  <J <~*fj  ^1p  £■  iJl 
‘t/* ^  «Ajj  JL^li  ^  3 ji^Jl  f.U*ej 

^53  <5 t^j‘ ji  (Jj«*9  c^J  J»L<o  t_Jlp  a3j^- 

£\ yr  j*5sjlv»f  i_/^Jl  Ij  j*^»i  J*  d 

jiJ&j  ^1  (J**-jj  ^  c^r^i  ^aJi 

4jL»JI  J5"”!}  <— •> y Ji  ji***  US"”  Lil  :Jl3j  t^Jp  auI  j^>*j  3 jji«Jl 

^9  ^  yjt  J  ll»  aJJ|  O^jCjlj  tj*J&UaJ  Slj  tljjiiij  (joLJl  OlS^J  AwJlj 
LJlp  ^zic*»  llfc  li  of  Udp j  Jii  aJIj  clijJ>-  USJL/sfj  jf  L>  ^_i j*i 
tSj |1  t»  alj&j  oji  L*  l»  <£jy  <Jlj  ^-‘'•^‘j  L*  £2^*-  Uji-j  Jij 
jJ  '•ly~A‘  J.  cJlii  :3ji^Jl  Jlai  taj jp-lj  (j^>-  Oj-aI  X  y 
Slip  CJJu*-j  jl  jj j^Jl  ^Jip  <*>•  0~XXl9  tO j  C-H ji  iij;wjl yv  C-.x>».Jr 

Iji  Oli  ccJL»j>tLX  VjT  01  j*-^ljf  icJUb  4jjis*u  \J*s>rj  ^jyry 
yiy  01  ijlii  tUjjf  Ijl  j»  lX&  JjcaJ  S/  IjIj  'i/ 

i|»_gJl  ['.njja't  j^SsJl  Ic-laj  tjvSlJl  h«M  01  j  cVjlJI  ^s«jg9 

"  «C  "  °  .  j  /  j  . '  / 

*^l  <4JLJL.  4*^*1  I^JL<JL«j9 

X  jiJl  01  lOLoJtJJ  ojji-<Jl  Jlii  cUj  I U _j-«l ijli  tljjX 

4jil  (J  yA  j  £U>  ‘  "J  J  g  -'**  »^9_J  t 1  _  jlu»  jj  OJjl  I  j_J  l_03  I-U9  Ijp^wuf 

o^  A,  v  ^  j  ^  j  O  j  Jl  «  ^  A  »>_ 

jvJX»j  ^  J** J  l— «’J^-A  Ijl  Cj»X«J  (J*^ 


Al  Mustadrak  —  |  589  I 


Jjjj  j*~\  j'kM'  J_/  p-J  'M 

o^gjl  L»li  (<julj^  jlfcl  C^Ull  IgJ.I  b  ;Ob*-*Jl  t_jLS3  C j-vi ajt  (Jj-dj 

4>-^L-  ^  jlanll*  liliUJl  blj  t4Url>-  Jj«p^Jl  U^S^*  I^jV' 

Jlp-I  (_$jjb  l)\i  cJl>-l  jjis  (1)1*  tljL*->-li  ^U-  ^yl*  I Aiilijl  blj  tAiul-j 
a^pJu  (^*J  IjjAj  IA*  cJL*  01  j  tjli-l  ^jIp 

OLo^jJI  c3jj'  ;Jl2*  c' ■$ *ip  tj-*^  b»J  c£ _/•' 

l*J  (o! iL>yu  og.\ji  ji j  il/*^  t(*  £^*'j  t(l^?4^»J' 

caIIp  jit  jU^  4^>J  cl/^Jl*  1 5lp  <&l  (^ J  £d^»  (Jj^  <3^  J^“ 

£Jjj  4j  j^psej  4jL>tvsl  bp  jji-i  |»  g  «-f  ^b>pj  Uli*  131  u£*  «Gl^»  C—*Jpfj 
Ctl^o-L^-oJl  LSip  4)ll  £«Uj  i4-Jaj  (3-ijU  ,j> 

^l^pf  4&ZrJ  ^Jp  cJbwJ  «cjti  ,_^»J  4jj  011*^1  c~Jls 

J*s  b  :  Jli*  ijllo  ^j  Ji*-*  :oJLS*  ^  :  JU*  ^  «-kG^' 
^1p  ^Jl  CfJLJJu  a13  JLk^Jl  :JU*  c^-^JLp-  <o)I  ^si  :oJLS* 
o jSj  j»l  £jU  :Jla*  ^jJ  ^J\  ^Ul  £-<*£*■  1*  c<U~i)  C-Gslij 

<-*  iJ  J*£-  *y|  tS/  :cJlS  ?&$p  -*-$-£■  J*  :b&t* 

JlS  td)iUi  0!A*  Ju  01}  coSbJ  C)5A3  Ju  01  au  bli 
cilp  13)1  j**  <J^  ^  OlliP  jjf  lS!b-  c^j  OK  <^ 

Ol  ifljy  aJJ  bl  :JU*  tju  :JU*  ?0yL»  ok  <l)t»*Jl  J*i  l*  :JlSi 
Sl  ok^^j  d  ^  J?  J**  b  :Jli  tOj«!-lj 


.f  $«l»i  <5j'  0)^  ;* g-*'»’  ^  :Jb  t|»  g «vl»» 


[~590~|  —  A!  Mustadrak 


5279/877.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Hajjaj  bin  Minhal 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Imran  Al  Jauni  menceritakan  kepada  kami  dari 
Alqamah  bin  Abdullah  Al  Muzani,  dari  Ma’qil  bin  Yasar,  bahwa  Umar 
bin  Khaththab  meminta  pendapat  Al  Hurmuzan  tentang  Ashbahan, 
Persia,  dan  Adzerbaijan,  lalu  dia  berkata,  “Wahai  Amirul  Mukminin, 
Ashbahan  adalah  kepala,  sedangkan  Persia  dan  Adzerbaijan  adalah  dua 
sayap.  Bila  salah  satu  sayap  dipotong  maka  kepala  masih  ada  bersama 
sayap,  tapi  bila  kepalanya  yang  dipotong  maka  dua  sayap  akan  jatuh, 
maka  mulailah  dengan  Ashbahan.” 

Umar  lalu  masuk  masjid  dan  menemukan  An-Nu’man  bin 
Muqarrin  sedang  shalat.  Dia  pun  menunggu  sampai  An-Nu’man  selesai 
shalatnya.  Umar  lalu  berkata  kepadanya,  “Aku  akan  mengangkatmu 
sebagai  panglima.”  An-Nu’man  berkata,  “Jika  untuk  menarik  pajak  aku 
tidak  mau,  tapi  kalau  untuk  berperang  aku  mau.”  Umar  berkata,  “Kamu 
akan  berperang.” 

Umar  kemudian  mengirim  utusan  kepada  penduduk  Kufah  agar 
mendukung  dan  bergabung  dengan  An-Nu’man  bin  Muqarrin.  Di  antara 
mereka  yang  ikut  adalah  Hudzaifah  bin  Al  Yaman,  Al  Mughirah  bin 
Syu’bah,  Az-Zubair  bin  Al  Awwam,  Al  Asy’ats  bin  Qais,  Amr  bin 
Ma’diyakrib,  dan  Abdullah  bin  Amr. 

An-Nu’man  lalu  mendatangi  mereka,  sedangkan  antara  dia 
dengan  mereka  terhalang  oleh  sungai,  maka  dia  mengutus  Al  Mughirah 
bin  Syu’bah  sebagai  utusan  untuk  menemui  mereka.  Raja  mereka  adalah 
Dzul  Hajibain.  Dia  meminta  pendapat  kepada  para  pengawalnya, 
“Bagaimana  menurut  kalian,  apakah  aku  harus  duduk  menunggu 
mereka  dengan  posisi  siap  perang?  Atau  aku  harus  tampil  sebagai  raja 
dengan  segala  kemegahannya?” 


Al  Mustadrak  —  |  591  I 


Rupanya  dia  memilih  duduk  dengan  posisi  sebagai  raja  di  atas 
singgasananya.  Kepalanya  memakai  mahkota  dan  di  sekelilingnya 
beijejer  para  pengawal  yang  memakai  pakaian  sutra,  anting,  serta 
gelang. 

Lalu  datanglah  Al  Mughirah  bin  Syu’bah  dengan  memegang 
kedua  lengan  atasnya,  sementara  tangannya  menggenggam  tombak  dan 
tameng.  Orang-orang  dikelilingi  para  pengawal  yang  berdiri  di  atas  tikar 
permadani.  Lalu  dia  menusuknya  dengan  tombaknya  dan  merobeknya 
agar  orang-orang  Bertathayyur.  Dzul  Hajibain  lalu  berkata,  “Wahai 
bangsa  Arab,  kalian  menderita  kelaparan  dan  kesusahan,  sehingga 
kalian  keluar  (dari  kampung  halaman).  Jika  kalian  mau,  kami  akan 
menyuruh  kalian  kembali  ke  negeri  masing-masing.”  Al  Mughirah  lalu 
berkata  —setelah  memuji  dan  menyanjung  Allah—,  “Kami  bangsa  Arab 
memakan  bangkai.  Orang-orang  menginjak  kami  tapi  kami  tidak  mau 
menginjak  mereka.  Allah  lalu  mengutus  seorang  rasul  dari  kalangan 
kami,  yang  berasal  dari  kalangan  bangsawan  dan  paling  benar 
perkataannya.  Beliau  telah  menjanjikan  kemenangan  untuk  kami  di 
tempat  ini,  dan  kami  dapati  semua  yang  dijanjikan  beliau  benar  adanya. 
Aku  melihat  bentuk  serta  corak  di  sana,  dan  orang-orang  yang 
bersamaku  tidak  akan  pulang  sampai  mereka  mendapatkannya.” 

Al  Mughirah  berkata,  "Aku  berkata  dalam  hati,  'Andai  saja 
tubuhmu  ditahan,  lalu  aku  melompat  dan  duduk  bersamanya  di  atas 
singgasana  ketika  dia  lengah1.  Tapi  ternyata  mereka  menghalangiku  dan 
mendorongku,  sehingga  aku  berkata,  'Bagaimana  menurut  kalian  kalau 
dipandang  bodoh,  sesungguhnya  hal  ini  tidak  dilakukan  terhadap  para 
utusan,  dan  kami  juga  tidak  melakukannya  terhadap  para  utusan  yang 
menemui  kami'.”  Dzul  Hajibain  berkata,  “Jika  kalian  mau  maka  kalian 
bisa  menyeberang  untuk  menghadapi  kami.  Atau  jika  kalian  mau  maka 
kamilah  yang  akan  menyeberang  untuk  menghadapi  kalian.”  Aku 


I  592  |  —  Al  Mustadrak 


berkata,  “Justru  kami  yang  akan  menyeberang  untuk  menghadapi 
kalian.” 

Kami  lalu  menyeberang  untuk  menghadapi  mereka,  dan 
membuat  barisan  di  depan  mereka. 

Setiap  lima  atau  tujuh  orang  dari  mereka  dirantai,  agar  mereka 
tidak  lari. 

Al  Mughirah  berkata  kepada  An-Nu’man,  “Mereka  menyerang 
kita  dengan  cepat,  maka  majulah!”  An-Nu’man  berkata,  “Engkau 
memiliki  sifat-sifat  mulia  dan  pernah  ikut  peperangan  bersama 
Rasulullah  0.  Aku  juga  pernah  ikut  peperangan  bersama  beliau.  Bila 
tidak  berperang  di  awal  hari,  maka  beliau  akan  menunda  peperangan 
sampai  matahari  tergelincir  dan  angin  bertiup,  lalu  turun  kemenangan.” 

An-Nu’man  lalu  berseru  “Wahai  kalian  semua,  akan  ada  tiga 
goncangan.  Goncangan  pertama  hendaklah  masing-masing  orang 
menunaikan  hajatnya.  Goncangan  kedua  hendaklah  masing-masing 
memeriksa  senjata  dan  pedangnya.  Pada  goncangan  ketiga  aku  akan 
maju  (membawa  bendera).  Bila  ada  yang  terbunuh  jangan  pedulikan, 
dan  bila  aku  terbunuh  jangan  pedulikan  aku,  karena  aku  akan  berdoa 
kepada  Allah,  dan  masing-masing  dari  kalian  sebaiknya  mengamini 
doaku.” 

An-Nu’man  lalu  berdoa,  “Ya  Allah,  berilah  An-Nu’man 
kesyahidan  pada  hari  ini,  yang  menyebabkan  kaum  muslim  menang, 
dan  berilah  kemenangan  pada  mereka.”  Orang-orang  pun 
mengamininya.  Benderanya  lalu  digoncangkan  sebanyak  tiga  kali, 
kemudian  dia  maju  membawa  bendera  tersebut,  dan  dia  menjadi  orang 
yang  pertama  kali  gugur. 

Aku  (Ma’qil  bin  Yasar)  teringat  wasiatnya,  maka  aku  tidak 
mempedulikannya  dan  hanya  memberi  tanda  tempat  gugurnya.  Bila 
kami  membunuh  seorang  laki-laki  dari  mereka,  maka  teman-temannya 


Al  Mustadrak  —  1  593  | 


sibuk  menariknya.  Sementara  Dzul  Hajibain  sendiri  jatuh  dari  kudanya 
yang  berwarna  putih  semu  hitam  dan  perutnya  robek. 

Akhirnya  Allah  memberikan  kemenangan  pada  kaum  muslim. 

Kudatangi  An-Nu’man  yang  sedang  sekarat  dan  kuberi  dia  air, 
lalu  kusiramkan  di  atas  wajahnya  untuk  membersihkan  debu  yang 
menempel  di  wajahnya.  Dia  bertanya,  “Siapa  ini?”  Jawabku,  “Ma’qil  bin 
Yasar.”  Tanyanya  lagi,  “Bagaimana  dengan  kondisi  pasukan?”  Jawabku, 
“Allah  memberi  kemenangan  kepada  mereka.”  Dia  lalu  berkata,  “Segala 
puji  bagi  Allah.  Tulislah  berita  kemenangan  ini  kepada  Umar  bin 
Khaththab.”  Dia  lalu  menghembuskan  napas  terakhirnya. 

Orang-orang  kemudian  menemui  Al  Asy’ats  bin  Qais,  lalu  kami 
menemui  Ummul  walad-nya  dan  bertanya,  “Apakah  dia  berwasiat 
kepadamu?”  Ummul  Walad-nya  menjawab,  “Tidak,  kecuali  keranjang 
yang  di  dalamnya  ada  suratnya.”  ' 

Aku  lalu  membacanya,  dan  ternyata  di  dalamnya  tertulis,  “Bila  si 
fulan  dibunuh,  maka  si  fulan  harus  dibunuh,  dan  bila  si  fulan  dibunuh, 
maka  si  fulan  harus  dibunuh.” 

Hammad  berkata:  Ali  bin  Zaid  menceritakan  kepadaku,  Abu 
Utsman  An-Nahdi  menceritakan  kepada  kami,  bahwa  dia  menemui 
Umar  bin  Khaththab  lalu  Umar  bertanya,  “Apa  yang  terjadi  dengan 
An-Nu’man  bin  Muqarrin?”  Abu  Utsman  An-Nahdi  menjawab,  “Dia 
gugur.”  Umar  berkata,  "Inna  lillahi  wa  inna  ilaihi  raji’un.  Lalu  apa  yang 
terjadi  dengan  si  fulan?”  Jawabku,  “Dia  gugur,  wahai  Amirul  Mukminin, 
sedangkan  yang  lain  aku  tidak  tahu.  Tapi  Allah  mengetahui  kondisi 
mereka.”483 


483  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Ta/khfsh. 


I  594  |  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Saudara  Laki-Laki  Suwaid  bin  Muqarrin 


LjJL?-  UjAs-  —AV  a/®  YA* 

^  1  ‘(3'ji51  **£  u'  ‘r^Q  u4" 

p^ii  ^  iS'  :ju  j!  tpS^  o* 

Jljta  *u£?l.»  t^oCp-  $  ^  (_S^  ^  J  (_s^ 

.0 j&pf  4^  <&'  (J^>  ^5' 

5280/878-  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani  menceritakan 
kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ats-Tsauri  mengabarkan 
kepada  kami  dari  Salamah  bin  Kuhail,  dari  Muawiyah  bin  Suwaid  bin 
Muqarrin,  dari  Suwaid  bin  Muqarrin,  dia  berkata,  “Kami  putra-putra 
Muqarrin  pada  masa  Rasulullah  berjumlah  7  orang.  Kami  memiliki 
seorang  pembantu  laki-laki,  dan  salah  seorang  dari  kami  menamparnya, 
maka  Nabi  %  bersabda,  “Merdekakan  dia!’484 


Biografi  Qatadah  bin  An-Nu’man  Azh-Zhafari, 
Saudara  Laki-Laki  Abu  Sa’id  Al  Khudri 
dari  Pihak  Ibu 


ji  &  X*  £  — AY^/o  Y  A  ^ 

^ y >  jl jS^iLiJl  fji  0L»~L*  j 

484  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Al  Mustadrak  —  I  595  I 


‘>k  yi  y*  y*  O*  OUIiJl  #  S3&j  :  JlS  t^i- 

cr'J  ,J.  i*  j4“J  yJ  £Jj^  O* 

OlS^J  lOillS  jjj  ^*»P  j^l  J  jv-j/jLp  J^r  jAj  Jj*£"  Vjf  ,_£^sj  o^lia 

OUjcJI  oibS  L* ^-wJU  j.LJjJI  ^  ,jj 

<_jUw*I  ^  jjjjSMUl  Sl^Jl  ^  OlS"j  tjCaj^/l  £jA  Ca*t~ «Jl  £-* 
AijkP  ‘  **  'J  J  J  |JL>-fj  IjJU  g  -*  tyJL.  J  aJLp  aUI  aWI 
I(JIa3  Cj%JL^^  aJLp  <ujI  Aiil  J  y**  j  ^|>^*  dJLw**3 

c-»-^  ^up  ofj  ^  oij  cl$->-f  of j-»l  c^AiP  J j-*j  Ij 

4jUP  j  cd-^rjj  cj y^ls  coJ-j  aUI  (J j** j  Do yi  cLajJLoj 

J £-»  LgA5^  JJ*LiL<Jlj  (iJL^Jl  L/ajf  l <l)f  JI*j  L*-^w?f j 

✓  /  #XO  #/  ^  ^  /  0  X  0  X 

Jl»  .£-^1  <>J_>P  ^  _y*k  ^  *$J  **-•  i(J£*j  ^P  <5ll  4)il 

o"'  (^,l^  o*  ‘k31*  o*  £?**  cj  :S^  oJ 

^jI  JU3jj  j-*j  jjj j-isP 'j  y->*5^  aII*  OLoJiJl  ^  <oli*  oU  :Jl5  Sila 

^,x//  a  /  * ,  *  >  •  **%  s,  *,  *  *,  ,  *  .; 

c<UP  a»l  j  c-^Ua^Jl  ^jj  ^uip  ^1 t4JL>»  J 

^j)  «^Jjl^Jlj  t^<jL^«  ^  X«^»j  c^jJbJl  JL*~>  A^^lf  o OjS 

x> 

5281/879.  Abu  AbduUah  Al  Ashbaheini  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Rustah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  Asy-Syadzakuni  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Qatadah 
bin  An-Nu’man  bin  Yazid  bin  Amr  bin  Sawad  bin  Zhafar.  Nama  Zhafar 
adalah  Ka’b  bin  Al  Khazraj  bin  Amr.  Dia  adalah  An-Nubait  bin  Malik  bin 


I  596  |  —  Al  Mustadrak 


Aus.  Nama  panggilan  Qatadah  adalah  Abu  Amr.  Dia  adalah  kakek 
Ashim  dan  Ya’qub,  dua  putra  Umar  bin  Qatadah.  Ashim  bin  Umar 
termasuk  ulama  ahli  sejarah  dan  ilmu-ilmu  lainnya.  Qatadah  bin  An- 
Nu’man  ikut  Baiat  Aqabah  bersama  70  sahabat  Anshar.  Dia  pemanah 
ulung  dari  kalangan  sahabat  Rasulullah  §||.  Dia  ikut  Perang  Badar  dan 
Uhud.  Pada  Perang  Uhud  dia  terkena  anak  panah,  maka  biji  matanya 
menyembul  keluar,  hingga  menempel  di  atas  pipi  atasnya.  Dia  pun 
mendatangi  Rasulullah  ff^  dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  aku  memiliki 
seorang  istri  yang  kucintai.  Bila  dia  melihat  mataku  yang  seperti  ini, 
maka  aku  khawatir  dia  akan  merasa  jijik.”  Rasulullah  lalu 
mengembalikan  biji  matanya  dengan  tangannya  hingga  berada  di 
tempatnya  lagi,  dan  ternyata  setelah  dia  dewasa  kedua  matanya  menjadi 
lebih  tajam  dan  lebih  sehat.  Dia  juga  ikut  Perang  Khandaq  dan  selumh 
peperangan  bersama  Rasulullah  fH.  Pada  saat  terjadi  penaklukan 
Makkah,  dia  memegang  bendera  bani  Zhafar. 

Muhammad  bin  Umar  berkata:  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani 
mengabarkan  kepadaku  dari  Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah,  dia  berkata, 
“Qatadah  bin  An-Nu’man  wafat  pada  tahun  23  Hijriyah,  dalam  usia  65 
tahun.  Dia  dishalati  oleh  Umar  bin  Khaththab  >Jfb.  Saudara  laki-lakinya 
dari  pihak  ibu  —yaitu  Abu  Sa’id  Al  Khudri,  Muhammad  bin  Maslamah, 
dan  Al  Harits  bin  Khazmah—  ikut  turun  ke  kuburannya.”485 


485  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  597  I 


Biografi  Ala‘  bin  Al  Hadhrami  %, 


4 50^  CS-  oi  — AA*/«YAY 

:Jl5  n£ jjji I  Ali!  -LP  ^  tjJb-  cjl^w»!  ^  ^^aI  ^j|  UJjl?- 

O*.  ui  ^  J*  *&'  ^  s*>&l  ^^asJl 

d  J-*  ^  sJ>>-  Dli^j  ^  dAJl*  jj  cJ»jj>p 

pil-j  aIIp  <5)1  <5)1  DlS'j  l'iZJy J^az-  fj?  jrf  4 j^l 

4<jO^'  ^1p  DI  |*J  tJJ^S^Jl  ^jlp  aJuJ^m\ 

J>  J%i\  '^jy  llllj  C^-j^J!  l'j'j*  Ijf  4Jl5^>  JJJcLli 

•iDLr-'f  J  c£^“i  *£-  ^ 

5282/880-  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Mush’ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Nama  Al  Hadhrami,  ayah  Al  Ala‘  adalah  Abdullah  bin  Attab 
bin  Jubair  bin  Rabi’ah  bin  Malik,  bin  Uwaif  bin  Malik  bin  Al  Khazraj.  Dia 
adalah  sekutu  Harb  bin  Umayyah.  Dinamakan  Al  Hadhrami  karena  dia 
datang  dari  Hadhramaut.  Rasulullah  ^  menugaskannya  ke  Bahrain,  dan 
Umar  juga  menugaskannya  ke  Bahrain,  lalu  dia  wafat  di  sana.  Kemudian 
jabatannya  tersebut  digantikan  oleh  Abu  Hurairah  Ad-Dausi.  Al  Ala‘  bin 
Al  Hadhrami  wafat  di  Bahrain  pada  tahun  21  Hijriyah.”486 


486  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaMush. 


—  Al  Mustadrak 


Al  Aswad  bin  Khalaf  bin  Abdi  Yaghuts  % 


jlp  ^  ^  J <0)1  J-p  _^j!  ^j^I  — AA\/0XAT 

Jup  lT^-f  o3-  c4^j  i^uCall 

'J>  A Ua  o(  Dllip  y  <&!  ‘pL^  J?1  t' 

4I&  <0)1  JL^  ^J)l  <4^  a!^“  iS^L-^I  abl  ot  4  4^^  CiJtA-  Ji 
jiS  <_jy  jup  :<Jl3  cpi)i  fji  <_/'^'  £i^rf  (*-^J 

^«llll  os-l^i  (Jl'j  aJp  4))!  (_5ivs  <^l  c~>ly  Jli 

tli  :oJii  coS0Jl j  {JA  *j*iA 

^1  aIi  ^  of  oSl^i  :Jli  C»j  riJiai  <o>b  Dli.NI  :Jl5 

,<d_^»jj  oJup  Ia-oj»*-»  DI  j  t<oil 

5283/881.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ali  bin  Abdul  Hamid 
Ash-Shan’ani  mengabarkan  kepadaku  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Ibnu  Juraij  memberitakan  (kepada  kami),  Abdullah  bin  Utsman  bin 
Khutsaim  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Al  Aswad  bin  Khalaf 
mengabarkan  kepadanya:  Ayahnya,  Al  Aswad,  menceritakan  kepadanya 
bahwa  dia  melihat  Nabi  membaiat  orang-orang  pada  han  penaklukan 
Makkah.  Beliau  duduk  di  dekat  rumah  Samurah. 

Al  Aswad  berkata,  “Aku  melihat  Nabi  &  duduk,  lalu  orang- 
orang  mendatangi  beliau.  Mereka  terdiri  dari  anak-anak  kecil,  orang 
dewasa,  dan  kaum  wanita.  Mereka  membaiat  beliau  untuk  masuk  Islam, 
dan  membaca  syahadat.”  Aku  lalu  bertanya,  “Apakah  Islam  itu?”  Dia 
menjawab,  “Iman  kepada  Allah."  Tanyaku  lagi,  “Apakah  syahadat  itu? 


Al  Mustadrak  —  I  599  I 


Jawabnya,  “Bersaksi  bahwa  tidak  ada  tuhan  selain  Allah  dan 
Muhammad  adalah  seorang  hamba  serta  rasul-Nya. 1,487 


'j)  j&  jjd  'j*  ~ AAY/oYAi 

4j_P  AUl  t4JLP  «UI  o *  <ji  ? 

aLs»-*  jj^Jl  <1)1  :JUi  Cjv-fJlp  Jlif  iaJuH  £lJ-  jii-f 


5284/882.  Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ibnu 
Khutsaim,  dari  Muhammad  bin  Al  Aswad  bin  Khalaf,  dari  ayahnya 
bahwa  Nabi  0  menggendong  Husain,  lalu  menciumnya,  lalu  beliau 


menghadap  ke  orang-orang  seraya  bersabda,  “Sesungguhnya  anak 
membuat  orang  tua  bakhil,  takut  (untuk  berjihad  dan  sebagainya), 
bodoh,  serta  sedih.  ”488 


ji  -U cJail^Jl  -AAr/oYAo 

j)  j)  j>  :  Jli  ^j-jpLo-wil  ^  iLjii-  tOUJL» 

o^l Js-  ^'jh\  jlp 

5285/883-  Abu  Ahmad  Al  Hafizh  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Ismail  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Muhammad  bin  Al 
Aswad  bin  Khalaf  bin  Abdi  Yaghuts  Al  Qurasyi  tergolong  penduduk 
Makkah.  ” 


487  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

488  Hadits  ini  telah  disebutkan  sebelumnya. 


1600  |  —  Al  Mustadrak 


Biografi  Khalid  bin  Al  Walid  #, 


j>  l2jb-  a1>I  -LP  jjt  -AAl/oYA*\ 

of  t ^1-P  ^  LjJl?-  Ojb  jj  DL«JL»  cai«* j  jj  amI  «A-p 

.jO^>xJ  J) jis- J  C->U  AjJ>- 

5286/884-  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  bahwa  Khalid  bin  Al  Walid  wafat  pada 
tahun  21  Hijriyah,  di  Himsh. 

j)  jjf  1 —  AA©/©XAV 

jj  :JlS  j)  adI  xj>  j>  ia~^  j) 

j>  <p jlkJl  o-L  1j\2  :iifj  j>.  _AP  o*  ^  ^  ^ 

aJ[p  <5»l  'JfLp  £-jj  C-JJ  Aj^~?a  0 J>- 

j)  jas*  Ijf  -db*- 

taUpl»  tAil-  X»Tj  Aj ^Jlj  C(l)t J>- J  tli jJl  aNI 

•  Jij~*£’J  3jLu»  OJuJb  C<U  ^  L$J  1*1319  aLj^JI  ^J-A9 

5287/885-  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Khalid  bin  Al  Walid  bin  Al  Mughirah  bin  Abdullah  bin  Umar 
bin  Makhzum.  Ibunya  adalah  Lubabah  binti  Al  Harits  bin  Hazan  Al 
Hilaliyyah,  saudara  perempuan  Maimunah  binti  Al  Harits,  istri  Nabi  0. 


Al  Mustadrak  —  1  601  I 


Nama  panggilan  ( kunyah )  Khalid  adalah  Abu  Sulaiman.  Umar  bin 
Khaththab  mengangkatnya  sebagai  Gubernur  Raha,  Harran,  Rattah, 
dan  Amid.  Dia  tinggal  di  sana  selama  satu  tahun,  lalu  minta  berhenti 
dari  jabatannya,  dan  Umar  mengizinkannya.  Kemudian  dia  berangkat  ke 
Madinah  dan  menetap  di  rumahnya,  sampai  akhirnya  wafat  pada  tahun 
21  Hijriyah.”489 


J  1&-  «Jj&CUJl  ^  Cf-  &  &  -AAn/oYAA 

u3-  •  J yi  1  aSjI  j! p 

.uLoJLi  ijf 

5288/886.  Abdullah  bin  Ghanim  Ash-Shaidalani  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Abdullah  Al  Busyanji  menceritakan  kepada  kami:  Aku 
mendengar  Yahya  bin  Bukair  berkata,  “Khalid  bin  Al  Walid  memiliki 
nama  panggilan  Abu  Sulaiman.” 

(jlkl-1  ^  -AAV/oYA*\ 

Ji'j  °u*  J*  ‘y*** 

^  01  -»»1  vUa^Jl  JJ  :Jl5 

01  Ulj  oJpl  jj  Jl})U  jlS 


489  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dia  wafat  di  Himsh.” 

Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  berkata,  “Nama  panggilannya  adalah  Abu 
Sulaiman.  Umar  mengangkatnya  sebagai  Gubernur  Raha,  Harian,  Raqqah,  dan 
Amid.  Dia  menjabat  selama  satu  tahun,  lalu  minta  berhenti,  dan  Umar 
mengizinkannya,  kemudian  dia  pergi  ke  Madinah  dan  menetap  di  sana  sampai 
wafat  di  Madinah  pada  tahun  22  Hijriyah.” 


I  602  |  —  Al  Mustadrak 


£  jf  {j&y*  uf ^  ^  'S^ 

.^-1  :<aLaUIjj  tpJaUl  :£jLUL  ^ju  ^aJLoi  *^|j  t^Jii  |*J 

5289/887.  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani  mengabarkan 
kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada 
kami  dari  Al  A’masy,  dari  Abu  Wa'il,  dia  berkata,  “Dikatakan  kepada 
Umar  bin  Khaththab,  'Beberapa  wanita  bani  Al  Mughirah  berkumpul  di 
rumah  Khalid  bin  Al  Walid.  Mereka  menangis,  dan  kami  khawatir  akan 
mengganggumu.  Kalau  bisa  maka  laranglah  mereka!1  Umar  lalu  berkata, 
Tidak  apa-apa  mereka  meneteskan  air  mata  satu  atau  dua  tetes,  selama 
tidak  dibarengi  dengan  menampar  pipi  atau  menjerit'.”490 


QJ'  xL>-l  ^ Jjp^i  —  A  AA/ o  Y  ^  * 

ccu-lll  ipJCo  jjj  A-p  iji  DlliP 

aIIp  auI  {Jlta  ^ill  L>^cJl  di  :Jl$  ^  O*  ‘Jsf*  (^r^~ 

y*  Ji  o?  f'Sf  ^  jX<j 

"  .  A  „  A, 

4-JLp 

5290/888.  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Salamah  Al  Ghazzi 
mengabarkan  kepadaku,  Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Al-Laits 
menceritakan  kepadaku,  Aqil  menceritakan  kepadaku  dari  Ibnu  Syihab, 
dia  berkata,  “Setelah  Nabi  H  selesai  dari  Perang  Ahzab,  Khalid  bin  Al 
Walid  menetap  di  rumah  Al  Ahzab  dan  mengirim  utusan  untuk  menemui 
Nabi  fj^  guna  memberitahukan  tentang  keislamannya.”491 

490  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

491  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  603  1 


Az-Zubaidi  menceritakan  kepada  kami  tentang  kebenaran  hadits 
yang  diriwayatkannya,  yaitu  bahwa  Khalid  bin  Al  Walid  masuk  Islam 
sebelum  Perang  Khaibar. 


JLjP  jj  J lIp  U jj  jjl  \3js-  —  AA^/ o  Y  ^ 

OUJCl»  °j&  y  j>  uS fjJ  l j jfA 

O*  O*  ‘V'/  <y.  y*  LS^i  yt  J*  yi 

jJLIjj  aJIp  <&!  £-*  *  (JlS  J!  jj fp  toj^r 

.4«jL~*  (J-aJ  *^i  4iaJl  'i/  ‘L*>b>r  5*iCaJl  \<£* Vjf  c 

5291/889.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami, 
Ubaid  bin  Abdul  Wahid  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  As- 
Sarri  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Harb  menceritakan 
kepada  kami  dari  Sulaiman  bin  Sulaim,  dari  Shalih  bin  Yahya  bin  Al 
Miqdam  bin  Ma’diyakrib,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dari  Khalid  bin  Al 
Walid,  dia  berkata,  “Ketika  kami  bersama  Nabi  H  pada  Perang  Khaibar, 
beliau  menyuruhku  mengumumkan  ash-shalatu  jami’atun,  tidak  akan 
masuk  surga  kecuali  orang  yang  beragama  Islam.”492 


LjJb>-  (^J./adlt  j)  jj  \jj*d  —  A^*/©Y^Y 

JJ  ^ y  j&  cpji  'j>  l j-LlJI  jj 

.  IJlA  JLjiaj  4j( j^Jl  L »fj  .  Oy»  4JL»o  (1)15^  :  JlS  4-AP 


5292/890.  Ismail  bin  Muhammad  bin  Al  Fadhl  mengabarkan 
kepada  kami,  kakekku  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al 


492  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


1  604  |  —  Al  Mustadrak 


Mundzir  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fulaih 
menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Uqbah,  dia  berkata,  Perang 
Khaibar  terjadi  pada  tahun  6  Hijriyah.” 

Riwayat  yang  bertentangan  dengan  riwayat  ini  adalah: 

'j  \J>{  'j  'j^i  V3>f  -A^/o^r 

littl  JLP  W  j  0* 

J  vy-  o*  y’/  ^  v«f-  jV  ‘^0  o*  o* 

J J\  :  Jis  c4j  yj' 

y>j  pS2l  £U>j  ;JJ>  (ij  iu' 

jJi)  au'j  :JU s  ?C)b»JL»  Cf  Ij  -Aj y  ^  :cJ1a  aSC«  ^ 

aLjlJi  lI>JL*3  :  Jtf  cjl-pfc 

jlTjJI  O*  l(^*J  5$*  ls^5  aM'  d  j-"  j  J* 

.  C~i C^^iS  ^-1 

5293/891.  Al  Husain  bin  Ali  mengabarkan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Muhammad  bin  Al  Husain  mengabarkan  kepada  kami,  Amr 
bin  Zurarah  menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Rasyid 
maula  Habib  bin  Abu  Uwais,  dari  Habib  bin  Abu  Uwais,  Amr  bin  Al  Ash 
menceritakan  kepadaku:  Ketika  aku  sedang  dalam  perjalanan  untuk 
menemui  Rasulullah  aku  bertemu  Khalid  bin  Al  Walid  sebelum 
terjadi  penaklukan  Makkah,  saat  itu  dia  telah  pergi  dari  Makkah,  maka 
aku  bertanya,  'Wahai  Abu  Sulaiman,  hendak  ke  mana  kamu?'  Dia 
menjawab,  'Demi  Allah,  telah  jelas  tandanya  bahwa  laki-laki  tersebut 
(Nabi  |§)  adalah  seorang  nabi.  Aku  berangkat  untuk  masuk  Islam...'. 


Al  Mustadrak  —  I  605  I 


Kami  juga  pergi  ke  Madinah  untuk  menemui  Rasulullah 
Ternyata  Khalid  bin  Al  Walid  telah  sampai  lebih  dulu.  Dia  lalu  masuk 
Islam  dan  membaiat  Nabi  Aku  kemudian  mendekat  dan  membaiat 
beliau,  lalu  aku  pergi.”493 


jbCall  i>l!  'J»  4il  Xs>  y f  -A<\  Y/©  Y  <U 

l3j  cS/  yi  ‘j£“  Ji  *j*- 

^  us'J  J,  *J> 

JCT  d  d\  toJ^r  {4-jf  Vj»-  ji. 

£j.  d  Jfc  tiU>  ^  lO^Jl  Jif  JlS  Jt  xX)\  'J>  A^rj 

^  o  y  y  ^  ^  A  ^  X  /  }■  y  %  %  y  ''y 

^  aJp  aMI  Aiil 

.amI  <-j *s-'j  tAiil  xp  :jLSi 

5294/892.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami  dalam  bagian  yang  dipilih  oleh  Ahmad  bin 
Hanbal  dari  Ali  bin  Bahr  bin  Barri. 

Al  Hasan  bin  Ali  bin  Bahr  bin  Barri  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Muslim  menceritakan 
kepada  kami,  Wahsyi  bin  Harb  bin  Wahsyi  menceritakan  kepada  kami 
dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  bahwa  Abu  Bakar  Ash-Shiddiq 
menugaskan  Khalid  bin  Al  Walid  untuk  memerangi  orang-orang  murtad, 
lalu  ada  yang  berkata  kepadanya  berkenaan  dengan  Khalid,  tapi  dia 
tidak  mau  mengembalikannya  dan  justru  berkata,  “Aku  mendengar 
Rasulullah  ^  bersabda  tentang  Khalid  bin  Al  Walid,  Dia  adalah  sebaik- 


493  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


I  606  |  —  Al  Mustadrak 


baik  hamba  Allah  dan  sebaik-sebaik  saudara  kabilah,  serta  salah  satu 
dari  pedang-pedang  Allah ’494 

-&I  JUp  c ~ 

<r^j  4J^“  O* 

jp  cjUl.  jp  >y*j  jt  4iil  xs-  'j*  ’Js>  4^1 

~£y  Jif  di  Al  -dai  J ol  c J**-  ji  xs- 

.<Xie-  -dai  ^xi3  xS'j Jl  Jdli-  -dai  jJ> ^  <Jb**  p-»  •  Jl* 

5295/893-  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  mengabarkan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Ayahku  menceritakan  kepadaku:  Wahb  bin  Jarir  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Ayahku  menceritakan  kepadaku  dari 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abu  Ya’qub,  dari  Al  Hasan  bin  Sa’d,  dari 
Abdullah  bin  Ja’far,  bahwa  ketika  Rasulullah  H  memberi  kabar  tentang 
kematian  para  sahabat  yang  gugur  dalam  Perang  Mutah,  beliau 
bersabda,  “Kemudian  bendera  dipegang  oleh  salah  satu  pedang  Allah, 
Khalid  bin  Al  Walid,  hingga  Allah  memberi  kemenangan.”495 

Hadits  ini  sanadnya  Shahih,  narriun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  jl  Al  J  Slf^f  Jij 

Cf^  'M1  J’- *  O1- 

aIIp  Al  -dll  J  y*  J  ^  :  Jli  dX5l>  JJ  ,^-Jl  Jp  t 


494  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

495  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  607  | 


j-*_j  aJ_^I  y  i(Jli>  i*-*  ( ^Ip  Jj&I  j»JL«*j 

.<ojI  lJ* ^  <_Ji_^ 

5296/894-  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan 
kepada  kami,  Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ma’mar,  dari 
Ayyub,  dari  Anas  bin  Malik,  dia  berkata,  “Rasulullah  0 
memberitahukan  berita  tentang  kematian  para  sahabat  yang  gugur 
dalam  Perang  Mu'tah  di  atas  mimbar,  lalu  bersabda,  'Kemudian  bendera 
diambil  oleh  Khplid  bin  Al  Walid,  salah  satu  pedang  Allah ”496 

Hadits  ini  shahih  gharib ,  yang  berasal  dari  hadits  Ayyub,  namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

c/.  cr~*^  y  ^ip  oll^ — A^o/oY^Y 

^  ci  f1 1  &  O*  Cf  J>  J  o* 

^  Ails  UJli-  IjSjJ  Sl  :Jl5  4-lp  Al  l^e>  Al  J yjtj 

.  . jU^Jl  c5ip  4-v»  (Al  (3 jj*-* 

5297/895.  Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  hadits  ini  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Syabib  Al  Ma’mari  menceritakan  kepada 
kami,  Ar-Rabi  bin  Tsa’labah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ismail  Al 
Muaddib  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin  Abu  Khalid,  dari 
Asy-Sya’bi,  dari  Abdullah  bin  Abu  Aufa,  bahwa  Rasulullah  bersabda, 

“  Janganlah  kalian  menyakiti  Khalid,  karena  dia  merupakan  salah  satu 


496  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Ayyub  tidak  mendengar  dari  Anas.” 


I  608  1  —  Al  Mustadrak 


dari  pedang-pedang  Allah  yang  dihunuskan  kepada  orang-orang 
kafir. ”497 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


cauI  Xs-  Ij j~>-\  -A^'l/oY^A 

<y.  j  $  \Ls*~  ^jl>Sfl  01Xp 

Jli  lcA?~  u'-  j*~j  O*- 

tSs  <.'y J*  [y  ^  ’cA-  (*-*  A  O*  i*  U*J 

4^>15sj  'y  J*  l£jl»  toJUJl  3^-11  ^Jl  lILit  iol-lw»  y  \liy 

y  jJ&.  iiiii  /yy  iJ  'j'Ji  'j\'J\  IpSj  oJii-  aJ  jS?»  (^? 

o.«L>  aJLsIs  lyX*ab\  <<-J£ j  l^aL>^ 

4jU  Aj yu*A »  I  jlj&r  j)\  /j j£  ISI  y jib  1  CJlS*  J  t  p-*  y-A^  AjL? 

•r*  j?  ^ 

5298/896.  Abu  Al  Abbas  Ismail  bin  Abdullah  mengabarkan 
kepada  kami,  Abdan  Al  Ahwazi  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  As- 
Sukain  Zakariya  bin  Yahya  Ath-Tha‘i  menceritakan  kepada  kami,  Imran 
bin  Zahr  bin  Hishn  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Humaid  bin 
Manhab  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Kakekku  dari  pihak 
ibu,  Aus  bin  Haritsah,  berkata,  “Tidak  ada  orang  yang  lebih  memusuhi 
bangsa  Arab  daripada  Hurmuz.  Setelah  kami  selesai  memerangi 
Musailamah  dan  pengikut-pengikutnya,  kami  pergi  ke  Bashrah  dan  kami 
bertemu  Hurmuz  di  mata  air  Kazhimah.  Dia  membawa  pasukan  yang 

497  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Diriwayatkan  oleh  Ibnu  Idris  dari  Ibnu 
Abu  Khalid,  dari  Asy-Sya’bi,  secara  mursai  Hadits  ini  lebih  mirip.” 


Al  Mustadrak  —  1  609  I 


sangat  besar.  Khalid  lalu  menantangnya  berduel  di  tanah  lapang. 
Hurmuz  pun  memenuhi  tantangan  Khalid.  Khalid  lalu  berhasil 
membunuhnya.  Khalid  lalu  menulis  surat  kepada  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq  Abu  Bakar  kemudian  memberikan  bonus  kepadanya  selain 
harta  rampasan  perang,  dan  ternyata  tutup  kepala  Hurmuz  berhasil 
dilelang  seharga  100.000  dirham.  Orang-orang  Persia  apabila 
menghormati  seorang  tokoh  akan  menghargai  tutup  kepalanya  sebesar 
100.000  dirham.”498 


ioJsxj  'j)  xL>-l  ,y.  ~ 

t ^jbc>r  t 

jJU  :Jl£i  { ‘y.  ii  ijLl ii  ASi  ^  o(  cof 

:jJ&-  JU l  iU&-  o'jLsSi  blj  tlijoi-y 
— jl  y>T  t  <1-1 J  (jJUo  pil- J  <^lp  4Jll  <#1  J  J"*  J 

JL^.1  co^JLflJ'  ad-A  <~y?lj  ^1  p  10 jaJ* 

5299/897-  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepadaku,  Ahmad  bin 
Najdah  mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Manshur  menceritakan 
kepada  kami,  Husyaim  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin 
Ja’far  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  bahwa  Khalid  bin  Al 
Walid  kehilangan  pecinya  pada  Perang  Yarmuk,  maka  dia  berkata, 
“Carilah  peci  tersebut!”  Tapi  ternyata  orang-orang  tidak  berhasil 
menemukannya.  Mereka  lalu  mencarinya  lagi,  dan  akhirnya  berhasil 
menemukannya.  Ternyata  peci  tersebut  sudah  usang.  Khalid  lalu 


498  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  610  |  —  Al  Mustadrak 


berkata,  “Rasulullah  %  menunaikan  umrah  dan  mencukur  rambutnya, 
lalu  orang-orang  saling  berebutan  untuk  mengambil  potongan  rambut 
beliau,  dan  aku  berhasil  mengambil  rambut  ubun-ubun  beliau,  lalu 
kuletakkan  di  dalam  peci  ini.  Ternyata  setiap  kali  berperang  dengan 
memakai  peci  ini  aku  selalu  menang.”499 

tcJjuJl  'j)  ^Ip  —  A^A/oT*  * 

1  ^J\  ^Ip  jp  tji.pl  ^ 

Olpjj  cJi  t j1-  ^  Ji'-?  p  iP 

Oli  _^pM  lili  t^4  P  cA$Jt  ^jil  y*  (_Jp 

Oj^o  p»  O^i  Olj  cOj^pCs  t-b  AiJ^sJ'  IjJapli 

P^Jl  j_/»jli  l^  t*#l  Jsr-*  ^ 

5300/898.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’aim 
menceritakan  kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ashim  bin  Abu  An-Najud,  dari  Abu  Wa’il,  dia  berkata,  “Khalid  bin  Al 
Walid  menulis  surat  kepada  Rustum  dan  Mihran,  serta  para  pembesar 
Persia,  'Semoga  keselamatan  senantiasa  terlimpahkan  kepada  orang- 
orang  yang  mau  mengikuti  petunjuk.  Amma  ba  ’d  u,  kami  mengajak 
kalian  untuk  masuk  Islam.  Bila  kalian  tidak  mau,  bayarlah  jizyah  kepada 
kami  secara  sukarela,  sedangkan  kalian  dalam  keadaan  terhina.  Bila 
kalian  tidak  mau  juga,  maka  bersamaku  ada  pasukan-pasukan  yang 
menyukai  peperangan  di  jalan  Allah  sebagaimana  orang-orang  Persia 
menyukai  khamer (miras)  dan  tawanan'.”500 


499  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Munqathi 

500  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  611  I 


Para  ulama  hadits  berselisih  pendapat  tentang  wafatnya  Khalid 
bin  Al  Walid. 

Telah  kuuraikan  sebelumnya  dari  Al  Waqidi,  bahwa  Khalid  bin  Al 
Walid  wafat  pada  tahun  21  Hijriyah. 


^  Jyj  y\  -AW<>r  *  ^ 

4iil  Xs-  ^  \2>Js>-  c^j_^J1  t3b>w>!  j\ 

oJlJL  jlJjJI  ^  jJL>- 


5301/899.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Khalid  bin  Al  Walid  wafat  di  Madinah  pada  tahun  22 
Hijriyah.” 


\sjJs~  ^ ^  *  *  /0f  •  Y 

jlJ^JI  ^  ca\a  :Jl5  lljjii-  c(_$  C £  j 

J1-  (. 5^  i JJj  f&Jb 

.o 0l»j  jl  5 oaJU 

5302/900-  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Khalifah  bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Khalid 
bin  Al  Walid  wafat  di  Syam.  Ada  pula  yang  mengatakan  di  Himsh,  pada 
tahun  21  Hijriyah.” 

Yahya  binJ3ukair  berkata,  “Dia  wafat  di  Madinah  pada  tahun  17 
Hijriyah  atau  18  Hijriyah.” 


I  612  |  —  Al  Mustadrak 


Hathib  bin  Abu  Balta’ah  Al-Lakhami 


t<U^P  y\  \3jS-  j**1*  ^ ~ 

^  ^  :5j^p  j*  i^fi  O*1  v/ 

.J4J  ijul?-  ;£&  Li»£-  ^  J>.  4f  o?  'j*^  4^ 

5303/901.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari  Urwah,  tentang  nama  sahabat 
yang  ikut  Perang  Badar  dari  bani  Asad  bin  Abdul  Uzza,  yaitu  Hathib  bin 
Abu  Balta’ah,  sekutu  mereka. 

J  J*  y  Ijj  Jb-  (ji  4>-f  \2j&-  X  /  ©  f  *  1 

bf  J£  4^b  J  OlT  :  Jli  J»Lp-  aLi^-  cl>^j 

i 

.  JU»^* 

5304/902.  Ahrnad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  menceritakan 
kepada  kami,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami.  Khalifah 
bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Hathib  bin  Abu 
Balta’ah  memiliki  kuniyah  (nama  panggilan;  gelar)  Abu  Muhammad.” 

J  *jj> Ji  is4i.  ^  yl -<\>rlor>° 

: e)V5  i^Ip  <y  ^4  ‘(HP96^ 

o4'j  ^  4f  p  i(4J  ^  4i  4 j  4^*  ^  c/ 

a^Ip  aJJI  L54f  aJ)I  4^  4*" 


Al  Mustadrak  —  I  613  1 


1 


i _ Jl  4i*j  aJLp  A»!  ^Lya  «dil  dy*j  <l)l^j 

J  j*»  j  i_->L?xv3l  o  L*  _pi  Jl'^  OlS^j  i4jjJs£*>i')j\ 

C<ul»  Cj9^f  J  J-*J  ol«j  CjJLj  <uLp  4jj|  ^Ju<®  «dJl 

o-  OlTj  i^UtJaJl  l^^lj  D15^J  cOUp  aJp- 

.^Lv»S/l  (ji-i  j-*  C»  ^1  ^3-1  <JslJ&-  C|*— o«Jl 

5305/903-  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata,  “Hathib  bin  Abu  Balta’ah  memiliki  nama 
panggilan  Abu  Muhammad.  Sebagaimana  dikatakan  bahwa  dia  berasal 
dari  suku  Lakham,  kemudian  termasuk  salah  satu  dari  bani  Rasyidah. 
Dia  ikut  Perang  Badar,  Khandaq,  dan  seluruh  peperangan  bersama 
Rasulullah  ||.  Rasulullah  %  mengutusnya  kepada  Muqauqis,  penguasa 
Iskandariyah.  Dia  termasuk  pemanah  ulung  dari  kalangan  sahabat 
Rasulullah  Dia  wafat  di  Madinah  dalam  usia  65  tahun,  dan  dishalati 
oleh  Utsman  bin  Affan.  Dia  seorang  penjual  makanan.  Tubuhnya  bagus 
dan  jenggotnya  tipis,  sedikit  pendek,  dan  jari-jemarinya  tebal.”501 


jj\  4j y»j>-  ^  <&l  Xs-  ^ ^  «  l/oT  •  1 

^  \£y  -J y>i  {j.  y 

bl  01 cOUp  ^  0C*£p  aJp  *■*&.  ^ 

6  -  > 

.  JU^u* 

501  Hadits  ini  merupakan  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin  Umar.  Para  ulama 
hadits  telah  sepakat  bahwa  dia  seorang  perawi  dha’if. 


1  614  |  —  Al  Mustadrak 


5306/904.  Abdullah  bin  Hamawaih  Ash-Shaidalani 
mengabarkan  kepadaku,  Abu  Abdullah  Al  Busyanji  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Yahya  bin  Bukair  berkata, 
“Hathib  bin  Abu  Balta’ah  wafat  pada  tahun  30  Hijriyah,  dan  dishalati 
oleh  Utsman  bin  Affan.  Nama  panggilannya  adalah  Abu  Muhammad.” 

'J»  j^aj  y\  -Vo/oV'.V 

j*» j Jl  \2jS-  £/•  C /•  ci-iliiJl 

cy  o/j&  cy  Jf"  J  Cr~*^  <y-  J? 

:  Jii  Ji  J»  s-kk-  cy  cy  cy 

J  b\'y^>  j*  Js  J»  ^^1  ^  J*  **sO  jf 

<il  :J yu  t^xJl  jj  i_~kk-  <>'  o*.  <_r^  °Cj * 

cy  y  J  ^  lJ^3 

4^prj  L5^  ^  J  J--  J  J  tfrU  4-»  (j-jJl  S-4^ 

^1  :ju  ?Uut>  viL  Jj«i  ^  ii^-klk-  <d  JUi  tplUl  diJi 

Jl  :eis  J*s*u  t3-5j 

c-I*i  JLi  OIS^j  dJLJl  o-iti  iJukt*  JjS  JksJl  UoC» 

j£-  oik-i  <**-y  ,^>=3“  Jl  j&u  ^  ^y  o^'  :c-^ 

aX-j  il»lj  cojal^i  tiklj  c~>- ^ki  v_i-lJlj  o 4j  cj yk 

t  j  £Sj  y»  diis  juij  ^  ls^3  Jl  *  ^yj 

•o^y  c-^P  4B'  -J^ 


Al  Mustadrak  —  I  615  1 


5307/905-  Abu  Nashr  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Umar  Al 
Khaffaf  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Al  Mundzir  bin  Sa’id 
Al  Harawi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Az-Zubair  Ali  bin  Al  Hasan 
bin  Ali  bin  Muslim  Al  Makki  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata: 
Harun  bin  Yahya  bin  Harun  bin  Abdurrahman  bin  Hathib  bin  Abu 
Balta’ah  Al  Madani  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata:  Abu  Rabi’ah  Al 
Harrani  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  Hamid  bin  Abu  Anas, 
dari  Shafwan  bin  Sulaim,  dari  Anas  bin  Malik,  bahwa  dia  mendengar 
Hathib  bin  Abu  Balta’ah  Al  Madani  mengatakan  bahwa  dia  melihat 
Nabi  terluka  parah  pada  Perang  Uhud.  Saat  itu  Ali  bin  Abu  Thalib 
memegang  tameng  yang  ada  airnya,  dan  Nabi  gfc  membasuh  wajahnya 
dengan  air  tersebut,  maka  aku  bertanya  kepada  Nabi  H,  “Siapakah 
yang  melakukan  ini  terhadapmu?”  Nabi  H  menjawab,  “Utbah  bin  Abu 
Waqqash;  dia  menyerang  wajahku  dan  merontokkan  gigi  depanku 
dengan  batu  yang  dia  lemparkan  kepadaku.  "Aku  lalu  mendengar  orang 
berteriak  di  atas  bukit,  ‘Muhammad  telah  mati’,  sehingga  aku 
mendatangimu  karena  rohku  seakan-akan  melayang.  ”_Aku  pun 
bertanya,  “Kemanakah  Utbah  pergi?”  Nabi  $  lalu  menunjuk  ke  arah 
Utbah  pergi,  maka  aku  pergi  mencarinya  hingga  berhasil 
menemukannya,  lalu  aku  menebas  tubuhnya  dengan  pedang  hingga 
kepalanya  jatuh  menggelinding.  Aku  lalu  turun  dan  mengambil 
kepalanya,  hartanya,  dan  kudanya,  kemudian  kubawa  menghadap 
Nabi  Nabi  H  lalu  menyerahkannya  kepadaku  dan  mendoakanku, 
seraya  bersabda,  “ Allah  meridhaimu,”  sebanyak  dua  kali.502 


LjJL»-  ^  ^LaJl  LjJb-  —  ^  o  Y'.  A 

ijj  cL-JJl  UjA>-  <.,y* y  ^  JL*f  1 


502  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  616  |  —  Al  Mustadrak 


Aill  fSs*  clJ-P  of  jijh  (jC’  '^•h- 

J y*j  Jlis  cjlJl  aUI  L  i Jl ii  j^Aj  (*-^j 

Ijju  Ji5j  IjJi  L^JLp-j ^  M  coi^  '(*-^'j  5*^  ^  (_jW» 

.  4--J  Jj>«Jl  j 

5308/906-  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ar-Rabi  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  Al 
Muradi  menceritakan  kepada  kami,  Asad  bin  Musa  menceritakan 
kepada  kami,  Al-Laits  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  Abu  A z- 
Zubair  menceritakan  kepada  kami  dari  Jabir,  bahwa  budak  Hathib 
menemui  Nabi  0  dan  mengeluhkan  tentang  Hathib,  “Wahai  Nabi  Allah, 
Hathib  pasti  akan  masuk  neraka.”  Rasulullah  H  lalu  bersabda,  “Kamu 
bohong!  Dia  tidak  akan  masuk  neraka  selamanya,  karena  dia  ikut 
Perang  Badar  dan  perjanjian  Hudaibiyyah.  '603 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


14/jJC  X^s>-\  'j!  &  y)  •  V/of  *  ^ 

JlIp  luJb-  t^Jl y>J\  cOjjli  iy y  \2j&- 

ci  Kyf  ’J*  J*  d/  o* 
coCf  01  ca*iL  S-43^"  <j*  <0^*“^  h*  J* 
j  aIIp  <&1  -*S)I  J  y*  j  £-»  j*  J  jhj*  J[  '-y* 

au!  t^y°j  aJLp  auI  ^1 Ly»  <usl  j  IpAs  tl jJj 

503  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  1  617  | 


laljhjli  4j  ^Loli  <— ->1^  SI ' I 'S' j^j  ^yi?-  laljgjl  :Jla3  cL-g^P 

bL$J!  lil y>^\j  iiJ^»  (^JJl  i_-*l^Jl  h-iapl  liCjl 

La^"Jl  IcJIa3  (Igjp  <— ->^J  Ip^ll  ^v»-  Oi® J  y» :  ■* 

cVjV^S^*  tiJ^»  d)t  Lj-x>-  t(*JL. j  «uAp  ajsI  (_jW5  amI  (J y*j  O^^-J  4l5^  i ^/15 

tU^Jl  4I*iJi  L^-ij  {j*  «-jliSCil  0-L>-  Lo^JLa  aAjL*  ^P  Qjl  CUiif  lli» 

•  (_)I5  A-Jp  IjS  _J  A*lp  <0)1  Aill  (J y* _)  I pJij 

015""  i(Jli  ^^Lp  L»3  :'JlS  C|*j(j  r  <_il5  IJi*  i_i 

y&  jLi»  LyiJ*  y***  (*^-5  ^1 I [/•!  J  jij  (_£.XJj 

:au(  ^y» j  JUi  ^3  <oil  Oiil  :<up  aSiI 

4  J*^  (^jLp  ^Ii?l  Ji  aWI  (^jJj  N  ciJjtj  tlj-b  JlS  Ail  'V 

•|*^J  jilp  L*  l_ji«pl  iijlii 

5309/907.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepadaku,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami, 
Hisyam  bin  Al  Harits  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah 
bin  Amr  Ar-Raqqi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ishaq  bin  Rasyid,  dari 
Az-Zuhri,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dari  Abdurrahman  bin  Hathib  bin 
Abu  Balta’ah,  bahwa  dia  menceritakan  kepadanya,  bahwa  ayahnya 
menulis  surat  kepada  orang-orang  kafir  Quraisy.  Dia  bersama 
Rasulullah  ^  dan  ikut  Perang  Badar.  Rasulullah  §j&  lalu  memanggil  Ali 
dan  Az-Zubair  %,  kemudian  bersabda,  "Pergilah  kalian  berdua  hingga 
kalian  bertemu  seorang  perempuan  yang  membawa  sebuah  surat,  dan 
bawa  surat  tersebut  kepadaku.  ” 

Keduanya  pun  pergi,  hingga  bertemu  perempuan  tersebut,  lalu 
berkata,  “Berikan  kepada  kami  surat  yang  ada  padamu.”  Keduanya 


1  618  |  —  Al  Mustadrak 


kemudian  memberitahukan  kepadanya  bahwa  mereka  tidak  akan  pergi 
sebelum  melepas  semua  pakaian  yang  dipakainya  (untuk  mengambil 
surat  tersebut).  Perempuan  tersebut  berkata,  “Bukankah  kalian  berdua 
orang  Islam?”  Keduanya  menjawab,  “Ya,  tapi  Rasulullah  || 
mengabarkan  kepada  kami  bahwa  engkau  membawa  sebuah  surat.” 

Ketika  perempuan  tersebut  yakin  bahwa  dia  tidak  bisa  lepas  dari 
keduanya,  maka  jatuhlah  surat  tersebut  dari  kepalanya,  lalu  dia 
memberikannya  kepada  keduanya. 

Rasulullah  fj|  kemudian  memanggil  Hathib  untuk  membacakan 
surat  tersebut.  Beliau  lalu  bertanya,  “Apakah  kamu  tahu  surat  ini?” 
Hathib  menjawab,  “Ya.”  Nabi  #  berkata,  “Apa  yang  membuatmu 
melakukan  ini.  "Dia  menjawab,  “Di  sana  ada  anakku  dan  kerabatku,  dan 
aku  adalah  orang  badui  di  kalangan  kalian,  wahai  orang-orang  Ouraisy." 
Umar  lalu  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  izinkan  aku  untuk  membunuh 
Hathib.”  Rasulullah  bersabda,  “Jangan,  dia  ikut  Perang  Badar.  Kamu 
tidak  tahu  barangkali  Allah  telah  mengamati  orang-orang  yang  ikut 
Perang  Badar  lalu  berfirman,  'Lakukanlah  semau  kalian,  sungguh  Aku 
telah  mengampuni  kalian ”504 


Biografi  Ubay  bin  Ka’b  4$, 

«OJl  ybcJr  Jjf  U  jff- 1  —  ^  »  a/o  r )  » 


504  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  619  I 


•H'j  o1.  oi  <y-  cs-  : <y.  o* 

.ijlb  j\U)\  J>  dUU  jj  j^p  jj 

5310/908.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Abdullah  Al 
Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Ulatsah  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari  Urwah  bin  Az- 
Zubair,  dia  berkata,  “Ubay  bin  Ka’b  bin  Qais  bin  Ubaid  bin  Zaid  bin 
Muawiyah  bin  Amr  bin  Malik  bin  An-Najjar.  Dia  termasuk  sahabat  yang 
ikut  Perang  Badar.” 


^lj  4-5  iljj  (ji  ^Lis-  bjJb-  tb ji  j  (ji 

i£\e-  Ji  jlj  J>  P  J>  ^  Jt 

4~p  tjUJl  Ji  ^j  J^lp  J, 

5311/909.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepada  kami,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah 
bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  lalu  dia  menyebutkan  nasab 
Ubay,  dan  menambahkan,  “Ibunda  Ubay  bin  Ka’b  adalah  Shuhailah 
binti  Al  Aswad  bin  Haram  bin  Amr  bin  Zaid  Manat  bin  Adi  bin  Amr  bin 
Malik  bin  An-Najjar.  Ibunya  adalah  bibi  Abu  Thalhah.” 


Ij  j+>-\  jj f  U  ^  \  •  /  o  Y 

C/-  (_$il  ‘-—'l-*  i  Jli  c j~* J  ahI  jlp  JU->t jt  Ujl?-  ijj  J-pU— 1 

'J)  y*£-  ^5 


1  620  |  —  Al  Mustadrak 


5312/910.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ubay  bin 
Ka’b  wafat  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin  Khaththab  #,  pada 
tahun  22  Hijriyah.” 


y  olki 'ife-  i*  J  -\\\l «nr 

ii  tSjiS  oui*  c j» 

LJs>  OlS'j  t 

JJA  Ajlij  cJj  J>  'jt&t- 1  oij  (*-k. J  aM'  ls^ 

JJj  ^  ^  <^?  ^ 

oi  4^*f  Ollip  Ot  Jjjlify  'iij  billiP 

.orjiii 

5313/911-  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami.  Dia  menyebutkan  nasab  Ubay  yang  sama 
dengan  hadits  tadi,  serta  menambahkan,  “Dia  ikut  Baiat  Aqabah 
bersama  70  sahabat  Anshar,  dan  menuliskan  wahyu  untuk 
Rasulullah  f§.  Ada  beberapa  versi  tentang  waktu  wafatnya.  Ada  yang 
berpendapat  bahwa  dia  wafat  pada  masa  masa  pemerintahan  Umar, 
tahun  22  Hijriyah.  Ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  dia  wafat  pada 
masa  pemerintahan  Utsman,  tahun  30  Hijriyah.  Inilah  pendapat  yang 
paling  kuat,  karena  Utsman  menyuruhnya  mengumpulkan  Al  Qur'an.” 


Al  Mustadrak  —  I  621  1 


^  J-jp-  ^y%  ^1p  ^  ^  Y I °Y \  t 

tJ-P  ^yi  ,_^jjJ  tjP  Cj*-~JLfc  \ZjS>-  : JlS  iji  A^j>-I 

O*  (/  :JtS  <(^jlJI  ^jiP  Ijjjj-  ^  tiijLl«j 

Sl  l/'O^  c/2^^ 

5314/912.  Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepadaku,  Abdullah 
bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Husyaim  menceritakan  kepada  kami  dari 
Yunus  bin  Abd  dan  Mubarak,  dari  Al  Hasan,  Ghunay  As-Suddi 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ubay  bin  Ka’b  adalah  orang 
yang  rambut  kepalanya  dan  jenggotnya  putih  karena  tidak  disemir 
(dengan  inai  dll).” 

-Lp  ,^1p  \2jS~  oLjuIj»-  j)  j^Ip  © 

J*  Jaj*  CpJC<»  ^ 

J j~*j  <p\s>^p\  f\jaa\\  t-jUwaf  OIT  :Jl5  ct5_Jj— •*  jjP 

cJbjj  (4il  -i-Pj  c^Ipj  c ^Lp  Jp  aWI  <*Wl 

^  iU-*  oljlj^Jl  \sfSa~  \j£j>  -»wl  j  u^y 

-J* y  <J*  J **■ 

5315/913.  Ali  bin  Hamsyadz  menceritakan  kepadaku,  Ali  bin 
Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’aim  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami  dari 
Mutharrif,  dari  Asy-Sya’bi,  dari  Masruq,  dia  berkata,  “Orang-orang  yang 
ahli  hukum  dari  kalangan  sahabat  Rasulullah  0  ada  enam,  yaitu  Umar, 
Ali,  Abdullah,  Ubay,  Zaid,  dan  Abu  Musa  %>.” 


1  622  |  —  Al  Mustadrak 


Demikianlah  yang  diceritakan  kepada  kami  dan  yang  terdapat 
dalam  mayoritas  riwayat.  Pendapat  yang  paling  shahih  adalah  Mu’adz 
bin  Jabal  sebagai  ganti  dari  Abu  Musa. 


ij*_£ssJl  y\  4 Jk*  {j.  ^  't 

4,JI>-  O-Ij  jUi  cjCaj^M  ^  ^  J 


.  Injili 


5316/914.  Muhammad  bin  Muzhaffar  menceritakan  kepadaku, 
Abu  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Mushir 
berkata,  “Ubay  bin  Ka’b  dijuluki  Rasulullah  #  sebagai  pemimpin 
Anshar,  dan  dia  tidak  wafat  sampai  kaum  muslim  menjulukinya 
'pemimpin  kaum  muslim'.” 


j!')*  J  £4^»  -^o/°nV 

c-»C»j  :Jtf  4 ^  <&l  J-p  ^ 

5317/915.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Outaibah  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Ubay  wafat  pada  masa  pemerintahan  Umar,  pada  tahun  22 
Hijriyah.” 


Al  Mustadrak  —  I  623  | 


^  1  ^3 j-^-i  -<m/onA 

y.  (^1  «^-*b»  iJlS  tJ^li-  ^  «LLb»1-  i\j  J' j  ^ 

■S-^#  olsj  CJ J  ^9  ^*Us>  yj^jj  (j -"jl  <h-w>  OLoiP 

5318/916.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin 
Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ubay  bin  Ka’b  wafat 
pada  masa  pemerintahan  Utsman,  pada  tahun  32  Hijriyah.” 

Memang  terjadi  perselisihan  pendapat  tentang  waktu  wafatnya 
Ubay  bin  Ka’b. 


J  df£.  ij'J\s  'j  -\\slo\w 

•  O  "  x  •  0  J  *  "  "  \  9*  *  9  *  ,9  *  St  *  &  O  S  *  *  S  9 

y.  s y  <^1  01  jlp  y  s-*va>  1 3b»^l 

y»y  01 S' j  0L*iP  Jt  jUs«Jl  cilJC»  ^ 

0>1>  4jf  JJj  J  J*5J  O* S*? j  £-~*i  Jj»  tA-?xJJlj 

<5  c-Jl£”j  ^J-jiJbJl  Ijf  Oir  <of  S*  J  Oii^  ^L*  0L*-Sp  (^? 

01  Xu  j*Jbb(j  aJLp  4iit  o~Uj  AJlij  cJlS' j 

.Ollip  Jp  'Jki\ 

5319/917.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ubay  bin  Ka’b  bin 
Amr  bin  Malik  bin  An-Najjar  wafat  pada  masa  pemerintahan  Utsman. 
Dia  adalah  orang  yang  rambut  kepalanya  dan  jenggotnya  putih.  Dia 
wafat  pada  tahun  29  Hijriyah  atau  22  Hijriyah.  Ada  pula  yang 


I  624  |  —  Al  Mustadrak 


berpendapat  bahwa  dia  wafat  pada  masa  pemerintahan  Utsman  pada 
tahun  30  Hijriyah.  Ada  yang  menyebutkan  bahwa  dia  memiliki  kuniyah 
(nama  panggilan;  gelar)  Abu  Ath-Thufail.  Dia  memiliki  dua  kuniyah  dan 
wafat  di  Madinah  setelah  terjadi  protes  secara  terang-terangan  terhadap 
Utsman.” 


J  \Z%.  J  JpA  -ma/ot-y. 

*ijt  Juihw»  c«— 'j»  1  j* 

J>  oilS'  :JV5  tui5-  j  j  ^p  coJli-  J  JsP^-1  'cf 

.Cl^- 

5320/918.  Abu  Muhammad  Al  Muzani  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Ja’far  Al  Hadhrami  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Hasan  bin  Asykab  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Katsir  Ash-Shufi  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail 
bin  Abu  Khalid,  dari  Zirr  bin  Hubaisy,  dia  berkata,  “Ubay  memiliki 
perangai  buruk.” 

i&-  cujL'  ’J,  j*&\  J  -m/orY\ 

^•jp  tAJip  ^  A  ./J 

<±jJs*u  ,j»,  jjA  *Nl  ~^P  !  (J  15 

^  ^  Cii  aIp  4Jl  oulp  £3j  lll  :  Jli  ^  *jp 

iaIJ  a&I  s->l^  :  JlS -Y Ia®  ^  ^ b*  i VjI 

.<uJlp  0 L»J  lAj  Ijl^pli  (1)1^1  b» 


Al  Mustadrak  —  |  625  1 


5321/919.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  As-Surri  bin  Yahya'  At-Tamimi  menceritakan  kepada 
kami,  Qabishah  bin  Uqbah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Aslam  Al  Minqari,  dia  berkata:  Aku 
mendengar  Abdullah  bin  Abdurrahman  bin  Abza  menceritakan  dari 
ayahnya,  dia  berkata,  “Ketika  orang-orang  mengkritik  Utsman  <j&,  aku 
bertanya  kepada  Ubay  bin  Ka’b,  “Wahai  Abu  Al  Mundzir,  apa  solusi 
bagi  masalah  ini?”  Ubay  menjawab,  “Berpegang  teguh  dengan  Kitab 
Allah  dan  Sunnah  Nabi-Nya.  Apa  yang  jelas  bagi  kalian,  lakukanlah,  dan 
apa  yang  samar  serahkanlah  kepada  orang  yang  alim  (ahli  di 
bidangnya).”505 


tSloil  LiiJl  Oll£-  'J  JsS  y\  -<\Y  •/©T'YY 

cUjjl j»  jj  AjJ 

Jt  ^  C&  J*  jii-j  aIIp  £ il  Jfc*  ^j|  J of 

•Js*  J>  jjs-  J>  Oj'3  yj 

5322/920.  -Abu  Bakar  Ahmad  bin  Sulaiman  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami  di  Baghdad,  Al  Hasan  bin  Mukram 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami 
dari  Muhammad  bin  Ishaq,  bahwa  Rasulullah  fD  mempersaudarakan 
sahabat-Sahabatnya.  Beliau  mempersaudarakan  Ubay  bin  Ka’b  dengan 
Sa’id  bin  Zaid  bin  Amr  bin  Nufail. 


505  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


I  626  |  —  Al  Mustadrak 


'Ji  oili  ife-  i-iiii  t JUlii  jif  if^4  -<m/°rYr 

cttiLJl  Jup  LjJts-  _/«io  ^Lodl  LjJj- 

o^^CaJl  oJLif  Uli  OXJl  OJL^i  :  Jl5  to^Lp  (_pi*  fjP  toSlS  ^P 

^  ^  /  /-'T  »£  £  >  O  ^  *  o  5* 

«UP  <OJl  <— 'UapJl  ,jJ  ^ J***  t<J_}  jt  (»Ju<aJl  ^  d--o.^j  C^**XiJ 

✓  ^  ^  ^  ^  f  ^  ^  ^  ^  ^  ^  y  S  £  ^  S  £  ^  ^  j  .  ^  ^  ^ 

^  c<L>Jdl  iJlJlP  (J^-j  4j^*  £* f*L3J  (*->  t'— >ji-^aJI  J-i3 

dli  t^lp  CtJJi  -^>J  f^J  <^L  ^  ‘fJ^1 

^Jl  vfJLlp  (J— <1  (jJLjjs»«j  ^/j  u  *^|  I (jLa*  t^Jl  O-iJl  •-> ^sAil 

Jj^ll  li^Jl  ^jib  Sl  I  t|*JU»j  ^  L?^9  ^  dj*- J 

•  i_-j»^  ,jj  lljJlii  YlJii  ^  :c-Ui  jCaj^/lj  *^i 

5323/921.  Abu  An-Nadhr  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami, 
Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin 
Bisyr  Al  Bajali  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hakam  bin  Abdul  Malik 
menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Qais  bin  Ubadah,  dia 
berkata,  “Ketika  aku  berada  di  Madinah,  saat  qamat  dikumandangkan, 
aku  maju  ke  depan  dan  berdiri  di  shaf  pertama.  Lalu  keluarlah  Umar  bin 
Khaththab  ^  yang  langsung  melewati  shaf-shaf  dan  maju  ke  depan.  Dia 
bersatna  seorang  laki-laki  jangkung  yang  berjenggot  tipis.  Dia 
mengamati  wajah  orang-orang  yang  hadir,  dan  ketika  melihatku  dia 
mendorongku  dan  berdiri  di  tempatku,  sehingga  aku  merasa  tersinggung 
oleh  sikapnya.  Seusai  shalat  dia  menoleh  kepadaku  dan  berkata, 
“Janganlah  engkau  merasa  tersinggung  dan  sedih  bila  tadi  aku  berbuat 
demikian.  Aku  mendengar  Rasulullah  0  bersabda,  Tidak  boleh  berdiri 
di  shaf  terdepan  kecuali  orang-orang  Muhajirin  dan  Anshar'.  Aku  lalu 


Al  Mustadrak  —  1  627  | 


bertanya,  'Siapakah  orang  ini?'  Orang-orang  menjawab,  'Ubay  bin 
Ka’b'.”506 


Hadits  ini  diriwayatkan  secara  menyendiri  oleh  Al  Hakam  bin 
Abdul  Malik  dari  Qatadah. 

Sanadnya  shahih. 


£5b-  y\  \Z%.  -^yt/oV'y i 

^ jj P  cOL/L*  Lj^-  ^  y«Jl 

Ju  :  JlS  yi  CA-rff  ^P  t</^  jJ  XP  J>  Al  xs> 
yl  01  cj t® ^1p  oJjif  ^IIp  ajil  {JS^>  Al  J jl*j 
Ll  Ij  Ci-Uij  yf  cAS  j*-*j  :Jli  tiiJJ  c-*— »1  :c-J5  :JlS 

J-JaA*  J®  4^  J  ?jiUl 

5324/922-  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  As-Surri  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami,  Qabishah 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari 
Aslam  Al  Minqari,  dari  Abdullah  bin  Abdurrahman  bin  Abza,  dari 
ayahnya,  dari  Ubay  bin  Ka’b,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda, 
“Telah  diturunkan  surah  kepadaku,  dan  aku  disuruh  agar  engkau 
membacakannya.  ”  Aku  pun  bertanya,  “Apakah  namaku  disebut  di 
hadapanmu?”  Nabi  %  menjawab,  “Ya.  ” 


b  \j>-jj£}&  dilisi 


506  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Al  Hakam  menyendiri  dalam 
meriwayatkan  hadits  ini.  Tapi  hadits  ini  shahih." 

Aku  berkata,  “Tentang  Al  Hakam  bin  Abdul  Malik,  Adz-Dzahabi  berkata  (hadits 
no.  4622  dan  2917),  'Ibnu  Ma’in  menilainya  sebagai  periwayat  yang  banyak 
menduga-duga'.  Dia  juga  berkata  (hadits  no.  3713  dan  3861),  'Dha’if." 


I  628  |  —  Al  Mustadrak 


Abdurrahman  bin  Abza  lalu  bertanya,  “Wahai  Abu  Al  Mundzir, 
apakah  engkau  merasa  gembira  dengan  hal  tersebut?”  Ubay  berkata, 
“Apa  yang  menghalangiku  (untuk  tidak  gembira)?  Padahal  Allah  H 
berfirman,  'Katakanlah,  "Dengan  karunia  Allah  dan  rahmat-Nya, 
hendaklah  dengan  itu  mereka  bergembira."  (Qs.  Yuunus  [10]:  58).507 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 


J  J  J*  J  J  -<ur/°rY° 

Jjl  j> Jl  .Ar*c^~Jl  ^1**^1  is yUJl  <0il  -L* P 

JL« ^  LjJb>-  t^UaJl  Jjj  ^  Jl 4jil  J-P 

Js-  ol y  : tOU-L*  ^  :JlS  tojj  ^  ^ 

\j  JIS  J  vlJtlj  uli  iji  J)l  -LP  ^  JjPlll.1 

fjS  «of  jJr  <oii  jlp  o c  5j jr  UjU-  jup 

o ^»1  0?  iX»\s*u»  o ttiliJu  o jJii  Js- 

01  v_ji S’  ^  yJ  o^-lj  ilU»  v**"  O*  ^  ‘a-^  OH* 

.dJJjj  e aJLp  4i>l  ^Jl 

5325/923.  Abu  Yahya  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Yazid  Al  Muqri  Al  Imam  menceritakan 
kepada  kami  di  Masjidil  Haram,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ali  bin 
Zaid  Ash-Sha‘igh  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Muhammad 
bin  Al  Qasim  bin  Abu  Bazzah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata: 
Aku  mendengar  Ikrimah  bin  Sulaiman  berkata:  Aku  membaca  di 

507  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih 


Al  Mustadrak  — 


hadapan  Ismail  bin  Abdullah  bin  Qasthanthin.  Setelah  aku  sampai  surah 
wadh-dhuha,  dia  berkata  kepadaku,  “Bacalah  takbir!  Bacalah  takbir  di 
akhir  setiap  surah  sampai  selesai.” 

Dia  mengabarkan  kepadaku  bahwa  Abdullah  bin  Katsir 
membaca  di  hadapan  Mujahid,  dan  Mujahid  menyuruhnya  demikian. 
Mujahid  lalu  mengabarkan  kepadanya  bahwa  Ibnu  Abbas  menyuruhnya 
demikian.  Lalu  Ibnu  Abbas  mengabarkan  kepadanya  bahwa  Ubay  bin 
Ka’b  menyuruhnya  demikian.  Ubay  bin  Ka’b  juga  mengabarkan 
kepadanya  bahwa  Nabi  H  menyuruhnya  demikian.508 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


1  o  Attl  JlS-  jjf  Uj Jl>-  —  l/ofTl 

,^-IjI  ^  jjj  *Ajjj  ia&I  J-P  ^ 

^  ^  'u*  Ji  Al  £*  'J*  ^  'J* 

ajT  cjJjlJI  Ijf  aJp  aSiI  LSlv»  a&I  :<Jl5 

:Jli  fjjR  tfS  y>  \  H  :ois  :JU  ^  Al 

.jjuuJl  cf  :  JlSj  ^ 

5326/924.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  menceritakan  kepada 
kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Iyas  Al 
Jariri  mengabarkan  kepada  kami  dari  Abu  As-Sulail,  dari  Abdullah  bin 
Rabah,  dari  Ubay  bin  Ka’b,  dia  berkata:  Rasulullah  fH  bersabda,  “Wahai 
Abu  Al  Mundzir,  ayat  apakah  dalam  Kitab  Allah  yang  menurutmu  paling 

508  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Al  Bazzi  adalah  orang  yang 
diperbincangkan.” 


I  630  |  —  Al  Mustadrak 


agung?"  Ubay  menjawab,  "Allah,  tidak  ada  tuhan  (yang' berhak 
disembah)  melainkan  Dia,  Yang  Hidup  kekal  lagi  terus-menerus 
mengurus  (makhluk-Nya).  ”  Nabi  %  menepuk  dadaku  dan  bersabda, 
"Wahai  Abu  Al  Mundzir,  sungguh  engkau  telah  diberi  ilmu.  ’609 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

olj j  ^  ^  —  ^T°/°X'XV 

'J&  tOllIil»  J 

jJLjl  iLolli  0^03  :Jtf  tc-joiir  ^ 

XLijfc  :cJ Ui  A-Ip  (1) yuy&siA  jjse- J  1^1* 

c'^dl  aIIp  cJ^Oad  d/ 

ClDi  ifl  J4iJl  :oili  5&JI  t^S^J  jfjt? 

lili  tjJLjl  *Uebl  llllUa^  jt- y}  l2Cbf  cliliii  jid 

[y.  llj  jyUSsjSl  A^liJl  fy*  ,^1  ^ 

f’jj  OlS^  lili  Cj*jS|  A>» 4~i  N  |d-*J  ^  ^ 

#/  j  '  ,  j  ;  ''>»*'  « 

:l_jJlS  ^llil  Oli  £  :cJL£i  Olp  J^llili  cjjOp  c(_r-;?>cil 
-sjir  'J  lJ  ju-  o£  :l i^lli  cj^f  :cii  .  diflT 

5327/925.  Abu  Sahi  Ahmad  bin.  Muhammad  bin  Ziyad 
mengabarkan  kepadaku,  Abu  Qilabah  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Ayahku  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ja’far  bin 
Sulaiman  menceritakan  kepadaku  dari  Abu  Imran  Al  Jauru,  dari  Jundub, 


509  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  |  631  1 


dia  berkata,  “Aku  tiba  di  Madinah  untuk  menuntut  ilmu,  lalu  aku  masuk 
masjid,  dan  di  dalamnya  ada  seorang  laki-laki  yang  sedang  dikerumuni 
massa,  maka  aku  bertanya,  'Siapakah  orang  itu?'  Mereka  menjawab, 
'Dia  adalah  Ubay  bin  Ka’b'.  Aku  pun  mengikutinya  sampai  dia  masuk 
rumahnya,  lalu  kuketuk  pintu,  dan  dia  pun  keluar.  Tapi  dia 
membentakku  dan  menghardikku,  maka  aku  menghadap  kiblat  dan 
berdoa,  “Ya  Allah,  kami  mengadukan  mereka  kepada-Mu.  Kami  telah 
mengeluarkan  biaya  dan  bersusah  payah  melakukan  perjalanan  untuk 
menuntut  ilmu,  tapi  ketika  telah  bertemu  dengan  mereka,  mereka  justru 
membenci  kami'.  Ubay  lalu  berkata,  'Jika  kamu  mau  menunggu  sampai 
hari  Jum’at,  maka  aku  akan  memberitahukan  tentang  hadits  yang 
kudengar  dari  Rasulullah  tanpa  takut  celaan  orang-orang  yang 
mencela'. 

Pada  hari  Kamis  aku  keluar,  dan  ternyata  jalan  penuh  sesak, 
maka  aku  bertanya,  'Ada  apa  ini?'  Orang-orang  menjawab,  'Sepertinya 
kamu  orang  asing'.  Mereka  lalu  berkata,  'Ubay  bin  Ka’b,  pemimpin 
kaum  muslim,  telah  wafat'.”510 


o-bwJ  ^  ^JuJl  jjf  iT^f  —  ^Y*\/°Y'YA 

a  f  s  >  '  '  '  '  ^  ^  f 

^  J**  J15  CH'  CJ*  ‘jw5*  Ji  'J* 

•  j  d  j?*»  UI j  tljfyf  tUCaSf 

a«I  JlS  Ix3j  cipSf  ^3  i X»j  jjs-  <&l  ,J^>  J jJj  ’Je  oJb4 


510  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  telah  disebutkan  dalam  bab: 
Ilmu.” 


I  632  I  —  Al  Mustadrak 


5328/926.  Abu  An-Nadhr  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami, 
Mu’adz  bin  Najdah  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Qabishah  bin 
Uqbah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata:  Habib  bin  Abu  Tsabit  menceritakan  kepadaku  dari  Sa’id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata:  Umar  berkata,  “Ali  adalah 
orang  yang  paling  tahu  hukum  di  antara  kami,  dan  Ubay  adalah  orang 
yang  paling  pandai  membaca  Al  Qur'an  (paling  mengerti  tentang  Al 
Qur'an).  Kami  pemah  meninggalkan  sebagian  bacaan  Ubay,  lalu  Ubay 
berkata,  'Aku  mengambilnya  dari  Rasulullah  ^  dan  tidak  akan 
meninggalkannya.  Allah  %  juga  berfirman,  “  Ayat  mana  saja  yang  Kami 
nasakhkan,  atau  Kami  jadikan  (manusia)  lupa  kepadanya."  (Qs.  Al 
Baqarah  [2]:  106)511 


c<_j ^  jjf  Ljjl?-  — 

^  cCC-f  yk  \2j*-  I  OUp  'j* 

ci  J**  !r*  ‘W  CJ  ‘jJ** 

Ug&fi  CK  oJ$\  ’-Jyz  j* J 

«CP  (jUS  1 J \j 

oJL*  irfyf  ^  •  j*#  Jl5  cC3 uli  ci i :  Jlii  c ^Lp  aJp 

caJI  I j^Ijaili  caJI  Lj  IjaUbj!  :JUi  cc_~*^  y»  :JlS 

Ij  :  Jlii  c^UJl  ^ y  aJp  jJLUi  <cJj  oU» j  ^^Ip  y>  lili 

:Jl5  c<[Nl  o JU&  Ajfjif  <iijf  Uu&  ^ jcA  :Jl»  cciJLjJ  :<Jli  cjJluJl  bf 


511  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


Al  Mustadrak  —  I  633  1 


l 0^3)  JIS  4-JLp  4#l  ^gJL/g  <0)1  (_J j  £y*  ccJ*-^-*^3 

s* s  s  0's  A  ^  \  j  ^  o  ,  A  9  SS  '  '  '  J,XO 

j  aJp  J 5“* J  (y)  l$~flb  Iji  tj*^»  ijb  t^Ajll  cJ_j^j 

.  ""  i,  ^  J'  ^0  ,***,,'**'' t,  ''  ' 

AiJ  a\)Ij  cOU-*aP  jtilli)!  liJJi  t  tiri <^j^j 

Slj  K-jlkiJl  l^s»  ^j£~j  (*ii  c -U^w»  ^jIp  Ji <#1 

Airi  C Aiil  4j*Aj  ^olj  _yA_J  jaP  ^^5xS  <lri 

5329/927.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri  menceritakan  kepada 
kami.  Abu  Usamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Amr,  Abu  Salamah,  dan  Muhammad  bin  Ibrahim  At-Taimi  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Umar  bin  Khaththab  i%>  melewati 
seorang  laki-laki  yang  membaca,  “  Orang-orang  yang  terdahulu  lagi  yang 
pertama-tama  (masuk  Islam)  di  antara  orang-orang  Muhajirin  dan 
Anshar  dan  orang-orang  yang  mengikuti  mereka  dengan  baik,  Allah 
ridha  kepada  mereka  dan  mereka  pun  ridha  kepada  Allah.”  (Qs.  At- 
Taubah  [9]:  100)  Umar  lalu  berdiri  di  hadapannya  dan  berkata, 
“Berdirilah  engkau!”  Laki-laki  tersebut  pun  berdiri,  lalu  Umar  bertanya 
kepadanya,  “Siapakah  yang  membacakan  ayat  ini  kepadamu?”  Dia 
menjawab,  “Ubay  bin  Ka’b.”  Umar  berkata,  “Bawalah  kami  kepada 
Ubay.” 

Mereka  pun  membawanya  kepadanya.  Saat  itu  Ubay  sedang 
bersandar  di  atas  bantal  dengan  menyilangkan  kakinya.  Umar 
mengucapkan  salam  kepadanya,  dan  Ubay  menjawab  salamnya.  Umar 
berkata,  “Wahai  Abu  Al  Mundzir.”  Ubay  menjawab,  “Ya.”  Umar 
berkata,  “Laki-laki  ini  mengatakan  kepadaku  bahwa  engkau 
mengajarkan  ayat  ini  kepadanya.”  Ubay  menjawab,  “Benar,  aku 
mendapatkannya  dari  Rasulullah  Umar  berkata,  “Apakah  kamu 
mendapatkannya  dari*  Rasulullah  <§p."  Ubay  menjawab  “Ya,  aku 
mendapatkannya  dari  Rasulullah  fH,”  sebanyak  tiga  kali.  Lalu  pada 


I  634  [  —  Al  Mustadrak 


ucapan  yang  ketiga  dia  marah  seraya  berkata,  “Ya,  demi  Allah,  Allah  H 
menurunkannya  kepada  Jibril  &,  lalu  Jibril  menurunkannya  kepada 
Muhammad  #,  tapi  rupanya  Al  Khaththab  dan  putranya  tidak 
berkonsultasi  denganku.”  Apa  hubungannya 

Umar  pun  keluar  dengan  mengangkat  kedua  tangannya  seraya 
berkata,  “ AUahu  akbar,  allahu  akbar.  '612 

:JU  cJjJJ»  -<\xa/oTT« 

'J*  o* 

oX»  Js-  ^  ^  tjbj  ^  ^ 

:  Jlli 

L»f  cii j-iJl  iili  LfcjJ  U  i aJ  JUi  j*J  UjI 

l!0?  ^k^^Llai  Ollii  Jy 

5330/928-  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepadaku, 
dia  berkata:  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  mengabarkan  kepadaku,  Rauh 
bin  Ubadah  mengabarkan  kepada  kami,  Hammad  bin  Zaid 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ali  bin  Zaid,  dari  Sa’id  bin  Al  Musayyab, 
bahwa  Umar  bin  Khaththab  mendengar  ayat,  “ Orang-orang  yang 
beriman  dan  tidak  mencampuradukkan  iman  mereka  dengan 
kezhaliman  (syirik)"  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  82).  Umar  lalu  menemui  Ubay 
bin  Ka’b  dan  berkata,  “Siapakah  di  antara  kita  yang  tidak  berbuat 
zhalim?”  Ubay  berkata,  “Wahai  Amirul  Mukminin,  maksudnya  adalah 
syirik.  Tidakkah  engkau  mendengar  perkataan  Luqman  kepada 
putranya,  'Hai  Anakku,  janganlah  kamu  mempersekutukan  (Allah) 

512  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha’if. 


Al  Mustadrak  —  I  635  1 


sesungguhnya  mempersekutukan  (Allah)  adalah  benar-benar  kezhaliman 
yang  besar'."  (Qs.  Luqmaan  [31]:  13)513 


Biografi  Abdurrahman  bin  Auf  Az-Zuhri  % 

jjf  jjl  YT\ 

<y.  j**-*  j*  c/- 

0^  cf.  '■&  cy.  ^  i y-  Pj*  cy  P 

J*  ^  O*  vJ>  c/.  Zf  jt  Jt  oi  O*  O*  «y*  j 

5331/929.  Abu  Muhammad  Al  Muzani  mengabarkan 
kepadaku.  Abu  Khalifah  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Salam  Al  Jumahi  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Ubaidah  Ma’mar  bin  Al  Mutsanna,  dia  berkata,  “Abdurrahman  bin  Auf 
bin  Abdurrahman  bin  Abd  bin  Al  Harits  bin  Zuhrah  bin  Kilab  bin  Murrah 
bin  Ka’b  bin  Luay  bin  Ghalib  bin  Fihr  bin  Malik.” 

:jii  cilii  ’J  J&Pj  -  wjorry 

fo  J  PJ^  J.  J**-*}'  P*  O *  P  j*  'J 

o  'j*  j  (J.  p  ,y.  Xp  ,y.  p  J’  f-U-iJl  ’.pj 

ljjaS'  jlp  J>\  P&  OlS^j  <sj j^rL*  Ji 

4JLp  aUI  flL«»k»k9 


513  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  636  1  —  Al  Mustadrak 


5332/930-  Mush’ab  bin  Abdullah  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata,  “Abdurrahman  bin  Auf  bin  Abdurrahman  bin  Al  Haris  bin 
Zuhrah.  Ibunya  dan  ibu  saudara  laki-lakinya,  Al  Aswad  bin  Auf  adalah 
Asy-Syaffa  binti  Auf  bin  Abd  bin  Al  Harits  bin  Zuhrah  bin  Kilab.  Ibunya 
ikut  hijrah  sebelum  penaklukan  Makkah.  Mulanya  Abdurrahman 
bernama  Amr,  lalu  Nabi  fj|  menggantinya  dengan  nama  Abdurrahman.” 


y  j^iii  \£&.  isfe.  -<\r\l°rrr 

: jii 

cOCJp  aIIp  oilip  JL*  'j*  J»  -V' 

5333/931.  Muhammad  bin  Al  Muammil  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Sa’d. 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abdurrahman  bin  Auf  wafat 
pada  tahun  kesembilan  dari  pemerintahan  Utsman.  Jenazahnya  dishalati 
oleh  Utsman.  Usianya  mencapai  75  tahun.” 

iSb-  c^uii  jl  ^  -wlom 

j>  ’je-  ^  ,y.  jjj 

O  C*  ijo- 

oS” jif  C/^J^  4-p 

5334/932.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  Adam 


Al  Mustadrak  —  1  637  1 


bin  Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada 
kami  dari  Sa’d  bin  Ibrahim:  Aku  mendengar  Ibrahim  bin  Qarizh  berkata: 
Aku  mendengar  Ali  berkata,  “Ketika  Abdurrahman  bin  Auf  wafat,  aku 
mendapati  shaf-shaf,  dan  aku  lebih  dulu  menempati  shaf  tersebut.”514 

iji  ^ yA  —  ^YT/oT T ° 

Xs-  Sl  j  j  I  IJLa  cJsjU^  4jLL>-  lliwiS-  j  ^ 

aU~ i  u*SsJl  *X*p  <LlMr*Jl  I  015^ j  Ijf  A 

.y*»- A  jlp  uIp  «ojI  *isl 

5335/933.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah  bin 
Khayyath  menceritakan  kepada  kami.  Dia  menyebutkan  nasab 
Abdurrahman  dan  menambahkan,  “Nama  panggilan  Abdurrahman 
adalah  Abu  Muhammad.  Namanya  pada  masa  Jahiliyah  adalah  Abdul 
Ka’bah,  lalu  Rasulullah  menamainya  Abdurrahman.”515 

^1p  bl  :Jli  'j»  yh  £*-liJl  oU t/ °YT*\ 

<J-  '.'JosAjh  ^>6  xs- 

015"  i(Jli  y»  A  u*  cA 

jJ—  j  uIp  auI  >Up  uIaIsJI  I 

514  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

515  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


1  638  |  —  Al  Mustadrak 


5336/934.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
hadits  ini  kepada  kami,  dia  berkata:  Ali  bin  Abdul  Aziz  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abu  Nu’aim  Al  Wasithi  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata: 
Ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya,  dari  Abdurrahman  bin 
Auf,  dia  berkata,  “Namaku  pada  masa  Jahiliyah  adalah  Abdu  Amr,  lalu 
Rasulullah  H  menamaiku  Abdurrahman.”516 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

cZ  3uU  c J\  #  p.  -^ro/orrv 

^Jp  \'j  llJ  lillLS  4il  o1- 

AWl  J ioi  'J*  ioj'jP-  ^  ’jP- 

Jy.  -  ^  'i  ^  ;£!•  ji-J 

<dil  J  JUi  io-5^  y  J  -^P  d'-**  ”  1 

"  "  #  ^  /  ^  y  A  * 

'd  u^-*^  ^  J  ^  j-  ^  ^  ^ 

S? 'y*  ^lp  4jls  4JL*  Oli 

.o\s*jkj 

5337/935.  Abu  Bakar  bin  Abu  Nashr  mengabarkan  kepadaku, 
Ahmad  bin  Muhammad  bin  Isa  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Maslamah  menceritakan  kepada  kami  sesuai  yang  dia  baca 
di  hadapan  Malik,  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dia  berkata: 


516  Adz-Dzahabi  membuang  hadits  dari  At-Talkhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  I  639  1 


Rasulullah  §§•  bersabda  kepada  Abdurrahman,  “Wahai  Abu  Muhammad, 
apa  yang  kamu  lakukan  saat  mencium  mkun  —yakni  Hajar  Aswad—?” 
Abdurrahman  menjawab,  “Aku  menciumnya  lalu  meninggalkannya.” 
Rasulullah  H  bersabda,  “Kamu  benar.  ’617 

Al  Hakim  berkata,  “Aku  tidak  ragu  lagi  bahwa  Urwah  bin  A z- 
Zubair  pemah  bertemu  Abdurrahman  bin  Auf.  Bila  memang  dia 
mendengar  hadits  ini  darinya,  maka  hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al 
Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya .  ” 


1 jjf  —  ^V'*\/©VTA 

LjA?-  t jAasr  ^  I  JlS  4ttl 

J  CS-  : of  ’J*  Ji  S*  J’ 

J  J*  J  s-iil  iSy-  J  JS*)\  .lp  J, 

l-frf  j»j  LijJl 


5338/936-  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  mengabarkan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Ayahku  menceritakan  kepadaku,  Muhammad  bin 
Ja’far  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami 
dari  Sa’d  bin  Ibrahim,  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  melihat  Sa’d  bin 
Abu  Waqqash  mengiringi  jenazah  Abdurrahman  bin  Auf  seraya  berkata,. 
“Wahai  Ibnu  Auf,  pergilah  dari  dunia  ini  dengan  kenyang  tanpa 
berkurang  sedikit  pun.”518 


517  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Al  Hakim  berkata,  ’Bila  Urwah 
mendengar  hadits  ini  dari  Ibnu  Auf,  maka  hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim’.” 

518  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Taikhish. 


|  640  1  —  Al  Mustadrak 


c y  ^iJJi  j?  isib-  -^rv/orr^ 

°^p  cdUl>  “y>  c^A^*  ^  -V5,  uDUlL-  Ojjli 

:t>^"^'  (*^j  5^  ^  c^3  <^'  ^  o^-  ‘^y5,  d/ 

to^yj  c_«ii^l  :Jls  ? ^  A-*^*  IjI  Ij  c~*w?  <J*S 

.  wL»J>C-»  IjI  Ij  d-V’l  l  Jli 

5339/937.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Harun  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrahman  bin  Mahdi  menceritakan  kepada  kami  dari  Malik,  dari 
Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  bahwa  Nabi  0  bersabda  kepada 
Abdurrahman,  “Wahai  Abu  Muhammad,  apa  yang  kamu  lakukan  ketika 
mencium  Hajar  Aswad?”  Abdurrahman  menjawab,  “Aku  menciumnya 
lalu  meninggalkannya.”  Nabi  0  lalu  berkata,  “Kamu  benar,  wahai  Abu 
Muhammad.  ’ 519 

J-pC-i  d  ci  J&  J  “^V'A/ori  • 

aIp  cjC>  :Jl5  c^Ip  aSjI  aIp  ^  i£a^  t£3  y. 


5340/938.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Abdurrahman  bin  Auf  wafat  pada  tahun  32  Hijriyah,  dalam 


519  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-Taikhish  karena  statusnya  yang  dha  ’if. 


Al  Mustadrak  —  I  641  | 


usia  75  tahun.  Dia  memiliki  kuniyah  (nama  panggilan;  gelar)  Abu 
Muhammad.” 


n£ jAjJl  (jp  U JlS  tpL*Ji  $ 

u>.  o*^~A  <J*  c/-  cr^A  ^  i y- 

£jA  l_y*lS  LS^"  4Wi 5  ^m/JU  Cw>li  J3  ' J -k*  lAjip  4*=>r  J 

^jll  4jf ^»1  «Ujip  O. J  ^ d ~3r tbjJ  0 jUUrJ 
cSlJLp  A' J  | co^aJlj  ^aJl  ^  4j  c->  L*-s 

J-*^  4 of  4>  b*  Jj^  OlSCi  jfrj 

(jjilajl  4jl  IjJULi  c^S!*X*a  IjjLai  c ^lp  ^y>P  Jl5 
iiX*5^l?xj  jjiiijl  oJLi  4us  Ujj.A»,L  p*5bs- j  ^j 

oSlilJl  <oj!  oljtps-jf  :JUi  C|»^ix3l  jjj*JI  ^i 

C aS>1  S-&  £  ^Jl  OjZj  <J  4jfj  Cp-gJl^f  p_pOJ  ^ 

^ys J  Ol*iP  lfi5  r^J  ^  J  \fy  (*-*  lf 

A 

.  <1P  aUI 

5341/939.  Ahmad  bin  Kami!  Al  Qadhi  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Al  Haitsam  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Al  Yaman  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Syu’aib 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Az-Zuhri,  Ibrahim  bin  Abdurrahman  bin 
Auf  menceritakan  kepadaku:  Abdurrahman  bin  Auf  pingsan  saat  sedang 
sakit,  dan  orang-orang  menyangka  dia  sudah  meninggal  dunia,  maka 
orang-orang  bangkit  dari  sisinya  dan  menutupi  tubuhnya  dengan  kain, 


I  642  1  —  Al  Mustadrak 


sedangkan  istrinya  -Ummu  Kultsum  binti  Uqbah—  keluar  menuju 
masjid  untuk  menghibur  dirinya  dengan  bersabar  dan  shalat. 

Setelah  satu  jam  lamanya  dia  pingsan,  dia  pun  sadar,  dan  yang 
pertama  kali  dia  ucapkan  yaitu  “takbirlah  kalian!”  Penghuni  rumah  dan 
orang-orang  yang  bersama  mereka  lalu  bertakbir.  Dia  lalu  berkata 
kepada  mereka,  “Apakah  tadi  aku  pingsan?”  Mereka  menjawab,  ‘Ya. 
Abdurrahman  berkata,  “Kalian  benar.”  Dia  berkata,  “Ketika  aku  sedang 
pingsan,  dua  orang  laki-laki  membawaku.  Salah  satunya  kasar  dan 
keras.  Keduanya  berkata,  'Bangunlah,  kami  akan  membawamu  ke 
Pengadilan  Tuhan  Yang  Maha  Mulia  lagi  Maha  Mengetahui'.  Allah  H 
berfirman,  'Kembalikan  dia,  karena  dia  termasuk  orang  yang  telah  Allah 
takdirkan  mendapat  kebahagiaan  dan  ampunan,  ketika  masih  berada 
dalam  perut  ibu-ibu  mereka,  dan  anak-anaknya  masih  akan 
bercengkerama  dengannya  sampai  waktu  yang  dikehendaki  Allah'. 

Dia  hidup  setelah  itu  selama  satu  bulan,  kemudian  wafat. 

Utsman  menunaikan  ibadah  haji  pada  tahun  wafatnya 
tersebut.”520 

'j!  \2jS~  c I  iji  U •  /  °  T IX 

Ji  £*  'u*  ‘'r* J*  C*  £*  J*  CS-  CP 

A-jiolSCf  oJs'  :  Jli 

5342/940.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Tsabit 


520  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  643  I 


menceritakan  kepada  kami,  Yusuf  bin  Ya’qub  Al  Majisyun  menceritakan 
kepada  kami,  Shalih  bin  Ibrahim  bin  Abdurrahman  bin  Auf 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin  Auf,  dia  berkata: 
Umayyah  bin  Khalaf  berkata,  “Buatlah  perjanjian  denganku  di  atas  surat 
dengan  memakai  namamu  yang  dulu  engkau  pernah  melakukan 
perjanjian  denganku,  yaitu  Abdu  Amr.”521 


cAJUll  xL>-f  ystS  —  \t\/oYiY 

ji\  UiJl?-  t  ^  LjJb»--  (JoibhJl  JL ^Jlv» 

Xs-  cjU*  JUl-  :ju  oJL-  tye-  cof  cJL~*  ^ 

.o!)Grlj  :  J  jaj  j* 

5343/941.  Ahmad  bin  Sahi  Al  Faqih  mengabarkan  kepadaku  di 
Bukhara,  Shalih  bin  Muhammad  bin  Habib  Al  Hafizh  menceritakan 
kepada  kami,  Ali  bin  Al  Ja’d  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Sa’d  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Sa’d  bin  Malik  berkata  saat  Abdurrahman  bin 
Auf  wafat,  “Aduh,  nasib!.”522 


-L Ljjl-  auI  jl p  yfi  IjJL-  —  ^IT/oYil 

jlp  LjJL-  t  jaS-  ^  JL UjJL-  jj f  IlJl-  t  "ku*  j  <5jI  Xs- 

y  *9  £  9  *  J  °  •  /’  s9j  9  s  ^  9  *  9  ,  i  o  £  '9  Jl  9  ' 

:Jli  ^  j*  ^  y**-  J>  & 

<0Jl  «L J-iJl  JLj  _jP  {j^>- JLP  jJj 


521  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

522  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  644  |  —  Al  Mustadrak 


5344/942-  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  Az-Zuhri  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ya’qub  bin  Utbah  bin  Al  Mughirah  bin  Al  Akhnas,  dia 
berkata,  “Abdurrahman  bin  Auf  lahir  10  tahun  setelah  tahun  gajah,  dan 
wafat  pada  tahun  32  Hijriyah,  dalam  usia  75  tahun.  Kuniyah- nya  adalah 
Abu  Muhammad.  Dia  dimakamkan  di  Al  Baqi’  dan  dishalati  oleh 
Utsman.  Dia  berpostur  tinggi  serta  berkulit  tipis  dan  putih  kemerah- 
merahan.”523 


UjJb-  i  ^  ^  tY  I  &Y  t  ° 

:Jli  c4-jl  bj ji-  aUI  LjA?-  tt3l?wl 

}y.  CM  o**- ^ 

«5&-J  Cf'j 


5345/943-  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh  menceritakan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah 
bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami 
dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Aku  mendengar  bahwa  Abdurrahman  bin 


523  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Al  Wagidi  dan  Muhammad  bin  Umar.” 


Al  Mustadrak  —  I  645  1 


Auf  terluka  pada  Perang  Uhud  sebanyak  21  luka,  dan  kakinya  juga 
terluka  hingga  kakinya  pincang  karenanya.”524 

tjr ^  Ij tOjjl*  ^  Jbjj  1) ^  JL*u<>  \jjjS- 

UjA?-  4(^vsUJ1  ^  Lg.ll  ^  Xiw9x>>  UjJb-  lOLojl  OLJL»  jjj  LuJL>-j 

Ir3'  o**-.  :Jl5  £*>■  ^  *J>\ 

c J **  <Ji  Lr*-1**  oi  ^  }*  :  £4^  Di 

•  «y  y  9//  s  s  A  ^  V  J  J  X  fli  ^  A 

Di  D^i J  ^'Si  (*^J  ^  <J J"*  J  LS^1^*  ^ 

5346/944.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Mas’ud  menceritakan  kepada 
kami,  Yazid  bin  Harun  mengabarkan  kepada  kami,  Humaid 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Anas. 

Ahmad  bin  Sulaiman  Al  Faqih  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Al  Haitsam  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Abu  Maryam  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami,  Humaid  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Anas  bin  Malik  berkata,  “Abdurrahman  bin 
Auf  pergi  berhijrah  dan  menghadap  Rasulullah  ||.  Lalu  Rasulullah 
mempersaudarakannya  dengan  Sa’d  bin  Ar-Rabi’.”525 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

524  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

525  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  "Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


1  646  |  —  Al  Mustadrak 


tvSuJl  OlCu^  y  ^  g^'  -Uo/oriv 

LjJl>-  cj-^  L2a^-  jjj  iLo^-  uDI-xl# 

Qp  :JlS  of  :JL3  tJjtl-  (t-s>^! 

^1  Ij  :LJ>ol  oC»  ^jj  :cJ>jp  ^  J_^j  ^ 

t  g  fli  j  1  ~  V^J  La ^j-yO  iS^S' jif  *AaS  U-S_jP 

5347/945.  Abdurrahman  bin  Hamdan  Al  Jallab  mengabarkan 
kepadaku  di  Hamdan,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Bard  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Haitsam  bin  Jamil  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
ayahku  menceritakan  dari  ayahnya,  dia  berkata:  Aku  mendengar 
Ali  berkata  kepada  Abdurrahman  bin  Auf  saat  dia  wafat,  “Wahai 
Ibnu  Auf,  pergilah!  Sungguh,  engkau  telah  mendapati  shaf-shaf,  dan 
lebih  dulu  menempatinya.”526 


JL L2jli-  ij)  —  ^I'L/oVIA 

:Jli  015^  J>  j£**r  'Je  t.'JS'  J1  1-1 

<jdf  u£Aj  jd  j>  y*-Jh  ^ 

5348/946.  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hisyam  Al 
Husain  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami  dari  Ja’far  bin  Barqan,  dia 
berkata,  "Aku  mendengar  bahwa  Abdurrahman  bin  Auf  membebaskan 
30  000  rumah.” 


526  Adz-Dzahabi  menghapus  hadits  ini  dari  At-TaJkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  647  I 


cA^Ap  y\  Ljji-  cAJiiJl  ji*»r  L» ^  1  Y/® Y*  1  ^ 

Jj^-j  W  ^  o^  3^-^  y»  o*  i"'1  ^  v/ 

0-^0*  X*  'X/‘  J>  'Jyg'  J>  3 y>j  ^  jX*j  ^lip  3&I  LSCs  isi 

•js*J  <y-  'r* 3*  c/. 

5349/947.  Abu  Ja’far  Al  Faqih  mengabarkan  kepada  kami,  Abu 
Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Lahi’ah  mengabarkan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  tentang 
nama  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  bersama  Rasulullah  dari  bani 
Zuhrah  bin  Kilab  bin  Murrah,  yaitu  Abdurrahman  bin  Auf  bin  Zuhair. 


^  I  \2Sz>-  c^iLj-v’^ll  assI  -Lp  jjf  — ^1A /°r°» 

4 S**  {f.  cgryiJi  ui  t^^pdl 

'*yj  :  Jli  oj^aJI  Ollip  cfc}-  i«S£"  ^ 

a51^j  SLi  c3*i|T  aSc_j  cJ* jp  ^  Cj*^ 4-p 

OlS"j  JJ^P  ^ip  £jji  4£2*^b  J*) 

01  tJ>jP  <y.  4-P  (Aw<  dJJi  ^ 

^Pij  01  t  j*-» jS/l  jb  AjIp  assI  {J^*p  aJs!  J  j~»  j 

JlaUu^JI j  (j»Xi3xJlj  tljJj  j*JLxj  aJlp  aSSI  (_jbs  assI  cij^j 

.^-LJl  Oif  aJp  aJ)I  aJsI  J j^> j  £-•  0~j J 

5350/948.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 


I  648  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Abu  Bakar  bin  Abu  Sabrah  menceritakan 
kepadaku  dari  Muhammad  bin  Abu  Harmalah,  dari  Utsman  bin  Asy- 
Syuraid,  dia  berkata,  “Abdurrahman  bin  Auf  meninggalkan  1000  ekor 
unta  dan  3000  ekor  kambing  di  An-Naqi,  serta  100  ekor  kuda  yang 
digembalakan  di  An-Naqi.  Dia  menanam  di  lereng  bukit  di  atas  20 
sumber  pengairan  pohon  kurma.  Dia  menyimpan  makanan  keluarganya 
selama  satu  tahun  dari  hasil  pertanian  tersebut.  Dia  masuk  Islam 
sebelum  Rasulullah  masuk  ke  rumah  Al  Arqam  untuk  berdakwah  di 
dalamnya.  Dia  ikut  Perang  Badar,  Uhud,  Khandaq,  dan  seluruh 
peperangan  bersama  Rasulullah  f^.  Dia  tetap  teguh  bersama 
Rasulullah  %  saat  orang-orang  melarikan  diri.”527 


JLP  01  c-Ol  ^P  tc-Jjiby  LjJb»  AJJl  *Xj»P 

.jvJC’j  aIIp  «Oli  AJJl  J \s  j{ Jp*  d/ 


5351/949.  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Sa’d 
menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  bahwa  Abdurrahman  bin  Auf  dijuluki  sebagai  ‘Pendamping 
setia’  Rasulullah 


Uj jl>-  ^  jjf  */or®T 

1  (ji  1  5^  iji  *W>-1 


527  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Hadits  ini  merupakan  riwayat  Al  Waqidi  dan  Muhammad  bin 
Umar.  Para  ulama  hadits  sepakat  bahwa  dia  seorang  periwayat  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  |  649  1 


t y.  jA~A *  A  'A  lA*A  cf-  0^“^'  AA  <j-  A?Al  cs-  ^AA° 

i^J>A  ,y.  {y^A  A*  i  ^  j  ^  jyA  cuS"  :  Jli  4 

(jLis  tVjl  I Cx*^~ A  ,^~t*  d'-^  ./j;.<>'>cJl  t_*>-Lv5  ^jA  i Q\,o^p  JUi 

Ojz*c-$l\  (j^ A  ctAJL?1  ^jA  jgt-  4jf  j»-pj  t jy^»  U  Lfc  ;  jL»^p 

.'J^JA  J fi i 

5352/950.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami, 
Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq,  Shalih'  bin 
Ibrahim  bin  Abdurrahman  bin  Auf  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya, 
dari  Al  Miswar  bin  Makhramah,  dia  berkata,  “Aku  berjalan  dalam  iring- 
iringan  unta  bersama  Utsman  dan  Abdurrahman  bin  Auf,  lalu  Utsman 
bertanya,  'Siapakah  yang  memakai  mantel  hitam?'  Abdurrahman 
menjawab,  'Aku'.  Utsman  berkata,  'Wahai  Miswar,  barangsiapa 
mengklaim  bahwa  dia  lebih  baik  dari  pamanmu,  Abdurrahman,  dalam 
hijrah  pertama,  maka  dia  telah  berdusta'.”528 


y\  Uj S->-  yuk Jl  JL^-f  ^ yA  —^o\/oyoy 

'j)  ^Jh\ j)  1  UjwU-  hJ J* A  ^A>^a  'j)  y)jA*j  \2>Js>~  i^ifi)\J)\  'J)  S*S*xA 

AA  ‘A  ‘'r* A  a*  A^A  AA  i y.  A*  cf.  j iy&  AA 

c'  $  A  A  ‘A' A  cA  cyA-A  AA  A  AA-  J>  A^-A 

0 A*  (d-- J  A*  lA^  **'  (J .cJli  <jip  C— j 

:cJli  jA  co j~~)  L  :jL2i  c<&jIp  JaJL»J 


528  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


I  650  |  —  Al  Mustadrak 


,jj  tj -Up  ij^5  (.{jAsrj  jl  !)Wj 


5353/951.  Ahmad  bin  Ali  Al  Muqri  mengabarkan  kepadaku, 
Abu  Umayyah  Muhammad  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Ya’qub  bin  Muhammad  Az-Zuhri  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim 
bin  Abdul  Aziz  bin  Umar  bin  Abdurrahman  bin  Auf  menceritakan 
kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Abdurrahman  bin 
Humaid  bin  Abdurrahman  bin  Auf,  dari  ayahnya,  dari  ibunya,  Ummu 
Kultsum  binti  Uqbah,  dia  berkata:  Rasulullah  masuk  menemui  Busrah 
yang  sedang  menyisir  rambut  Aisyah,  lalu  beliau  bersabda,  “Wahai 
Sabrah,  siapakah  yang  melamar  Ummu  Kultsum?”  Busrah  menjawab, 
“Aku  mendengar  seorang  laki-laki  atau  dua  orang  lelaki  berkata, 
'Dimanakah  posisi  kalian  dari  pemimpin,  kaum  muslim,  Abdurrahman 
bin  Auf?”529 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya . 

cJjbJl  C^Cl^Jl  j?  XP  -^oY/orol 

Jjf  \j j^i-\  ^  jjj i  t^huJl  pjj  'j)  amI  xs- 

J  CJL  o*  t  s»*  J>\  u*  iM'Jv  J> 

Jl  jp  ^  *a-p  tl)!  c<up  aJj!  j 

‘^0  ^  J* 


529  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Ya’qub  bin 
Muhammad  Az-Zuhri,  seorang  periwayat  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  1  651  I 


{Jt,  ui?'  cJl  IdAi  Jji  ^  C5^>  ^  uj^j  t— *Jt?'"' 

•y^J^'  <_P^  y?  u!?1  J^' 

5354/952-  Abdullah  bin  Ishaq  Al  Khurasani  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Rauh  Al  Mada'ini 
menceritakan  kepada  kami,  Yazid  bin  Harun  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Mu’alla  Al  Jazari  mengabarkan  kepada  kami  dari  Maimun 
bin  Mihran,  dari  Ibnu  Umar,  dari  Ali  bin  Abu  Thalib  bahwa 
Abdurrahman  bin  Auf  berkata  kepada  dewan  Syura  (dari  kalangan 
sahabat),  “Apakah  boleh  aku  memilih  untuk  kalian  dan  pindah  darinya?” 
Ali  menjawab,  “Aku  adalah  orang  yang  pertama  kali  ridha,  karena  aku 
pernah  mendengar  Rasulullah  f§^  bersabda  kepadamu,  'Engkau  adalah 
orang  yang  dipercaya  oleh  penduduk  langit  dan  penduduk  bumi'.  ’630 


^  yh  UjA?-  —^oy/oYoo 

amI  xs-  'j»  a*p  OujL  jt  1 

‘Jp  C*_->4d  (j*1  J*  ‘OC-P  J>  ^ 

^ip  ^  JLa^o*  4>l  JLP  ^  a1J1  C-di  ljl5 

t  j^JtA  Ijf.  ^Lp  ^  JUo-l  LjA>-  (4^»j 

c-iS^  :  Jli  ^  ^ 

o4^  tdAii  oUi  L-k 

jA  lilj  J-5j  ca)L-I 

:  Jlai  A-p  ^1  cJcJli  y>*  cJCi  ti/  d-p 

530  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Abu  Al  Mu’alla  adalah  Farrat  bin  As- 
Sa‘ib.  Para  ulama  hadits  menilainya  mabuk.” 


I  652  |  —  Al  Mustadrak 


(oJLLP  (y*  Loi  ULj  toLi  01  (_5^ y*^  t(%'*J  °^’ 

cJa-^JI  J  C-  ^ys-  dAljflJ  of  Ji^  01  ’t^j.  S^?"^5 

^J^vlaJ  ^Ip  Jlif  j«J  (b j*je>  SjOJb  y*&  etA*3  l/2ju. 

p  <.{j£'ja  :  Jli  clili  y>  llil  j5^  J*J  ji^  £  :oii» 

<3)1  js£^  cLjZaJIj  JjcJj  t^l j>J I  (Ji«J  0^  oijf  :JV5 

UJL-oLj  3*«o  8 0U«j*bM 

.i-jL-iJl  a jfcpj  iibl  :<Jl3  t^vJl  tiUi 

5355/953.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Sulaiman  Al  Bamasi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Aziz  bin  Abdullah  Al  Uwaisi  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan  kepadaku  dari  Shalih  bin  Kaisan,  dari 
Ibnu  Syihab,  dari  Salim,  dia  berkata,  “Aku  berkata  kepada  Abdullah  bin 
Umar.” 

Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani  mengabarkan 
kepadaku  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami, 
Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami,  Ma’mar  mengabarkan  kepada 
kami  dari  Abdul  Malik  bin  Umair,  dari  Qabishah  bin  Jabir  Al  Asadi,  dia 
*  berkata,  “Saat  aku  sedang  ihram,  aku  melihat  seekor  kijang,  lalu  aku 
memanahnya  hingga  dia  tewas.  Setelah  membunuhnya  perasaanku 
menjadi  tidak  enak,  maka  aku  menemui  Umar  bin  Khaththab  untuk 
menanyakan  kepadanya.  Saat  itu  di  sampingnya  ada  seorang  laki-laki 
putih  berwajah  tipis.  Ternyata  dia  Abdurrahman  bin  Auf.  Aku  bertanya 
kepada  Umar,  lalu  Umar  menoleh  kepada  Abdurrahman  dan  bertanya, 
'Apakah  menurutmu  seekor  kambing  betina  bisa  menggantikan  kijang 
yang  dibunuhnya?'  Abdurrahman  menjawab,  'Ya'. 

Umar  lalu  menyuruhku  menyembelih  seekor  kambing  betina. 


Al  Mustadrak  —  I  653  1 


Setelah  kami  beranjak  dari  hadapannya,  temanku  berkata, 
'Sesungguhnya  Amirul  Mukminin  tidak  bisa  berfatwa,  sehingga  dia 
bertanya  kepada  laki-laki  tersebut'. 

Rupanya  Umar  mendengar  sebagian  perkataan  temanku,  maka 
dia  mengangkat  cemeti  dan  mendatangiku  hendak  mencambukku.  Aku 
pun  berkata,  'Wahai  Amirul  Mukminin,  aku  tidak  mengatakan  apa-apa, 
dialah  yang  mengatakannya'. 

Umar  lalu  meninggalkanku  dan  berkata,  “Apakah  kamu  hendak 
membunuh  sesuatu  yang  haram  (dibunuh)  tanpa  meminta  fatwa?' 

Amirul  Mukminin  berkata,  'Sesungguhnya  dalam  diri  manusia 
ada  sepuluh  akhlak;  yang  sembilan  bagus  dan  yang  satu  jelek,  tapi  yang 
jelek  akan  merusak  yang  sembilan'. 

Dia  lalu  berkata,  'Berhati-hatilah  engkau  dengan  kelancangan 
kaum  muda'.”531 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


<uJL«  ^  ^ 

jIp  01  cj}l~Jl  f  f  1  ijj  4»1 

4 'J**9  i<j± j 

lii  <iSj  °^a  :cJUi  d\lj>  j*  JCj  <&1  aJoIp  ^1  ilJS» 

Jl i  :oJli  C/-  •v—*^  ^Jb«Jl 


531  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkhJsh,  “Sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


cOj^jWajl  V}  iS^i  Cf!  y^’  ^  J  ^  C5^  ^ 

.AissJl  J~1X*  <j*  o^'  C5*"' 


5356/954.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Salamah  Manshur  bin  Salamah  Al  Khuza’i  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Ja’far  Al  Makhzumi  menceritakan  kepada 
kami,  Ummu  Bakar  binti  Al  Miswar  menceritakan  kepadaku  bahwa 
Abdurrahman  bin  Auf  menjual  tanahnya  seharga  40.000  dinar,  lalu  dia 
membagi-bagikannya  kepada  bani  Zuhrah,  orang-orang  Islam  yang 
miskin,  kaum  Muhajirin,  dan  istri-istri  Nabi  Dia  lalu  mengirim  utusan 
kepada  Aisyah  dengan  membawa  sebagian  harta  tersebut.  Aisyah 
bertanya,  “Siapa  yang  mengirim  harta  ini?  *  Aku  menjawab, 
“Abdurrahman  bin  Auf...."  Aisyah  berkata,  "Rasulullah  #  bersabda, 
Tidak  akan  mengasihi  kalian  setelah  aku  wafat  kecuali  orang-orang 
penyabar.  Semoga  Allah  memberi  minum  Ibnu  Auf  dengan  mata  air 
Salsabil  di  surga '.  ’632 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


'Ji  ^‘l  J  l^Jb-  -loo/oroY 

^  — -i  ,y.  iji  jii 

^  ^  <y.  ^  jj  c/. 

Jjju  jUl-j  aIIp  aSsI  a»I  cjw 


532  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  tidak  muttasbii" 


Al  Mustadrak  —  1  655  | 


L. 


^  o  a  J,  i  s  *  i>  s  9  asa  ts’a's  fa  9  9  saf 

jlp  j£*i  cjllll  (iiUiiil  y*  c^Jju  0l-  y 

.iSjl  J ~L*Lj>  y»  'Sj*  y  y^-^l 

5357/955-  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  menceritakan  kepada 
kami,  Yunus  bin  Muhammad  dan  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Azraqi 
menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ibrahim  bin  Sa’d 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Muhammad 
bin  Abdurrahman  bin  Abdullah  bin  Al  Hushain  bin  Auf  bin  Al  Harits, 
dari  Ummu  Salamah,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Rasulullah  & 
bersabda  kepada  istri-istrinya,  “ Sesungguhnya  yang  akan  mengasihi 
kalian  setelah  aku  wafat  adalah  orang  yang  jujur  dan  gemar  berbuat 
kebajikan.  Ya  Allah,  berilah  minum  Abdurrahman  bin  Auf  dari  mata  air 
Salsabil  di  surga.  ”533 

Hadits  ini  shahih  dari  Aisyah  dan  Ummu  Salamah 


yfj  J y  jViJl  yf  —  ^oT/ofoA 

JL^l.  y  OlliP  y  (^1  ji[  c3^<i 

Jujj  y  jJU1  y»^>- yll  y  i^^jIaJI 

&  y  o*  ‘pG  ^  y  ^  o*  «y 

:  Jl5  iff  Al  Al  J y-j  y  y  y  y^-jl 

Al  ys yLs  <\i&-j  ylj  cpCiP^M  y;  liJil  c/'  ^ 

^  tdt  ^  fyS  I  Jl5  Al  y>yf  :Jl5  ji)aj 


533  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkbish ,  “Hadits  ini  shahih  dari  Aisyah  dan 
Ummu  Salamah.” 


1656  |  —  Al  Mustadrak 


Jl-jli  C&JJb  U-9j£-  ^  c(*-*j  ■  aIS^  tlr?  ^ 

'c?y  :JUi  c^Jj j?r  ^Jlff  ijLSs  5-Jl 

y*j  1  JL-3_j  cJjLJI  Ja*Jj  ^*]g-Jj  ti_jL^aJl  ciyaA»  c3^P 

.4*3  'y>  L»  ^tf*y  Oli*"  dAJi  Jjt*  lil  <3li  t  J  j*i 

5358/956.  Abu  An-Nahdr  Muhammad  bin  Muhammad  Al 
Faqih  dan  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Ismail  Al  Muqri  menceritakan  kepada 
kami,  keduanya  berkata:  Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan 
kepada  kami,  Sulaiman  bin  Abdurrahman  Ad-Dimasyqi  menceritakan 
kepada  kami,  Khalid  bin  Yazid  bin  Abu  Malik  menceritakan  kepada 
kami  dari  ayahnya,  dari  Atha  bin  Abu  Rabah,  dari  Ibrahim  bin 
Abdurrahman  bin  Auf,  dari  ayahnya,  dari  Rasulullah  beliau  bersabda, 
‘Wahai  Ibnu  Auf,  kamu  adalah  salah  satu  orang  kaya,  maka  kamu  tidak 
akan  masuk  surga  kecuali  dengan  merangkak,  oleh  karena  itu, 
pinjamilah  Allah,  maka  Dia  akan  membebaskan  kedua  telapak  kakimu 
(sehingga  kamu  bisa  berjalan  normal). "  Abdurrahman  lalu  bertanya, 
“Bagaimana  aku  harus  meminjami  Allah?”  Nabi  H  berkata,  “Dengan 
melepaskan  diri  dari  apa  yang  kamu  punya.  ”  Abdurrahman  berkata, 
“Wahai  Rasulullah,  dari  semuanya?”  Nabi  #  menjawab,  “Ya.  ” 

•  Ibnu  Auf  lalu  keluar  dengan  sedih  hati. 

Rasulullah  ^  kemudian  mengirim  utusan  kepadanya,  lalu  beliau 
bersabda,  "Jibril  §&  menemuiku  dan  berkata,  ‘Suruhlah  Ibnu  Auf  untuk 
menghormati  tamu,  memberi  makan  orang  miskin,  memberi  orang  yang 
minta,  dan  mulai  memberi  nafkah  orang-orang  yang  menjadi  tanggung 
jawabnya.  Bila  dia  melakukannya  maka  akan  membersihkan  apa  yang 
ada  padanya  (harta  yang  dia  punya)’. 1,534 


534  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Khalid  [bin  Yazid)  dinilai  dha  ’if  oleh 
segolongan  ulama.  An-Nasa'i  berkata,  'Dia  tidak  tsigah’.” 


Al  Mustadrak  —  |  657  | 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

^  4ui  jlp  jjf  —^oy/oyo^ 

'j*  ^  f  ^jSL/,5  tAWl  fj{  1-2*^- 

aJp  aJJI  Ali!  J  y*  j  Jl5  ‘  JlS  0  c-uLw  ^P 

‘J.A*'  C/-  ^S5  O?  p^js^ 

<l)f  •<lr®‘i’" ^  ^  ^ 

.  jLj^  t_jdf  jjiajjL  oJbu  Cjw 

5359/957.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya’qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Abdullah  menceritakan  kepada 
kami,  Quraisy  bin  Anas  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Amr,  dari  Abu  Salamah,  dari  Abu  Hurairah,  dia  berkata:  Rasulullah  fj& 
bersabda,  “Sebaik-baik  kalian  adalah  orang  yang  paling  baik  terhadap 
keluargaku  setelah  aku  wafat."535 

Quraisy  berkata:  Muhammad  bin  Amr  menceritakan  kepadaku 
dari  Abu  Salamah  bin  Abdurrahman,  bahwa  ayahnya  berwasiat  agar 
memberikan  kebunnya  kepada  para  Ummul  Mukminin  (para  istri 
Nabi  H)  yang  dijual  setelah  wafatnya  seharga  40.000  dinar.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  syahid  yang  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari 
dan  Muslim. 


535  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Muslim.” 


I  658  |  —  Al  Mustadrak 


llj o-j jaj «j  ^  bj*Xs>~  — ^oA/oT*^* 

\2jS-  Li^>jd  4»l  JLP  £-£•  c^litai'  3l^-i  ^  a-^~* 

>Lp  Juli»  ^P  c*l^-  ^  -Al  jji  c^v**  ^  Jkj 

Oir  cJLii  I^p  ajsI  ^0 j  iliJlp  (jip  oi^-S  :  Jli  c<o-t^- 
t^^bJ  CL?  jS”” _/»t :  ^  J j4  (tJ-* j 
a^sJi  iiuf  Al  rcJii  Oj^CaJ'  Mi  j^- 

.uif  £-i  J£j  Cj^'j  J»  (^  'M*  <^J 

5360/958.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani  mencentakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Yusuf  At-Tinnisi  menceritakan  kepada  kami,  Bakar 
bin  Mudhar  menceritakan  kepada  kami,  Shakhr  bin  Abdullah  bin 
Harmalah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Salamah  bin 
Abdurrahman,  dia  berkata,  “Aku  masuk  menemui  Aisyah  lalu  dia 
berkata  kepadaku,  “Rasulullah  ijfjfe  bersabda  kepadaku,  'Masalah  kalian 
merupakan  sesuatu  yang  membuatku  sedih  setelah  aku  wafat,  dan  tidak 
akan  sabar  terhadap  kalian  kecuali  orang-orang  yang  penyabar'.  Allah 
lalu  memberi  minum  ayahmu  dengan  mata  air  Salsabil  di  surga.” 

Sebelumnya  Abdurrahman  bin  Auf  telah  memberikan  harta 
kepada  mereka  yang  dijual  senilai  40.000  dinar.536 


tJj 


536  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish ,  “Shakhr  [bin  Abdullah]  adalah  seorang 
periwayat  shaduq,  tapi  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkan  haditsnya.” 


Al  Mustadrak  —  |  659  1 


Biografi  Abdullah  bin  Mas’ud  %> 


cc^wdsJl  'j*  o*  J***' 

(_5 j)  UjA>-  t<up  <0)1  (^y°j 

J  «5»»  JP  J  i»l  ^  J  0>  J  J*y  *J*  jti  :  JIS 
ty’  J^15"  o*  J  oJ^  J  J  J  S*^  J 
■/y  J  J  JQ  J  '*£ J  $**  J  J  p  J  Pj^ 

5361/959.  Ja’far  bin  Muhammad  bin  Nushair  Al 
Khaladi  <$&  mengabarkan  kepadaku,  Ahmad  bin  Muhammad  Al  Hajjaj 
bin  Rusyd  bin  Al  Muhri  menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  dia  berkata: 
Musa  bin  Aun  bin  Abdullah  bin  Aun  mendiktekan  kepadaku,  "Abdullah 
bin  Mas’ud  bin  Kahil  bin  Habib  bin  Tamir  bin  Makhzum  bin  Shahilah  bin 
Kahil  bin'  Al  Harits  bin  Taim  bin  Sa’d  bin  Hudzail  bin  Mudrikah  bin  Ilyas 
bin  Mudhar  bin  Ni?ar.” 


c^l^CaJl  Ajj)  JJ  (Js-  j»  'U^*  oi 

:  JlS  3lkl-l  'J)  'j*  cof  (-U 1»  ji\  'j) 

J  J  J  J  J  J  ^  ^ 

^  frUl»-  ja  JJoi  J>  -ul»  J> 


<0)1  Jup  y\  oUjJL>-  :lS  I  Jiljil  logalU^  .li 

cg- jii i  'j)  lji~*s»s\  \i>s>-  'j)  lj~s>x]\  Uj>l>- 


I  660  1  —  Al  Mustadrak 


c/,  J  J*1*  u*  ci  f]  %  : ^  'r*  cs- 
J>  ^  Cf.  £>  <y.  pj^\  j>.  J>  Cf.  py**  Cf.  J 
d\tj  JLP  Ijf  i&i  J&  <^j  ^ S^  Cf-  Ji*^ 

jJiLifj  i<LL»laJl  o^Aj  ,ji  £-> **-p  <— ,>; 
jiS  jUl-j  <&t  ^  J j- j  J^-5  $j**~-*  *aS.sjp’ 

iloi-fj  lj!b  JL\\  Ja(  Jilp  o*  'S»'  ^  C(*ij^' 

^prli j  J  4-ii-  <0il  ^jlv»  ^  J  £-*  bglS”* 
caS"i y* j  i^Jl-j  Aji'  <J^  ^r* ->  r  Lr~^~^  J  (‘(jt,rt^^ 

0>Cj  1&'J)}\  1^*23  bL»*J  t>U- J  4^J  l$^r’ J 

Jj  CLi  \£y  fji  0l5"j  c^ji-Jb  c,j£Ajj  ^ 

•  .*£"  l£~*J 


5362/960.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Husain  bin  Muhammad  Al  Qabbani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Yazid  Ash-Shada‘i  menceritakan 
kepada  kami,  Ya’qub  bin  Ibrahim  bin  Sa’d  menceritakan  kepada  kami 
dari  ayahnya,  dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dia  berkata,  “Abdullah  bin 
Mas’ud  bin  Al  Harits  bin  Syamkh  bin  Makhzum  bin  Kahil  bin  Al  Harits 
bin  Sa’d  bin  Hudzail,  salah  satu  sekutu  bani  Zuhrah.” 


Al  Waqidi  tidak  sependapat  dengan  keduanya  dalam 
menyebutkan  nasab  ini. 

Sebagaimana  diceritakan  kepada  kami  oleh  Abu  Abdullah  Al 
Ashbahani,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Husain  bin  Al  Faraj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Mas’ud  bin  Ghafil 


Al  Mustadrak  —  |  661  | 


bin  Habib  bin  Syamkh  bin  Far  bin  Makhzum  bin  Shahilah  bin  Kahil  bin 
Al  Harits  bin  Taim  bin  Sa’d  bin  Hudzail  bin  Mudrikah.  Dia  diberi 
kuniyah  (gelar;  nama  panggilan])  Abu  Abdurrahman,  dengan  mengambil 
nama  putranya,  Abdurrahman.  Ayahnya,  Mas’ud  bin  Ghafil,  bersekutu 
dengan  Abdul  Harits  bin  Zuhrah  pada  masa  Jahiliyah.  Abdullah  bin 
Mas’ud  masuk  Islam  sebelum  Rasulullah  H  masuk  ke  rumah  Al  Arqam. 
Menurut  semua  ahli  sejarah,  Abdullah  bin  Mas’ud  ikut  Perang  Badar, 
Uhud,  Khandaq,  dan  seluruh  peperangan  bersama  Rasulullah  Dia 
melakukan  hijrah  dua  kali.  Dia  merupakan  sahabat  yang  memegang 
rahasia  Rasulullah  H,  siwaknya,  hartanya,  terompahnya,  dan  (alat-alat) 
bersuci  beliau.  Dia  bertubuh  kurus,  pendek,  dan  berkulit  sangat  gelap 
(hitam).  Dia  wafat  di  Madinah  pada  tahun  32  Hijriyah  dan  dimakamkan 
di  Al  Bagi.  Menurut  riwayat,  saat  wafat  dia  berusia  60  tahun  lebih.” 


ajjI  jlp  :  Jli  j** j  ^  au!  jlp  c ^ 

0lS”j  cOlliP  (Jj 5  o-uJb  ,y. 

'jLs*  di  JJ  Ivi} 

.aII-  j 


5363/961.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  lshaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Outaibah  mengabarkan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Abdullah  bin  Mas’ud  wafat  di  Madinah  pada  tahun  32 
Hijriyah,  saat  Utsman  terbunuh.  Dia  berwasiat  kepada  Az-Zubair  bin  Al 
Awwam,  lalu  dia  dishalati  olehnya.  Ada  juga  yang  meriwayatkan  bahwa 
Ammar  bin  Yasir  yang  menshalatinya.  Dia  dimakamkan  di  Al  Baqi  pada 
malam  hari.  Usianya  saat  wafat  adalah  60  tahun  lebih.” 


[  662  1  —  Al  Mustadrak 


J \2>Sp-  ZjjAJU  X*s>~\  ^^pl  —  ^‘\\/°T'*\l 

*jp  ji  ^  <5li  JLP  aMI  ^ 

*^P  tCiip  "jP  t^Q  ‘(^,^>  ‘J*  ^  o*, 

.tfajjjpj 

5364/962.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Hadhrami  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sulaiman  bin  Abu  Sulaiman,  dari  Abu 
Hasyim,  dari  Ibrahim,  dari  Alqamah,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud,  bahwa 
Nabi#  memberinya  gelar  [kunyah)  Abu  Abdurrahman  sebelum  dia 
lahir. 


^  (_yy  \hjj-  cJ-tiJl  Slli~<w>-  fJ>£’  -^TT'/0'r'l° 

4)il  jlp  :  Jli  cof  ifj Jjji\  <5*1  £*  j» 

•®S*J  <y-  c/  ?yu~A 


5365/963-  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dia 
berkata,  “Ibunda  Abdullah  bin  Mas’ud  adalah  Ummu  Abd  binti  Abd  bin 
Al  Harits  bin  Zuhrah.” 


Al  Mustadrak  —  1  663  | 


h-jjaaj  ^  bl  o**--»  — ^*\1 1  o  Y  W 

xs-  :  J jJL  ^  L5~>o  :  i}jaj  ^ 

^  JLau-»  LijJb*-  c^LjJI  Jjf  5^  O3- 

^  ObJL*  Uj4>-  i_~;ya>Jl  lZi4?-  O&tP 

^jji  01  ^g\j\  tj*_0>L*i  ^jf  <j&  c^JtAiliJl  OU-L. 

jup  °J&  t^uil p  Jili  :  JlS  caJ  jJjj  of  Jli  JL*  Vjf  C-iiip  ls2T 

Jh  ^-jp  VjT  oUS""  jtJLoj  aJp  <oil  (_^U^  aWI  of  £ji  aJJI 

.aJ  oJjj'  of  Jli 

5366/964-  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin 
Ya’qub  berkata:  Aku  mendengar  Al  Abbas  bin  Muhammad  berkata:  Aku 
mendengar  Yahya  bin  Ma’in  berkata,  “Kuniyah  Abdullah  bin  Mas’ud 
adalah  Abu  Abdurrahman.” 

Abu  Al  Abbas  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Utsman  At- 
Tanukhi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Khashib  bin  Nashih 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Abu  Sulaiman  Al  Aqilani 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hasyim,  dari  Ibrahim  An-Nakha’i, 
bahwa  Ibnu  Mas’ud  memberi  kuniyah  Alqamah  ‘Abu  Syibl’  sebelum  dia 
lahir.  Alqamah  ditanya,  maka  dia  menceritakan  dari  Abdullah  bin 
Mas’ud,  bahwa  Rasulullah  &  memberinya  gelar  (kunyah)  Abu 
Abdurrahman  sebelum  dia  lahir. 

^  J ^aiJl  -^'lo/oY'TY 

c^jL^P^l  \jj*Xj>-  (OUlll  ^  wL»J>-f 


1  664  |  —  Al  Mustadrak 


^»1  LiJpj  bLja3  ^  a\jI  o-p  <L)1S^  iijli 

.ojUJi  cJls^  v^jT  ‘.  J^Lj  Sy j  (ji  y* ^  <^j 

5367/965-  Muhammad  bin  Al  Muammil  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Al  Yaman 
menceritakan  kepada  kami,  Al  A’masy  menceritakan  kepada  kami  dari 
Ibrahim,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Mas’ud  adalah  orang  yang  lembut 
dan  lebat  rambut  alis  dan  bulu  matanya.  Ibunya  adalah  Ummu  Abd  binti 
Abd  bin  Al  Harits  bin  Zuhrah.  Ada  yang  mengatakan  bahwa  dia  berasal 
dari  Al  Qarah." 

^  ^ j y-f  —  ^*t‘\/0Y''lA 

^J\  'J  dai-  iC  J\  'J  J\  dai-  tCii  J  Jy^-1 

<aJ  y-  o!p  J  ^-liJl  ^p  iyip^/1  yp  ioj  'y  t3ay 

^yj^l  J. p  £  ’-<J^  (ji  a»1 

.oliyu  ^»Jj 

5368/966.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  Al  Imam  mengabarkan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Bakar  bin 
Abu  Syaibah  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abu  Ubaidah 
menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Al  A’masy,  dari  Al  Qasim 
bin  Abdurrahman,  dari  ayahnya,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud,  dia  berkata, 
“Aku  adalah  orang  keenam  yang  masuk  Islam,  saat  itu  di  atas  muka 
bumi  tidak  ada  orang  Islam  selain  kami.”537 

537  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  I  665  | 


Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

_yi)Or  y\  U^P-I  — 

cy  5=?~‘J  y£  o*' 

Ioj^p  JI3  o^x*a*»a  <ujI  ~i^p  0 y>j  Ijfcb  g 

s4^  ^  oi  >**•  J$'  «s^1  3^ji  Ji 

J)  a&I-JLp 

5369/967.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami, 
Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada 
kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari 
Urwah,  tentang  nama  sahabat  yang  ikut  Perang  Badar  dari  sekutu  bani 
Zuhrah  bin  Kilab,  yaitu  Abdullah  bin  Mas’ud. 

Urwah  berkata,  “Di  antara  sahabat  yang  ikut  hijrah  pertama  ke 
Habasyah  sebelum  berangkatnya  Ja’far  bin  Abu  Thalib  adalah  Abdullah 
bin  Mas’ud.” 

^  SjcJs>tA  cJjdJl  ^1p  VIj JU>-  —  ^‘\a/oY’V* 

^  1  ^  JJ  \jjfj 

4il  Xs-  :Jli  0 sr*-*»  {j(  ^  <J*  cAAlsw-»  ^P  iuljj 

tjuj-p  (j*— »5(Jl  (_fl.)al  c<bx~w»  aJp  DlS”j  'J» 

.ffJUl 


1666  |  —  Al  Mustadrak 


5370/968.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Syadzan  Al  Jauhari  menceritakan  kepada  kami, 
Zakariya  bin  Adi  menceritakan  kepada  kami,  Hatim  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Abu  Dzubab,  dari  Mujahid,  dari 
Abdullah  bin  Sakhbarah,  dia  berkata,  “Aku  pernah  bersama  Abdullah 
bin  Mas’ud.  Dia  adalah  seorang  laki-laki  yang  berkulit  sawo  matang, 
memakai  jubah  kasar,  tubuhnya  kecil,  dan  kurus.”538 


^ y  <— j  'j» 

2 yn^A  4«l  JLP  oC*  ijtf  j  ,ji  ■ 

'J)  4-ip 

5371/969-  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalaf  bin 
Khalifah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Mas’ud 
wafat  di  Madinah,  dan  dishalati  oleh  Az-Zubair  bin  Al  Awwam.” 

y  y  -^v*/orvx 

{y^  ^  ^Lp  0L*JL*  ijj  J-P 

y*  ^  y  y  y  y**  y^  ^y^-  y 

4»i  j-pj  ^  ^^31  ^  yp  -mi  4»i  :jii 

y 

5372/970.  Yahya  bin  Manshur  Al  Qadhi  menceritakan 
kepadaku,  Ali  bin  Abdul  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin 


538  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  |  667  | 


Sulaiman  Al  Wasithi  menceritakan  kepada  kami,  Abbad  bin  Al  Awwam 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sufyan  bin  Husain,  dari  Ya’la  bin 
Muslim,  dari  Jabir  bin  Zaid,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata,  “Rasulullah  fj| 
mempersaudarakan  antara  Az-Zubair  bin  Al  Awwam  dengan  Abdullah 
bin  Mas’ud.”539 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

^  Jl li —\H  \ /oT'YV' 

J  jJ*  J  ^  'J  ‘JJ  ’J  J**-  Xs-  J 

Ojjl»  01  am!  jl p  4j  C»  :<Jtf  j-rfjll  ^  ajj!  j-p 

c^l^il  J  jfj  1  Ji  p  t -Al  Jl  of  lii  J  Aj 

J/J  '%  Qj  JO  J-  J  ‘Jo51  &  ’j*  'J’/j 

•  JJj  J  ,ya^j  Jj  ^11  Al  o!p  ol Z 

5373/971.  Muhammad  bin  Ya’qub  Asy-Syaibani  mengabarkan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  menceritakan  kepada 
kami,  Ja’far  bin  Aun  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Umais,  dari 
Amir  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair,  dia  berkata,  “Di  antara  wasiat 
Abdullah  bin  Mas’ud  adalah,  bila  terjadi  sesuatu  dengannya  dalam 
sakitnya,  hendaknya  wasiatnya  dikembalikan  kepada  Allah,  kemudian 
kepada  Az-Zubair  bin  Al  Awwam  dan  putranya  Abdullah.  Keduanya 
dibolehkan  dan  diberi  kuasa  untuk  mengurus  hal-hal  yang  berkaitan 
dengannya,  dan  putri-putri  Abdullah  tidak  boleh  dinikahkan  kecuali 
dengan  seizin  keduanya.  Wasiat  ini  tidak  dikhususkan  dari  Zainab.”540 


539  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish ,  “Hadits  ini  shahih." 

540  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 


(668  |  —  Al  Mustadrak 


\£&.  c^uii  'J  J^)\  jlS  -<\vr/orvt 

jjl  (jS-Xz-  \jjS?-  t^ljl  ,jJ  f  ST  13aS-  jj  (»-^'^1 

^Jij  aa>I  jlp  OlS^  :Jl3  l) ^  t>S-  C(jvk?M  (*-^*  (jS 

c->b  bx3  4j*ilx j  ^JLp  <0tll  <dil  J J  (jS  tt^uSo  M  4-Ip 

(4jTS^  4li*S  J^3  J  y*  J  (j*  (Ji 

.lii  ’^a  'u  J  j\  \Sj>  'j*£  :  J2  <3^ii 

5374/972.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  Adam  bin 
Abu  Iyas  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Al  Umais  menceritakan  kepadaku  dari  Muslim  Al  Buthain, 
dari  Amr  bin  Maimun,  dia  berkata,  “Abdullah  tidak  menceritakan  hadits 
dari  Rasulullah  selama  satu  tahun,  lalu  pada  suatu  hari  dia 
menceritakan  hadits  dari  Rasulullah  <$&  yang  membuatnya  sedih  dan 
keringat  bercucuran  di  dahinya,  seraya  berkata,  'Seperti  ini  dan  mirip 
dengan  ini'.’’541 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya . 

J  ^  J  ^2  J  J  -nvr/ °rv° 

iSaS-  c3lS«l-l  J  UUS- 

c2  J\  [2  ^  o*  i y.  <y. 

Ui5s«j  i^LJl  {j*  Ijf  c->Ji  ^ 

541  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  669  I 


<0)1  J  y*  J  ir-~£i  <J-*^  Cjt  J  O*  ^  *^i  <£j  ^i?" 

.  aJLc-  ol  J C/i  c£  j  (*-^j  4-Ip  ^  4_jW3 

5375/973.  Abu  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Yusuf  bin  Abu  Ishaq  menceritakan  kepada  kami  dari 
ayahnya,  dari  Abu  Ishaq  As-Subai’i,  dari  Al  Aswad,  bahwa  dia 
mendengar  Abu  Musa  berkata,  “Aku  dan  saudara  laki-lakiku  datang  dari 
Yaman,  lalu  kami  tinggal  beberapa  waktu  lamanya.  Kami  berpendapat 
bahwa  Abdullah  bin  Mas’ud  termasuk  salah  satu  keluarga  Rasulullah  0, 
karena  dia  dan  ibunya  sering  masuk  menemui  beliau  (di  rumahnya).”542 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


ci_j 'j!  —  ^Yi/oY'Y't 

:  JlS  cjjui  t jLssJl  •£&  ji 

<0)1  ^Juo  LuJLjj  t/'bJi  0)  :J j£± 

<J jSl  CS  ^  u%-  o*  jj  <5)1  jIp  aIIp 

4llp  <0)1  i_^Uw»l  {j*  C) ^*ip  AiJj  iA~j  ^3  l* 

.oLiJl  <0)1  jlp  aL^j  ^jA  jLp  ^1  of 

5376/974.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Muawiyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Syaqiq,  dia 

542  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


I  670  |  —  Al  Mustadrak 


berkata:  Aku  mendengar  Hudzaifah  berkata,  “Sesungguhnya  orang  yang 
paling  mirip  petunjuknya,  kepribadiannya,  dan  istiqamahnya  dengan 
Nabi  Muhammad  H  adalah  Abdullah  bin  Mas’ud,  sejak  dia  keluar 
sampai  masuk.  Namun  ketika  di  dalam  rumahnya  aku  tidak  tahu.  Para 
sahabat  Nabi  #  mengetahui  bahwa  Ibnu  Ummi  Abd  merupakan  orang 
yang  paling  dekat  wasilahnya  di  sisi  Allah  pada  Hari  Kiamat.”543 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

jjf  j*#-  ci  cr^1  -^vo/orvv 

jjtj)  IjJlS  C  b CAlSl  b b 

Xs-  <L)1S^  :Jl»  of  {j*  jj  au!  xs-  'j)  Djp  j£-  xs-  ^ 

bjS  <J  C-*-*-*>  0 C->f-Lfc  ISI  alll 

5377/975.  Al  Hasan  bin  Halimah  Al  Marwazi  mengabarkan 
kepadaku.  Abu  Al  Muwajjih  mengabarkan  kepada  kami,  Abdan 
mengabarkan  kepada  kami,  Abdullah  mengabarkan  kepada  kami,  Mis’ar 
mengabarkan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ma’n  bin  Abdurrahman 
menceritakan  kepadaku  dari  Aun  bin  Abdullah  bin  Utbah,  dari  ayahnya, 
dia  berkata,  “Apabila  mata  Abdullah  telah  tenang  (yakni  tidur),  maka  aku 
mendengar  suara  gaung  seperti  gaungnya  lebah,  sampai  pagi  hari.”544 


543  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 

544  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Lih.  hadits  no.  5382. 


Al  Mustadrak  —  1  671  1 


cjutaii  Ai  jlp  Ai  xp  -^vn/orvA 

c<L*-i  Lj-A^-  t^g^JLiaJl  .ijb  LjJl>-  t^vaJl  ^ji  JU^-f  LjJL>- 

awI  >-Up  OIS^  : Ju  ^»ta ^  ^  au)  jlp  o  »/>,..*  i<JlS  ^l-ui  ^  lif 

.Ajjj  01  tlr^J  o^LISCj  jJ^s*  j  {j~st 


5378/976-  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash-Shaffar 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Yunus  Adh-Dhabbi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Daud  Ath-Thayalisi  menceritakan 
kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami,  Jami’  bin  Syaddad 
mengabarkan  kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Abdullah  bin 
Mirdas  berkata,  “Abdullah  berpidato  di  hadapan  kami  setiap  Kamis 
(dengan  berdiri)  di  atas  kedua  kakinya.  Dia  berbicara  dengan  beberapa 
kalimat,  dan  kami  ingin  dia  menambahnya  lagi.”545 


*J>  jul-f  tijb-  cjUtaJi  jl p  jif  U^uf  -^vv/orv<\ 

^  aILv  iSjb  I  jj-oji 

cAni  uf  ASj^Jlj  (^Jl  o!j5  :Jl5  c^J^ijl  4^- 

p^  p^-  01  i£^\  j  j  '-/JAS 

4j  ^JsJ Jfij  4J jst-  Ij  aMI  Jlp  cJ!»  Ajj  c  La  Ia  j  La  Ia  ^ 

5 379/977 .  Abu  Abdullah  Ash-Shaffar  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Yunus  Adh-Dhabbi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Daud  menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami 

545  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Lih.  hadits  no.  5382. 


I  672  |  —  Al  Mustadrak 


dari  Salamah  bin  Kuhail,  dari  Habbah  Al  Urani,  dia  berkata,  “Aku 
membaca  surat  Umar  kepada  penduduk  Yaman  dan  Kufah,  yang  isinya: 
Amma  Bba’du,  kalian  adalah  pemimpin  bangsa  Arab.  Kalian  adalah 
bagianku  yang  aku  limpahkan  (kepada  orang  lain).  Bila  datang  sesuatu  di 
sana  dan  di  sana,  maka  aku  telah  mengutus  Abdullah  kepada  kalian. 
Aku  telah  memilihnya  untuk  mengurus  kalian  dan  mengangkatnya  untuk 
menggantikan  diriku.”546 


Jup  ^  JU^-f  —  ^YA/oYA* 

cOllA~»  \2j&-  4 4j-^-  j{  Jj 

<»J4l  JLP  l^jli  i\J&-  iL*\j  d)f  4 V’"  4 «'I  ^1 

J^-lj  ,dVj\  \'j  {j*  4l_jlli  C*  Ji*  Jyf  :ju»  'j} 

.sfLhj  jljlp  4^^!  ijij  4A^>-  4*b£- 

5380/978 .  Abu  Bakar  bin  Ahmad  bin  Balawaih  menceritakan 
kepadaku,  Abdullah  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata: 
Ayahku  menceritakan  kepadaku,  Abdurrahman  menceritakan  kepada 
kami  dari  Sufyan,  dari  Abu  Ishaq,  dari  Habbah  Al  Urani,  bahwa  orang- 
orang  menemui  Ali  dan  memuji  Abdullah  bin  Mas’ud.  Ali  berkata,  “Aku 
mengatakan  seperti  yang  mereka  katakan.  Dia  adalah  orang  yang  paling 
baik  dalam  membaca  Al  Qur'an,  menghalalkan  sesuatu  yang  halal, 


546  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Habbah  bin  Juwain  Al  Urani." 
Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish  (no.  4585),  “Dia  orang  Syi’ah  yang 
keras.” 

Abu  Ishaq  Al  Jauzajani  berkata  tentangnya,  “Orang  yang  tidak  tsiqah." 
Ad-Daraquthni  dan  yang  lain  berkata,  “ Dha’il 


Al  Mustadrak  —  1  673  I 


mengharamkan  sesuatu  yang  haram,  ahli  dalam  bidang  agama,  dan 
pakar  dalam  bidang  Sunnah.”547 


Ujop-  ^  -^v^/oirA\ 

’J*  J*  toOjlj  iSfb-  ^  C ^*a3l 

j  cSjl  ^  ijl*  ,ji  aIap  ^  ^  £JJl* 

«  -  -  ' 

#  >  0  X  ✓  X  •"'✓  ^  ^  a  s  fi  //  A  '  s  ai  i 

auI  jv-L^j  aJLp  auI  ^jLv»  J-*  au!  (J^pl  L«j  j*1pI 

c£-«-~J  S/  0i?“  i  Oir  «Oli  tiUi  Ji»  d)!  Jlii  c 

.  Ji-lll  S/  O15- 

5381/979.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr  menceritakan  kepada  kami, 
Muawiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  Za‘idah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Malik  bin  Al  Harits,  dari  Abu  Mas’ud 
Uqbah  bin  Amr,  dia  berkata,  “Aku  tidak  melihat  orang  yang  lebih 
mengetahui  sesuatu  yang  diturunkan  Allah  kepada  Muhammad  H 
daripada  Abdullah  bin  Mas’ud.”  Abu  Musa  berkata,  “Wajar  saja  kalau 
kamu  mengatakan  demikian,  karena  dia  mendengar  sesuatu  yang  tidak 
kita  dengar  dan  masuk  (ke  rumah  Nabi  fj|)  saat  kita  tidak  masuk.”548 

j>tj  LjA>-  li-Sjiju  ijj  *L*^xj*  j^A-idl  y\  —  ^A»/olTAY 

<1)La-»«  !<JlS  d/  «*^1  A»p  <•  J  fji 


547  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Aku  berkata,  “Dalam  sanadnya  terdapat  Habbah  Al  Urani.  Lihat  komentar 
sebelumnya.” 

548  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ini  dalam  At-Talkhish. 

Lih.  hadits  no.  5382. 


I  674  1  —  Al  Mustadrak 


jJ  ^  aMI  J 15  "  cof  (%-i^l ji\  j & 

‘v'^'  <j^j  J*  r^j  L^i  ^  &/*  dr^ 

tf/j  cy.  ^  V1  J(j  <-^.£  'a*Q  J/j** 

5382/980.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Bahr  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin 
Wahb  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Sufyan  Ats-Tsauri 
mengabarkan  kepadaku  dari  Al  A’masy,  dari  Ibrahim  At-Taimi,  dari 
ayahnya,  dia  berkata:  Abdullah  bin  Mas’ud  berkata,  “Andai  saja  kalian 
mengetahui  dosa-dosaku,  maka  tumitku  tidak  akan  diinjak  oleh  dua 
orang  laki-laki,  dan  kalian  akan  menaburi  kepalaku  dengan  debu. 
Sungguh,  aku  ingin  sekali  Allah  mengampuni  dosa-dosaku,  dan  aku 
lebih  pantas  dipanggil  Abdullah  bin  Rautsah  (kotoran).”549 

< s  o3,  j3.  —  A  \  /  oY  A  V' 

ij-plllil  jj  ^JL3Li  oCS  J{  :Sll5  l J*u  X±ij ^ 

f&Ji  oJ*oS  :JlS  j*  J*  \2^>- 

C>‘y  O^jU  UJCtf  Id~U  j*j  j  C--«iva» 

y\  Jl5  Vli  :oiii  <.^>r  'Ji  u~&r  J&-  £>■[ J3 

^14»  cb>JCs»  L- A*-  ^  of  4jjl  Ojp S  IC-J-a*  «.iSjjJl 

alp  jf  ^Jl  JU'jup  :  Jli  '<ir!  :^5  0^? 

0Uaj?i.ll  Al  oSCjJlj  j^uJl 


549  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Semuanya  shahih.” 

Maksudnya  adalah  sanad-sanad  sebelumnya  yang  tidak  dikomentari  oleh  Al 
Hakim. 


Al  Mustadrak  —  |  675  1 


«Uli  J J  <JyP  4~>  OllJ  t_sip 

(_s^  0:fw?  !ii  ?o^Ip  ^  c^jJl  jUI*j  4lip  <&l 

j*Jj  A^t-S^vS»  LflS”"  <lLs  ^jJl  |Jj 

.  lj-*j  jkiiuw*  Lgj^s/  1$JLp  o5" y  L*Jlj  cLaL?t^>cj 

5383/981.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  As-Surri  bin  Khuzaimah  dan  Ahmad  bin  Nashr  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Abu  Ghassan  Malik  bin  Ismail 
menceritakan  kepada  kami,  Israil  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
Mughirah,  dari  Ibrahim,  dari  Alqamah,  dia  berkata,  “Aku  datang  ke 
Syam  lalu  shalat  dua  rakaat,  kemudian  aku  berdoa,  'Ya  Allah, 
mudahkanlah  untukku  agar  mendapat  teman  yang  shalih'.”  Aku  lalu 
bertemu  sekumpulan  orang.  Kemudian  datanglah  seorang  laki-laki  yang 
duduk  di  sampingku.  Aku  lalu  bertanya,  “Siapakah  engkau?”  Dijawab, 
“Abu  Ad-Darda.”  Aku  berkata,  “Aku  telah  berdoa  kepada  Allah  agar 
memberiku  teman  yang  shalih,  dan  ternyata  Dia  mengabulkan  doaku.” 
Abu  Ad-Darda  lalu  bertanya,  “Dari  mana  kamu?”  Aku  menjawab,  “Dari 
Kufah.”  Abu  Ad-Darda  berkata,  “Bukankah  di  sana  ada  Ibnu  Ummi 
Abd,  orang  yang  memiliki  dua  terompah,  bantal,  dan  alat  bersuci? 
Bukankah  di  tengah-tengah  kalian  ada  orang  yang  dilindungi  Allah  dari 
syetan  melalui  lidah  Nabi-Nya  f§?  Bukankah  di  tengah-tengah  kalian 
ada  pemilik  rahasia  Rasulullah  f§  yang  tidak  diketahui  oleh  selain 
dia?”550 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Sanad-sanad  sebelumnya  semuanya  shahih,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

550  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


I  676  |  —  Al  Mustadrak 


Aku  tidak  mengomentarinya  karena  tidak  musnad,  sedangkan 
hadits  ini  musnad. 


^  p  UI  fji 

JlL>-l  ^  ^cipS  Ujj  jjf  UjJL?-  l'i/li  i_Jlp  fji  CjJjdl 

Jj|  UjJL^-  4(_£  ^yiJl  ‘kjljt-*  jj*  jij*il  4»P  tilAil  l^jsst^Jl 

^^p  <(_3Lt«j  ^  t^jC-  (1)LjA«»  Ujw^?-  c 4jU-L>- 

<JLp  aUI  ^gL«/j  aWI  J  y**  j  jjli  "(J^®  ^j*-***  Cj ^  ^-^P 

ca-^JLUj  tLfpj  cOUiiPj  c t VjT  i<^bJI  ^  3 j-^p 

<;£>  U/*  O*  ‘ja^O 

-(*-^P  (^J  ^  -&I  *a!pj 

5384/982.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ali 
bin  Abdul  Aziz  dan  Muhammad  bin  Ghalib  mengabarkan  kepada  kami, 
keduanya  berkata:  Abu  Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami. 

Da’laj  bin  Ahmad  As-Sajzi  menceritakan  kepada  kami  di 
Baghdad,  Abdul  Aziz  bin  Muawiyah  An-Nashri  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Hudzaifah  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  Ats-Tsauri 
menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Hilal  bin  Yasaf,  dari 
Abdullah  bin  Zhalim,  dari  Sa’id  bin  Zaid,  dia  berkata:  Rasulullah  & 
bersabda,  “Ada  10  sahabat  yang  akan  masuk  surga.  ”  Beliau  menyebut 
Abu  Bakar,  Umar,  Utsman,  Ali,  Thalhah,  Az-Zubair,  Abdurrahman  bin 
Auf,  Sa’d  bin  Abu  Waq<qash,  Sa’id  bin  Zaid,  dan  Abdullah  bin 
Mas’ud  4§fc-551 

551  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaMush,  “Abu  Hudzaifah  An-Nahdi  menyendiri 
dalam  meriwayatkan  hadits  ini  dari  Sufyan,  .darinya.  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkan  hadits  Ibnu  Zhalim." 


Al  Mustadrak  — 


Abu  Hudzaifah  meriwayatkan  hadits  ini  secara  menyendiri 
dengan  menyebut  Ibnu  Mas’ud  di  dalamnya. 

Al  Bukhari  berhujjah  dengan  Abu  Hudzaifah,  hanya  saja  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  berhujjah  dengan  Abdullah  bin  Zhalim. 

cSIJjuj  OLJLIj  j»  t — ^AV'/oT'Ao 

li j  j>  -i-*p  f j  ijls 

j£-  te^S  j»  4jjL*>  j£>  j»  jjl 

j  ^ujl  0-4*  4^?  (aSo«j 
^ma>  IjJL*  J  aJp  <oil  (_5^v3  aJsI  *  j  <JUii  d 

P'3*^'  ^  5^ 

5385/983.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
mengabarkan  kepada  kami  di  Baghdad,  dia  berkata:  Abdul  Malik  bin 
Muhammad  Ar-Raqasyi  membacakan  di  hadapanku,  dan  aku 
mendengarnya,  Abu  Attab  Sahi  bin  Hammad  menceritakan  kepada 
kami,  Syu’bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Muawiyah  bin  Qurrah, 
dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Ibnu  Mas’ud  di  atas  pohon  guna 
memetikkan  buah  untuk  mereka,  lalu  angin  bertiup  dan  kedua  betisnya 
tersingkap,  maka  orang-orang  menertawakannya.  Rasulullah  lalu 
bersabda,  “Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  di  Tangan-Nya,  sungguh 
keduanya  lebih  berat  di  timbangan  daripada  bukit  Uhud.  ’652 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Aku  berkata,  “Al  Bukhari  menyebut  Abdullah  bin  Zhalim,  lalu  berkata,  'Haditsnya 
tidak  shahiH." 

552  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih .” 


Al  Mustadrak 


U ^  Lj Jb>-  —  ^Ai/oY’A't 

IbjJ  ^  aMI  J-P  ty^  tjj J>r  LJ l|*-Al (3U<^.|  IIjA»-  'j) 

£•  izJS'  :Jli  caIp  Al  ^1p  ^p  oljj  yj  Jlls"  t^L^aJl 

(j*  Aji!  4<UP  A»!  ^ySj  Jjt  <u!*j  *Jp  Al  (>£fA 

aWI  {Ji^3  J bii  c^Lysy  w»  ^  aHI  aJu  Uj^li  c4jIx-^ 

I^j  <&!  xp  01  :JlIi  ^  Al  X*  :Ji^  ?!*&  -p-^-j  aIIp 

(oJuj>- J  4jj  j_j1p  aUI  wLp  j jf  L*S””  LyiaP  01  >Jl 

IfJL-  3jL,  tJ^O-l5'  AjLkrfJ  iaJLJI  aJL*  |t_*  t4jj  LS^  0'-i-o-^~ 

cJiij  Y  L*-*j_j  c^jji  UUj  0Ajtw*f  ^jl  i4jj  jlp 

Oli*-  oJjli*-  ^  OiAp  <^»  jJLwj  aJlp  auI  l5C»  jU^J»  _j 
l]X  thju  Ji.  :  Jji  j*il* j  <Ap  aSiI  ^jiv»  amI  J OIS'j  :JlS  cJJL>Jl 
I3l~*  OlT J  Jj  Ijf  OJbr^i  (0 C -dijaili  Jsuu 

.  j-adb 

5386/984.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  A  Faqih  menceritakan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Salamah  mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin 
Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  mengabarkan  kepada  kami 
dari  Abdullah  bin  Yazid  Adh-Shahbani,  dari  Kumail  bin  Ziyad,  dari 
Ali  «&,  dia  berkata,  “Ketika  aku  sedang  bersama  Nabi  0,  Abu 
Bakar  ijffc,  serta  beberapa  orang  sahabat,  kami  melewati  Abdullah  bin 
Mas’ud  yang  sedang  shalat.  Nabi  &  lalu  bertanya,  'Siapakah  dia?'  Ada 
yang  menjawab,  'Abdullah  bin  Mas’ud'.  Beliau  lalu  bersabda, 
'Sesungguhnya  Abdullah  membaca  Al  Qur  'an  sesegar  seperti  yang 
diturunkan  (membacanya  dengan  bagus  dan  tartil)'.  Abdullah  lalu  memuji 
Tuhannya  dan  menyanjung-Nya  dengan  baik,  lalu  dia  meminta  kepada- 


A1  Mustadrak  —  |  679  I 


Nya  secara  global  yang  merupakan  permintaan  terbaik  seorang  hamba 
kepada  Tuhannya,  lalu  dia  berdoa,  'Ya  Allah,  sesungguhnya  aku 
meminta  iman  yang  tidak  menjadikan  murtad  (setelahnya),  nikmat  yang 
tidak  habis,  dan  berteman  dengan  Muhammad  §§■  di  tempat  tertinggi  di 
surga-Mu  yang  kekal'.  Rasulullah  H  lalu  berkata,  "Mintalah,  maka  kamu 
akan  diberi.  Mintalah,  maka  kamu  akan  diberi',  sebanyak  dua  kali.  Lalu 
aku  pergi  hendak  memberitahukan  kepadanya,  tapi  kutemukan  Abu 
Bakar  telah  mendahuluiku.  Dia  adalah  orang  yang  selalu  mendahului 
dalam  kebaikan.”553 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


(J?  u*  S**- 

(Jli  : Jl5  aJSI  ~LP  ^jp  C c_~Aj  Jjj  ^P  loJjlj  bJb- 

r'  o"°'  ^  ^  J .Aj 

5387/985.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Yaq’ub  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  Al  Warraq  menceritakan 
kepada  kami  di  Hamdan,  Yahya  bin  Ya’la  Al  Muharibi  menceritakan 
kepada  kami,  Za'idah  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari 
Zaid  bin  Wahb,  dari  Abdullah,  dia  berkata:  Rasulullah  bersabda,  “ Aku 
ridha  terhadap  umatku  sebagaimana  yang  diridhai  Ibnu  Ummi  Abd.  ”554 


553  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  shahih .” 

554  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Mursal,  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.  Illatrtya  adalah,  Sufyan  dan  Israil  meriwayatkannya  dari  Manshur,  dari  Al 
Qasim  bin  Abdurrahman,  secara  mursal.” 


I  680  |  —  Al  Mustadrak 


Sanad  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  tapi  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

Hadits  ini  memiliki  Ulat  dan  hadits  Sufyan  Ats-Tsauri. 

Muhammad  bin  Musa  bin  Imran  Al  Faqih  mengabarkan  kepada 
kami,  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Kuraib 
menceritakan  kepada  kami,  Waki  menceritakan  kepada  kami  dari 
Sufyan. 

Adapun  hadits  Isra'il  adalah: 


^ jj  (jLLiall  <0)1  J-p  olj ypf- ti  - ^A*\/®1TAA 

C tjP  tjjl y  'j!  4j)l  JLIp  i<1M 

;<Jl5  ^Jp  Aisl  J-so  ^  j  Cji  jj p 

P  Ji*  W  ^ 

5388/986-  Abu  AbduDah  Ash-Shaffar  mengabarkan  hadits  ini 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah 
bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Israil  mengabarkan  kepada  kami 
seluruhnya  dari  Manshur,  dari  Al  Qasim  bin  Abdurrahman,  bahwa 
Rasulullah  ^  bersabda,  "Aku  ridha  terhadap  umatku  sebagaimana  yang 
diridhai Ibnu  Ummi Abd.” 

J\  -^AV/oTA^ 

\jjJS-  OLJL.  ^  ^  \j\ 

'Je-  p  ^p  u3\^m\  ^p  'j* 


Al  Mustadrak  —  |  681  I 


cjk  j  aIIp  Al  J^>  Al  J  jJj  Jl3  :Jl5  caIp  Al 
.jLp  (*l  ^1  g  Jc-  (j^ 

5389/987.  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepada  kami,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Mu’afi  bin  Sulaiman  Al  Harrani  menceritakan  kepada  kami,  Al  Qasim 
bin  Ma’n  menceritakan  kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Abu  Ishaq,  dari 
Ashim  bin  Dhamrah,  dari  Ali  dia  berkata:  Rasulullah  fjj|  bersabda, 
“Seandainya  aku  mengangkat  pengganti  (pemimpin)  tanpa  musyawarah, 
tentu  aku  akan  mengangkat  Ibhu  Ummi  Abd  sebagai  pengganti 
(pemimpin)  untuk  mereka.  '555 

Sanad  hadits  ini  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


c^>il  -^AA/oT^* 

of :^Uil  OUp  j*  i&j&Ij 

'J*  <Xj&  'Jp  'Jp  Jp  t^ioijl 

01  i^^-l  ^  (J y* j 

.Xjp*j  J>\  Of.1^5  Jjp  o\js2i  Jjif  llS"  dVj\  S'jiu 

5390/988-  Abu  Al  Hasan  Ali  bin  Muhammad  Al  Qurasyi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Kufah,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al 
Amiri  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin  Al  Miqdam  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari 
Ibrahim,  dari  Alqamah,  dari  Umar  4fe,  dia  berkata:  Rasulullah  H 


555  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Ashim  [bin  Dhamrah]  adalah  seorang 
periwayat  dha’if." 


1682  |  —  Al  Mustadrak 


bersabda,  “Barangsiapa  ingin  membaca  Al  Qur  'an^  sesegar  seperti  yang 
ditumnkan,  hendaklah  dia  membacanya  seperti  bacaan  Ibnu  Ummi 
Abd. ”556 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


cJjjdl  y  jj  j>  aIII  As-  — 

:  JlS  i  j** J  j>  am!  as  j>  t  j)  Iua>- 

il  Js  as  LJl^-  ji  jij  J*  j*  '•fjs 

J"*3 

j)  aMI  JLP  —  LJLp  »jL»  iJuS'  ?L*Ip 

5391/989-  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  Al  Adi 
mengabarkan  kepadaku,  Ismail  bin  Qutaibah  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata:  Ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  Al  A’masy,  dari  Zaid 
bin  Wahb,  dia  berkata,  “Ketika  aku  sedang  duduk  di  dekat  Umar, 
datanglah  seorang  laki-laki  kurus,  lalu  Umar  memandangnya  dengan 
muka  berseri-seri  seraya  berkata,  Bagaimana  dia  dipenuhi  ilmu'?” 

Maksudnya  adalah  Abdullah  bin  Mas’ud.557 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


556  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaJkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim." 

557  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  683  I 


LjJl?-  ^  ^Ldl  ji\  luA>-  - ^^*/©V<^Y 

'J}  j^P  ^P  t4jjl*A  Jjf  \SjJ^~  t jL»Jl  AjP  jjj 

^P  iT^f  :aJ  JJ  :  Jvi  tiip  <&i  ^Ip  ^p  iUj*2\  ^1  ^p  cS^ 

U i<Jli  Yj*-$jI  fj&  :  JlS  ^Jp  aji!  (_jU<3  aJiI  (Jj-^j  <— 

4j  J&Z\  p  L>l£3l  jUp  :JlS  tfjLS  ^  4i>l  oIp  °^p 

^51j 

5392/990.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Muawiyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dari  Amr  bin 
Murrah,  dari  Abu  Al  Bukhturi,  dari  Ali  %>,  dia  mengatakan  bahwa  ada 
yang  berkata  kepadanya,  “Kabarkanlah  kepada  kami  tentang  sahabat 
Rasulullah  ||.”  Ali  lalu  bertanya,  “Siapa?”  Orang  tersebut  menjawab, 
“Kabarkan  kepada  kami  tentang  Abdullah  bin  Mas’ud.”  Ali  berkata,  “Dia 
orang  yang  mengetahui  Al  Qur '  an  dan  Sunnah  sampai  selesai 
(mendalam),  dan  cukuplah  dia  sebagai  orang  yang  mengetahui 
keduanya...."558 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


\J  ^  ^1  *Js>  y\  -<m/°Y^T' 

UjJLp-  ^  (ji 

y£  (J9'* J  (J'  (ji  ‘i)*  ’cf’  ‘pO^  (ji  f' U*  ‘f '*^'  O1- 

558  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


I  684  |  —  Al  Mustadrak 


o!^ ^JsS  Vj  ®A* 

(>iy  ‘p-fe*  y  j  ^  ‘criy  O?  cr^-  Jt  M? 

clllji  e-)IjA  ^JJ  ilLwJli-  viJLiP  oj^I?  :^Jl-j  a-Ip  <&i  i^Al 
ojijJ  jjjJjJlj  OjA*  <j03l  Vj  :cJji 


01  Seelit  jJ>  Jl 

5393/991-  Abu  Ali  Al  Hafizh  mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim 
bin  Abu  Thalib  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Basysyar 
menceritakan  kepada  kami,  Muammil  bin  Sufyan  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Al  Miqdam  menceritakan  kepada  kami  dari  Al  Miqdam 
bin  Syuraih,  dari  ayahnya,  dari  Sa’d  bin  Abu  Waqqash,  tentang  ayat, 
“Dan  janganlah  kamu  mengusir  orang-orang  gang  menyeru  Tuhannya  di 
pagi  hari  dan  di  petang  hari,  sedang  mereka  menghendaki  keridhaan- 
Nya.”  (Qs.  Al  An’aam  [6]:  52),  bahwa  ayat  itu  turun  berkenaan  dengan 
lima  orang,  dan  aku  serta  Ibnu  Mas’ud  termasuk  di  dalamnya.  Orang- 
orang  Quraisy  berkata,  “Kalau  saja  kamu  mengusir  mereka,  maka  kami 
akan  duduk  bersamamu.  Kamu  mau  dekat  dengan  mereka,  tapi  tidak 
mau  dekat  dengan  kami."  Lalu  turunlah  ayat,  “Dan  janganlah  kamu 
mengusir  orang-orang  yang  menyeru  Tuhannya  di  pagi  hari  dan  di 
petang  hari,  sedang  mereka  menghendaki  keridhaan-Nya  ...  tentang 
orang-orang  yang  bersyukur  (kepada-Nya)?  (Qs.  Al  An '  aam  {6]:  52).559 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


559  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  |  685  I 


{y.  ^ —^°^y I ° r^t 

cd)_jP  ^  jAx>?  U C(_£A»*Jl  i_jLfc ^]l  wLP  *L«j>b*  LjAs»-  C(jAxil 

JlS  :  JlS  t^ol  ^p  t£~» ^  5j*^"  (f-  o^"  ^ 

a',  t,°i  ''l,0  J  a  ®  5>  »/  ,  “,  ,  a',  \  *,  £  i 

dlllpj  lyl  :<JVS  lyl  ^  ^  anI  Al*i  aJp'a&I 

s-L^jJI  ojj**  ^cziM  ;<JlS  (_$ ^»p  d)l  ijl®  t<Jjjl 


-U^Li  Ot  ^ 


C4)il  jlp  o»5^j  4-j1p  <5sl  a5iI 

(Jjt  ab!  ^ISvj  aJp  auI  ^giy9  4ttl  a!  jLa® 

aSljJ.  ^lip  aBI  ^jJl  ^  LSU»j  aUI  ^Ip  ^Ij 

aSil  ^9 j  C«  ^^53  t^P  4^j  U-jJ», j  :  Jlij 

^y9 J  L®  ^5\J  C^A» j  *{*-l"*J  Ajfp  ABl  ^jC:®  ABl  (Jj** J  jLftj  caJ j^i Jj 

ff  jJl  ^ 

5394/992-  Abu  Al  FadhJ  Al  Hasan  bin  Ya’qub  bin  Yusuf  Al  Adi 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  Al  Abdi 
menceritakan  kepada  kami,  Ja’far  bin  Aun  mengabarkan  kepada  kami, 
Al  Mas’udi  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ja’far  bin  Amr  bin  Huraits, 
dari  ayahnya,  dia  berkata:  Nabi  H  bersabda  kepada  Abdullah  bin 
Mas’ud,  “Bacalah!"  Ibnu  Mas’ud  berkata,  “Apakah  patut  aku 
membacakan  (Al  Qur'an  kepada  engkau),  sedangkan  Al  Qur'an 
diturunkan  kepada  engkau?"  Nabi  lalu  bersabda,  "Aku  ingin 
mendengarnya  dari  selain  aku. " 

Ibnu  Mas’ud  pun  membaca  dari  awal  surah  An-Nisaa‘,  dan 
ketika  sampai  ayat,  "Maka  bagaimanakah  (halnya  orang  kafir  nanti), 


I  686  1  —  Al  Mustadrak 


apabila  Kami  mendatangkan  seseorang  saksi  (rasul)  dari  tiap-tiap  umat 
dan  kami  mendatangkan  kamu  (Muhammad)  sebagai  saksi  atas  mereka 
itu  (sebagai  umatmdj."  (Qs.  An-Nisaa'  [4]:  41)  Rasulullah  0  menangis, 
sehingga  Abdullah  berhenti  membaca.  Rasulullah  0  lalu  bersabda 
kepadanya,  “ Bicaralah 1”  Abdullah  lalu  memuji  Allah  di  awal 
perkataannya  *  dan  menyanjung-Nya,  lalu  membaca  shalawat  atas 
Nabi  0  dan  membaca  syahadat,  kemudian  berkata,  “Kami  ridha  Allah 
sebagai  Tuhan  kami,  Islam  sebagai  agama  kami,  dan  aku  ridha  terhadap 
kalian  sebagaimana  yang  diridhai  Allah' serta  Rasul-Nya.”  Rasulullah  0 
kemudian  bersabda,  “Aku  ridha  terhadap  kalian  sebagaimana  yang 
diridhai  Ibnu  Ummi  Abd.  '660 

Hadits  ini  sanadnya  shahih,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

>iii  ibt  J  JpA 

iji* *J>  paill  \2&>-  c jllp  j*f 

Si  (p-j  -iiii  tjj*— w*  ^ji  p «ij  Si  p 

.\jS-t  pP  paif 

5395/993-  Abu  Al  Hasan  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Umari 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ammar  menceritakan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Musa 
menceritakan  kepada  kami  dari  Al  A’masy,  dia  berkata,  “Syaqiq 
menyebut  para  sahabat  Nabi  0,  tapi  tidak  menyebut  Ibnu  Mas’ud, 
maka  aku  bertanya  kepadanya,  'Mengapa  aku  tidak  mendengarmu 

560  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Hadits  ini  shahih." 


Al  Mustadrak  —  I  687  | 


menyebut  Ibnu  Mas’ud?'  Dia  menjawab,  'Dia  adalah  laki-laki  yang 
menurutku  tidak  ada  yang  lebih  baik  darinya'.”561 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 

c  J*  c3b»w<l  {j,  — 

C(ji^p'yi  j}\ .  Ujjb-  CjLssJl  J^P  ^yi  UjJL>- 

4-lp  <0)1  aUI  A.P  01^""  I(Jl5  <C*JLlp  fy&  j>  1 

,aJJ|  ~i— *j  «UoJLLp  (J  15  .  j  <d.s j  4j Jp  ^5 

5396/994.  Maimun  bin  Ishaq  Al  Hasyimi  mauJa  mereka 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdul  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Muawiyah  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
A’masy,  dari  Ibrahim,  dari  Alqamah,  dia  berkata,  “Abdullah  mirip 
dengan  Nabi  fj|  dalam  petunjuknya,  istiqamahnya,  dan 
kepribadiannya.  ”562 

Ibrahim  berkata,  “Alqamah  sendiri  mirip  dengan  Abdullah.” 

Hadits  ini  shahih  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


'Jj  ibt  jf\  lf£-f  -^o/oHY 

\j ji>-\  d oLp  (ji  J>\  fji  LjJL>-  c^Sv-oj 


561  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  ini  sesuai  syarat  Al  Bukhari  dan 
Muslim.” 

562  Adz-Dzahabi  membuang  hadits  ini  dari  At-Talkhish. 


I  688  |  —  Al  Mustadrak 


*^p  Cajtj  Cf-  jj**  0*  3^1*1  "j* 

j^Op  ^ALJI  jIjJI  i_jIj  <  il  ^  (^i  • 

ijiUi  ^  <&l  JLP  'y*  lili  cj^o  f*>LJl  :cJii  ^dff 

J>  Ctiiij  -  ?oii  ojljj  Jp£*  ^  ^  ^  ^  :oii5 

Jjw-j  :  JlS  iaJI  ^  o <J^  •  —  SjtfWl 

C^J-i^cJ  bjf  cAjJi^-fj  jJLi j  aJLp  amI  J  j-* j  (^*J*^*i 

jUbJl  ciui  Oj^J  :  Jjij  jjL-j  <Jlp  au!  {J^»  Alit  J  y*  j  :JUi 

\^j  JLpliJl j  iApU)!  ^  1^-9  £ssJava-Jlj  t^JwIava-Ji  ^ 

i?  ^  4^  f-jUNj  ‘j*^*  O? 

^Ijf  iUi  :JU  ftilta  t*&l  d^j  li  :oI»  jUJi  ^  4^" 
ilJ^  Ji-^JI  Sf  0g-  :Jtf 

d^^lj  cilJUj  viJLLij  :Jl5  ?c01^il  «iAJi  c-S^ jif  01  j*-?* 

jioli  :Jli  ?t5jlS  ^p  J^o  01  edf^  caS»1  J^/>  £  :o*k 

^.:y?li  ilJbs*~~>*  :Jli  ,^p  J>o  01  C-jI ^  Id-Ls  itii-rf 

.ilJi  Js-  ojl;  J£-  aaj!  : JSj  ‘£j^'  ts^  c/2^  j'  '“^*“ 

5397/995.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani 
mengabarkan  kepada  kami  di  Makkah,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin  Abbad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Ma’mar  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ishaq  bin  Rasyid,  dari  Amr  bin 
Wabishah  Al  Asadi,  dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Ketika  aku  sedang 
berada  di  dalam  rumahku,  di  Kufah,  aku  mendengar  orang 


Al  Mustadrak  — 


mengucapkan  di  depan  pintu  rumah,  ‘Assalamu  alaikurri ,  apakah  aku 
boleh  masuk?'  Aku  menjawab,  “  Wa  ’alaikassalam,  silakan  masuk1. 

Setelah  orang  itu  masuk,  ternyata  dia  Abdullah  bin  Mas’ud.  Aku 
berkata,  'Wahai  Abu  Abdurrahman,  jam  berapa  ini?  Mengapa  engkau 
berkunjung  kepadaku  pada  siang  hari  bolong  seperti  ini?'  Dia  menjawab, 
'Hari  terasa  lama  bagiku.  Lalu  aku  teringat  orang  yang  akan  kuajak 
bicara” 

Dia  kemudian  menceritakan  kepadaku  sebuah  hadits  dari 
Rasulullah  dan  aku  juga  menceritakan  kepadanya.  Dia  lalu 
menceritakan  kepadaku:  Aku  mendengar  Rasulullah  %  bersabda,  “Nanti 
akan  terjadi  fitnah,  sampai-sampai  orang  yang  tidur  lebih  baik  daripada 
orang  yang  berbaring,  orang  yang  berbaring  lebih  baik  daripada  orang 
yang  duduk,  orang  yang  duduk  lebih  baik  daripada  orang  yang  berdiri, 
orang  yang  berdiri  lebih  baik  daripada  orang  yang  berjalan,  dan  orang 
yang  berjalan  lebih  baik  daripada  orang  yang  naik  kendaraan.  Orang- 
orang  yang  tewas  dalam  fitnah  tersebut  semuanya  masuk  neraka".  Aku 
lalu  bertanya,  “Wahai  Rasulullah,  kapan  terjadi  fitnah  tersebut?”  Nabi  H 
menjawab,  “Pada  saat  terjadi  pembunuhan  besar-besaran".  Tanyaku 
lagi,  “Kapan  terjadi  pembunuhan  besar-besaran?”  Nabi  H  menjawab, 
“Ketika  seorang  laki-laki  merasa  tidak  aman  lagi  terhadap  temannya  ”. 
Aku  bertanya  4agi,  “Lalu  apa  yang  engkau  perintahkan  kepadaku  bila 
aku  mendapati  masa  tersebut?”  Nabi  #  menjawab,  “Tahanlah  dirimu 
dan  tanganmu,  serta  masuklah  ke  rumah  besarmu”.  Aku  bertanya  lagi, 
“Wahai  Rasulullah,  bagaimana  jika  dia  masuk  ke  rumah  besarku?” 
Nabi  H  menjawab,  “Masuklah  ke  dalam  rumah  kecilmu”.  Tanyaku  lagi, 
“Bagaimana  jika  dia  masuk  ke  rumah  kecilku?”  Nabi  menjawab, 
“Masuklah  ke  masjidmu  dan  lakukan  seperti  ini,  atau  genggamlah 
tangan  kananmu  di  atas  tulang  pergelangan  tanganmu,  lalu  ucapkanlah, 


|W1  —  Al  Mustadrak 


'Tuhanku  adalah  Allah Sampai  kamu  mati  dalam  keadaan 
demikian.  ’663 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Abbas  bin  Abdil 
Muthallib  bin  Hasyim,  Paman  Rasulullah  — semoga 
Allah  melimpahkan  shalawat  dan  salam  kepada 
beliau,  juga  kepada  keluarganya,  seluruhnya — . 


y  t  f  j  $ 

_ P  *L*j>%*»  Alit 


:  Jaili  J,  ^  J  JJ  :Jli  yijj  ^  5  J  o*  ‘i J» 

I - )fj  J-*  :JL23  4-Ip  Alit  ^ 

.  aJLS  ojJ j 


5398/996.  Abu  Zakariya  Yahya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ibrahim  Al 
Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Yusuf  bin  Adiy  menceritakan  kepada 
kami,  Jarir  menceritakan  kepada  kami  dari  Mughirah  bin  Abu  Razin,  dia 
berkata,  “Ditanyakan  kepada  Abbas  bin  Abdil  Muthallib:  ‘Siapakah  yang 
paling  besar:  kamu  ataukah  Nabi?’  Abbas  menjawab,  ‘Beliau  lebih  besar 
dariku,  hanya  saja  aku  dilahirkan  sebelum  beliau'.”564 


563  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentari  hadits  ipi  dalam  At-Taikhish. 

564  Dikatakan  dalam  kitab  At-Taikhish,  “Abbas  dilahirkan  tiga  tahun  sebelum  Nabi. 
Demikianlah  yang  dikatakan  oleh  Az-Zubair  bin  Bakkar,  Al  Waqidi  dan  yang 
lainnya." 


Al  Mustadrak  —  I  691  I 


^  -U ^  aS)I  Xs-  ^ 

^LjJl  015^  : JlS  tjl£  UjJi^-  HgJ&r  Lj-1^-  1*£S>j  i(^&\js*}\ 

J-*j  (/•*  cJi  <^  C&?  (*-^* J  es^9  ^  «Jj^j  o?  ilr-^ 

^i>-  (_$Juj  Si^-T  o-s^-v^I  0i?"  ^  0«^ j?y  L»^p  4j>T  o*xJj  * 

S.ll*jl  J M- J  <£*> Jp  ^y*  <J U- J  4J1  jjaif  t'-fjp 

uiiS^j  £*jf  ^  ol>j  :Jli  clll^-f  JJ  ’tlA^ J  (^Uj-^*i 

,3L*»  JuUj j  OLwi.  jjjl 

5399/997.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Ishaq  Al  Khuza’i 
mengabarkan  kepadaku  di  Makkah,  kakekku  menceritakan  kepada 
kami,  Az-Zubair  bin  Bakkar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Abbas  lebih  tua  tiga  tahun  dari  Rasulullah  |&.  ” 

(Abbas  berkata),  “Ibuku  didatangi  (oleh  seseorang),  lalu  dikatakan 
kepadanya,  Aminah  telah  melahirkan  seorang  anak  laki-laki.’  Maka, 
ibuku  pun  keluar  dengan  menuntunku  setelah  ia  meraih  tanganku, 
hingga  kami  menemui  Aminah.  Sepertinya  aku  melihat  bayi  itu  sedang 
menghentak-hentakan  kedua  kakinya  di  halaman  rumahnya,  dan  kaum 
perempuan  pun  berkata  kepadaku  dan  berujar,  ‘Ciumlah  saudaramu'.” 

Az-Zubair  bin  Bakkar  berkata,  “Abbas  meninggal  dunia  dalam 
usia  delapan  puluh  delapan  (88)  tahun.”565 

aJJI  jtfP  yh  ^  ^  A/  O  i  *  • 

_ p  t y>s-  ^  jl *s*j>  tSjb  ^  ^  A»l  Xs> 


565  Lih.  hadits  no.  5398. 


f692~|  —  Al  Mustadrak 


J Jj’j  jU  ^  ^  ^  ^ 

j _ j  dJjb«  ^  (j*  s-’P1  *^~4  lp^MJ  aU'  1^4^ 

\ jt  ,^5^0  <_/*L*Jl  J  4  V*  J  I  j ^  C/-  ®4^  ;4  j  (ji  J&  £/.  J  J*-* 

&\  J J—^J  ^&J1  OtS'j  tooij  ^  tP2^'  jp^J' 

<0)1  jjlv9  <0)1  J  y*  j  £-*  t/'W^l  -*■$-*_}  ‘uir^  'rJ'^J-  p*-  j  5^"  ^  ip^9 

y _ i-  dJ>v»j  tii Pj  tLiiliaJlj  cU-Is-j  4*^4*  (%-4-j  aIIp 

j _ I  j _ J&-  i3!^~  y  Jii  Xs-  ^-iSi  Lid^oi  Oir  Jt 

J^i  ^-pil  OIS'  :Jli  t^-p-  jjI  jV  4*^  ‘(^431  j^-uil 

i4 _ Ia  51 _ I»  Jj£-f  y»j  i!f  w-.i4lll  t4 <3^0  co&ll 

P—St  aL-3  oi-  5^ii  fj*  <j"4*Jl 

Jyllf}  Ollf  y*l  y>j  tilp  <0)1  OUp  y  OCdP  asSu  ^  OyS^J 

tp  ^  £=Pb:  C&J 

5400/998.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Rustah  menceritakan  kepada  kami, 
Sulaiman  bin  Daud  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar 
menceritakan  kepada  kami  dari  para  gurunya,  bahwa  Abbas  bin  Abdil 
Muthallib  bin  Hasyim  bin  Abd  Manaf,  paman  Rasulullah,  ibunya  adalah 
Natilah  binti  Khabbab  bin  Kulaib  bin  Malik  bin  Amr  bin  Amir  bin  Zaid 
Munah  bin  Amir  Al  Khazrajiyah.  Abbas  dijuluki  Abu  Al  Fadhl,  karena 
Fadhl  adalah  anak  sulungnya.  Abbas  tiga  tahun  lebih  tua  dari  Rasulullah. 
Abbas  menyaksikan  penaklukan  kota  Makkah  bersama  Rasulullah  0, 
penaklukan  Hunain,  penaklukan  Tha'if,  dan  penaklukan  Tabuk.  Abbas 


Al  Mustadrak  —  I  693  I 


tinggal  bersama  Rasulullah  pada  masa  perang  Hunain  di  tengah 
keluarga  beliau,  ketika  orang-orang  mengetahui  siapa  dia. 

Ibnu  Umar  berkata:  Khalid  bin  Al  Qasim  Al  Bayadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Syu’bah  maula  Ibnu  Abbas  mengabarkan 
kepadaku,  dia  berkata,  “Abbas  adalah  seorang  yang  berpostur  tegap, 
dan  dia  sering  memberitahukan  kepada  kami  tentang  Abdul  Muthallib, 
yakni  bahwa  Abdul  Muthallib  meninggal  dunia  dalam  keadaan  seorang 
yang  lebih  tegap  daripada  Abbas.  Abbas  meninggal  dunia  pada  hari 
Jum’at,  empat  belas  (14)  Rajab,  tahun  tiga  puluh  dua  (32)  Hijriyah,  pada 
masa  kekhalifahan  LJtsman  bin  Affan  -semoga  Allah  meridhainya.  Saat 
itu,  dia  berusia  delapan  puluh  delapan  (88)  tahun.  Dia  dimakamkan  di 
Baqi,  di  pemakaman  Bani  Hasyim.”566. 

\ J 1  — «4  — j  ~  ^  ^  °  i  •  \ 

^  :Jli  iji  Aill  A-P  (jj  C'U-IS  ^ 

J>.  J>  jJ**  J>  Ji  vC*  ^  S-4^'  h* 

5401/999.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Isma’il  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ibnu 
Abbas  bin  Abdil  Muthallib  adalah  Natilah  binti  Khabbab  bin  Kulaib  bin 
Malik  bin  Amr  bin  Amir  bin  An-Namr  bin  Qasith.  Abbas  dilahirkan  tiga 
tahun  sebelum  tahun  gajah.”567 


566  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-TaJkhish.  Lihat  Hadits  no. 
5398. 

567  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 


1694  |  —  Al  Mustadrak 


j _ ;  «Oli  Jup  c  j>  Lp  ^  *  *  •  /o  t  ♦  Y 

(«4 — "  j — J5  CS-  CJ^“ 

&  J>  ^  ttO  [p  ‘4i*J  Ct  tP2^' 

.  ir jju^»  Ajj^*  •^p  ^C*-^  •  <J^  c/.  ^ 


5402/1000.  Ali  bin  Hamsyad  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad 
bin  Ibrahim  Ad-Dauraqi  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu’ai  Al  Fadhl 
bin  Dukain  menceritakan  kepadaku,  Zuhair  menceritakan  kepada  kami 
dari  Laits,  dari  Mujahid,  dari  Ali  bin  Abdullah  bin  Abbas,  dia  berkata, 
“Ketika  meninggal  dunia,  Abbas  sudah  memerdekakan  tujuh  puluh  (70) 
orang  hamba  sahaya.”568 


Penjelasan  mengenai  Masuk  Islamnya  Abbas  dan 
Perbedaan  Riwayat  Mengenai  Kapankah  Dia  Memeluk 
Islam 

t4j  Jftj  j)  jj  ~  \  •  *  \  /  O  i  '  Y 

Ojjli  j)  y.\ 

Jjf  \ZjJs~  Cj^li  ^  J  c3^*i 

^  tw-Jli»  ^  ^  j> 

:Jl5  :Jli  tjij*  <jt  ^  ^  c3^-i 


568  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  di  tempat  ini  di  dalam  kitab  At-TaMush. 
Dia  mencantumkannya  di  dalam  kitab  At-Talkhtis  setelah  hadits  no.  5438,  dan 
dia  tidak  memberikan  komentar  apapun. 


Al  Mustadrak  —  I  695  I 


^jp  caWI  J-P  X*s*^» 

a!1p  aS>I  t_sC3  <&!  Jj-wj  ^ilj 

tc~JL»i  Ji  i*z+jS* j  t U? .«v 11  Jup  ^  ^UJJ  \j»'}h£'  c-j5"  ijli 
ca^^5  Ailp-cj»  Ol^j  t^-LjJl  ^f  i  * .  ^  I 


015" j  cflA*  ^ 


j  tjJj  .aS  4-^  jjI  015^j 


cj^ii  cdilip  C»  dJJ  iiylj  tjj*Ji  lii  lii  JUi  c^jS  aIIp  ii 

oJ_»  C— ?*ejt  l.A..«../J  C.~I$*‘ J  •  C  C g-S  Ijf  aWI  C-yiT*  J  c  f.L?r  Ui» 

t^losf  o^jf  o^ijl  ^  Jl  &\ y  ta^J-  yj-J-lii^fl 

Jjp  :  Jii  4flljf  4JL*-j  J^-i  V4^  5}  J-^uill  f'  t£~LpJ 

0Li>w  jjf  I^A  I^bJl  Jlii  t(^ j^o  ^1  e j^Sa  0 I5"j 

<_5i>-  OCa»-  _^jI  sXs>*i  4(^-1  t/»'  'j  jJL*  jjI  JUi  cOjjUJI 

O^S"”  i^aS"  ^jjl  U  I(JLa3  do.g.lp  ljy*Lo3  t^-Ul  f-L^ci  (0wUp  ^«JUr 

Lisli5"l  jv-Al-Ljii  OJ  iUl^i  cs-^Oi  ^  I(jLZi  j* I 

cj»Jj  :Jl5  i^llil  c-w«J  a))I  j*j!j  cljp^Ci  Ujj^»Lj.ljf.lIi  oi-S" 


f <l2~>  jJj  U  a5j!j  S/  jii  J^-  ^Jp  Ualj  'yi^f j  c-jI j  : Jli 

jjt  tiSsJ^CJl  dUj  aJJIj  icJLSi  co^*j>Jl  i_~;lg  C-o^^i  :Jli  cs.^0> 

cs^-  ^  V J**»  c^ili>-li  i4J jjlfj  V’ >***  V-^ 

J^p  ,j-f  lij^kP  o*i jj  J-aaaJI  fl  C-*Ui  t tSj^3  (_J^  a>: 

cauI  jJ-p  'j  :cJ15j  (o jS^iA  i^eJi  4-«lj  t<>  o o^oJl 


I  696  |  —  Al  Mustadrak 


DI 

C«  aI^\j  jl  ^iL)  oLj!  a5^ jJ  JJii*  <uLa5  4l«*X*ilj  <0)1  4j j^p  ^>~  Jl3 
ai  ll^Lf  01  pCs^l*o  Srf  cr^y  Cr?  (J^J  ‘tlr3^  ls*3- 
4I.J0JI  ^ioy  cJl^j  t A^-^SJl  aii  W  ^£jsi  ^  dr1' 

ojiLf-  C*  4iil}i  :Jli  liti  Uikil  :ji-j  tOys’UJl  llS" 
^Jl  ^  oylii  ojJuJ>-\  pl  <.-Xm  aIIp  «.llib  UA3  N) 

.ojls-t^Jl  aJLp  Aij  t jlJst- 

5403/1001.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami  dari  naskah  induk  kitabnya,  Abu  Imran  Musa 
bin  Harun  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Rahawaih 
menceritakan  kepada  kami. 

Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  juga  menceritakan  kepada  kami. 
Abu  Sa'id  Muhammad  bin  Syadzan  dan  Ibrahim  bin  Abu  Thalib  serta 
Muhammad  bin  Nu'aim  menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata: 
Ishaq  bin  Ibrahim  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Wahb  bin 
Jarir  mengabarkan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ayahku  menceritakan 
kepadaku,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Muhammad  bin  Ishaq  berkata: 
Husain  bin  Abdullah  menceritakan  kepadaku  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu 
Abbas,  dari  Abu  Rafi'  maula  Rasulullah  #,  dia  berkata,  “Dulu  aku 
adalah  budak  Abbas  bin  Abdil  Muthallib,  dan  saat  itu  aku  sudah 
memeluk  Islam.  Ummu  Al  Fadhl  juga  sudah  memeluk  Islam.  Bahkan 
Abbas  juga  sudah  memeluk  Islam,  namun  dia  masih  menyembunyikan 
keislamannya,  karena  takut  terhadap  kaumnya.  (Suatu  ketika)  Abu 
Lahab  tidak  turut  serta  dalam  perang  Badar,  dan  dia  digantikan  oleh  Al 
Ash  bin  Hisyam,  karena  Al  Ash  memiliki  utang  kepada  Abu  Lahab.  Abu 
Lahab  berkata  kepadanya,  ‘Gantikanlah  aku  dalam  peperangan  ini,  dan 


Al  Mustadrak  —  I  697  I 


aku  akan  membebaskanmu  dari  kewajibanmu.’  Al  Ash  kemudian 
melakukan  (permintaan  Abu  Lahab).  Ketika  berita  (kekalahan  suku 
Quraisy)  datang,  dan  Allah  menghancurkan  (misi)  Abu  Lahab,  saat  itu 
aku  adalah  seorang  lemah  yang  hanya  dapat  mengukir  gelas-gelas  di 
dalam  ruangan.  Demi  Allah,  aku  hanya  duduk  di  mangan  sambil 
mengukir  gelas-gelasku.  Saat  itu,  di  dekatku  ada  Ummu  Al  Fadhl.  Tiba- 
tiba  si  fasik  Abu  Lahab  menyeret-nyeret  kedua  kakinya — aku  (perawi) 
menduganya  (Abu  Rafi’)  berkata:  (hingga  dia  duduk)~di  dekat  tali  kemah 
mangan,  dan  saat  itu  punggungnya  disandarkan  ke  punggungku.  Orang- 
orang  kemudian  berkata,  ‘Ada  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits.’  (Mendengar 
itu),  Abu  Lahab  berkata  (kepada  Abu  Sufyan),  ‘Kemarilah  wahai 
keponakanku.’  Abu  Sufyan  lalu  datang  dan  duduk  di  dekat  Abu  Lahab. 
Setelah  itu  orang-orang  berdatangan  dan  mereka  berdiri  mengelilingi 
keduanya.  Abu  Lahab  membuka  pembicaraan,  'Wahai  keponakanku, 
bagaimana  kabar  orang-orang  (kita)?’  Abu  Sufyan  menjawab,  Tidak  ada 
apa-apa.  Demi  Allah,  kami  telah  bertemu  dengan  mereka'  (kaum 
Muslimin),  tapi  kami  justru  memberikan  pundak  (leher)  kami  kepada 
mereka.  Mereka  membantai  kami  sesuka  mereka,  dan  menawan  kami 
sekehendak  mereka.  Demi  Allah,  aku  tidak  menyalahkan  orang-orang 
(kita)  itu.’  (Mendengar  itu),  Abu  Lahab  bertanya,  ‘Memang  kenapa?’  Abu 
Sufyan  menjawab,  ‘(Karena)  aku  melihat  orang-orang  (yang  berpakaian) 
putih  di  atas  kuda  belang.  Tidak  demi  Allah,  mereka  tidak  bisa  dilawan 
apapun  dan  tidak  ada  sesuatu  pun  yang  dapat  melawannya'.” 

Abu  Rafi'  meneruskan,  “Aku  kemudian  mengangkat  tali  ruangan 
kemah  dan  berkata,  ‘Demi  Allah,  itu  adalah  para  malaikat.  Abu  Lahab 
kemudian  mengangkat  tangannya  lalu  memukul  wajahku,  dan  aku  pun 
marah  kepadanya.  Dia  kemudian  mengangkatku  dan  menghempaskan 
aku  ke  tanah  sehingga  aku  jatuh  tersungkur  di  atas  dadaku.  Ummu  Al 
Fadhl  kemudian  berdiri  dan  memisahkan.  Dia  kemudian  mencabut  salah 
satu  tiang  ruangan  kemah  dan  memukulkannya  kepada  Abu  Lahab.  Hal 


1698  |  —  Al  Mustadrak 


itu  meninggalkan  luka  menganga  di  kepala  Abu  Lahab.  Umm  Al  Fadhl 
berkata,  ‘Wahai  Musuh  Allah.  Engkau  menilainya  lemah  karena  tuannya 
sedang  tidak  ada'.”  Abu  Lahab  kemudian  berdiri  dalam  keadaan  terhina. 
Demi  Allah,  dia  hanya  mampu  bertahan  hidup  selama  tujuh  malam, 
hingga  Allah  menimpakan  penyakit  Adsah  (sejenis  penyakit  bisul) 
kepadanya,  sehingga  membunuhnya.  (Jasad)nya  dibiarkan  oleh  kedua 
anaknya  selama  dua  atau  tiga  malam,  keduanya  tidak  menguburnya, 
sampai  membusuk.  Seorang  lelaki  Quraisy  kemudian  berkata  kepada 
kedua  orang  anaknya,  ‘Tidakkah  kalian  merasa  malu  karena  ayah  kalian 
telah  membusuk  di  rumahnya?’  Keduanya  menjawab,  ‘Kami  takut 
dengan  luka-luka  (bisul-bisul)  itu)'.  Orang  Ouraisy  memang  takut 
terhadap  penyakit  Adsah,  sebagaimana  takut  terhadap  penyakit  tha'un. 
Lelaki  itu  berkata,  ‘Pergilah  kalian,  aku  akan  menemani  kalian  berdua’.” 

Abu  Rafi'  meneruskan,  “Demi  Allah,  mereka  tidaklah 
memandikannya  melainkan  hanya  sekadar  menyiramkan  air  ke  jasadnya 
dari  kejauhan.  Mereka  kemudian  menggotongnya  dan  membuangnya  ke 
sebuah  dinding  di  bagian  atas  kota  Makkah,  dan  melemparinya  dengan 
batu.”569 


Lj JL?-  Jjf  li ^  *  *  y/®  1*1 

J>  j*  o*  j?  v/ 

5404/1002.  Abu  Ja'far  Al  Baghdadi  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ayahku 
menceritakan  kepadaku,  Ibnu  Lahi'ah  menceritakan  kepada  kami  dari 

569  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  699  i 


Abu  Al  Aswad,  dari  Urwah  bin  Az-Zubair,  dia  berkata,  “Abbas  bin  Abdul 
Muthallib  %,  masuk  Islam  dan  dia  tetap  melaksanakan  tugas  memberi 
minum  kepada  jama'ah  haji,  dan  dia  tidak  hijrah.”570 

£jb-  c<— aja*a  yi  \  *  *  V'/ o  t  »  O 

-W?-l  yi  OLo-ip  j^»p  U y>  aJII  «IaL^I  ^jI 
^>1  j  am!  Jl»p  ^  LjJ^-  cilJdtj  ciiU^Jl 

£jb>~  ll^lli  y  j-4  cJa^l^Jt  ^jl.s  j^l 

4jjLca  Lj  J-3-  ^  ,jA  ^  Ot^oP  ^ 

:  Jis  °^p  'J*  i*J  y*  jUp  yj 

jCai^/l  ^  Lf*lj  tui*£jl  yi  of  jdif  ,_/4»  ^  £*■ 

{J^>  &  1  J £1}  ^  (jJ^5  (^'  J  0^' 

idJil^j^f  ^Ip  (^,  W  tjj»>L**il  4»«P  aJp  aJJI 

»1  <_£dJl  L»1  !  JUs  tCUti  C»  dJL-otJj  dlj^J  J-*"  ijbai 

131  U  L«3  ’.  l^llj  S  j  |*^Jl y*\  4JL»  (L)  yC^oJ  ly 

.SSjl  :JlS  fcJU>  l&i 

-  ,  „  „  „  ./  y</  , 

01  j-a-f  y  jt^-lj  JaiJb  l^iS^  oUlj^Jl  oA* 

VI  4*-«-~«A  j*Jj 


570  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhiis.  Saya  katakan,  di 
dalam  sanad  khabar  ini  terdapat  Ibnu  Lahi’ah,  seorang  perawi  yang  dha’if. 


1  700  |  —  Al  Mustadrak 


405/1003.  Abu  Al  *Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Usamah  Abdullah  bin  Usamah  Al 
Halabi  menceritakan  kepada  kami  (Al  Hakim  berpindah  sanad  atau 
menyebutkan  jalur  periwayatan  lainnya). 

Abu  Amr  Utsman  bin  Ahmad  bin  As-Simak  juga  mengabarkan 
kepada  kami  di  Baghdad,  Isa  bin  Abdullah  Ath-Thayalisi  menceritakan 
kepada  kami  (Al  Hakim  berpindah  sanad  atau  menyebutkan  jalur 
periwayatan  lainnya). 

Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  juga  menceritakan 
kepadaku'  di  Kufah,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami, 
mereka  berkata:  Muhammad  bin  Imran  bin  Muhammad  bin 
Abdirrahman  bin  Abu  Laila  menceritakan  kepada  kami,  Mu'awiyah  birt 
Ammar  Ad-Duhni  menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari  Abu 
Az-Zubair,  dari  Jabir,  dia  berkata,  “Pamanku  dari  pihak  ibuku,  yaitu 
Jadd  bin  Qais,  membawaku  —saat  aku  belum  dapat  melontarkan  batu— 
bersama  tujuh  puluh  orang  pengendara  Anshar  untuk  menemui  Nabi 
#•  Rasulullah  ^  bersama  pamannya  yaitu  Abbas  kemudian  menemui 
kami.  Beliau  bersabda  kepada  Abbas,  ‘Ambilkanlah  untukku  kewajiban 
(ba'at  dari)  atas  paman-pamanmu  itu.’  Pamanku  (Jadd  bin  Qais)  berkata, 
‘Wahai  Muhammad,  mintalah  apa  yang  kamu  inginkan  untuk  Tuhanmu 
dan  dirimu!’  Beliau  bersabda,  ‘Yang  aku  minta  pada  kalian  untuk  diriku 
adalah,  kalian  melindungiku  dari  hal-hal  yang  kalian  sendiri  melindungi 
harta  dan  nyawa  kalian  darinya.’  Mereka  bertanya,  ‘Lalu  apa  balasan 
untuk  kami  jika  melakukan  itu?’  Beliau  menjawab,  ‘Surga'.” 

Semua  riwayat  ini  menggunakan  lafazh  yang  sama.  Pada  hadits 
Musa  bin  Imran,  dan  hadits  tersebut  hanya  didengar/diriwayatkan 
darinya,  dinyatakan:  “Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari 
dan  Muslim  tidak  mengeluarkan/meriwayatkannya.”  Keturunan  Abbas— 
semoga  Allah  meridhai  mereka  semua— tidak  memiliki  hadits  yang  lebih 


Al  Mustadrak  —  I  701  I 


shahih  daripada  hadits  ini,  berkenaan  dengan  lebih  dulunya  keislaman 
Abbas.571 


n-jyuu  X y’)  —  \  *  »  t/ 0  1  *  *\ 

Lj.a>-  _/*£"  {y.  aul  a*p  £ji 

tAJll  xL&  aJII  JLP  ^  c 

LJb-i  «Aj  (JT  LiS"”  ijls  i^»L*p  ^>1  ^^p  i4<* ^^p 

c^-lJi^/1  c-^of  ^LalJ  LOlp’  cx^ j  cL>tA—L  L£*j  I 

^  ^  ^  ‘z  /  A  \  ,  ^  •"  *  »  i" 

bd*5r  jX  aJLp  <oj1  auI  J y^j  ^io c->jL»  LJu 

Li^viil  IjAsr c^*?xJb  OU^Jtli  LlJlP  ^JJii 

4-1^  (^<=’  ^  «J^* J  (j^  _^Jl  l»£.b*-  C*  U 5_^5 

(Jvaill  j*l  (^JjLPj  ^iJj^ll  C-s-of  fj>»j  iiv?  ^1  aISI 'j3 

ljfi-  LiL  j  caUI  J  j— j  jyi^  ,j*  Cj*  ^  ^  tiLJUr 

Ji  4jb>rj  >=t«J  t_~$J  Jd*  JjM  il  j*JL*J  4llp  <&!  'Jup  4&I  J  y*j 

CO^^tsdl  ^^ip  (jJLpr  ^  Of-li-  u5ll  KL&\ 

t^AJl  <JLp  ^ Jj  Ji  ti->jl?xJl  ^  <1)LjL>«  ^jf  IJLa  (JlSj 

:JU »  c4jJj  ^  <‘<^r\  y»}  ^  (^i  (Jl*  ‘s-fJ  a3  Jlis 

llslS^f  j»_kL>*£Li  ^iiJl  \x2i  01  z')!  j*  L»  <3jIj  ipju  :  Jl5  C^l-Jl  ^^p 

luiJ  ^-Ul  d~«J  L*  viJJi  aJiIj  djf.Li  Q.^>-  U^i  O jjwoj 

571  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “C Khabar  ini)  5/?aMj .” 


1702  1  —  Al  Mustadrak 


c-Jiiy  :<JlS  <teJ*  U»  cji»  J-p-  IviJ 

i_-> j-'/s\  coJO  i_^J  _>d  £3^3  ljl5  i45sj!^»JI  a\)Ij  dJ-lj  ’.C^ia3  o^j-tyJl 
i_j J^ai  UL*^  *>U- J  cJir J  c4j jjCj  to £1*  4j (_5^- J 

j?  Ji  J^'  f  f  yrUr^J  J*  ^So  u*$l 

<U  J -h"  J  COJL**  “Up  (— jlp  d)l  I  JjjiJ  tAjj^-li  XaP 

oLajj  4Jb-j  co _^+*  <?s*-5»  aJLp-Jjj  t4**>l j 

4^j  oLj!  aS^ y  Juli  coL»  L*--*  ^1  clJs~*  L»  aMI^s  c4l-u*)lj  a))I 
{JeCj  'CS  <U-JuJl  oJti  CJlTj  C^t  (J 2p-  AjIIsJj  cC^Aj 

01  Nl  L*So^jj  'u^S*  u?  ls*3"  ^Oy^Uail 

c  3^- yi)l  oiu  (_£jJip  Uji  :YU*i  cAjUiJj  S/  4~f  ,^3  jj^jf  Ai  UvS^UI 

L»  JL*j  f.UJU  liii  Y)  o jJL^p  L»  a))I y  aJLp  L»^jupf  Uls  laljajl  ;  «jLii 
\yuioj  cjCl*  ojoll-li  ^jipf  jjl  o_piiUl  jJ  cau  (1)_P>Aj 

.OjUse^dl  aJLp 


5406/1004.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Amr  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Jabbar 
bin  Umar  Al  Atharidi  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair 
menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  Ishaq:  Al  Husain  bin  Abdullah  bin 
Ubaidillah  menceritakan  kepadaku  dari  Ikrimah,  dari  Ibnu  Abbas:  Abu 
Rafi'  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Kami  adalah  keluarga 
Abbas.  Kami  telah  memeluk  Islam  (sejak  awal),  namun  kami  senantiasa 
menyembunyikan  keislaman  kami.  Aku  adalah  budak  Abbas  yang 
bertugas  mengukir  gelas.  Ketika  (pasukan)  Quraisy  pergi  menyerang 
Rasulullah  *  dalam  perang  Badar,  maka  kami  pun  menduga-duga 


Al  Mustadrak  —  I  703  I 


kabar  (yang  ada).  Adh-Dhaman  Al  Khuza’i  kemudian  datang  kepada 
kami  dengan  membawa  sebuah  berita.  Kami  kemudian  merasakan  ada 
kekuatan  di  dalam  diri  kami,  dan  kami  pun  merasa  bahagia  karena 
kabar  (yang  kami  terima)  berkenaan  dengan  kemenangan  Rasulullah 
Demi  Allah,  aku  duduk  di  beranda  sumur  zamzam,  yang  bertugas 
mengukir  gelas.  Saat  itu  di  dekatku  terdapat  Ummu  Al  Fadhl  yang 
sedang  duduk.  Kami  merasa  bahagia  karena  berita  yang  kami  terima 
tentang  kemenangan  Rasulullah  0  dan  kami  pun  mendapat  berita 
tentang  diri  Rasulullah  Tiba-tiba  datanglah  si  kotor  Abu  Lahab 
sambil  menyeret-nyeret  kedua  kakinya— Allah  telah  membinasakan  dan 
menghinakannya  dengan  datangnya  berita'  (kemenangan  Rasulullah  .|^) 
tersebut— hingga  dia  duduk  di  tali  ruangan  kemah.  Orang-orang 
kemudian  berkata,  ‘Ini  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits.  Dia  sudah  datang.’ 
Lalu  orang-orang  berkumpul  mengelilinginya.  Abu  Lahab  kemudian 
berkata  (kepada  Abu  Sufyan),  ‘Kemarilah  wahai  keponakanku.’  Abu 
Sufyan  kemudian  duduk  di  hadapan  Abu  Lahab.  Abu  Lahab  berkata 
(kepada  Abu  Sufyan),  ‘Beritahukanlah  padaku  tentang  orang-orang 
(kita).’  Abu  Sufyan  berkata,  ‘Baiklah.  Demi  Allah,  mereka  tidak  dapat 
melakukan  apa-apa  ketika  kami  bertempur  dengan  kaum  tersebut  (kaum 
Muslimin).  Kami  hanya  memberikan  bahu  (leher)  kami  kepada  mereka, 
sehingga  mereka  dapat  menebaskan  senjata  (mereka)  pada  kami  di 
mana  pun  yang  mereka  mau.  Demi  Allah,  meskipun  demikian,  aku  tidak 
menyalahkan  orang-orang  (kita).  (Karena)  kami  melawan  orang-orang 
yang  berpakaian  putih  di  atas  kuda  belang.  Demi  Allah,  mereka  tidak 
menyisakan  apapun'.” 

Abu  Rafi'  meneruskan,  “Aku  kemudian  mengangkat  tali  ruangan 
kemah  dan  berkata,  ‘Demi  Allah,  itu  adalah  para  malaikat.” 

Abu  Rafi’  melanjutkan,  “Abu  Lahab  kemudian  mengangkat 
tangannya  lalu  memukul  wajahku  dengan  pukulan  yang  sangat  keras, 
dan  aku  pun  marah  kepadanya.  Namun  aku  hanyalah  seorang  yang 


1704  |  —  Al  Mustadrak 


lemah,  sehingga  dia  berhasil  mengangkatku  dan  menghempaskan  aku 
ke  tanah.  Aku  jatuh  tersungkur  di  atas  dadaku,  dan  dia  memukuliku. 
Ummu  Al  Fadhl  kemudian  berdiri  menuju  salah  satu  tiang  kemah,  lalu 
mencabutnya  seraya  berkata,  ‘Engkau  menilainya  lemah  karena  tuannya 
sedang  tidak  ada.’  Ummu  Al  Fadhl  memukuli  Abu  Lahab  dengan  tiang 
tersebut  di  kepalanya,  sehingga  menimbulkan  luka  menganga  (padanya). 
Abu  Lahab  kemudian  berdiri  seraya  menyeret  kedua  kakinya  dalam 
keadaan  yang  hina.  Allah  kemudian  menimpakan  penyakit  Adsah 
(sejenis  penyakit  bisul)  kepadanya.  Demi  Allah,  dia  hanya  dapat 
bertahan  hidup  selama  tujuh  hari,  kemudian  meninggal  dunia.  Namun 
(jasad)nya  dibiarkan  berada  di  rumahnya  oleh  kedua  anaknya  selama  tiga 
hari.  Mereka  tidak  menguburkannya  hingga  busuk.  Orang  Quraisy 
memang  takut  terhadap  penyakit  Adsah,  sebagaimana  takut  terhadap 
penyakit  tha'un.  Hingga,  seorang  lelaki  Quraisy  berkata  kepada  kedua 
orang  anaknya,  ‘Celaka  kalian,  tidakkah  kalian  merasa  malu  karena 
ayah  kalian  telah  membusuk  di  rumahnya  akibat  kalian  tidak 
menguburkannya?’  Keduanya  menjawab,  ‘Kami  takut  tertular  dengan 
luka-luka  (bisul-bisul)  ini.'  Lelaki  itu  berkata,  ‘Pergilah  kalian,  aku  akan 
membantu  kalian  berdua  menanganinya.’  Demi  Allah,  mereka  tidaklah 
memandikannya  melainkan  hanya  sekadar  menyiramkan  air  ke  jasadnya 
dari  kejauhan.  Mereka  tidak  berani  mendekatinya.  Setelah  itu  mereka 
menggotongnya  ke  bagian  atas  kota  Makkah,  lalu  menyandarkannya  ke 
sebuah  dinding.  Selanjutnya  mereka  menimbunnya  dengan  batu- 
batuan.”572 


Jt  dai.  ali-f  J  •  .  o/o  t .  v 

:JU  1 5  jl j  j  ijj  lia>-  ^  a*it>  ai^-f 


572  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Husain  (bin  Abdullah  bin  Ubaidillah] 
adalah  perawi  yang  sering  melakukan  kekeliruan.” 


Al  Mustadrak  —  I  705  I 


^jp  c<OJl  -Lp  1*^*  ^^P  tA^  Cf. 

OlS^j  /i  .lU^il  a*p  ^jj  ^Ljiij  L«^p  cl^S"”  £^lj  (J^  *(J^  t^»j^P 

toJaJLwIj  C^Jyaill  e.-».L«»fj  t^LiJl  jJL-li  tc....;]l 

.lOL*I  j^Svj  OlSTj  t<Uj5  «-jlgj  OIS^j 

^  t/t?  ‘O^U*  (J *  <^?  x^J\  $  SjJ  ^Jj 

^L*)!  ^>L-I  ^JuJ  ^^Ip  J-Xj  ^jll  jLps-^ll  cyi  Wl 

.UoUiaJ  d)^|l  J  t|»JL»lj  jJb  JJ  (w^ia-Jl  -LP  ^ 

5407/1005.  Abu  Ahmad  At-Tamimi  juga  mengabarkan 
kepadaku,  Abu  Al  Abbas  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Al  Husain 
menceritakan  kepada  kami,  Urwah  bin  Zurarah  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata:  Ziyad  bin  Abdullah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Muhammad  bin  Ishaq:  Husain  bin  Abdullah  menceritakan  kepadaku 
dari  Ikrimah,  dia  berkata, 

“Abu  Rafi’  berkata,  ‘Aku  adalah  budak  Abbas  bin  Abdi! 
Muthallib.  (Dakwah)  Islam  telah  masuk/sampai  kepada  kami,  Ahlul  Bait, 
sehingga  Abbas  pun  memeluk  agama  Islam,  Ummu  Al  Fadhl  masuk 
Islam,  dan  aku  juga  masuk  Islam.  Namun  Abbas  segan  terhadap 
kaumnya,  tidak  suka  berbeda  dengan  mereka,  (dan  karena  itulah)  dia 
senantiasa  menyembunyikan  keislamannya'.”573 

Abu  Ahmad  tidak  mencantumkan  (redaksi)  tambahan  pada 
matan  hadits  yang  ada  dalam  sanad  ini,  dan  dia  meriwayatkannya  secara 
mursal.  Demikianlah  hadits-hadits  yang  kami  terima,  yang  menunjukkan 
bahwa  Abbas  bin  Abdil  Muthallib  telah  memeluk  agama  Islam  sejak 


573  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Husain  [bin  Abdullah  bin  Ubaidillah] 
adalah  perawi  yang  sering  melakukan  kekeliruan.” 


1 706  |  —  Al  Mustadrak 


dulu/awal,  yakni  sebelum  perang  Badar,  sehingga  dia  pun  telah  menjadi 
muslim.  Sekarang,  simaklah  riwayat-riwayat  yang  bertentangan  dengan 
riwayat-riwayat  tersebut. 

LJJb-  cJjjJl  ^  *  ”\/o  1  *  A 

iljj  ^  ]Js-  jj  jj  ,>^5' 

4jJ&-  ci_jI (jjl  JlS  ijli  4-jiP  ^  y*  O*  d/ 

aIIp  ajaI  <3il  J j--j  lyili—l  jCa^^/1  Vli- j  d)f  cd-U^»  ^  jj-jl 

^  aJJIj  ijlii  4as.lJi  ^LjJI  bi^l  ii UJ  Odil  il^JLSi  j*-LL<j 

.Lkiji  0_jj*Xa 

5408/1006.  Ali  bin  Hamsyad  Al  ‘Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Muhammad  bin  Hammad  Al  Qabbani  dan  Al 
Husain  bin  Ali  bin  Ziyad  As-Sari  serta  Shalih  bin  Muhammad  bin  Ar-Razi 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Ibrahim  bin  Al  Mundzir  Al 
Hidzami  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Fulaih 
menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Uqbah,  dia  berkata:  Ibnu 
Syihab  mengatakan  bahwa  Anas  bin  Malik  menceritakan  kepadanya, 
bahwa  sekelompok  orang  Anshar  meminta  izin  (menerima  tebusan) 
kepada  Rasulullah  0,  lalu  mereka  berkata,  "Berikanlah  izin  kepada 
kami,  dan  kami  akan  meninggalkan  tebusannya  pada  anak  saudari  kami, 
yaitu  Abbas.”  Rasulullah  fH  kemudian  bersabda,  “Demi  Allah,  kalian 
tidak  akan  meninggalkan  satu  dirham  pun.”574 

574  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TalkNsh,  “Telah  memenuhi  syarat  hadits  shahih 
menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  (~707l 


Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
syarat  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya  tidak 
mengeluarkan/meriwayatkannya. 

Jl ^Ljdl  ♦  » Y/o  1  »  ^ 

^1  t ^  t  jbssJl  -LP  ^ 

LJ  :cJ15  4liolp  ^  tA-jf  ^P  C jrijJl  jji  A#l  ;^P  ^  il*P  ipp'i 

A»1  A^l  J J**  J  C-JJ  CJjU  jJ\  frlji  ^5  3^»  Jjhf  iZJf. li- 

L^lLsof  A^J^-  <j  Cjt*J J  c^ysbdl  flJti  ^9  j*JL*j  aJp 

4-Ip  aw!  am!  j  b*T j  lll»  iL^Ip  Crg~  ^  ds’  ^frJ 
Iji  yj  U jw  f  1  jf  jl  :  Jlij  (oJbJLi  3ij  l^J  (Jj 

l^J  c5Jdl  aJLp  Ijijj  lAjil  J \j  pju  :ljJli  tljliili  L$J  L$-1p 

au!  (J y*j  JtSs  iLfcL-v»  c...^S"  ^Jl  caJj!  (J y* j  L  J 15 j  :Jl5 

4iili  JjiJ  b»5^  0|i  j*Ipf  IjJL-j  aJp  ajjI 

J-ipj  cc-jJs^Jl  jIp  jlsJl  j*  Ji^J  ^jIj  aili 

U*-  *^S!’  4v_-dia^Jt  J-P  ^  i_Jlb  ^ 

(jL*Jl  ^15  I(jl5  ?a»I  (}y. *  j  b  (_^jLp  iili  L»  :  Jlii  ^  fc£jjl?*Jl 
jLJl  Id^»  c— jl  :L$J  cJUj  ^yaall  cjf  cuiiS  t^JiJl 

j  ^il  <A>jl  j  b  Alllj  I(jLS5  aMI  J-Pj  t^yaall 

b  c(J*aiJl  j-Pj  c£ ^P  A>-f  A*dp  b»  l*bfc  jl  c<0il 


1708  I  —  Al  Mustadrak 


j  <.,jy  <J£  ^  4Jjf  (_s^f  (vW>'  ^  ^ 

C*ULL>- j  4j ^jl j  4l*vij  ^LjJI  C5 AaJ  tj^sl  ^  ^ 

oi  &JJ&1  jJC.-fij  ti  b\  J  :  3*  Al  J^'3 

p*J  Jijoj  p===c^.  j^\  llJI.  f^43i  La»-  p^j^3  cj^ 

L/-Af  f3c^l  Jt  &/i\  Oij^»  i>&  'O?  jL>i  j_yu> 

'*  '  '  >'»,+  ,  ,  •>***», 
.J &rj  JP  aSjI  OjijtA  'J*  j»rjl  L»  £-*  4j  t_J_/Jaj  J  L*  OjAj  p-$^"* 

5409/1007.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu 
Ishaq:  Yahya  bin  Abbad  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair  menceritakan 
kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  Aisyah,  dia  berkata,  “Ketika  penduduk 
Makkah  datang  untuk  menebus  orang-orang  mereka  yang  tertawan, 
Zainab  Putri  Rasulullah  fH  mengirimkan  (sesuatu)  untuk  menebus  Abu 
Al  Ash.  Di  dalam  sesuatu  itu  terdapat  kalung  yang  karenanyalah 
Khadijah  menyerahkan  Zainab  kepada  Abu  Al  Ash,  ketika  Abu  Al  Ash 
bermalam  pertama  dengan  Zainab  (setelah  menikah).  Ketika  Rasulullah 
H  melihat  kalung  tersebut,  (spontan)  beliau  menjadi  sangat  lemas. 
Beliau  bersabda,  ‘Jika  kalian  berpendapat  untuk  membebaskan 
(suami)nya  yang  tertawan,  dan  mengembalikan  barangnya  yang 
dijadikan  tebusan,  maka  lakukanlah.’  Mereka  berkata,  ‘Baiklah  wahai 
Rasulullah.’  Dan  mereka  pun  mengembalikan  kalung  yang  dijadikan 
tebusan  Abu  Al  Ash  itu  kepada  Zainab.” 

Perawi  (Abdullah  bin  Az-Zubair)  berkata,  “Abbas  berkata,  ‘Wahai 
Rasulullah,  sesungguhnya  aku  telah  menjadi  seorang  muslim  (sejak 
dulu).’  Rasulullah  H  bersabda  kepadanya,  ‘Aku  tahu  keislamanmu.  Jika 


% 


& 


Al  Mustadrak  —  [  709  | 


itu  memang  seperti  yang  kamu  katakan,  maka  Allah  akan  memberi 
balasan  padamu.  Maka,  tebuslah  dirimu  dan  kedua  putera  dua 
saudaramu,  yaitu  Naufal  bin  Al  Harits  bin  Abdil  Muthallib  dan  Uqail  bin 
Abu  Thalib  bin  Abdil  Muthallib,  serta  (tebuslah)  sekutumu  yaitu  Utbah 
bin  Amr  bin  Jahdam,  saudara  Bani  Al  Harits  bin  Fihr.’  Abbas  berkata, 
‘Aku  tidak  mampu  melakukan  itu,  wahai  Rasulullah.’  Beliau  bersabda, 
‘Dimana  harta  yang  engkau  dan  Ummu  Al  Fadhl  pendam,  dimana 
engkau  pernah  berkata  kepada  Ummu  Al  Fadhl,  “Jika  aku  menemukan 
(harta  ini),  maka  harta  ini  adalah  untuk  anak-anakku,  Al  Fadhl,  Abdullah 
dan  Qutsam?”’  Abbas  berkata,  ‘Demi  Allah,  wahai  Rasulullah. 
Sesungguhnya  aku  bersaksi  bahwa  engkau  adalah  utusan  Allah. 
Sesungguhnya  hal  ini  adalah  perkara  yang  tidak  diketahui  oleh  seorang 
pun  selain  aku  dan  Ummu  Al  Fadhl.  Maka,  hitunglah  ya  Rasulullah,  apa 
yang  akan  Anda  dapatkan  dariku,  sebanyak  dua  puluh  uqiyah,  yang 
diambil  dari  hartaku.’  Rasulullah  %  bersabda,  ‘Lakukanlah  (itu).’  Abbas 
kemudian  menebus  dirinya  dan  kedua  putera  dua  saudaranya,  serta 
sekutunya.  Lalu  Allah  &  menurunkan  (ayat):  Hai  Nabi ,  katakanlah 
kepada  tawanan-tawanan  yang  ada  di  tanganmu:  "Jika  Allah  mengetahui 
ada  kebaikan  dalam  hatimu,  niscaya  Dia  akan  memberikan  kepadamu 
yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  diambil  daripadamu  dan  Dia  akan 
mengampuni  kamu."  Dan  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha 
Penyayang.  ’  (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  70)  (Abbas  berkata),  ‘Allah  kemudian 
memberi  ganti  dua  puluh  uqiyah  itu  untukku  dengan  dua  puluh  hamba 
sahaya,  yang  seluruhnya  memiliki  harta  di  tangannya  yang  dapat  aku 
gunakan  untuk  mendapatkan  apa  yang  aku  harapkan,  yaitu  ampunan 
Allah  & '.  "575 


575  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “Telah  memenuhi  syarat  hadits  shahih 
menurut  Muslim."  T 


1  710  1  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  adalah  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


,£t\  *cf.  oCfCJ\  jj  {2jJ- 

c/)  J*  o*  ‘V*  o<  o*  y/ 
ojJIj  JtA*-l  Jstej  aJp  <osl  a»I  <J_^ j  OIST”  :<J15 

Cr?  4*  ^  <j^ 

5410/1008.  Abdullah  bin  Al  Husain  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku  di  Marwa,  Al  Harits  bin  Abu  Usamah  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Amr  bin  Abu  Umayyah  menceritakan  kepada  kami, 
Ibnu  Abu  Az-Zinad  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Uqbah,  dari  Kuraib,  dari  Ibnu  Abbas,  dia  berkata,  “Rasulullah  0 
menghormati  Abbas  dengan  penghormatan  seorang  anak  khusus 
kepada  orangtuanya.  Allah  telah  mengkhususkan  penghormatan  itu 
kepada  Abbas  di  antara  manusia  lainnya.”576 

Hadits  tersebut  merupakan  hadits  yang  shahih  sanadnya,  namun 
Al-Bukhari  dan  Muslim  tidak  mengeluarkan/meriwayatkannya. 


<0)1  «LP  'j»  <0)1  XP  ^ ^  ^ 

l 'J* j*  <0)1  Ji^S-  01  Lu-ts-  t jbCd  1 


576  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  711  I 


J'  c/’  ‘J£-  J  c J£\  £> 

(_5^f  (^'J''  •  ^Lp  ^'  J-*^  (J yj  Jl5  ijli  Uj_g_LP  aUI  <^yj 

,A1a  Ljfj 

5411/1009.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Ash- 
Shaffar  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  Isra’il  mengabarkan  kepada  kami  dari  Abdul  A'la,  dari  Sa'id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  <$, ,  dia  berkata,  “Rasulullah  H  bersabda, 
'Abbas  adalah  bagian  dariku,  dan  aku  adalah  bagian  darinya'. /677 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al-Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/meriwayatkannya. 


'jb  JUiii  ‘J,  pc  i3  /  jpS  -i .  ^  ./«m 

Xs-  j>  xL?x^  jj  Xs-  tDjjli  j>  yy 

c  c3l jji i  j)  ^  jJOl 

J’  ‘J^G  ^  J  J  ijPl  J  J  ^ 

au!  ajj!  j  J 15  i(jl5  (<ip  auI  ®*Xss-  cof 

•J*!/  L5^“  J?  ^  ^  :(^*3 

5412/1010.  Abu  Outaibah  Salim  bin  Al  Fadhl  Al  Adami 
mengabarkan  kepadaku,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada  kami, 
Abdul  Qadus  bin  Muhammad  bin  Abdil  Kabir  bin  Syu'aib  bin  Al  Habhab 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Anbasah  Al  Waraq 

577  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “  Shahih .” 


[  712  |  —  Al  Mustadrak 


menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Hasyim  bin  Al  Barid  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Ubaidillah  bin  Abu  Rafi'  menceritakan 
kepadaku,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  yaitu  Abu  Rafi’  ,  dia  berkata, 
“Rasulullah  ^  bersabda,  ‘Wahai  Abu  Al  Fadhl,  bagimu  balasan  dari 
Allah,  agar  kamu  ridha  (puas)'.  ’578 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al-Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/meriwayatkannya . 


JU 'j»  ^  ^  ^  ^  /  o  1  ^  T' 

cplCtf  4»1  JlIp  lljJb-  J-*!*  jjj 

Oli!  'J&  to'/j  j!  *ii\  j1 p  J> 

M  <J-  y-1^  O*  O*  y*  ^  M  CS-  O*  J 

J^r-  L«JJ  :Jli  iaIp  a»1  C_~lja-Jl 

o .=*■ tAiJj  tkf  d)f  o*fj  01  aIJ  d)l  :jL«i 

^>f  AJ aIIp  oii-S  aIIp  AUl  {Jl&  4»1  J  y»  J  ^Js- 

v_jCJ1  (l)f  lA**-~Jl  f&r  UL*2p  £- 

(J otJ)  cOjjJli  c ji*  fy  Idjb  Ic—Lai  cJaiL>Jl  ^-?xisli 

'&■  'O"  (3^-  I)'  :tr^  'j*J  f&J  ls^3 

y?  OllJ^l  <j&-  t5 jJl  ciijj  j*—b  lyl  ^  y-  yl~>*^l 

J’ 15  ’O?  luj  yt  ^ ^ 

578  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  "Shahih  .” 


Al  Mustadrak  —  I  713  I 


4jll  aJJ|  (J J  bl  b 

c^Ip  (_jd!  s^tt  jJii  auIj  <c£jf  L*  *^M  do*® 

3j^»-Jl  j>~\  j»JL»»j  aJp  ^1  (^iv9  aJjI  Jj^j  L*-ta 

5413/1011.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Yusuf  mengabarkan  kepadaku,  Utsman  bin  Sa'id  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada 
kami,  Laits  bin  Sa'd  menceritakan  kepadaku  dari  Ishaq  bin  Abdullah  bin 
Abu  Farwah,  dari  Abban  bin  Shalih,  dari  Ali  bin  Abdullah  bin  Abbas, 
dari  ayahnya,  dari  Abbas  bin  Abdil  Muthallib  ,  dia  berkata,  “Suatu 
hari  aku  berada  di  dalam  Masjid,  lalu  datanglah  Abu  Jahal  dan  berkata, 
‘Sungguh,  aku  telah  bemadzar  karena  Allah:  jika  aku  melihat 
Muhammad  sujud,  maka  aku  akan  menginjak  lehernya.’  (Mendengar  itu) 
aku  pun  menemui  Rasulullah  ||,  hingga  aku  berhasil  bertemu  dengan 
beliau  dan  memberitahukan  beliau  perihal  perkataan  Abu  Jahal  tadi. 
Beliau  kemudian  keluar  (rumah)  dalam  keadaan  marah,  hingga  beliau 
tiba  di  Masjid.  Beliau  begitu  tergesa-gesa  sebelum  memasuki  pintu 
masjid,  sehingga  beliau  pun  menerobos  pagar.  Aku  berkata,  ‘Ini  adalah 
hari  yang  buruk.’  Aku  kemudian  mengenakan  penutup  tubuh  bagian 
bawah,  lalu  mengikuti  beliau.  Rasulullah  H  masuk  (ke  dalam  masjid) 
sambil  membaca:  Bacalah  dengan  (menyebut)  nama  Tuhanmu  yang 
menciptakan.  Dia  telah  menciptakan  manusia  dari  segumpal  darah.  ’ 
(Qs.  Al  Alaq  [96]:  1-2)  Ketika  beliau  sampai  pada  (ayat)  yang  berkenaan 
dengan  keadaan  Abu  Jahal,  yaitu:  ‘Sekali-kali  tidak!  Sungguh,  manusia 
itu  benar-benar  melampaui  batas,  apabila  melihat  dirinya  serba  cukup.  ’ 
(Qs.  Al  Alaq  [96]:  15)  Maka  seseorang  berkata  kepada  Abu  Jahal, 
‘Wahai  Abu  Jahal,  ini  (ada)  Muhammad  utusan  Allah.’  Abu  Jahal 
menyahut,  ‘Tidakkah  kalian  melihat  apa  yang  sedang  aku  lihat  (alami). 
Demi  Allah,  sesungguhnya  cakrawala  langit  telah  ditutupkan  pada 


I  714  |  —  Al  Mustadrak 


diriku.’  Ketika  Rasulullah  sampai  pada  akhir  surah,  maka  beliau  pun 
bersujud.”579 

Hadits  inj  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/meriwayatkannya . 

jjfj  ,y.  ^  \2j^-  —  \  •  \  y / o  t  \  t 

JJ  &\  XS>  IjjJuU  tj y,j ^  JJ  y,  ]>o 

10J  jj  a!Ip  do>--  c uw  o*.  4(J^“  Cf- 

oJljI-  :  Jli  Jy  ia'J~y  ^il  cJ^S  "ii*  CS- 
oli  dd  3ul  Ju*  oIp  oiS"  :  J y/  <1p  <01 1  ^-&Jl 

Jt  (j'J  J*  ^llldl  ^  ^ijl 

a-U  jJlCJ  iil  :Jlii  :oii  C*  ’.Jli  IC-is 

liJLiv’  y 

5414/1012.  Asy-Syaikh  Al  Imam  Abu  Bakar  bin  Ishaq  dan  Abu 
Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih,  dan  yang  lainnya 
menceritakan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Abdullah  bin  Ahmad  bin 
'Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Ma'in  menceritakan 
kepadaku,  Ubaidah  bin  Abu  Qurrah  menceritakan  kepada  kami,  Laits 
bin  Sa'd  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Maisarah  maula  Abbas,  dia 
berkata:  Akp  mendengar  Abbas  >%>  berkata,  “Suatu  malam,  aku  berada 
di  dekat  Nabi  #,  kemudian  beliau  bersabda  kepadaku,  ‘Lihatlah  ke 


579  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Pada  sanad  khabar  ini  terdapat 
Abdullah  bin  Shalih,  dan  dia  bukan  perawi  yang  dapat  dijadikan  pegangan.  Ishaq 
bin  Abdullah  bin  Abu  Farwah  juga  perawi  yang  ditinggalkan  haditsnya  atau 
haditsnya  tidak  diriwayatkan. 


Al  Mustadrak  —  I  715  | 


langit! ’Meka  aku  pun  melihat  ke  langit.  Beliau  bertanya,  ‘Apakah  kamu 
melihat  sesuatu  di  langit?’  Aku  menjawab,  ‘Ya,  (aku  lihat).’  Beliau 
bertanya,  Apa  yang  kamu  lihat?’  Aku  menjawab,  ‘Gugusan  bintang- 
bintang.’  Beliau  bersabda,  'Sesungguhnya  ummat  ini  akan  memiliki 
(orang-orang)  sebanyak  gugusan  bintang  itu  yang  berasal  dari 
keturunanmu'.  ’580 

Hadits  ini  hanya  diriwayatkan  oleh  Ubaid  bin  Abu  Qurrah 
seorang  dari  Al  Laits.  Sedangkan  imam  kita,  Abu  Zakariya  -semoga 
Allah  merahmatinya— ,  seandainya  dia  tidak  meridhainya,  niscaya  beliau 
tidak  akan  meriwayatkan  hadits  seperti  ini. 


cJjjJl  SOli-  £jb-  —N  . 

<j.  o*  d  o*  o*  &  c?  <y-  u-*?  cs- 

pC»j  au!  J  y*  j  £  j **■  ’  Jl*  c<ip  £*** 

^vJLl» j  4 Jp  ost  J Jji»  JiJiJl 

^J\  uj J^  y&  (yt  0 «w-ik-Jl  ^  <^-1^1 

"  *  '  ' 

'%*%*+**>*  ®  #  /  ^/  /  o'/  ^  ^  N,  j 

^jll  £ilj  aJLp  4Ul  4#l  (J^wm j 

.jbJl  ^  oJJjj  ./-"l  |»~gJJl  ’J _j4!  j>*j 

5415/1013.  Ali  bin  Hamsyad  Al  ‘Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Ismail  bin  Ishaq  Al  Qadhi  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin 
Hamzah  A z  Zubairi  menceritakan  kepada  kami,  Ismail  bin  Qais  bin  Sa’d 
bin  Zaid  bin  Tsabit  menceritakan  kepada  kami,  dari  Abu  Hazin  dari  Sahi 

580  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Taikhish,  “ Khabar  ini  tidak  shahih 


1716  |  —  Al  Mustadrak 


bin  Sa’d  <%,  dia  berkata,  “Rasulullah  §§  keluar  pada  musim  panas  yang 
sangat  terik  lalu  beliau  singgah  di  suatu  tempat.  Rasulullah  f§|  kemudian 
mandi  dan  Abbas  bin  Abdul  Muthallib  pun  menutupinya  dengan  kain 
yang  terbuat  dari  wol.  ” 

Sahi  meneruskan:  “Aku  melihat  Rasulullah  H  dari  balik  kain 
tersebut  sedang  menengadahkan  kepalanya  ke  langit  seraya  berdoa:  ‘Ya 
Allah,  tutupilah  Abbas  dan  anaknya  dari  api  neraka  '581 

Hadits  ini  shahih  sanadnya  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


X*s>- f  ^ ^ *  \  t/o  t  \  1 

^  J-pbwl  LiA?-  1  {y, 

Cf.  ^ Jt  ^  Ji  'J*.  ysA»-  cAkll? 

^  OIjjw»  ^Jii  LJ  :JU  ^  a&l  -Lp  ^  col  <^p  tpUjcll 
t*— bf  ll  a-Ip  aJj!  {J1^>  <osl  <J^~» j  aJ  JlS  ^ 

l&A  ^  ^  ?cJ>  j* 

5416/1014.  Mukarram  bin  Ahmad  Al  Qadhi  mengabarkan 
kepadaku  di  Baghdad,  Ahmad  bin  Walid  Al  Fahham  menceritakan 
kepada  kami,  Ismail  bin  Abu  Uwais  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Thalhah  menceritakan  kepadaku,  Ishaq  bin  Ibrahim  bin 
Abdullah  bin  Haritsah  bin  Nu’man  menceritakan  kepadaku,  dari 
ayahnya,  dari  Abdullah  bin  Haritsah,  dia  berkata,  “Ketika  Shafwan  bin 

581  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaBchish,  “Isma’il  [bin  Qais  bin  Sa’d)  dianggap 
dha’if  oleh  mereka." 


Ai  Mustadrak  —  I  717  I 


Khalaf  bin  Umayyah  Al  Jumahi  3atang  berkunjung,  Rasulullah 
bertanya  kepadanya:  ‘Wahai  Abu  Wahab,  engkau  singgah  dimana?’ 
Shafwan  bin  Khalaf  menjawab:  ‘Di  tempat  Abbas.’  Rasulullah  # 
bersabda,  ‘Engkau  singgah  di  tempat  orang  Quraisy  yang  sangat 
menyukai/mencintai  orang  Quraisy  selainnya'.  '58z 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  akan  tetapi  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 

\sjjS-  c<_J  j>  JU J  ^  o/ o  i 'W 

c  CS  J  Ji  ji  Ai\  Xjp-  J 

j>  'j*  j>  f' J  J  f* 

J\  :  <sy.  v*  &  y>j  f  S/  Ji  j> 

,  *,  t  T  t>  „  *,  t',  \  *,  \  \  *  ' 

oJLll-U  tiljJ  ja  *3j^ca  y*  ^ 

JUi  <I)f  -Aj  jf  laUI  'S  y*  j  -  J  y*i  Xs-  j) 

JUs  :Jl5  iiU  4»1  'Jo£ai)  Sl  ji  :(^*J  5«^  ^  ls^*  ^  dj-O 

Jww^!  .  (^*J  J^UaJt  j^9 

jip  v  j  4*-^*  S/j  cjt . j-ij  Sf  c.  «U»*  p-> 

(3  1  j*>*)  . Ji  J  i^S^J)  Ak]r3i  ^Jj 


582  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “ Shahih  .” 


f718~|  —  Al  Mustadrak 


\X  ptP  ISI . f>-J  ^1  V-Jlvs 

(jkJl  1^>J  s.Qp  CJ i^L . fj*  I  c_£j^“l  (_s::?“ 

ji^l  iijji  Os-I^jj  .....  ^/1  eJ o>Idj  &  ojfj 

(3 J\  Jr^j  . c5*J  s-W^'  iAiS  ^ 

5417/1015.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Bakhtari  Abdullah  bin  Muhammad 
bin  Syakir  menceritakan  kepada  kami,  Zakariya  bin  Yahya  Al  Khazzaz 
menceritakan  kepada  kami,  paman  ayahku  yaitu  Zakhar  bin  Hushain 
menceritakan  kepada  kami  dari  kakeknya  yaitu  Humaid  bin  Manhab,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  kakekku  yaitu  Khuraim  bin  Aus  bin  Haritsah 
bin  Lam  ^  berkata,  “Aku  hijrah  kepada  Rasulullah  sekembalinya 
beliau  dari  Tabuk,  lalu  aku  masuk  Islam.  Aku  kemudian  mendengar 
Abbas  bin  Abdil  Muthallib  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah,  aku  ingin 
menyanjung  Anda.’  Rasulullah  0  bersabda,  ‘Katakanlah.  Semoga  Allah 
tidak  membuat  mulutmu  mendengung'.  ” 

Khuraim  melanjutkan,  “Abbas  berkata, 

‘Sebelumnya,  engkau  masih  berada  di  bawah  naungan  surga 
dan  di  tempat  penyimpanan  (kemaluan  Adam)  yang  tertutupi  dedaunan 
Kemudian  engkau  singgah  di  berbagai  negeri  (alam),  dan  saat  itu  engkau 
bukanlah  manusia, 

bukan  sekerat  daging,  dan  bukan  segumpal  darah. 

Tapi  engkau  masih  berupa  air  mani  yang  menaiki  kapal  (Nuh). 
Sungguh  banjir  bandang  itu  telah  menghancurkan  berhala  (kaum  Nuh) 
dan  orang-orangnya. 

Engkau  telah  dipindahkan  dari  tulang  sulbi  ke  dalam  rahim. 


Al  Mustadrak  —  |  719  1 


Jika  dunia  tenis  berputar,  maka  muncullah  generasi  yang  baru.  Hingga 
sifat-sifatmu  menunjukkan  atas  semua  kemuliaanmu 
Yang  lebih  mulia  dari  (nasab)  Khindzif  yang  tertinggi,  yang  dibawahnya 
terdapat  tingkatan-tingkatan. 

Ketika  engkau  dilahirkan,  bumi  bersinar 
dan  cakrawala  pun  bercahaya  karena  cahayamu. 

Di  dalam  sinar,  cahaya  dan  jalan  petunjuk  itulah  kami  menjelajah'.”583 
Hadits  ini  hanya  diriwayatkan  oleh  para  perawi  bangsa  Arab  dari 
nenek  moyang  mereka.  Dan  para  perawi  seperti  mereka  tidak  akan 
membuat  hadits  palsu. 


o^jjjuu  'j»  jjf  lijJb-  -)  • 

^ U_-Aj  cl^  ^ jl p  J,  aJII  Xs.  ’J,  jlUJI 

^  S-4^'  oi  'Jf  C/- 

lu^  {J*  ^  ^  j  <Jl3  tilp 

aUI  aMI  j  J-P  'j,  O jUJl  ^  jL>L*  jifj  cljf 

>'  't  S  ''  *  t' y  ■*>  *,  >  J  %  y  y  p  't  "  *  ' ' 

aJ  3^4  ^  <2^  -Al  -W IjLjj  jUs  l'p&MJ  a!1p 

Oj^j  4]  LaGaI  S.\jayJ 

*  *yt  y  y  *y  y  t' y  \  »,  \  *  *  y  y  ''  y  t  *  '  *  t  *  *  '  *y 

ji  48 *  <J_^j 

Alll  aJJI  J  yy  J  <iij  (*Gdj  JUT  Ijfj  JlS  Jj»  4^1*j 

583  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Riwayat  para  perawi  banga  Arab  dari 
nenek  moyang  mereka,,  dan  Orang-orang  seperti  mereka  tidak  mungkin  membuat 
hadits  palsu.” 


I  720  |  —  Al  Mustadrak 


Al  J ji  Olii*  J— j  Sl  01  oSljl  L^iS^f  j*i^»  J 

tL/’^'  ^  :(*^'J  ^  <J^*  ^  ‘(^J  LS^3 

C.  ^  *„  g^fc  llltsCl  iuly  :Jli  ^45S&  S^llJ!  L->i^>f  Ij  £> 

:  JlS  tolS^IJ  £  ol5C3  ll  cli^Sljf  J*  >?'  'j*~- 

1j  tjCajSlI  Ij  :OjJjii  jUoiSlt  ^  o^paJIj  tjli^llj  j»_» 

:l  jJUi  c^jjkJl  yj  p  ’j&JI  Jj.  J*  'o'y^  'p  J**  P  ijCA\ 

Al  J jPj  Jali  t^-  jjkJl  JJ  pjladl  ^  lj  cg- 0->jl^Jl  ^  Ij 

Jlii  ij^Jla  ^Jl  1«Jp  J  *&  J*  yj  jX*j  ^  Al  J^> 

j&-\  p  : Jl5  ^r-i»jil  0£>-  l*&  JjJ-*. J  Al  e^9  aM' 

jU  i jl^'  t/j  Of  urV  fi-J  ^  ls^3  f' 

llJ  Ajy  Jl^iil  li^  tjaif  xS*a  i -jjj  lyy5* 

Caj  t4jlIv2^xJ  aJp  4»l  4JJI  Jj«* J  J*-*I^J  Of  'Si!  J*  Ij 

.1  J>‘jj>  "^A J^j  *>Li5r’  y  A*-  t£jf  oJj 

5418/1016.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin  Abdil  Hakam 
menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ibnu  Wahb  mengabarkan 
kepada  kami,  Yunus  mengabarkan  kepadaku  dari  Az-Zuhri:  Katsir  bin 
Abbas  bin  Abdul  Muthallib  %  meriwayatkan  kepadaku  bahwa  Abbas 
berkata,  “Aku  terlibat  langsung  dalam  perang  Hunain  bersama 
Rasulullah  0.  (Saat  itu),  aku  dan  Abu  Sufyan  bin  Al  Harits  bin  Abdil 
Muthallib  senantiasa  mendampingi  Rasulullah  0  dan  tidak  berpisah  dari 
beliau.  (Ketika  itu)  Rasulullah  mengendarai  baghal  (sejenis  keledai)  putih 
yang  dihadiahkan  Farwah  bin  Na'amah  Al  Judzami  kepada  beliau. 


Al  Mustadrak  —  I  721  1 


Ketika  kaum  Muslim  bertemu  dengan  orang-orang  kafir,  kaum  muslimin 
tunggang  langgang  melarikan  diri.  Hal  itu  membuat  Rasulullah  H 
mempercepat  laju  baghalnya  menuju  orang-orang  kafir.” 

Abbas  meneruskan,  “Aku  memegang  tali  kekang  baghal 
Rasulullah  !§•  seraya  menariknya,  agar  tidak  melaju  cepat,  sementara 
Abu  Sufyan  memegang  pelana  Rasulullah  §&.  Rasulullah  H  kemudian 
bersabda,  ‘Wahai  Abbas,  kumandangkanlah:  “Wahai  para  Samurah!” 
'Maka  aku  pun  memanggil  mereka.  Demi  Allah,  aku  seakan  membuat 
mereka  berputar  ketika  mereka  mendengar  suaraku,  layaknya  seekor 
sapi  berputar  untuk  menghampiri  anak-anaknya.  ’  Mereka  berkata, 
‘Kami  memenuhi  panggilan,  kami  memenuhi  panggilan.’  (Seseorang) 
berkata,  ‘Perangilah  mereka  dan  orang-orang  kafir.’  Sementara  itu, 
seruan-seruan  (yang  diserukan  penyeru) .  di  kalangan  kaum  Anshar 
menyerukan:  ‘Wahai  sekalian  kaum  Anshar,  wahai  sekalian  kaum 
Anshar.’  Setelah  itu,  seman  dikhususkan  kepada  Bani  Al  Harits  bin 
Khazraj.  Mereka  berkata,  ‘Wahai  Bani  Al  Harits  bin  Al  Khazraj,  wahai 
Bani  Al  Harits  bin  Khazraj.’  Rasulullah  menyaksikan  (hal  itu)  di  atas 
baghalnya,  seperti  orang  yang  sedang  mengawasi  pertempuran  mereka 
di  atas  baghal  itu.  Beliau  bersabda,  ‘Inilah  saat  dahsyatnya 
pertempuran'.  ” 

Abbas  meneruskan,  “Beliau  kemudian  mengambil  beberapa  butir 
kerikil  dan  melontarkannya  ke  muka  orang-orang  kafir  itu.  Beliau 
kemudian  berkata,  'Mundurlah  kalian,  demi  pemilik  Ka'bah.  ’  Aku 
kemudian  melihat,  ternyata  pertempuran  masih  seperti  semula  menurut 
penglihatanku.  Demi  Allah,  tidak  ada  yang  terjadi  selain  Rasulullah 
melontari  mereka  dengan  kerikil-kerikilnya.  (Tidak  lama  kemudian)  aku 
melihat  kekuatan  mereka  melemah  dan  mereka  pun  lari  tunggang 
langgang.”584 


584  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Hadits  tersebut  diriwayatkan  oleh 
Muslim.” 


1  722  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya 
tidak  mengeluarkan/meriwayatkannya. 


j jji  \  *  w/ o  l  \  ^ 

l3jb-  <Hs ci  ^  ^  y  ^ 

J  JL-1*  O*  Je4-*  ^ 

&  OlT  :J15  J»1  ^j  J  ^  o* 


£ll?U  (.y» yy  OliT  j'  (*^J  aM'  cr^5 

Ijii  aIIp  *»1  “-4^  •&-  ^-Uil 

.4^-  «£-fj  htf' 


5419/1017.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Kamil  al-Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sa’d  Al  Ufi  menceritakan 
kepada  kami,  Ya’qub  bin  Muhammad  Az-Zuhri  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Thalhah  At-Taimi  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Suhail  bin  Malik  menceritakan  kepada  kami  dari  Sa’id  bin  Al 
Musayyab,  dari  Sa'd  bin  Abu  Waqash  ^  >  dia  berkata, 

“Rasulullah  sedang  mempersiapkan  atau  memberikan  arahan 
kepada  pasukan  di  Baqi  Al  Khail,  lalu  muncullah  Abbas  bin  Abdil 
Muthallib.  Rasulullah  #  kemudian  bersabda,  ‘Abbas  ini  adalah  paman 
Nabi  kalian.  Dia  adalah  orang  Ouraisy  yang  paling  dermawan,  dan 
orang  Ouraisy  yang  sangat  sayang  kepada  orang  Ouraisy  lainnya 585 


585  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Pada  sanad  hadits  tersebut  terdapat 
Ya’qub  bin  Muhammad  Az-Zuhri.  Akan  tetapi,  hadits  tersebut  juga  diperkuat 
dengan  hadits  Ahmad  bin  Shalih." 


Al  Mustadrak  —  1  723  1 


Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/meriwayatkannya. 


j>  j£j  jj\  ll^b —  \  *  \  a/o  i Y  * 

i y.  *^-l  ^  ^1p  : Vli  wUljjl  SjlS 

<J.  J**  j>  wU^  JUJl  pJC* 

t-up  4»1  ^  jII-  ^  cvi^Jl  Ji  o-*!,  "^p  cdJLJCi 

:Jlii  >1»  jiW  jX>j  2at  jfc*  ^iil  :-Jl5 

.L«J  4C^jfj  UT  i_p-|  aIIp  <&!  <Jj^>  yil  jj_p  lii 


5420/1018.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  dan  Abu  Bakar  bin 
Daud  Az-Zahid  menceritakan  kepada  kami,  keduanya  berkata:  Ali  bin  Al 
Husain  bin  Al  Junaid  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Shalih  Al 
Mishri  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Thalhah  At-Taimi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Suhail  bin  Malik  menceritakan  kepada 
kami  dari  Sa'id  bin  Al  Musayyab,  dari  Sa'd  bin  Abu  Waqash  %,  ,  dia 
berkata,  Rasulullah  0  keluar  untuk  mempersiapkan  pasukan,  lalu 
beliau  melihat  Abbas.  Beliau  bersabda,  'Orang  ini  adalah  Abbas,  paman 
Nabi  0.  Dia  adalah  orang  Quraisy  yang  paling  dermawan,  dan  orang 
yang  paling  menjaga  hubungan  silaturrahim  dengan  orang  Quraisy 
lainnya'.  '686 


J>  alk*  ^xJ\  —  N  *  >  <^/ o  l  Y  > 

<y-  amI  jL Ip  \£S>-  j>  x^m 

586  Lihat  hadits  no.  5419. 


I  724  |  —  Al  Mustadrak 


J>\  ij^r  J>.  ^  o*  <■  &  ‘cf  ^‘04  U'S^  LJ*r 

^,&j|  iljiaii  *1a  J&  M  ^’J  ^  tU^Ip  <&' 

iui  J_^-j  dUi  tilki  Ui"  (j-W*^'  (>4*^ 

"  i  ^  X  o  i  „  //  "  ^  ^  ^  o"/  ^  ^ 

Cjf  :l^vi  ?ibl  Jp  £in  :JUi  tL4aki  ji-£-j  <&'  J^> 
a,  \J$  Ujl^f  »jjL tifj  L»-£S'  ^  :  ^  iA»  L- 

.*£^i 

5420/1019.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahbubi 
mengabarkan  kepadaku  di  Marwa,  dia  berkata:  Sa’id  bin  Mas’ud 
menceritakan  kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada 
kami,  Isra'il  mengabarkan  kepada  kami  dari  Abdul  A'la,  dari  Sa'id  bin 
Jubair,  dari  Ibnu  Abbas  bahwa  seorang  lelaki  menyebut-nyebut  ayah 
Abbas  dan  dia  memakinya,  lalu  Abbas  menamparnya,  sehingga  mereka 
(para  sahabat)  pun  berkumpul.  Mereka  berkata',  ‘Demi  Allah,  kami 
benar-benar  akan  menamparkan  Abbas,  sebagaimana  dia  menampar 
orang  itu.’  Hal  itu  kemudian  terdengar  oleh  Rasulullah  0,  maka  beliau 
pun  berkhutbah.  Beliau  berkata,  ‘Siapakah  orang  yang  paling  mulia 
menurut  Allah?’  Mereka  menjawab,  ‘Engkau,  wahai  Rasulullah.’  Beliau 
bersabda,  ‘Sesungguhnya  Abbas  adalah  bagian  dariku,  dan  aku  adalah 
bagian  darinya.  Janganlah  kalian  memaki  orang-orang  yang  telah 
meninggal  dunia  di  antara  kita,  karena  dengan  itu  berarti  kalian  telah 
melukai  orang-orang  yang  masih  hidup  (keluarganya)'.  587 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  « 
meriwayatkannya. 


587  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Shahih  . 


Al  Mustadrak  —  I  725  I 


.sll^-  lijJb-  tjvLw*^*  ^jJ  OL&P  UjJls-  C^btcJl  ^yaill  ^jj 

^l^ii  <5il  jlp  Ji-S  :  Jli  tjilUl  jIp  jj  slip  ^p  cc~»Ij  °^p  oCS~» 
4jjI*j»  4JL*j  c(jio ^5  0_^Jfij  oJllp  c...al?^J  Jls j  OLi^  ^jj  4jjI*^»  ,_jlp 
?>_.l)g^.)l  A*p  ^jj  ^-LjJI  dXjf  J jai  L*3  ijli  tl)f  I  ^-qj\j\  tjp 

C4lll  (J J**J  I^pf"  Ojij  4AJ11  j%-P  Aljl J  D IS"”  fl.il  Ll  4lll  |%‘?"J 

C-SlitiVl  OilJ^Prlj  olj^rNl  Ojblj  Ol«Jb*^|l  Jbr  CplJtg^lj  |»L*P^I  JU— 

jjS"  aJCp-  i_— « ..C  <1)15^  4|»-gi  »!!Ap  -XSj  t(%-i^-  <51  j  JLi  (*-ip 

J*  $  JLP  OiJLP^I  0-j<*}L  c Ju JlPj  4jf^l  S-—^! J  tjL^* 

«jjUUlj  O-Jl  t<jju!Lp  ^S"" i  AiP  1_-)L*J^1  O-VpLj j  tAlLv23 

^jX»j  ^ClAJ-XS^  0_^j  ^  j  VC±JLLxST*  Oj^lj  N  j*Jj  cSjI^aJI j 

•S-TjJ  cTO*  O?  ^  O'*  (U»t>  ‘j5  0^  fs^  4pll- 

5422/1020.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  Al  Bajili  menceritakan  kepada  kami, 
Affan  bin  Muslim  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Uqbah  bin  Abdil  Ghafir,  dia 
berkata,  “Abdullah  bin  Abbas  menemui  Muawiyah  bin  Abu  Sufyan  yang 
saat  itu  tengah  dikelilingi  oleh  para  (pemuka)  klan  Ouraisy.  Mu'awiyah 
kemudian  bertanya  kepada  mereka  tentang  orangtua  mereka,  sampai 
Muawiyah  berkata,  ‘Lalu,  apa  yang  akan  kamu  katakan  tentang 
orangtuamu,  Abbas  bin  Abdil  Muthallib?’  Abdullah  bin  Abbas 
menjawab,  ‘Semoga  Allah  merahmati  Abu  Al  Fadhl  (Abbas  bin  Abdul 
Muthallib).  Dia,  demi  Allah,  adalah  paman  Nabi  Allah,  penyejuk  mata 


—  Al  Mustadrak 


Rasulullah,  pemimpin  paman-paman  beliau,  dan  kakek  tertinggi. 
Orangtuanya  adalah  yang  paling  dermawan  dan  nenek  moyangnya 
adalah  yang  paling  pemberani.  Dia  mengetahui  berbagai  hal,  dihiasi 
dengan  kesantunan,  dikontrol  oleh  kepahaman.  Kecerdikannya  selalu 
ditiru  oleh  semua  musuh  dan  pendapatnya  selalui  diadopsi  oleh  pihak 
lawan.  Tidak  ada  orang  yang  mampu  memaparkan  keutamaannya. 
Tidak  ada  keturunan  yang  berada  di  atas  ketika  kabilahnya  disebutkan. 
Dia  adalah  penjaga  Ka'bah,  pemberi  air  minum  kepada  jama'ah  haji, 
dan  orang  yang  memiliki  kedekatan  nasab  dan  kekerabatan 
(dengan  rasul).  Bagaimana  dia  tidak  demikian?  Bagaimana  dia  tidak 
demikian?  Sementara  orang  yang  mengatur  langkah  politiknya  adalah 
pakar  yang  paling  mulia  dan  orang  yang  paling  cerdas,  yang  tumbuh 
dan  dewasa  di  kalangan  suku  Ouraisy1.”^8® 

Hadits  ini  merupakan  hadits  yang  shahih  ,  karena  telah 
memenuhi  syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
keduanya  tidak  meriwayatkannya. 

'J  JJ  c/-  vs* 

c3S 'J  J{\  °J>  cjiu  J  j*  d 

Al  J Jj  J\  ^^akJl  Cfi  ^  o* 

Ai  J  Jj  ci  cu5  J f  J'j  &  ^  Jj 

Js-  csjs'j  i\+j  cVjbjoj  Sij  n  J  j  <5*  ai 


588  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “(Hadits  tersebut)  sesuai  dengan  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  727  1  . 


(_5^  <Ji^i  (d-'AJ  ^.Jp  ^  J  S-b*t9  ca^jL^aJlj  iS^jjj  (jLyA?- 

cOjj  Vj  o^p  015^  L*^  t^.^.j]g*j  Jjot-j  c/,^l  &l?st9  cL*j15  JUJl 

^Cvi  c..i^pl  ^jl  taSil  J  y*  j  L  :JU#  t(j»\J*i\  s-list»  tL^iJ  ^1  OLS"  La  j 

(JULj  C(jLoJl  1  ^jA  JL*  jJ-a*)  ij<Aj  ^J^ap  f.\jjj 

l»j  c4^Ip  c-JLS"*  a*/i  y->-  ^gi»xi  j^>-  aJp  Aiil  (_5^13  <ds'  J  y*  j 

^Jp  aJJI  ^Lv?  J  y*  j  j*JLs  c< }j‘/3  J  i .A  S 

aJp  <oiI  (jjW5  Aiil  j*-“*"*  Cj^Lp  t<4^'  Jj-aj  ^  i <JLa3  cj»JLI«j 

C$ iS J'5'  V_J  -Lii  Ajjt  Jp_j  La  LaI  :Jjaj  jJLL-j 

4  ®  fj-^i  (^  o^J  Js 

^  ^  ^  !©1  JaJoj  |fe===t^  JLjJ  ILa 

.S^Ajc-JL  ^-waj  L»  (_£jif 

e)lxp  Lj tJaiL^Jl  (^1p  ^  ^ip  Jjf  4j  ^j^-t 

yi  j*-~*La  LjJj-  t!jjl^Jl  y>  LjJj- 

io3y.  yf-  cJ^La  y)  ^jP  ^  jUJLi  Lj  Jj>-  t^v-^LaJl 

4»l  <&l  J  y*  J  Jl  lioo  Jl  Ji  (^*  O* 

.  Oy>rJj  (ijJbdl  ^S”” Jj  JL*j  jJLL*j  aJp 

5423/1021.  Abu  Ahmad  Bakr  bin  Muhammad  bin  Hamdan 
Ash-Shainafi  mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Musa  bin  Sahi  bin 
Katsir  menceritakan  kepada  kami,  Hasyim  bin  Al  Qasim  menceritakan 
kepada  kami,  Sulaiman  bin  Al  Mughirah  menceritakan  kepada  kami  dari 


I  728  1  —  Al  Mustadrak 


Humaid  bin  Hilal,  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa  Al  Asy’ari,  Al  Ala  Al 
Hadhrami  mengirimkan  delapan  paluh  ribu  kepada  Rasulullah  0  dari 
Bahrain.  Tidak  pernah  ada  harta  yang  dikirimkan  kepada  Rasulullah  H 
sebanyak  itu,  baik  sebelum  maupun  sesudahnya.  Rasulullah  !§■ 
kemudian  memerintahkan  agar  harta  itu  diletakkan  di  atas  tikar.  Lalu 
adzan  pun  dikumandangkan.  Rasulullah  %  kemudian  datang  dan  berdiri 
condong  ke  arah  harta  itu.  Orang-orang  lalu  berdatangan  dan 
Rasulullah  pun  memberikan  (harta  itu)  kepada  mereka.  Pada  saat  itu, 
tidak  ada  penjumlahan  maupun  penimbangan,  dan  yang  ada  hanyalah 
pencidukan. 

Al  Abbas  kemudian  datang  dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah, 
sesungguhnya  aku  telah  memberikan  tebusanku  dan  tebusan  Uqail  pada 
hari  perang  Badar,  padahal  Uqail  tidak  memiliki  harta.  Maka  berilah  aku 
bagian  dari  harta.ini.”  Rasulullah  bersabda,  “Ambillah.” 

Abbas  kemudian  menciduk  (harta  itu)  ke  dalam  kain  khamishah 
(pakaian  merah  atau  hitam  yang  bergaris-garis)  dikenakannya.  Setelah 
itu  Hamzah  pergi  berlalu.  Namun  dia  tidak  mampu  (untuk  mengangkat 
harta  itu).  Dia  kemudian  menengadahkan  kepalanya  ke  (arah)  Rasulullah 
dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah,  angkatkanlah  ke  atas  (bahu)ku.” 

(Mendengar  itu)  Rasulullah  H  tersenyum  seraya  bersabda, 
“Salah  satu  dari  apa  yang  dijanjikan  Allah  (kepadaku),  sesungguhnya  Dia 
telah  mewujudkannya  untukku.  Namun  aku  tidak  tahu  yang  lainnya. 
‘Katakanlah  kepada  ta  wanan-ta  wanan  yang  ada  di  tanganmu:  “Jika 
Allah  mengetahui  ada  kebaikan  dalam  hatimu,  niscaya  Dia  akan 
memberikan  kepadamu  yang  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  diambil 
daripadamu  dan  Dia  akan  mengampuni  kamu. (Qs.  Al  Anfaal  [8]:  70) 


Al  Mustadrak  —  I  729  1 


Ini  lebih  baik  daripada  yang  telah  diambil  dariku.  Aku  tidak  tahu  apa 
yang  akan  Dia  lakukan  dengan  ampunan.  '589 

Hadits  tersebut  dikabarkan  kepadaku  oleh  Abu  Ali  Al  Husain  bin 
Ali  Al  Hafizh:  Abdan  Al  Ahwazi  mengabarkan  kepadaku,  Al  Husain  bin 
Al  Harits  menceritakan  kepada  kami,  Hasyim  bin  Al  Qasim 
menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Al  Mughirah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Humaid  bin  Hilal,  dari  Abu  Burdah,  dari  Abu  Musa, 
bahwa  Al  ‘Ala  bin  Al  Hadhrami  mengirimkan  harta  dari  Bahrain  ....  Dia 
kemudian  menyebutkan  hadits  yang  serupa  dengan  hadits  sebelum  ini. 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


,y.  j  —  \  *  Y  Y  /o  1 Y  £ 

l SjlS  j  j*  j  :Jli  tJ^iJl  j 

S**-  -Jk  D*  j**  j  ‘j*  j 
4J1I  J  y*  j  j\  c-iW*  j*  j.  'J  U  d  <.jj^\  j 

ol j  CSs  j£>j  OVJ jJyip  Jj  t<L>-  aJIpj  <JLp  <0il 

&  i4i>l  j  Ij  i^LJl  JUi  j  <1 p  a»I  <&1  J  j*  j 

JUi  Jl^Jr  ; jLai  Yviiu-  amI 

.OCJUI  :Jli  Yjl^Jl  ^  JCUJ1  £ 


589  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TaHdvsh,  “(Hadits  tersebut)  sesuai  dengan  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


I  730  1  —  Al  Mustadrak 


5424/1022.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Al  Husain  bin  Al  Fadhl  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Musa  bin  Daud  Adh-Dhabi  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Hakim  bin  Al  Mundzir  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin 
Bisyr  Al  Khats’ami,  dari  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Ali  bin  Al  Husain, 
dari  ayahnya,  dia  berkata,  “Abbas  bin  Abdul  Muthallib  datang  kepada 
Rasulullah  fD  dengan  mengenakan  pakaian  hullah,  dan  saat  itu  dia 
memiliki  dua  jalinan  rambut  yang  berwarna  putih.  Ketika  Rasulullah  fH 
melihatnya,  maka  beliau  pun  tersenyum.  Abbas  bertanya,  ‘Wahai 
Rasulullah,  apa  yang  membuat  Anda  tersenyum.  Semoga  Allah 
memanjangkan  umur  Anda.’  Beliau  menjawab,  Aku  kagum  akan 
keelokan  paman  Nabi  (ketampananmu).  ’  Abbas  berkata,  Apa  yang  elok 
pada  kaum  laki-laki?’  Beliau  menjawab,  ‘Lidahnya  (ucapannya)'.  590 

y  Ij ~  ^  ♦YY’/©  t  T  ® 

y  Oli-  ijjs  y  iii  cOjjli  y  y* y  £&>- 

t&jui*  y£j I  OlT  :Jli  ‘y>  cjO&Jl  y  'J*  ‘O 
'ya~*3  4-ip  ^JUaj  £-4^3 

Akil  J  y*  j  jji  ,j-lil  0lS”j  y.  ^ 

aljuJi  ^  ilfij  ij’Sj  {y  aIIp  4»t 

aIIp  Akil  ^^1^  aMI  J  y  j  y.  aWI  -Lp  oli-o 

.^-Ljdb  LJ  ^ 

5425/1023.  Abu  Sa’id  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi 
mengabarkan  kepada  kami,  Musa  bin  Harun  menceritakan  kepada 

590  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “(Hadits  tersebut)  mursal.  “ 


Al  Mustadrak  —  1  731  I 


kami,  Syu’aib  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  bin  Uyaynah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Al  Munkadir,  dari  Jabir, 
dia  berkata,  “Ketika  Abbas  berada  di  Madinah,  orang-orang  Anshar 
mencari  pakaian  yang  akan  mereka  kenakan  pada  Abbas,  namun 
mereka  tidak  menemukan  pakaian  yang  pas  untuknya  kecuali  pakaian 
Abdullah  bin  Ubay.  Maka  mereka  pun  mengenakannya  kepadanya.” 

Jabir  meneruskan,  “Abbas  adalah  tawanan  Rasulullah  fH  pada 
perang  Badar.  Dia  dibebaskan  karena  terpaksa.  Dia  kemudian  dibawa 
ke  Madinah,  dan  Abdullah  bin  Ubay  mengenakan  pakaiannya  kepada 
Abbas.  Oleh  karena  itulah  Rasulullah  H  mengafani  Abdullah  bin  Ubay 
dengan  pakaian  beliau,  sebagai  balasan  atas  apa  yang  telah  dilakukan 
Abdullah  bin  Ubay  kepada  Abbas.”591 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  ,  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya 
tidak  mengeluarkan/meriwayatkannya. 

*J>  sf  0>.  ~  '  *  Y  l/°  t  V  1 

'J*  <y-  js’**’  o*  c ^ 

^1  A*! p  jJJL  j*  1  LJ  :Jli  <ojI  ^ 


5426/1026.  Ali  bin  Isa  menceritakan  kepadaku,  Ibrahim  bin 
Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Abi  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Dinar, 


591  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “(Hadits  tersebut)  sesuai  dengan  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim." 


I  732  1  —  Al  Mustadrak 


dari  Jabir  bin  Abdullah,  dia  berkata,  “Ketika  Abbas  tertawan,  tidak  ada 
pakaian  yang  pas  untuknya  kecuali  pakaian  Ibnu  Ubay.”592 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  ,  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya 
tidak  mengeluarkan/ meriwayatkannya . 

ci  (U*Q  ^  ^  ci  >  *  tv/®  t YV 

’Jfi-  i jJJz-  ’Je-  t«l)l jL»  i J 

VI  d  (J  J  ^  ^  t y.  yS*- 

’J  J  o +*:* 

5427/1027.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  juga 
menceritakan  kepada  kami  di  Kufah,  Abu  Ishaq  Muhammad  bin  Harun 
bin  Isa  Al  Hasyimi  menceritakan  kepada  kami,  Musa  bin  Abdullah  bin 
Musa  Al  Hasyimi  menceritakan  kepada  kami,  Ya’qub  bin  Ja’far  bin 
Sulaiman,  dia  berkata,  “Aku  mendengar  ayahku  berkata,  ‘Aku  menemui 
Abu  Ja  ’far  Al  Manshur  dan  aku  melihat  rambut  sebahunya ,  maka  aku 
pun  memandangi  keindahan  rambutnya.  Dia  (Abu  Ja’far  Al  Manshur) 
kemudian  berkata:  Abu  Muhammad  bin  Ali  memiliki  rambut  sebahu. 
Dia  (Abu  Muhammad  bin  Ali)  menceritakan  kepadaku  (Abu  Ja’far  Al 
Manshur)  bahwa  ayahnya,  yaitu  Ali  bin  Abdullah,  memiliki  rambut 
sebahu.  Dia  (Ali  bin  Abdullah)  juga  menceritakan  kepadaku  (Abu 
Muhammad  bin  Ali)  bahwa  ayahnya,  yaitu  Abdullah  bin  Abbas, 
memiliki  rambut  sebahu.  Abbas  juga  memiliki  rambut  sebahu.  Dia 
(Abbas)  menceritakan  kepadaku  bahwa  Nabi  H  juga  memiliki  rambut 
sebahu.  Hasyim  bin  Abd  Manaf  juga  memiliki  rambut  sebahu.’  Aku 
kemudian  berkata  kepada  ayahku,  ‘Aku  (Ya’qub  biri  Ja’far)  benar-benar 

592  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhiis. 


Ai  Mustadrak  —  I  733  I 


mengagumi  rambut  sebahunya.’  Ayahku  berkata,  ‘Itulah  cahaya 
kekhalifahan'.” 

Ya’qub  berkata,  “Ayahku  menceritakan  kepadaku  dari  ayahnya, 
dari  kakeknya,  dia  berkata,  ‘Sungguh,  apabila  Allah  hendak 
menciptakan  makhluk  untuk  memangku  kekhalifahan,  maka  Dia 
mengusapkan  tangan-Nya  ke  ubun-ubun  makhluk  tersebut.  Sehingga, 
tidaklah  pandangan  seseorang  terarah  padanya,  melainkan  orang  itu 
akan  menyukainya.  ”593 

Para  perawi  hadits  ini  dari  yang  paling  akhir,  mereka  adalah 
keturunan  Hasyim  yang  dikenal  kemuliaan  nenek  moyangnya. 


Ji*  JJ  W  JJ  jJu^r  y\  lj jjA  —  \  *  Y  “l/°  i  Y  A 
y  1  OUJL  'j*  41 1  xs-  ISjl?-  41I 

i(S J^^  ^  ji j*aS\  t 

J  J'*  ’J*  ‘2^  ’J*  ’J*  J  A  J  J^~J  'j* 

C... ^Jl  :U^p  41 1  j  y  J 15  f  i 

{j»  4-j  j»  iijtaj  -bswo.Jl  JbjJ  I  Jji  pil*  j  4lJLp  4ll  4ll  J  y»  j 

V  ljl5  tl$J>  viJU  ^5  liLjapti  c 

:Jl5  cLg-ip  lil  :Jl5 

^1  Ijc-lssii  :<Jli  (OUJl  ^  :Jl5  ^ j  :Jl5 

Yiili  L* j  :JlS  c y>-  IJLa  ^Jjlp  JUi  44-JLp 


593  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “Para  perawinya  adalah  keturunan 
Hasyim.  Mereka  bukan  orang-orang  yang  dapat  dijadikan  pegangan.” 


[~734~~1  —  Al  Mustadrak 


1x5 j  ^  Jbjl  of  aIIp  a&I  ^iil  SjlS  01  :  Jli 

lidi-fc  of  SjlS  Sljli  ^li  4IJI  L-iki  j*-j3  A^JL-Jl  ^  4-i  j  OlS"’ 

:Jl5  jJkJl  jp  Ojdl  ojif  01  4lil  Jij  jp  iSil  <■£+ 

bl5  iJb*^~dl  Ji-Jii  :JlS  cSl  '  Jb  ^  Jl-**  <.*£']& 

J~~3  ji-il-j  ^  ^1  cs^3  ^1  J_Aj  gs»  o-W*^  vOs? 

^Lp  JlSi  tj«JLl»> j  <JlP  Aill  Aill  J j-a» j  «fa»— »>  4^  jk^Jl  «.L» 

<0Jl  J  j--»  j  M  »— »lj*jJl  l*ii  *  Jl-i*  ic^lj-^Jl  ca^tlj 

jjb  4il  jJpOL»  1JL*j>*_*  O— *J  (_£JlJlj  ^  <Jb**  Cj*J«***j  4-ip 

: ^P  Jl£5  i y*s*  b  ojf  -UPjjj  tpl^Jl  IA*  ^9  c-jlj^l  £V»J  c5^Jl 

Jli  p  c^-lfkJl  HUi  Jiij  lii  Oir  £  <Jl  ai ^3  ^^lp  liAlLr-j  £p 
aJp  aMI  <0ll  J  y*  j  Jbsfc^w»  li-bj?  jl-vjl  dl~kpl  AS  •(yC*^l 

.«.Ijjjlb  £--< jf  1  jb  (j-bitU  k>  i-istt^Jl  ^5  ^1p  liSl^i 

5428/1026.  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Abdullah  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Al  Qasim 
Abdullah  bin  Muhammad  bin  Sulaiman  bin  Ibrahim  Al  Iskandarani  di 
Mesir  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Yahya  Adh-Dharir  Zaid  bin  Al 
Husain  Al  Bashri  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin  Zaid  bin 
Aslam  menceritakan  kepada  kami  dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dari 
Umar  bin  Al  Khaththab,  bahwa  dia  berkata  kepada  Abbas  bin  Abdil 
Muthallib  “Sesungguhnya  aku  pernah  mendengar  Rasulullah  fj| 
bersabda,  ‘Kami  akan  memperluas  masjid.’  Sementara  rumahmu  begitu 
dekat  dengan  masjid.  Berikanlah  rumahmu  pada  kami,  agar  (tanahnya) 
dapat  kami  tambahkan  ke  dalam  masjid.  Aku  akan  menetapkan 


Al  Mustadrak  —  1  735  I 


penggantinya  bagimu  yang  lebih  luas  darinya.”  Abbas  berkata,  “Aku 
tidak  mau.”  Umar  berkata,  “Jika  demikian,  aku  akan  memaksamu  agar 
memberikan  rumahmu  itu.”  Abbas  berkata,  “Engkau  tidak  berhak 
melakukan  itu.  Tetapkanlah  seseorang  yang  akan  memberi  putusan 
dengan  benar  di  antara  aku  dan  kamu.”  Umar  bertanya,  “Siapa  orang 
itu?”  Abbas  menjawab,  “Hudzaifah  bin  Al  Yaman.” 

Aslam  berkata,  “Mereka  kemudian  mendatangi  Hudzaifah  dan 
menceritakan  masalah  itu  kepadanya.  Hudzaifah  lalu  berkata,  ‘Aku 
memiliki  hadits  (khabar)  dalam  masalah  ini.’  Seseorang  bertanya,  ‘Apa 
itu?’  Hudzaifah  berkata,  ‘Sesungguhnya  Nabi  Daud  pernah  berkeinginan 
untuk  memperluas  Baitul  Muqaddas,  namun  ada  rumah  seorang  yatim 
yang  dekat  dengan  Baitul  Maqdis.  Daud  kemudian  meminta  (rumah  itu) 
kepada  si  yatim,  namun  dia  tidak  mau  menyerahkannya.  Maka  Daud 
pun  hendak  merampas  rumah  itu  darinya,  namun  Allah  mewahyukan 
kepadanya:  Tidak  boleh  ada  kezhaliman  terhadap  rumah-rumah  (yang 
akan  dijadikan)  Rumahku.’  Hudzaifah  meneruskan,  ‘Maka  Daud  pun 
meninggalkannya.’  Abbas  berkata  kepada  Hudzaifah,  ‘Masih  ada  yang 
lain?’  Hudzaifah  menjawab,  ‘Tidak  ada'.” 

Aslam  meneruskan,  “Umar  kemudian  masuk  ke  dalam  masjid. 
Ternyata,  talang  air  Abbas  menjorok  ke  dalam  masjid  Rasulullah 
untuk  mengalirkan  air  dari  rumahnya  ke  dalam  masjid  Rasulullah 
Umar  kemudian  memberi  isyarat  dengan  tangannya,  lalu  talang  air  itu 
pun  dicabut.  Umar  berkata,  Talang  air  ini  tidak  boleh  menjorok  ke 
dalam  masjid  Rasulullah  Abbas  berkata,  ‘Dani  Dzat  yang  mengutus 
Muhammad  membawa  kebenaran,  sesungguhnya  Muhammad-lah  yang 
memasang  talang  air  ini  di  tempat  ini,  dan  engkau  mencabutnya,  wahai 
Umar.’  Umar  berkata,  ‘Letakkanlah  kedua  kakimu  di  pundakku,  agar 
engkau  dapat  memasangnya  kembali  ke  tempat  semula.’  Maka  Abbas 
pun  melakukan  itu.  Setelah  itu,  Abbas  berkata,  ‘Sebenarnya  aku  akan 
menyerahkan  rumah  ini  padamu  agar  (tanahnya)  dapat  engkau 


[  736  |  —  Al  Mustadrak 


masukkan  ke  dalam  masjid  Rasulullah  §||.’  Maka  Umar  pun 
memasukkannya  ke  dalam  masjid.  Setelah  itu,  Umar  menetapkan 
sebuah  rumah  untuk  Abbas,  yang  lebih  luas  daripada  rumahnya  yang 
dulu,  di  daerah  Zaura.”594 

Hadits  ini  kami  catat  dari  riwayat  Abu  Ja'far  dan  Abu  Ali  Al 
Hafizh,  dan  dia  tidak  mencatatnya  melainkan  dengan  sanad  ini.  Namun 
Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak  berhujjah  dengan  riwayat  Abdurrahman  bin 
Zaid  bin  Aslam.  Kendati  demikian,  saya  mendapatkan  penguat  baginya 
yaitu  dari  hadits  penduduk  Syam. 


c^Jll  'J  'J^J\  J  .  YY/olY^ 

'j  J  j ^  ^  ~j 

«.UaP  Ji  (j- 

AiP  JJj  t-jlkkJl  J3  J>S-  of  jl  J-  lyjCl^Jl 

oJiij  j 'Jumj  P  <dll  JJs  4)Ji  J J>'j  J  J  Sljl  & 

«i-JwbJl  J' Sfi  c_..l)g/Jl  XS-  ^  jli  J& 


5429/1027.  Hadits  tersebut  diriwayatkan  kepada  kami  oleh 
Abu  Ahmad  Al  Husain  bin  Ali  At-Tamimi  %,  ,  Muhammad  bin  Al 
Musayyab  mengabarkan  kepada  kami,  Abu  Umairah  Isa  bin  Muhammad 
bin  An-Nuhas  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin  Muslim 
menceritakan  kepada  kami,  Syu'aib  Al  Kharasani  menceritakan  kepada 
kami  dari  ‘Atha  Al  Kharasani,  dari  Sa'id  bin  Al  Musayyab,  bahwa  ketika 
Umar  bin  Al  Khaththab  i%>  hendak  memperluas  Masjid  Rasulullah  0, 


594  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  737  | 


terjadilah  perselisihan  mengenai  mmah  Abbas  bin  Abdil  Muthallib.  Dia 
kemudian  menyebutkan  hadits  seperti  hadits  di  atas.595 


^  \  •  Y  a/ o  i  V  * 

c«uip  ^  4 ya..<  luJL>-  t(_$ ^»L>dl  ObiP  jjj  ^^P  cH 

‘uOj  lJ  '{j*  ‘uijj  O*  O*  ^p 

01  4_jLp-  4iil  I<JlS  c4jlp  <0)1  ^1p 

sJL^p  ^jIp  o. «S"  L*  i(JbSi  c4jt~*3  r  4S.1  ^jIp  cLbLojti^ij 

.^Ul  <_j jji 

yu3  [p  :C/'W*^  ‘<^3  C4lp  4i)l  ^ V»J  ^jIp  ^P  Oilu^bj 

j^>  1*  j^SLiiPl  :JUi  4-ip  <o)l  {JL^ 

■^YSJ  %  ^juJ 

,CL*l '^r J>xj  jJ J  tjil jJb^jl  “AS^ 

5430/1028.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  Al  Amiri 
menceritakan  kepada  kami,  Qabishah  bin  Uqbah  menceritakan  kepada 
kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Musa  bin  Abu  Aisyah,  dari 
Abdullah  bin  Razin,  dari  Abu  Razin,  dari  Ali  iffe  ,  dia  berkata,  “Aku 
berkata  kepada  Abbas,  ‘Mintalah  kepada  Nabi  H  agar  menugaskanmu 
memungut  zakat.’  Lalu  Abbas  pun  meminta  itu  kepada  beliau.  Beliau 
kemudian  bersabda,  ‘Aku  tak  akan  menugaskanmu  untuk  mengums 
sesuatu  yang  digunakan  untuk  membersihkan  dosa  orang-orang’.  ” 

595  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 


—  Al  Mustadrak 


Diriwayatkan  dengan  sanad  yang  sama  dari  Ali  ,  dia  berkata, 
“Aku  berkata  kepada  Abbas,  ‘Mintalah  kepada  Nabi  agar  menyerahkan 
tugas  pelayanan  Ka'bah  kepada  kami.’  Lalu  beliau  bersabda,  ‘Aku  akan 
memberi  kalian  tugas  yang  lebih  baik  bagi  kalian  daripada  tugas 
tersebut.  (Yaitu  tugas)  memberi  minum  jama'ah  haji.  Tugas  ini  dapat 
kalian  lakukan  dengan  baik,  dan  kalian  tidak  melalaikannya'.”596 

Kedua  hadits  tersebut  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meriwayatkannya. 


1  ~  \  *  Y  °^/ °  i  T'  > 

j  ^  'j!  1  ^ 

D*  Cf-  O*  J*  Cf-  O* 

aJLp  auI  aJ)1  M  Cji  cAiP  aJsI 

.'Si}  j*,  i!  ^  ajIw»  j*  tj*i -j 

5431/1029.  Ali  bin  Isa  Al  Hiri  menceritakan  kepada  kami, 
Ahmad  bin  Najdah  Al  Qurasyi  menceritakan  kepada  kami,  Sa'id  bin 
Manshur  menceritakan  kepada  kami,  Isma'il  bin  Zakariya  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Hajjaj  bin  Dinar,  dari  Al  Hakam,  dari  Hujiyyah  bin 
Adiy,  dari  Ali  bahwa  Abbas  bin  Abdil  Muthallib  bertanya  kepada 
Rasulullah  0  tentang  mempercepat  pembayaran  zakat  sebelum  haul. 
Lalu  Rasulullah  0  memberikan  keringanan  kepadanya  dalam  hal  ini.597 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/meriwayatkannya . 


596  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 

597  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  739  | 


jjI  ykn  ir^-f  *r*/o irr 

_^j  cj^W  <y.  4ls^  o*  <gr^  ‘O  ^ 

'J*  0*0  tgJ  yj  4;Ji  ^  *J.J*  :'^  ‘O'  g/ 

4i)l  Jj~»j  ,_Jl  g-Oll  «■&•  *J^  ‘OriJ  Cf-  S-4^1  i>^  cji->j£Jl  yj 

caUI  (J j*» j  b  :  Ju»  ?t,i)jLi  1«  !(Jlii  to^w  _^_J  |*-L**_}  4iil  t.5^*^ 
IvO  |».^-ya.«j  ^jiL  :<Jtf  ?j»-^Jj  iAJ  Ia  :JUi  ^  ^ 

4ulp  aDI  ^ly9  aUI  (J ^<J  1  y»«<  *jjl5  jjJU  IjjjJ  U  jjiJ  lil)  (43 ywA 

(^jJlj  I(Jl3  ( <1P  LoJU  I(Jl3  (4-U^P  ^jjJ  (J  ^P 

4J J-A^J  4JJ  ^5^-  t? _/4  'V 

.A-j|  (O  ^  (J^j  j*-1  ’J^* 

5432/1030.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Isma'il  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada  kami,  Yahya  bin  Yahya 
dan  Ishaq  bin  Ibrahim  serta  Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah  menceritakan 
kepada  kami,  mereka  berkata:  Jarir  mengabarkan  kepada  kami  dari 
Yazid  bin  Abu  Ziyad,  dari  Abdullah  bin  Al  Harits,  dari  Al  Muthallib  bin 
Rabi'ah,  dia  berkata,  “Abbas  datang  kepada  Rasulullah  H  sambil  marah- 
marah.  (Melihat  itu),  Rasulullah  H  bertanya,  ‘Ada  apa  denganmu?’ 
Abbas  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah,  ada  masalah  apa  antara  kita  dengan 
orang-orang  Quraisy?’  Beliau  balik  bertanya,  ‘Memang  ada  apa  antara 
kamu  dan  orang-orang  Quraisy?’  Abbas  berkata,  ‘Apabila  mereka 
bertemu  satu  sama  lain,  mereka  bertemu  dengan  wajah  yang  berseri- 
seri.  Tapi  apabila  mereka  bertemu  dengan  kita,  mereka  menemui  kita 
dengan  wajah  yang  tidak  demikian'.” 


1740  I  —  Al  Mustadrak 


Al  Muthallib  bin  Rabi'ah  menemskan,  “(Mendengar  itu),  maka 
Rasulullah  %  pun  marah,  hingga  urat  di  antara  kedua  matanya 
melingkar.” 

Al  Muthallib  bin  Rabi'ah  melanjutkan,  “Ketika  beliau  sudah  reda 
dari  kemarahan,  beliau  bersabda,  ‘Demi  Dzat  yang  jiwa  Muhammad 
berada  dalam  kekuasaan-Nya,  tidaklah  keimanan  akan  merasuk  ke 
dalam  hati  seseorang,  hingga  dia  menghukumi  untuk  kepentingan  Allah 
dan  Rasul-Nya'.” 

Al  Muthallib  bin  Rabi'ah  meneruskan,  “Kemudian  beliau 
bersabda,  ‘Mengapa  orang-orang  menyakitiku  dengan  mengganggu 
Abbas,  paman  seseorang,  yang  sudah  seperti  ayahnya  sendiri'.”598 

Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Isma'il  bin  Khalid  dari  Yazid  bin  Abu 
Ziyad  dan  Yazid.  Meskipun  Al-Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/tidak  meriwayatkan  hadits  ini,  namun  hadits  ini 
merupakan  salah  satu  dari  beberapa  pilar  hadits  di  kalangan  orang- 
orang  Kufah. 


j,  'j  odk  jjs  J  -\.n/©trr 


l-fej  'k  j i  ^  <J-  CF™- 

\j  :<JlS  -L p  ^  fjt’  jD-Jl  ^  aw!  a. p 

Ij jil  131  j  Ia jjii  L/?»;  1$  131  L 01  cAiil  j 

jjL-j  4± P  Al  Al  J : Jli  yu  Sl 

598  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Meskipun  (hadits)  Yazid  tidak 
dikeluarkan/tidak  diriwayatkan  oleh  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  sejatinya 
khabar  ini  merupakan  salah  pilar  hadits.” 


Al  Mustadrak  —  I  741  I 


Jjr J  'i!  oSl»  >tjJu  (^JL Jlj  :Jlij  t&jJLi  L^aP  •  1 

y^j  j  cr~*^  s-**£*  ^ 

\Xfi>  (Jlp  C— U.; j  4j«-U"j  ^Jp  Aiil  LS^9  Jj-^j  C~rf  (JaI  jJiCai 

0^  *—^  ^^**-*V^  Cr!  Cr* J  **i*j  oK  *— ^Jb  ^L-jA^JI 

.^9 _jUl  lii  4lSlpl 

5433/1031.  Hadits  ini  juga  diriwayatkan  kepada  kami  oleh  Abu 
Amr  Utsman  bin  Ahmad  bin  Simak  Az-Zahid  di  Baghdad:  Abdurrahman 
bin  Muhammad  bin  Manshur  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin 
Sa’id  menceritakan  kepada  kami,  Isma’il  bin  Khalid  menceritakan 
kepada  kami  dari  Yazid  bin  Abu  Ziyad,  dari  Abdullah  bin  Al  Harits,  dari 
Abbas  bin  Abdil  Muthallib,  dia  berkata,  “Aku  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah, 
apabila  orang-orang  Quraisy  bertemu  satu  sama  lain,  mereka  bertemu 
dengannya  dengan  raut  wajah  yang  baik.  Tapi  apabila  mereka  bertemu 
dengan  kita,  mereka  bertemu  dengan  kita  dengan  wajah  yang  tidak  kita 
kenal1.” 

Abbas  meneruskan,  “Rasulullah  g|  marah  besar,  dan  berkata, 

Demi  Dzat  yang  jiwa  Muhammad  berada  dalam  kekuasaan-Nya, 
keimanan  tidak  ada  merasuk  ke  dalam  hati  seseorang,  hingga  dia 
mencintai  kalian  karena  Allah  dan  Rasul-Nya ' 599  1 

Aku  telah  menyebutkan  sepenggal  keutamaan  Ahlul  Bait 
Rasulullah  pada  sifat-sifat  keutamaan  Hasan  dan  Husain.  Di  dalam 
pembahasan  ini,  saya  juga  telah  menyebutkan  cacat  hadits  ini  dengan 
menyebutkan  adanya  Al  Muthallib  bin  Rabi'ah  dan  para  perawi  yang 


599  Lihat  hadits  no.  5432. 


I  742  |  —  Al  Mustadrak 


tidak  dicantumkannya  dalam  sanad  tersebut.  Oleh  karena  itulah  semua 
itu  tidak  perlu  dijelaskan  kembali  di  sini. 


luJ \s>-  ^Lill  y)  —  'S  •  Y*  Y  /  °  i  Y*  1 

jS>  c^jjj  j)  jy  is-UaP-  ji  -H  SliSs-  cc_Jl 1»  ^ 

:^J\  JiIp  'd'  cc_J^Jl  ^  S~fy*  c  J 

.iiij  ^ill  O jljj 

5434/1032.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada 
kami,  Abdul  Wahhab  bin  ‘Atha  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsaur 
bin  Yazid,  dari  Makhul,  dari  Sa'id  bin  Al  Musayyab,  bahwa  dia  berkata 
ditujukan  kepada  Abbas  bin  Abdil  Muthallib,  “(Dia)  adalah  yang  terbaik 
di  kalangan  i^mat  ini  dan  penerus  Nabi,  sekaligus  pamannya.”600 


jisJ\  'j  ^)\  &  J  jpA  .rr/otro 

d/  J*.  l 

:Jl»  cpJlv»  Vjf  :Jli  C*  y  j) 

bli  ia£j (j  'Cj£s-  &\  j  OlliP  jjl)  H*  u’- 

:JUa  cJ-iaiJl.  Uf  Ij  s y*^\  :JUi  coliti  j* 

^Vif  of  Js-  ooj  U  :JUi 

.cJLjf  j»j  t|% 

600  Khabar  ini  tidak  dikomentari  oleh  Adz-Dzahabi  dalam  kitab  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  I  743  I 


5435/1033.  Abu  Al  Qasim  Abdurrahman  bin  Al  Hasan  Al 
Qadhi  di  Hamdan  mengabarkan  kepadaku,  Ibrahim  bin  Hasan 
menceritakan  kepada  kami,  Adam  bin  Iyas  menceritakan  kepada  kami, 
Syu'bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Amr  bin  Murrah,  dia  berkata: 
Aku  mendengar  Dzakwan  bin  Shalih  berkata,  “Abbas  bin  Abdul 
Muthallib  mengutusku  kepada  Utsman ,  maka  aku  pun 
mendatanginya.  Ternyata  Utsman  sedang  menjamu  orang-orang  dengan 
makan  siang.  Lalu  aku  menyampaikan  undangan  kepadanya  (dari 
Abbas),  lalu  dia  mendatangi  Abbas.  Dia  berkata  (kepada  Abbas), 
‘Sungguh  berseri-seri  wajah(mu),  wahai  Abui  Fadhl.’  Abui  Fadhl  berkata, 
‘Begitu  pula  dengan  wajahmu  wahai  Amirul  Mukminin.’  Utsman 
berkata,  ‘Aku  hanya  ingin  memenuhi  undangan  utusanmu  yang  datang 
kepadaku  saat  aku  menjamu  mereka  dengan  makan  siang.  Aku 
menyelesaikan  makan  siang  dengan  mereka,  kemudian  aku  datang 
menghadap  (ke  sini)'.”601 


J  JsJ.  J  Ji.j?  ^>1  -\-rtl otrn 

cJL*—  tiUwil  jjj 

^  J*  J*  J**  ^  J*  U* 

:  Jli  tcJrf  J>1  : JU  oSl  :  JUi  ijsl*  y*  J  ^  yy  j 

.jjistjS  OlS'  obi  <1)1  L»f  :Jl5  CjjoLp  VS 

5436/1034.  Abu  Al  Husain  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Ya’qub  Al  Hafizh  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats- 
Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami,  Qutaibah"  bin  Sa’id  menceritakan 
kepada  kami,  Jarir  menceritakan  kepada  kami,  dari  Amr  bin  Tsabit,  dia 


601  Khabar  ini  tidak  dikomentari  oleh  Adz-Dzahabi  dalam  kitab  At-Talkhish. 


1744  |  —  Al  Mustadrak 


berkata,  “Seorang  lelaki  masuk  menemui  Al  Husain  yang  sedang 
makan,  maka  Al  Husain  pun  menawarinya,  'Mendekatlah,  makanlah!’ 
Orang  itu  menjawab;  ‘Aku  sudah  makan,  sungguh.’  Al  Husain  bertanya, 
‘Di  tempat  siapa?’  Orang  itu  menjawab,  ‘Di  tempat  Abbas.’  Al  Husain 
berkata,  ‘Ayahnya  (Abbas)  adalah  tokoh  terkemuka  Quraisy'.”602 

^  J ^ .  ro/o  irv 

J- cpjj  J  Ja»  o3- 

iaip  asiI  ^  4iil  J-p  J 15  :  JlS  c <— o3- 

iJuf  0!  ^ <3il  ^  ^ 

5437/1035.  Abu  Ali  Al  Hafizh  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Aziz  menceritakan  kepada  kami,  Salamah  bin  Rauh 
menceritakan  kepada  kami  dari  Uqail  bin  Khalid,  dari  Ibnu  Syihab,  dia 
berkata,  “Abdullah  bin  Tsa’labah  berkata,  ‘Rasulullah  bersabda, 
‘Allah  mewasiatkan  kepadaku  agar  berbuat  baik  kepada  keluarga,  dan 
Dia  memerintahkanku  agar  memulainya  dengan  Abbas'.  ’603 

X^,  ‘J  t/~j  J  .n/otTA 

J  «JpC.  i J  Jiifl  ij*  Ji  ^  (ji 

J  J*  ‘j&f  J-  &  'J*  ^*  J  'J*  V^''  ^  ^ 

JuP  ^  oSC^Jl  flp  (-yUa^Jl  ^  yl-P  j^-^1  :Jl5  <of  ^1p 

602  Khabar  ini  tidak  dikomentari  oleh  Adz-Dzahabi  dalam  kitab  At-Talkhish. 

603  Khabar  ini  tidak  dikomentari  oleh  Adz-Dzahabi  dalam  kitab  At-Talkhish. 


Al  Mustadrak  —  1  745  | 


Uj  (LiL-ls  4j  i^Cj!  *iJ^j  ^.p  IJl*  ijLSi  t> _ 

01  L^jI  ijLSi  t(j>»LJl  t--)ogx3  ijl5  caJjI  (_5^“ 

c0w\Jl^J  uJ^il  {£ jl  aBI' 

aJLp  <0il  au!  J j-^j ^j  ^LJl  1$jI  I jJcali  C<U>ejjjJ  c<«ia*j 

Jjj  1^5  ti^J  ^  cJi  4^‘J  c^L*)!  5^ 

5438/1036.  Abu  Zakariya  bin  Muhammad  Al  Anbari 
mengabarkan  kepadaku,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Nashr  menceritakan 
kepada  kami,  Az-Zubair  bin  Bakkar  menceritakan  kepada  kami,  Sa’idah 
bin  Ubaidullah  Al  Muzani  menceritakan  kepadaku  dari  Daud  bin  Atha  Al 
Madini,  dari  Zaid  bin  Aslam,  dari  Ibnu  Umar,  bahwa  dia  berkata,  “Pada 
musim  panas  yang  sangat  panjang,  Umar  bin  Al  Khaththab  meminta 
Abbas  bin  Abdil  Muthallib  agar  mau  berdoa  meminta  hujan.  Abbas 
kemudian  berdoa,  ‘Ya  Allah,  (aku)  ini  adalah  Abbas,  paman  Nabi-Mu. 
Kami  bertawajjuh  kepada-Mu  dengan  itu,  maka  turunkanlah  hujan 
kepada  kami.’  Tidak  lama  kemudian  Allah  menurunkan  hujan  kepada 
mereka.” 

Ibnu  Umar  meneruskan,  “Umar  kemudian  berkhutbah  di 
hadapan  orang-orang.  Dia  berkata,  ‘Wahai  manusia,  sesungguhnya 
Rasulullah  melihat  Abbas,  layaknya  anak  melihat  ayahnya.  Beliau 
menghormatinya,  memuliakannya,  dan  memenuhi  sumpahnya.  Maka 
tirulah  Rasulullah  H  oleh  kalian,  dalam  hal  menghormati  Abbas. 
Jadikanlah  dia  sebagai  wasilah  kepada  Allah  terkait  dengan  hujan 
yang  turun  pada  kalian1.”604 


604  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Itu  dari  juz  Al  Banyasi.  Hal  serupa 
juga  diriwayatkan  secara  shahih  dari  hadits  Anas.  Adapun  Daud  (yang 
disebutkan  pada  sanad  khabar  ini),  dia  adalah  sosok  yang  ditinggalkan  haditsnya. 


I  746  1  —  <A1  Mustadrak 


Penjelasan  Mengenai  Keutamaan 
Abdullah  bin  Al  Arqam 

j»  ji\  \sjXp~  j»  jjf  ^  »  T*V /  ©  t  Y’  ^ 

,jj  ^  Al  jlIp  :Jli  cAl  -x!p  j»  l£-x^~  ci^A-l 
^  Ciij  o^Ip  :ol  4oy^j  ^  xp  j»  L-Sf  ^  <^yu  -lp 
U-^st-  * Zj>  '^y  cAjVIj  JlS  ^  1x5  DlS'j  4C_>lx^  £&  j» 

5439/1037.  Abu  Bakar  bin  Balawaih  menceritakan  kepadaku, 
Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Muzani  menceritakan  kepada  kami,  Mush’ab  bin 
Abdullah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Al 
Arqam  bin  Abd  Yaghuts  bin  Uhaib  bin  Abd  Manaf  bin  Zuhrah.  Ibunya 
adalah  Amrah  binti  Al  Arqam  bin  Hasyim  bin  Abd  Manaf.  Dia  buta 
sebelum  wafat.  Dia  wafat  pada  tahun  35  Hijriyah.” 


Ujj — — ii Jl  'j}  ^  *  V’  A /®  i  i  * 

iul  olp  L-U  3^4*  ji  Si-bp  U3-x>-  a£  \j£ j  j» 

jaS’5  J N  (Jl-j  <d)l  ljIv3  V-JlS^  015^ j  :  Jli  ,ji 

.llilp  Al  ^3 

5440/1038.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Khalifah  bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  lalu  dia  menyebutkan 


Al  Mustadrak  —  I  747  I 


nasab  Abdullah  bin  Al  Arqam,  (lalu)  berkata,  “Dia  (Abdullah  bin  Al 
Arqam)  adalah  sekretaris  Nabi,  Abu  Bakar  dan  Umar 


LjJ _ ji  ^  1  1  ^ 

J)  j J4P  t£cjL*2  J)  iJll  ~Lp  Uj-L>-  ^JvadJl 

‘p u*  cOj-SorlUl  «uil» 


«j  * ( 


jvLill  Cp jP  J)  jLj-ljJl  J-P  Jj>  cO^iorlUl  «uil» 

1  ^  :  .A*  o*  ^  ^ 

r  -  r<!i  ^ iP  L^srf  t  J*-  J 

^1p  lili  Aiij  : JU*  «t»5  P 

.djjLiu  ObT” 


5441/1039.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  Al  Baihaqi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Shalih  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Aziz  bin 
Salamah  Al  Majisyun  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdul  Wahid  bin 
Abu  ‘Aun,  dari  Al  Qasim  bin  Muhammad,  dari  Abdullah  bin  Umar  %  , 
dia  berkata,  “Nabi  menerima  surat  dari  seseorang,  lalu  beliau  bersabda 
kepada  Abdullah  bin  Al  Arqam,  ‘Jawablah  surat  itu  atas  namaku.’ 
Abdullah  kemudian  menulis  jawabannya  dan  membacakannya  kepada 
beliau.  Beliau  kemudian  bersabda,  ‘Engkau  benar  dan  bagus.  Ya  Allah, 
berilah  dia  taufik'.”  Ketika  Umar  menjadi  Khalifah,  Umar  juga  sering 
bermusyawarah  dengan  Abdullah  bin  Al  Arqam.605 

Hadits  ini  shahih  sanadnya;  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
mengeluarkan/tidak  meriwayatkannnya. 


605  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “(Khabar  ini)  shahih .” 


—  Al  Mustadrak 


<.Up£\  tf/j  ‘l'/oUY. 

j*  jJ  &  V1  Oli'  :  Jl*  ‘jv"  o*  ^ 

of  (Jt  Ollip  4j^J  ^  ' J^J  tlr^j  <_S^  ^ 

.5^  <5  cJfS'j  c^ijj 

5442/1040.  Abu  Zakar  Al  Anbari  mengabarkan  kepadaku,  Al 
Hasarr  bin  Ali  bin  Nashr  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zubair  bin 
Bakkar,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Al  Arqam  bin  Abd  Yaghuts  menjabat 
sebagai  pemimpin  Baitul  Mal  pada  masa  pemerintahan  Umar  dan  masa- 
masa  awal  pemerintahan  Utsman  hingga  dia  wafat.  Dia  adalah  seorang 
sahabat.” 


c  3 _ - vaJi  {Jjf'  {f.  <X*9%A  0 \  *  i  \  / &  t  tY 

— *■  ^1  cjlj>  Cs j*-s*C*i  y  i51^'! 

4>-i  ittl  £  o*  t*aif  o*  “ji*  y  D*  ‘(pji  d/* 

lil  :^1 _ ^ j  4 — Jlp  A»1  4#l  Jl5  :<J\5  c<up  amI 

.JajUtlb  fj-Ili  d^Lj  to!>Call  C-^?l 

5443/1041.  Muhammad  bin  Ali  Ash-Shan’ani  di  Makkah 
mengabarkan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Ibrahim  Ad-Dabari  menceritakan 
kepada  kami,  Abdurrazzaq  mengabarkan  kepada  kami  dari  Ibnu  Juraij, 
dari  Ayyub  bin  Musa,  dari  Hisyam  bin  Urwah,  dari  ayahnya,  dari 
Abdullah  bin  Al  Arqam  H$t  ,  dia  berkata,  “Rasulullah  0  bersabda, 


Al  Mustadrak  — 


‘Apabila  iqamah  shalat  dikumandangkan,  dan  salah  seorang  dari  kalian 
ingin  buang  air  besar,  maka  hendaklah  ia  buang  air  besar  dulu'.  ”606 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Abdullah  bin  Zaid 
bin  Abdirabbih  Al  Ashari,  Muadzin  Rasulullah  H 


IjJ^-  jjf  ^  •  £  Y/® i  £  t 

J  ^1  i  J>*>  ijj  1 t jCswJl  ^y. 

1  J»  Jl'jj  JJ  JA  J  djtb  [y 

C^AJl  tilUj  4j J  J-P  ^  j  jjj  4lil  J-P  Ol^fydl  IIaj 

,4j  o J  5^ 

5444/1042.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu 
Ishaq,  tentang  nama  seseorang  yang  turut  serta  dalam  perang  Badar 
dan  peristiwa  bai’at  Aqabah  dari  kalangan  Bani  Ju'tsum  bin  Al  Harits 
dan  Zaid  bin  Al  Harits,  dan  keduanya  adalah  orang  yang  kembar.  Orang 
itu  adalah  Abdullah  bin  Zaid  bin  Abdirabbih  bin  Tsa'labah.  Dialah  sosok 
yang  bermimpi  melihat  kumandang  adzan  shalat,  kemudian  dia  datang 


606  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 


f750~l  —  Al  Mustadrak 


kepada  Rasulullah  0  untuk  menyampaikan  itu,  kemudian  beliau 
memerintahkannya  agar  mengumandangkannya.607 


fji  jr*~\  ~  N  *  1  W  °  i  1  ° 

jbJ  <&l  JLP  :  Jli  t ^£0 

Ij(  s-lAdl 

5445/1043.  Abdullah  bin  Hatim  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Abdullah  bin  Zaid  sang  muadzin,  diberikan  kuniyah  Abu 
Muhammad.” 


<5ll  Jup  ^  ^ jP^  ~  ^  *  1 1 1  °  £  £  1 

^  tljjj  ojy=-  I 

<y.  c/-  H*  Cf-  ^  H?  jbjj 

y>  aJj  (1/  “M'J  <y.  H. j 

.o^L^lb  f-lJldl  c5jf  C? jJl 

5446/1044.  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Baghdadi 
mengabarkan  kepada  kami.  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami, 
ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi'ah  menceritakan  kepada 


607  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Abdullah  bin  Zaid  bin  Abdirabbih 
Al  Anshari,  muadzin,  adalah  sahabat  yang  turut  serta  dalam  perang  Badar.  Al 
Bukhari  dan  Muslim  tidak  meriwayatkan  haditsnya  dalam  kitab  Ash-Shahih 
karena  adanya  perbedaan  pendapat  pada  sanadnya.” 


Al  Mustadrak  —  I  751  1 


kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari  Urwah,  tentang  seseorang  yang  turut 
serta  perang  Badar  dan  peristiwa  bai’at  Aqabah  dari  kalangan  Bani 
Ju'tsum  bin  Al  Harits  dan  Zaid  bin  Al  Harits,  dan  keduanya  adalah  orang . 
yang  kembar.  Orang  itu  adalah  Abdullah  bin  Zaid  bin  Abdirabbih  bin 
Tsa'labah  bin  Zaid  bin  Al  Harits  bin  Al  Khazraj.  Saudaranya  adalah 
Harits  bin  Zaid  dan  Abdullah  bin  Zaid,  yaitu  sosok  yang  bermimpi 
melihat  kumandang  adzan  shalat. 

-Ua»  'j»  ^  \2S>-  *  1  o/o  i  i  V 

ijj  (ji  &•£- 

j  cs-  cf-  ^ j  H*  c/-  'H  j  <y-  ^ 

jCajSl\  (j*  ^  ,y.  ^  «M’  bl  OlS”j 

JiaLjJLilj  tl j  (» l*i9-9r  3 ^ 

1  4**  CJlS""j  ^  ^  t* 

aTjIJj  Ob^sll  ojjp  ^  <y- 

.oojCi  ^  o^lSl  y»  p*  pj 

of  lilj*  ;■-  j)  J-jl. 

(^fULll  JL*!*  Oli  tdXJ J  Cjb j  'J!  aJJI  XS-  j*J 
A*  ^  Ollsp  ^  J  ^  0^5» 

.OlliP  Ai^U-  «^S»  ^3  <y 


|752~1  —  Al  Mustadrak 


Cf-  a'jj  «-r-s****-^  O*’'  ,'-'*b^"-J 

'y  t&s^j  tij»j>-  ji  s-^j  4^'j  <1/  ./***-?  'x>-y- 

Xj>  <J&  lijlJUi  c^dl  '*&  ^  uisjj^  •fJ1D^J 

^  aX>1  wLp  jf  J^r  ^  iUi  *^p  :  Jli  ^  y*  0*^0' 

Al  wLp  jJj  Cifj-Jbj  (jl  ^  ^  'J*  Cf^"^  ^  c 'j*'  f4rt3  ’^-j 
Al  JLP  JlL.(  Jij  iJjC-^H  5^2^*  ^  O^-  tl/ 

.d^O^Jl  lii  jlil-j  aIIp  Al  {Jl&  Al  J _^j  ^ j  ^ 

5447/1045.  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Baththah  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Husain  bin  Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abdullah  bin  Zaid  bin 
Abdirrabbih  bin  Tsa'labah  bin  Zaid  bin  Al  Harits  dikuniyahi  Abu 
Muhammad.  Abdullah  bin  Zaid,  menurut  riwayat  mereka  semua,  turut 
serta  dalam  peristiwa  Bai'at  Aqabah  bersama  tujuh  puluh  orang  Anshar 
(lainnya).  Dia  juga  turut  serta  dalam  perang  Uhud,  Khandaq  dan 
berbagai  pertempuran  lainnya,  seluruhnya,  bersama  Rasulullah  fj&.  Dia 
membawa  panji  Bani  Al  Harits  bin  Al  Khazraj  dalam  perang  Al  Fath 
(penaklukan  kota  Makkah).  Dialah  yang  bermimpi  melihat  kumandang 
adzan,  yang  direspon  oleh  para  fuqaha  umat  Islam  dengan 
penerimaan.” 

Riwayat  ini  tidak  tercantum  dalam  Shahih  Al  Bukhari  dan 
Shahih  Muslim ,  karena  perbedaan  para  penukil  mengenai  sanadnya. 
Riwayat  yang  paling  kuat  dalam  masalah  ini  adalah  riwayat  Sa'id  bin  Al 
Musayyab.  Namun  sebagian  imam  kita  berasumsi  bahwa  Sa'id  tidak 
pernah  bertemu  dengan  Abdullah  bin  Zaid,  padahal  tidak  demikian. 
Karena  Sa'id  bin  Al  Musayyab  termasuk  orang  yang  dapat  menemui  Ali 


Al  Mustadrak  - —  I  753  l' 


dan  Utsman  (termasuk  orang  yang  mengalami  masa  kekhalifahan  Ali 
dan  Utsman),  karena  berada  di  pertengahan.  Sementara  Abdullah  bin 
Zaid  sendiri  meninggal  dunia  di  penghujung  masa  kekhalifahan  Utsman. 
Hadits  Az-Zuhri  dari  Sa'id  bin  Al  Musayyab  adalah  hadits  yang  masyhur. 
Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Yunus  bin  Yazid,  Ma'mar  bin  Rasyid, 
Syu'aib  bin  Abu  Hamzah,  Muhammad  bin  Ishaq  dan  yang  lainnya. 

Adapun  hadits  para  perawi  Kufah  dalam  masalah  ini,  semuanya 
bersumber  dari  hadits  Abdurrahman  bin  Abu  Laila.  Di  antara  mereka 
adalah  yang  mengatakan  dari  Mu'adz  bin  Jabal  atau  Abdullah  bin  Zaid, 
dan  di  antara  mereka  juga  ada  yang  mengatakan  Abdurrahman  dari 
Abdullah  bin  Zaid.  Adapun  hadits  anak  Abdullah  bin  Zaid  yang 
meriwayatkan  dari  mereka  dari  ayahnya,  sesungguhnya  hadits  tersebut 
tidak  shahih  sanadnya.  Abdullah  bin  Zaid  meriwayatkan  hadits  ini 
langsung  dari  Rasulullah  f&. 


Jj  S&waJ>-  ^ip  o\Ljs-  —)•  t  'l  /  O  i  i  A 

JLP j  c J  (OLiL*  iJJ*  <y. 

J  Jj**  J  J  j&  O*  ‘f>  J  J  j*  J  jN  Js  j  & 

J  y*  j  ^  Ajf  J  C c4j  j  XS-  Jjj  Ali!  XS-  J’ 

^Jl  j  j  1  camI  j  b  ijjLSi  jvL-j  aJp  amI  Atil 

Oi  ji  tliJUjP  ^\jS  OIS'  CAM!  J  y*  j  \j  !  lis  oljjf  Jj 

.jl*j  Lo-^j jji  IjL»  jtJL-j  <Jlp  abI  abI  j 


5448/1046.  Hadits  tersebut  diriwayatkan  kepada  kami  oleh  Ali 
bin  Hamsyad  Al  Adi:  Bisyr  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Humaidi  menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami 


1 754  |  —  Al  Mustadrak 


dari  Amr  bin  Dinar  dan  Abdullah  bin  Abu  Bakar  bin  Amr  bin  Hazm,  dari 
Abu  Bakar  bin  Muhammad  bin  Amr  bin  Hazm,  dari  Abdullah  bin  Zaid 
bin  Abdirrabbih,  orang  yang  bermimpi  melihat  kumandang  adzan, 
bahwa  dia  datang  kepada  Rasulullah  fH,  lalu  berkata,  Wahai  Rasulullah, 
kebunku  ini  aku  sedekahkan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Kedua  orang 
tua  Abdullah  bin  Zaid  kemudian  datang  dan  berkata,  “Wahai  Rasulullah, 
kebun  itu  sumber  penghidupan  kami.”  Maka  Rasulullah  pun 
mengembalikan  kebun  itu  kepada  keduanya.  Setelah  itu,  keduanya 
meninggal  dunia,  dan  kebun  tersebut  diwarisi  oleh  anak  keduanya.  608 


Penjelasan  Mengenai  Sifat  Keutamaan 
Abu  Ad-Darda  Uwaimir  bin  Zaid  Al  Anshari 


\3j£-  aSj!  -L P  Jjf  *  iV/oiH 

Jlj  :  Jli  J  ji  cy. 

J  J  dM*  J  vf  J  J  y-4*  J  J  jJ-  J’ 

J\  01  :  JJj  J  J  J  J 

jJJp  J>  a51j  cJj  :iifj  i ij-i*  /v’ 

$  oiS’j  iKr^S'  J>  j>  j*  Jj  ji  ji  Ajli^ll  jj 

jl5j  <d  UlLo>  Jjj  |«J  L»!>Lvl  jpp  L*-* 


608  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Di  dalam  khabar  ini  terdapat 
unsur  kemursalan.  Menurut  satu  pendapat,  Abdullah  meninggal  dunia  pada  tahun 
tiga  puluh  dua  (3^)  Hijriyah." 


Al  Mustadrak  —  1  755  I 


Jl  Oj&Jj.  Jj  <&'  >^P  01 S" J  a!1p 

1x5  oTj  dli  ,jp  g£  ^  ^  <^J  4^"' 

cl^ldj  h'i+z}  Lfilj  Ajf ja\  Jj*«pfj  4~rf  <3^“^  c4ill>-  4~J  (j-J 
015^  c£Ji)l  jjp  :cJUi  ?s.iSjjJl  jif 

1^.  js^jy  jij  t-ili  lili  oS Jij  Jappj  J y&  t(* J-^1  f*-^'  5-» 

‘C^  r"  ‘JW  ^  '?  ^  iX  ^  ‘4^  0^^*  *£-*' 

:cJUi  jiitali  dlii  L» 3*3  r ^y*' 

Ji  friSjjJi  jf\  jif  J£-  ^  Js  jUi  J*  i*33  J1  L- 

:cJl5  tdijLi  C*  :  Jli i  cii>  UiO.  (^J  Sopli  otjjl  >Xps-y 

tijbJLi  Oip  L~^  ‘<^y  £  'c?**  J*  J*'*  ^“'33  cs-  ^ 

jEilli  ^p  jouJ  j^f-  l-ii  015^  J  :JUi  j*-> 

: JJj  a^-Ijj  jyl  ^ j  ^ j  J*1  <&'  ^  '&y*j  <3^  e^- 

0 u*&J  tj  Ji  3^  (i'  J  5^  *»*  JJ  ^  Jj-j  °i 
jii  jju  3>  ^  3^  3*3*  Jj1^1  r?  : ^  &  ^3  J” 

piT  jl5j  dJb-f  ji^Oo  J  *i33jJ1  uf  of  3^**^  [>•  j  ‘-s-*  d/1 

JlA&J  £•  JX$2>  !x5j  tjUI-3  Jp  AW>  <^£<3  <&'  J^-J  V^-J  i95, 
y£  Oh3^3  O^'  ^  <3^*^  «.iSjJJ'  y5  i^yj  :y^  <y*  3^  toj^ 

.  <up  Alit  OUp  ,ji  OL*iP  5^*^?" 

5449/1047.  Abu  Abduliah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 


f~756  |  —  Al  Mustadrak 


Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu  Ad-Darda  adalah  Uwaimir  bin  Zaid  bin 
Qais  bin  Khanasah  bin  Umayyah  bin  Malik  bin  Amir  bin  Adiy  bin  Ka'b 
bin  Al  Khazraj  bin  Al  Harits  bin  Al  Khazraj.  Menurut  satu  pendapat, 
nama  Abu  Ad-Darda  adalah  Amir,  hanya  saja  kata  Amir  ini  diungkapkan 
dalam  bentuk  tashghiir,  sehingga  diungkapkan:  Uwaimir.  Ibunya  adalah 
Muhibbah  binti  Waqid  bin  Amr  bin  Al  Azhnabah  bin  Amir  bin  Zaid 
Munah  bin  Malik  bin  Tsa'labah  bin  Ka'b. 

Abu  Ad-Darda,  menurut  keterangan  yang  disebutkan, 
tertangguhkan  masuk  Islam  karena  memiliki  sebuah  rumah  (yang  berisi 
berhala),  (sehingga  dia)  senantiasa  terkait  dengan  berhalanya  itu.  Dia 
selalu  meletakkan  sapu  tangan  di  atas  berhala  itu.  (Di  lain  pihak), 
Abdullah  bin  Rawahah  senantiasa  mengajaknya  masuk  Islam,  namun 
Abu  Ad-Darda  selalu  menolak,  sehingga  Abdullah  bin  Rawahah  pun 
mendatanginya  (pada  suatu  ketika).  Abdullah  bin  Rawahah  adalah 
saudara  Abu  Ad-Darda  pada  masa  jahiliyah,  yang  terputus  karena 
masuk  Islam. 

Ketika  Abdullah  bin  Rawahah  melihat  Abu  Ad-Darda  sudah 
keluar  dari  rumahnya,  maka  dia  menuju  arah  yang  berlawanan  arah 
dengan  Abu  Ad-Darda,  kemudian  masuk  ke  dalam  rumah  Abu  Ad- 
Darda  dan  menyejukkan  istri  Abu  Ad-Darda  yang  kala  itu  sedang 
menyisir  rambutnya.  Abdullah  bertanya,  'Kemana  Abu  Ad-Darda?'  Istri 
Abu  Ad-Darda  menjawab,  'Saudaramu  sudah  keluar  tadi.' 

Abdullah  bin  Rawahah  kemudian  masuk  ke  dalam  rumah  Abu 
Ad-Darda  yang  berisi  berhala,  sambil  membawa  kapak.  Dia  kemudian 
menurunkan  berhala  itu  dan  merusaknya  menjadi  potongan-potongan 
sambil  berbisik  menyenandungkan  syair  yang  berupa  nama-nama  setan: 
Ingatlah,  segala  sesuatu  yang  diseru  (disembah)  selain  Allah  adalah  batil. 
Setelah  itu,  Abdullah  bin  Rawahah  keluar.  Namun  rupanya  istri  Abu 
Ad-Darda  mendengar  suara  kapak  yang  memotong  berhala  itu.  Istri  Abu 


Al  Mustadrak  —  1  757  1 


Ad-Darda  berkata,  ‘Engkau  mencelakaiku  wahai  Ibnu  Rawahah.’ 
Abdullah  kemudian  keluar  karena  hal  itu. 

Tidak  lama  kemudian,  Abu  Ad-Darda  kembali  ke  dalam 
rumahnya,  kemudian  masuk  dan  mendapati  istrinya  yang  sedang  duduk 
sambil  menangis  karena  kasihan  terhadap  berhala  itu.  (Melihat  itu),  Abu 
Ad-Darda  bertanya,  ‘Ada  apa  denganmu?’  Istrinya  menjawab, 
'Saudaramu,  Abdullah  bin  Rawahah,  masuk  menemuiku,  lalu  dia 
melakukan  apa  yang  sekarang  kamu  lihat?’  (Mendengar  keterangan  itu) 
Abu  Ad-Darda  pun  menjadi  sangat  marah,  namun  kemudian  dia 
bergumam  dalam  hatinya:  ‘Seandainya  berhala  ini  memang  memiliki 
kebaikan,  tentu  dia  akan  mampu  membela  dirinya  sendiri?’  Setelahr  itu, 
dia  pergi  hingga  bertemu  dengan  Rasulullah  yang  saat  itu  sedang 
bersama  Ibnu  Rawahah,  lalu  dia  menyatakan  masuk  Islam. 

Menurut  satu  pendapat,  Rasulullah  0  menatap  Abu  Ad-Darda 
ketika  orang-orang  (pasukan  kaum  muslimin)  kocar-kacir  ke  segenap 
penjuru  dalam  perang  Uhud.  Beliau  kemudian  bersabda,  'Sebaik-baik 
prajurit  berkuda  adalah  Uwaimir.’  Hanya  saja,  yang  dimaksud  oleh 
beliau  adalah  selain  yang  mengangkut  muatan.” 

Ibnu  Umar  berkata,  ‘Aku  mendengar  seseorang  menyebutkan 
bahwa  Abu  Ad-Darda  tidak  turut  serta  dalam  perang  Uhud,  padahal  dia 
termasuk  sahabat  Rasulullah  yang  telah  mengikuti  banyak 

pertempuran.’  Ibnu  Umar  berkata,  ‘Abu  Ad-Darda  meninggal  dunia  di 
Damaskus  pada  tahun  32  Hijriyah,  pada  masa  Kekhalifahan  Utsman  bin 
Affan  '.n609 


609  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkan  khabar  ini  dalam  kitab  At-Talkhish,  karena 
dha’if. 

Saya  katakan,  pada  sanad  khabar  ini  terdapat  Al  Waqidi  Muhammad  bin  Umar. 


[758  I  —  Al  Mustadrak 


jiiki  Sl^-  ^  £jb~  -'i  *  lA/olo. 

£Jj>  olj  :Jl5  (^ 

: Jli  t^.^31  jl!i  ,^41  Jfy  v j^r-^n  c5^-i  jj'  J <>~*^ 

amI  ^^14»  a\iI  J  y*  j  s— j- aI-Ls-  ^  o***®  d/  jy*-^  ^  ‘“^j 

4^44*  o^Lili  4^  C-jfjJ  ‘c$^  cd*^  (*^J 

f-  *m.',\  •/fjtl\^i\  J 13  , /a-*/  ^J[p.  lilllf  jl*  JLaL^p  aJlp  d~>tjj  tojM^p 
jtfl»  ili  4$j  :Jt5  ?ofj  jls"  ii  Jjil  ^  OlT  !Asrj 

•  'i}\s*L>\  ^1  ^Js-  ^  OlS'j  :Jl3  tO^j  J  :<-)^ 

tfLjj  oij^  o?  j=^ 

5450/1048.  Ali  bin  Hamsyadz  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Bisyr  meriwayatkan  kepada  kami,  Mathar 
meriwayatkan  kepada  kami,  Abu  Ibrahim  At-Tarjumani  meriwayatkan 
kepada  kami,  dia  berkata,  “Aku  pernah  melihat  seorang  tua  renta  di 
Damaskus  yang  dipanggil  Abu  Ishaq  Al  Ajrab  maula  Bani  Hubar  Al 
Ourasyi,  dia  berkata,  ‘Aku  pernah  melihat  Abu  Ad-Darda  Uwaimir  bin 
Qais  bin  Khanasah,  sahabat  Rasulullah  fjj|,  yang  matanya  kebiru-biruan, 
yang  hidungnya  mancur,  yang  mewarnai  rambut  dengan  hena  berwarna 
kuning.  Aku  melihatnya  mengenakan  penutup  kepala  yang  dipintal  dan 
berukuran  kecil.  Aku  melihatnya  mengenakan  serban  yang  diulurkannya 
di  atas  kedua  bahunya'.”610 

Abbas  (Abu  Ibrahim  At-Tarjumani)  meneruskan,  “Aku 
mendengar  seorang  lelaki  yang  bersamaku,  bertanya  kepada  Abu  Ishaq, 


610  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkan  khabar  ini  dalam  kitab  At-Talkhlsh,  “Aku 
khawatir  tidak  ada  yang  tidak  ter cantumkan  dalam  sanadnya.” 


Al  Mustadrak  —  I  759  1 


‘Kapan  engkau  melihatnya?’  Abu  Ishaq  menjawab,  ‘Aku  melihatnya 
lebih  dari  100  tahun  yang  lalu.’  Abu  Ishaq  meneruskan,  ‘Dia  (Abu  Ad- 
Darda)  memakai  sepasang  kaos  kaki  dan  sepasang  sandal'.” 

Abbas  (Abu  Ibrahim  At-Tarjumani)  meneruskan  “Abu  Ishaq 
berumur  hingga  kira-kira  120  tahun.” 


Penjelasan  Mengenai  Sifat  Keutamaan 
Abu  Dzar  Al  Ghiffari  4& 


jjf  —  \  .  t  £  o  ^ 

Al JLP  31^.1  ^ 

\fy  4«Svit-  Jjjj  JJj  coSlIst-  «--»01^  jif  :Jl5 

4ttl  A.P  4-lp  (JUtf  IjaL^-Ij 

Al  o!p  :JJj 


5451/1049.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harabi  menceritakan 
kepada  kami,  Mush’ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata,  “Abu  Dzar  adalah  Jundab  bin  Junadah.  Menurut  satu 
pendapat,  dia  adalah  Yazid  bin  Junadah.  Dia  meninggal  dunia  di 
Rabadzah  tahun  tiga  puluh  dua  (32)  Hijriyah.  Mereka  (para  ahli  sejarah) 
berbeda  pendapat  tentang  siapakah  yang  menyalatkan  jenazahnya. 
Menurut  satu  pendapat,  Abdullah  bin  Mas’ud.  Menurut  pendapat  yang 
lain,  Jarir  bin  Abdullah  Al  Bajali.” 


1  760  [  —  Al  Mustadrak 


\  ^  jjt  15 ^  *  o  *  /  o  1  o  Y 

\ZjS>~  4  j^P  ^  AJjl*-4  l^oi-  -4(^2  j^M  .z*21^  <ji  (j!  *^*^* 

ji  :  J 13  4JL»l^i  l2-b“  Oi  OlliP  Ji  ^  ;Alp  J* 

il»y  J.  015"  pj  cp^lil  ^  Ojy  £  0ji  **\  :oJ^  & 

N  of  jJ’j&f  J\'j  cdU>  ^  Ni  jiH  fi  ^e-^4  jf  g^~* 

^jill  015" j  dOj ^  jf  Iji^t  jf  L-aj  j(  Udj^  015" 

'cyi  Jlrj  ‘rft  (J  *P^S  ^  0l^  tl*4J-*f 

uf  :jui  iUj£A\  diiJJ  vC»f  as  ^Si  jr}  cjC-i^f» 

gl  £j^'  ‘g?f  ^  g£  j£*  gij  &  g£j  gS 

.^U5"  tji  jjI  JUi  tll^s  J>- 

5452/1050.  Asy-Syaikh  Al  Imam  Abu  Bakar  bin  Ishaq 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr  Al 
Azdi  menceritakan  kepada  kami,  Mu’awiyah  bin  Amr  menceritakan 
kepada  kami,  Za'idah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin 
Utsman  bin  Khutsaim,  Mujahid  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata, 
“Abu  Dzar  pernah  berkata  kepada  sekelompok  orang  yang  ada  di 
dekatnya,  ‘Sungguh,  sebagaimana  yang  kalian  lihat,  kematian  (tidak 
lama  lagi)  akan  mendatangiku.  Seandainya  aku  atau  sahabatku  memiliki 
kain  yang  cukup  sebagai  kafan,  niscaya  aku  hanya  akan  dikafani  dengan 
kain  itu.  Sungguh,  aku  mohon  pada  kalian,  agar  aku  tidak  dikafani  oleh 
seorang  pemimpin,  tokoh,  amir  atau  pembawa  surat.’  Padahal  orang- 
orang  itu  adalah  orang-orang  yang  mulia.  Saat  itu  Hujr  Al  Madari  dan 
Malik  Al  Asytar  ada  di  dalam  sekelompok  orang,  yang  di  antara  mereka 
terdapat  seorang  lelaki  Anshar.  Semua  orang  telah  mendapatkan  tempat 


Al  Mustadrak  —  1  761  I 


untuk  kedudukan  (yang  dikatakan  Abu  Dzar)  tersebut,  kecuali  orang 
Anshar  itu.  Orang  Anshar  itu  kemudian  berkata,  ‘Aku  akan 
mengkafanimu  dengan  kain  atasanku  ini,  dan  dua  kain  (lainnya)  yang 
ada  dalam  tasku,  yang  ditenun  oleh  ibuku.  Ibuku  menyulam  keduanya 
untukku,  hingga  aku  dapat  berihram  dengan  mengenakan  keduanya. 
Abu  Dzar  berkata,  ‘Itu  kain  kafanku'.”611 


jj\  ^  bJL>-  (4jLL>-  jj  1  LjJb- 

Cji  <y-  u i  ji 

.djjj  JlL j  ^1  JlS  J* 


5453/1051.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 
mengabarkan  kepadaku,  Abu  Khalifah  menceritakan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Sallam  Al  Jumahi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Ubaidah  Ma’mar  bin  Al  Mutsanna  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Abu  Dzar  Al  Ghiffari  adalah  Jundab  bin  Junadah  bin  Sufyan 
bin  Ubaid  bin  Haram.  Ibnu  Sallam  berkata,  ‘Menurut  satu  pendapat, 
namanya  adalah  Yazid'.” 


U y)  ^ ®  Y / °  1  °  t 

y\  :Jli  <. j** j  ^  4)1  JLP  Uj  Jj>-  ijj 

tjlif  J>  J,  J,  ^4*  J>  oSli-  ’J> 


611  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhlsh. 


—  Al  Mustadrak 


5454/1052.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Isma’il  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad 
bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  Abu 
Dzar  adalah  Jundab  bin  Junadah  bin  Qais  bin  Amr  bin  Sha’ir  bin  Haram 
bin  Ghiffar.  Ibunya  adalah  Ramalah  binti  Waqi’ah  bin  Ghiffar.  Adapun 
keterangan  yang  menyebutkan  .bahwa  namanya  adalah  Yazid,  itu 
diriwayatkan  karena  Nabi  menamainya  dengan  nama  Yazid  tersebut. 


^  JU^-f  Lj j. d  >1  ol ^  *  ©T '/ o  £  o  o 

^  jd&-  ’Je-  ‘  C/-  13^  u* 

4«l  d)f  JJ  Si  j  'J*  l  jSU  ^  i-kjl 

-Jij*  ^  ^  '■>*  ^ 

5455/1053.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  menceritakan  hadits  tersebut 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Ibrahim  bin  Milhan  mengabarkan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Khalid  bin 
Yazid,  dari  Sa’id  bin  Abu  Hilal,  dari  Zaid  bin  Aslam,  bahwa  Nabi  ^ 
bersabda  kepada  Abu  Dzar,  “Bagaimana  kabarmu  wahai  Yazid.” 

Kisah  ini  tertuang  dalam  sebuah  hadits  yang  panjang. 


IjjJb-  t  yfe  \y.  oG^-  C/- 


Al  Mustadrak  —  1  763  I 


A  y  lJ  JlS  Jl5  CO jJ  tjvy9flil  JL**»  ^lojl 

j  c-jS^  I ji  jjf  Jli  i  JlS  t(_j4  llilS  I  Jl5  ^ji  (^gjt  ^s-l 

(jiiiit  -fjzr^  culia  C^J  4j|  j*PJj  £ yf-  tAsrj  01  U*Li  jUp  ^ 

C«  IC-IlS  C£-?rj  jV-J  CAJjiS  tjjikjli  IOj^j  ^uJl j  <uI$Ci  ji-^Jl  lii  ^1 

.(J  15  C ^jCr  ^>L  ^b-J  0«jfj  *XiJ  d))lj  I(jLSi 

C-Lif  J»j  cCaPj  IjI J>r  oi>-li  :  Jli  t (^ 
cf  j*j  s-C*  ^  <--< ^-ifj  cA^-  jLf  of  oJS'fj  tii ^p(  S/  cJj&xi  C&j* 
:cJi  ct_-j^p  Jj? ^1  ofs""  :  JUi  ^1p  ^  iJlS  ^5  0j£"fj 

Slj  1>^  'V  4*-*  C-iUaili  cJjiUl  j^Jl  (jijLjli  :JlS  Cj*-*j 

(J-Jj  C4IP  JL-^/  ~»Jl  ^jJl  CJjJp  O^r-V^f  UJ  : Jli  CO 

UJ^_  of  <^i  ^f  :J^  ^  ‘^yr^  «£  ^-f 

oii  dUIvif  d  :  JUS  Cj^*  jijLuI  :JlS  cSf  :ois  :JlS 

lj&£  :aJ  oii  cj^if  Ji\i  :  JlS  teJj>f  cJJs"  01  :aJ  £jb  ?SoD 

^>fj5  c<uiSCJ  ^-f  oi— jli  <jf  J**, j  li*  li  Cji  ^ J*"  ^ 

Ua  c o>X£ j  Ji  d\j\  l^f  :  Jli  colijf  of  oojfi  c ^  j^Jj 

0-Qp  <5l^-f  lo^-f  c~>fj  01  ^IS  cj^of  vi-jj»-  J^^lj  c(>?uJli 

4*^  O-va^j  (J^2^  ‘Jl*  cCjf  ^ya^lj  jjJl  c-*i 

J  j-  j  Ij  :c-iis  ^  oJ^-Sj 

•  Jl^  C— < J^fi 


I  764  |  - —  Al  Mustadrak 


lili  tiijJL  (_Jl  jlj  t _/*Sll  I*-*-®  ^  ^  't^- 

f.lsni  c^-* 4>ri  tlr*1" <3^^  01^*j  c£;ML?  :cJji3  :Jli  J^li 
l<Oll  *^l  4JI  Sl  01  ^4-if  4(_riS*  _/“**"*  ^  ‘5sj  <J~ij*J  I^^Ll  esH 
l^lii  c^jCall  lii  (Jl  Ijij3  :l_j]Ui  Jj  IaL~»  of  >x^j.lj 

:  jLSi  cj^Iip  jif  jL  t^ip  Lili  i^-£i'  jiti  Ch^ 

cjUp  j£  L?  Oji^»  fiOij 

c^L^b  Li»  U  Jt*  Lili  L J«»-j  tilil  l-L» 
jL  :  Jlij  t^Lp  Lili  c^-lLil  Jz'j&  ty.C^\  lii  Ji  'r*y 

.ji  ^  ^-*l  «Jj^  OlSL  ^ili^ 

5456/1054.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Sinan  Al  Qazzaa 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Ashim  dan  Sa’d  bin  Amir  menceritakan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Al  Mutsanna  bin  Sa’id  Al  Qashir 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Hamzah  menceritakan  kepadaku,  dia 
berkata,  “Ibnu  Abbas  berkata  kepada  kami,  Maukah  kahan 
kuberitahukan  mengenai  sebab  masuk  Islamnya  Abu  Dzar?”’  Abu 
Hamzah  meneruskan,  “Kami  menjawab,  ‘Tentu  saja,  mau.’  Ibnu  Abbas 
berkata,  ‘Abu  Dzar  pernah  bercerita, 

“Aku  adalah  seorang  lelaki  dari  kabilah  Ghiggar.  Kami  mendapat 
berita  bahwa  di  Makkah  muncul  seorang  lelaki  yang  mengaku  bahwa 
dirinya  Nabi.  Aku  kemudian  berkata  kepada  saudaraku,  ‘Pergilah 
menemui  lelaki  ini,  lalu  berbicaralah  dengannya.  Sampaikanlah  padaku 
mengenai  kabarnya.’  Saudaraku  kemudian  pergi  dan  bertemu  dengan 
lelaki  itu,  kemudian  kembali  (kepadaku).  Aku  bertanya  (padanya),  ‘Kabar 


Al  Mustadrak  —  I  765  I 


apa  yang  kamu  punya?’  Dia  menjawab,  ‘Demi  Allah,  aku  telah  melihat 
seorang  lelaki  yang  memerintahkan  kebaikan  dan  melarang  keburukan'.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Aku  berkata  kepadanya,  ‘Kabar  itu 
belum  menghilangkan  rasa  penasaranku'.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Aku  kemudian  mengambil  koper  dan 
tongkat,  lalu  aku  berangkat  menuju  Makkah.  Aku  tidak  mengenal  lelaki 
itu,  namun  aku  tidak  mau  bertanya-tanya  tentangnya.  Aku  senantiasa 
minum  air  zamzam  dan  selalu  berada  di  dalam  Masjid  (Al  Haram).” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Aku  kemudian  bertemu  dengan  Ali,  dan 
dia  berkata,  ‘Nampaknya  (Anda)  orang  asing?’  Aku  menjawab,  ‘.Ya, 
benar'.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Ali  kemudian  pergi  ke  sebuah  rumah, 
dan  aku  berjalan  bersamanya.  Dia  tidak  bertanya  apapun  tentangku,  dan 
aku  tidak  memberitahukan  (apapun)  kepadanya.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Keesokan  harinya,  aku  pergi  ke  masjid 
untuk  bertanya  tentang  lelaki  itu,  namun  tak  ada  seorang  pun  yang 
memberikan  informasi  tentangnya.  Aku  kemudian  bertemu  dengan  Ali, 
lalu  dia  berkata,  ‘Sekarang  (Anda)  masih  belum  tahu  tempat 
persinggahan  Anda?”’  Abu  Dzar  meneruskan,  “Aku  menjawab,  ‘Belum.’ 
Ali  berkata,  ‘Pergilah  bersamaku.’  Ali  kemudian  bertanya,  ‘Apa  yang 
membawa  Anda  datang  ke  negeri  ini?’  Aku  berkata  padanya,  ‘Jika 
kamu  dapat  menyembunyikan  (rahasia),  aku  akan  memberitahumu 
(mengenai  hal  yang  membawaku  ke  sini).’  Ali  berkata,  ‘Akan  kulakukan 
itu.’  Aku  berkata  padanya,  ‘Kami  mendapat  berita  bahwa  di  sini  muncul 
seorang  lelaki  yang  mengaku  bahwa  dirinya  Nabi.  Aku  kemudian 
mengutus  saudaraku  untuk  berbicara  dengannya,  kemudian  saudaraku 
itu  kembali  (padaku),  namun  berita  (yang  dibawanya)  belum 
menghilangkan  rasa  penasarartanku.  Aku  ingin  bertemu  dengan  lelaki 
itu.’  Ali  berkata,  ‘Engkau  telah  diberikan  petunjuk  (menuju  orang  yang 


1766  |  —  Al  Mustadrak 


dicari).  Arahku  ke  sini,  ikutilah  aku.  Masuklah  ke  tempat  yang  kumasuki. 
Jika  aku  melihat  seseorang  yang  kukhawatirkan  akan  mengganggumu, 
aku  akan  naik  ke  atas  pagar  dan  memperbaiki  sandalku.  Sementara 
engkau,  teruslah  berjalan'.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Ali  Skemudian  berjalan  dan  aku 
mengikutinya,  hingga  dia  dan  aku  menemui  Nabi  0.  Aku  kemudian 
berkata,  ‘Wahai  Rasulullah,  perlihatkanlah  Islam  padaku.’  Beliau 
kemudian  memperlihatkannya  padaku,  sehingga  aku  pun  masuk  Islam  di 
tempat  itu  juga.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Beliau  bersabda  kepadaku,  ‘Wahai  Abu 
Dzar,  rahasiakanlah  hal  ini  dan  kembalilah  ke  negerimu.  Jika  kamu, 
mendapat  kabar  kemenangan  kami,  datanglah  (kamu  kepada  kami)'.  ” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Aku  berkata  (kepada  beliau),  ‘Demi 
Dzat  yang  telah  mengutusmu  dengan  membawa  kebenaran,  sungguh, 
akan  kuteriakkan  kebenaran  itu  di  hadapan  mereka'.” 

Abu  Dzar  kemudian  datang  ke  Masjid,  dan  saat  itu  orang-orang 
Quraisy  sedang  berada  di  sana.  Abu  Dzar  kemudian  berkata,  “Wahai 
sekalian  suku  Quraisy,  aku  bersaksi  bahwa  tidak  ada  Tuhan  yang  berhak 
disembah  kecuali  Allah,  dan  aku  bersaksi  bahwa  Muhammad  adalah 
hamba  dan  utusan-Nya.”  Mereka  kemudian  berkata,  “Tangkaplah 
Shabi'in  itu.” 

(Abu  Dzar  meneruskan  ceritanya,  “Mereka  kemudian 
menangkapku  dan  memukuliku  agar  aku  mati.  Namun  Al  Abbas  berhasil 
menemukanku,  dan  menyelamatkan  aku.  Setelah  itu,  Abbas  menghadap 
kepada  mereka  dan  berkata,  ‘Celaka  kalian,  kalian  akan  membunuh 
orang  dari  Kabilah  Ghiffar  (ini),  padahal  perdagangan  dan  jalur 
(perniagaan)  kalian  melewati  orang-orang  Ghiffar.  Lepaskanlah  dia 
karenaku.’  Keesokan  harinya,  aku  kembali  (kepada  mereka)  dan 
mengatakan  seperti  yang  kukatakan  kemarin.  Mereka  kemudian 


Al  Mustadrak  —  I  76?  I 


berkata,  Tangkaplah  Shabi'in  ini.’  Abbas  kemudian  menemukan  aku 
dan  menyelamatkan  aku.  Dia  juga  mengatakan  seperti  yang 
dikatakannya  kemarin.”  Itulah  awal  mula  masuk  Islamnya  Abu 
Dzar1.”612 

Hadits  ini  adalah  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya  tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits  (yang  juga)  menjelaskan  masuk  Islamnya  Abu  Dzar  adalah 
hadits  dari  orang-orang  Syam. 

jAro P  y\  15  j&A  —  ^  »  O  O  /  O  i  O  V 

JjIp  j>\  iLjb- 

bCj\  y  Jjl  JJ 

Jj±>-  :J yil  f.JJ  y  : ^ 

:Jli  cOlj^  y  £AO  ^  J  <.<s 1  j>.  yfe 

yi  y£3  £  01  :  Jli  ji  <s yJiSi  1  ylJ  tf 

s.by  UI 

Ldi  cl> j>» /1  UUL>-  LJj  tJLsto  ypL  UJ  Jl  L-jf 

Lyf  of  |*i>u  :jui  cy&-  yi  y*^  <,>?  y’ j 
<yi  y  y  (j^*  *j^  c«iu*f  yi 


612  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “(Khabar  ini  adalah  hadits)  sAaM , 
karena  telah  memenuhi  syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim.” 


I  768  |  —  Al  Mustadrak 


^ipti  ?<J&-  Ij  iiisCf  £  :oi a  & J-  <!^'y 

d)C*jJl  OlS'  Olj  (_JjV^j  UI  viAJi  ^  j3t^>" 

jVj^  Yj  c4j  ilfei  £  J£*  ££  °-^j  ‘^i  J^-'  ^ 

Jfl  ^  ^J*  J^“  (/T  t?  ^  oills-U  l^llifl 

cJ*ij  ^  :oiia  t l^p&  ^*-j  £>l^j  J*  <^?'“L‘  J35'^ 

i»i  pj  CAI^>  Ji  pl  y  '&Jr  J>-  *  £>*- 

J*  ^  cJp3  jj  Q»lii  c^-f  Jr  £y. 

;£.£.  ^  p'  :cJUi  1I4J  Ji  4P-  ‘pUr* 

i<u j*J»>  l3  tiJlSCj  tp jj<3  Ji  *£» U«J^aa  4^?  J 

jlSJj  cj^J^rj  l pp  lili  cUpU  ohati  4^  cjf  ^  :Jli 
Uli  jf  :oJLii  jf  il^&  J  &y***  jf  tliCs  Qj  l)( 

C.  4jily  ca1)I  Cpi!li  t  J/  ^  :ljl^i  ?4p*J 

jX>j  j^j  ^  y  *J*  'Jtf  J^-  °^ 

A-3  C— s-lIJlj  i>*  {^Jr^J^ 

*ljj  aD  oilS"  J>-  fjVj  J?  Vi  ^^1  ^  tl>»Ji 

ciljllj  lill»l  Ipo  |»j  o~JU  lisli?  ap! ^  plj(/*l  c-I J  tOLs^v^i 
:clis  t  jjiji  okj  J;  ^tj  C^r^-ti  tpjpi 

U)li-j  C-il5^  J  <&lj  d  :1^15  p  lt>ya*i  cAo-Cs>  Ji  '%±>-\ 

£ai  J>.  ilipT  ysf  cJ*'jki  ci33  p  di4<  c-^j  £  'jj-^- 


Al  Mustadrak  —  I  769  1 


^1  illiJl  C»  :Jlii  aJp  <ojI  abI  J 

?*^jL /xi\  L»jS"* y  ^1  I  JlSs  C  oU ?U£o  f.L?r  L»J  ?L*JlS?r 

:l3li  ?lh.  ll£j  JIS  ji  :£jJ  JUi  t*lljlj  j^Lil  ^  S&7  :l3lii 

Ajp  O-JC  Cp-ll* j  Ajp  aJJ|  ^gJLsO  aUI  J J~»J  C-Jt>r  ^2?-  cJLifj  Cj*-*j 

?<-^-  Ji'  CrfJ  <jj  O?  J  tlr^j  ^cJ'  a* 

?(iJL  S-Ur  L*J 

J5^j  c~£"  ^jjf  :  Jlij  t ^ovJl  c->Liili 

Aiii  <u^j  jtJtL?  Ail  l^f  :  jL£i  s-L*  <j*  icJLai 

J  j— j  j»-»  ij*-*j  •  J 15  c  <~Jupf  0^  0*ajI  t*ui  J  U  :ju>  tA*p 

J _^*j  cs^-  _^jI  aJLp  aBI  abI 

^gjl  |*J  c41j  j*J  t (J-Jj  ^  i^9  a&I 

A^U  J5""Ij  tUal*  UaJ*  J*»j  c^JdllaJl  *— ~rfj  S-siji 

ji  IjT  L»  <Jlp  4iil  ^L/y  au!  (JLa3  c >- 

N  j  cJIa  cj!3  (^j  t  <^j,  c-iij  j5  aJ|  :^J  JUi  ttjJLJ  icJLS* 

:Jl5  ‘^sj  £  (_Ji  (*-^^  tJi  N} 

^  Cp-j  lIJ  <^Jl  c-if 

C— <J-pti  <LJJUJl  Lif  ^ji>-  Lsr ^>-  j*j  cl^L-l»  A-j  cJU^i  <_^JJl  ^jjJl 
c^JLJ j  aJLp  aJJI  iJU^b/*  ^alj  UixJ j  ciilliJLvs  Jti  UI  ll^Jlii 
U  ijUip  aJ  cJL2i  caLJLl  aJLp  au!  au!  J_j^*j  UJLp  Uls 


1770  I  —  Al  Mustadrak 


\ZXJ  Jij  U  llllpf  ji  ^  0}  i&\  J 

t  >'a  i  ,  ,i' ,  6*  '*'  '  S'  \  * 

Jjl.j  C  :l3u»  o-»ilsj  j*-J  aU'  ls^3  4M' 

JjIjj  Jlii  tUjliL>- _j  UJlj^l  <g 

j&.\  l^J  AiSl  jii-  jlipJ  C*jll  ^ip  ^  LS^*  ^ 

r -'k  ji  :  JUi  t  b1  ll  iCJ  :oiii  *j>  ^  ‘i^rf  jt' 

Jljf  !Ai  c(_r^Jl  jup  {jsf  J&'j  cjU*  :cJ5  ^ 

c-lS"  Jjti  :^j  Jui  tfrU^  (Jtr  U*** 

^  ^1  J^>f  ^  A*  i^-J  ^ 

5457/1055.  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Muhammad  Al 
Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Ibrahim  Al  Ourasyi 
menceritakan  kepada  kami  di  Damaskus,  Muhammad  bin  Aidz  Ad- 
Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Al  Walid  bin’  Muslim  menceritakan 
kepadaku.  Abu  Tharafah  Abbad  bin  Ar-Rayyan  Al  Lakhmi  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata:  Aku  mendengar  Urwah  bin  Ruwaim  Al 
Lakhmi  Al  Asy'ari  berkata:  Amir  bin  Ladin  Al  Asy'ari  menceritakan 
kepadaku,  dan  saat  itu  dia  Sedang  bersama  Abdul  Malik  bin  Marwan,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Abu  Laila  Al  Asy'ari  berkata:  Abu  Dzar 
menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Sesungguhnya  hal  pertama  yang 
membawaku  memeluk  Islam  adalah  karena  kami  penduduk  pedalaman, 
dan  kami  pernah  mengalami  masa  paceklik,  sehingga  aku  pun 
membawa  ibu  dan  suadaraku  yang  bernama  Unais,  ke  tempat  keluarga 
kami  di  dataran  tinggi  Najd.  Ketika  kami  tiba  di  tempat  mereka,  mereka 
pun  menjamu  kami.  Ketika  hal  itu  terlihat  oleh  seorang  penduduk 
daerah  tersebut,  maka  dia  pun  mendatangi  pamanku  itu  (orang  yang 
didatangi),  lalu  berkata,  ‘Kamu  tahu  bahwasannya  Unais  akan 


Al  Mustadrak  —  I  771  | 


mengkhianatimu  berkenaan  dengan  istrimu  (berselingkuh  dengan 
istrimu).” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Perkataan  itu  menimbulkan 
keputusasaan  di  dalam  hati  pamanku  itu.  Aku  kemudian  pergi 
mendatangi  pengembala  untaku,  dan  aku  mendapati  pamanku  sedang 
dalam  keadaan  sedih  dan  susah  serta  menangis.  Aku  bertanya,  ‘Apa 
yang  membuatmu  menangis  duhai  pamanku?’  Dia  kemudian 
memberitahuku  mengenai  apa  yang  telah  disampaikan  kepadanya.  Aku 
berkata,  ‘Semoga  Allah  melindungi  dari  hal  yang  demikian. 
Sesungguhnya  kami  takut  akan  perbuatan  keji,  meskipun  zaman  telah 
mencabik-cabik  kami.  Sungguh,  jernihnya  sesuatu  yang  pertama-tama 
Anda  lakukan  terhadap  kami,  sudah  menjadi  keruh  bagi  kami,  dan  tidak 
ada  jalan  untuk  tetap  bersama.’ 

Maka  aku  pun  membawa  ibu  dan  saudaraku,  hingga  kami  tiba  di 
Makkah.  (Saudara  kemudian  terlibat  perselisihan  dengan  Juraij 
dalam  rangka  memperebutkan  seorang  wanita).  Saudaraku  berkata, 
‘Sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang  mempertahankan  air 
(kehormatan  diri  untuk  mendapatkan  perempuan)  dengan  syair.’  Dan 
saudaraku  itu  memang  seorang  penyair.  Aku  berkata,  ‘Jangan  kau 
lakukan  itu.’  Lujaj  kemudian  membawa  saudaraku,  hingga  dia  menyeret 
Juraij  bin  Ash-Shimmah  untuk  mempertaruhkan  kawanan  untanya 
dengan  kawanan  unta  saudaraku. 

Demi  Allah,  saat  itu  Juraij  lebih  ulung  kepenyairannya  daripada 
saudaraku  itu.  Keduanya  kemudian  berper  kara  kepada  (seorang 
perempuan  yang  ada  di  dalam)  tenda,  dan  dia  memenangkan  saudaraku 
atas  Juraij.  Itu  karena  Juraij  melamar  wanita  tersebut  kepada  ayahnya, 
lalu  wanita  tersebut  berkata,  ‘Dia  (Juraij)  adalah  seorang  kakek  yang 
tidak  aku  butuhkan.’  Wanita  itu  benci  terhadap  Juraij.  Maka  kami  pun 
menggabungkan  kawanan  unta  milik  Juraij  kepada  kawanan  unta  milik 


—  Al  Mustadrak 


kami,  sehingga  kawanan  unta  tersebut  menjadi  kawanan  unta  yang 
besar  milik  kami.” 

Abu  Dzar  meneruskan,  “Aku  kemudian  datang  ke  Makkah  dan 
mulai  dengan  bukit  Shafa.  Ternyata,  di  atas  bukit  itu  ada  beberapa 
orang  Quraisy,  dan  aku  mendengar  bahwa  di  sana  terdapat  seorang 
yang  memeluk  agama  Shabiin,  atau  seorang  gila,  atau  seorang  penyair, 
atau  seorang  penyihir.  Aku  kemudian  bertanya,  ‘Dimanakah  orang  yang 
kalian  anggap  demikian  itu?’  Mereka  menjawab,  ‘Itu  dia,  di  tempat  yang 
kamu  lihat.’  Aku  kemudian  menghampirinya.  Demi  Allah,  belum  sempat 
aku  melewati  mereka  satu  langkahpun,  namun  mereka  sudah 
melempariku  dengan  tulang  dan  batu  serta  tanah  keras  hingga 
membuatku  teijungkal.  Mereka  melumuriku  dengan  darahku. 

Aku  kemudian  mendatangi  Ka’bah  dan  masuk  di  sela-sela  tirai 
dan  dinding  Ka’bah.  Aku  puasa  di  sana  selama  tiga  puluh  hari  tanpa 
makan  dan  tanpa  minum  kecuali  air  zam-zam.  Hal  itu  terus  berlanjut 
hingga  suatu  malam  yang  cerah  dengan  sinar  bulan,  datanglah  dua 
orang  perempuan  dari  kabilah  Khuza’ah  untuk  melakukan  thawaf  di 
Ka’bah.  Keduanya  menyebut-nyebut/memanggil-manggil  Asafa  dan 
Naila,  dua  berhala  yang  mereka  sembah.  Mendengar  itu,  aku 
melongokkan  kepalaku  dari  balik  tirai  dan  berkata,  ‘Bawalah  salah  satu 
berhala  itu  ke  berhala  lainnya.’  Mendengar  perkataanku  itu,  kedua 
perempuan  tadi  marah  dan  berkata,  ‘Demi  Allah,  seandainya  kaum  pria 
kami  ada,  kamu  tidak  akan  bisa  bicara  begitu.’  Setelah  itu  keduanya 
pergi. 

Aku  kemudian  keluar  dari  persembunyianku  dan  mengikuti 
kedua  perempuan  tadi,  hingga  keduanya  bertemu  dengan  Rasulullah. 
Beliau  bertanya,  ‘Siapa  kalian  berdua?  Datang  dari  mana  kalian?  Dari 
mana  asal  kalian?  Apa  yang  membawa  kalian  datang  kemari?  Kedua 
perempuan  itu  kemudian  menuturkan  kisahnya.  Beliau  bertanya, 
‘Dimana  kalian  meninggalkan  orang  yang  beragama  Shabi  in  itu? 


Al  Mustadrak  —  I  773  1 


Keduanya  menjawab,  ‘Kami  meninggalkannya  diantara  tirai  dan  dinding 
Ka’bah.’  Beliau  bertanya  lagi,  ‘Apakah  dia  mengatakan  sesuatu  kepada 
kalian  berdua?’  Keduanya  menjawab,  ‘Ya.  Benar.’  Aku  kemudian  maju 
hingga  bertemu  dengan  Rasulullah  dan  mengucapkan  salam  kepada 
beliau.  Beliau  bertanya,  ‘Siapa  kamu?  Datang  dari  mana  kamu?  Dari 
mana  asal  kamu?  Dan  apa  yang  membawamu  datang  kemari?’  Aku 
kemudian  mulai  menceritakan  kisahku  kepada  beliau.  Beliau  bertanya, 
‘Dari  mana  kamu  dapat  makan  dan  minum?’  Aku  menjawab,  ‘Aku 
hanya  minum  air  zam-zam.’  Beliau  bersabda,  ‘Sungguh  air  zam-zam 
seperti  makanan  yang  mengenyangkan.’ 

Saat  itu  beliau  ditemani  oleh  Abu  Bakar.  Abu  Bakar  berkata, 
‘Wahai  Rasulullah,  izinkanlah  aku  menjamunya  makan  siang?!’  Beliau 
bersabda,  ‘Tentu  saja  boleh.’  Rasulullah  kemudian  berjalan  di  depan  dan 
Abu  Bakar  meraih  tanganku  hingga  beliau  berdiri  di  depan  pintu  rumah 
Abu  Bakar.  Abu  Bakar  kemudian  masuk  ke  dalam  rumahnya  dan 
mengambil  anggur  kering  yang  berasal  dari  Thaif.  Ia  memberikannya 
kepada  kami  segenggam-segenggam.  Kami  menyantapnya  hingga 
merasa  kenyang  karenanya.  Rasulullah  bersabda  kepadaku,  ‘Wahai 
Abu  Dzar.’  Aku  menjawab,  ‘Aku  memenuhi  panggilanmu.’  Beliau 
meneruskan  perkataannya,  ‘Sungguh,  ada  suatu  daerah  yang  pernah 
diperlihatkan  kepadaku.  Daerah  itu  memiliki  banyak  harta.  Aku  yakin  itu 
adalah  daerah  Tahamah.  Maka  temuilah  kaummu,  lalu  serulah  mereka 
memeluk  Islam'.” 

Abu  Dzar  meneruskan  ceritanya,  “Aku  kemudian  pergi  menemui 
ibu  dan  saudaraku,  dan  memberitahu  mereka  tentang  peristiwa  yang 
aku  alami.  Keduanya  berkata,  ‘Tidak  ada  alasan  bagi  kami  untuk  tidak 
menyukai  agama  yang  engkau  anut..’  Maka  keduanya  pun  memeluk 
Islam.  Setelah  itu,  kami  datang  ke  Madinah  dan  aku  memberitahukan 
kaumku  tentang  keislaman  kami.  Kaumku  berkata,  ‘Kami  percaya 
padamu.  Semoga  kami  juga  dapat  bertemu  Muhammad.’  Ketika 


I  774  1  —  Al  Mustadrak 


Rasulullah  0  mendatangi  kami,  maka  kami  semua  menemui  beliau. 
Kaumku  berkata  kepada  beliau,  ‘Wahai  Rasulullah,  Abu  Dzar  telah 
mengajari  kami  apa  yang  telah  anda  ajarkan  kepadanya.  Kami  juga  telah 
memeluk  Islam  dan  bersaksi  bahwa  anda  adalah  utusan  Allah.’  Setelah 
itu,  datanglah  kabilah  Aslam  dan  Khuza’ah.  Mereka  berkata,.  ‘Wahai 
Rasulullah,  sesungguhnya  kami  telah  memeluk  Islam  dan  mengikuti 
agama  yang  diikuti  oleh  saudara-saudara  dan  sekutu-sekutu  kami.’ 
Mendengar  itu,  Rasulullah  bersabda,  ‘Mengenai  kabilah  Aslam  (harfiyah: 
selamat),  semoga  Allah  menyelamatkannya.  Sedangkan  kabilah  Ghiffar 
(ampunan),  semoga  Allah  mengampuninya.’ 

Abu  Bakar  meraih  tanganku  seraya  berkata,  Wahai  Abu  Dzar.’ 
Aku  menjawab,  ‘Aku  memenuhi  panggilanmu  Abu  Bakar.’  Abu  Bakar 
meneruskan  perkataannya,  ‘Pernahkah  engkau  menyembah  dewa  pada 
masa  jahiliyahmu?’  Aku  menjawab,  ‘Tentu  saja  pemah.  Aku  pernah 
berdiri  di  bawah  terik  matahari,  dan  terus  berdoa  hingga  sengatannya 
menggangguku  dan  membuatku  jatuh  tersungkur  seperti  buih.’  Abu 
Bakar  bertanya  lagi  kepadaku,  Waktu  itu  kamu  menghadap  kemana?’ 
Aku  menjawab,  ‘Aku  tidak  tahu  kemana  Allah  menghadapkanku. 
(Peristiwa  itu  terus  berlangsung)  hingga  Allah  menjadikanku  memeluk 
Islam'.”  613 


c<— ^  1 \  *0*\/©l©A 

^P  cJb*l P  jj!  J*  c ^P  tCilp  J>  ^  (ill  1P  ■/! 


613  Adz-Dzahabi  berkata  dalemn  kitab  At-Talkhish,  “Sanadnya  bagus.” 


Al  Mustadrak  —  I  775  I 


j»ilo  t^»ML*MI  j  Xai  :J j£j  ji  y\  :Jli  ^a»  ^  j 

•  J^ij  Jn  j$'j  jU^-j  aIIp  a&I  ^Ji  Ml  ^ils 


5458/1056.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Isa  Al-Lakhmi  menceritakan 
kepada  kami,  Bisyr  menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Abu  Salamah 
menceritakan  kepada  kami,  Shadaqah  bin  Abdullah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Nashr  bin  Alqamah,  dari  saudaranya,  dari  Ibnu  ‘Aidzh, 
dari  Jubair  bin  Nufair,  dia  berkata,  “Abu  Dzar  pernah  berkata, 
‘Sungguh,  aku  menilai  diriku  sebagai  yang  keempat  dalam  memeluk 
agama  Islam.  Hatiku  tidak  terima  kecuali  (diriku  berada)  setelah  Nabi  0,. 
Abu  Bakar,  dan  Bilal'.”614 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


tJail^Jl  y  4»l  J-P  jjf  »  OV/oio^ 

LuAp-  I  y  <5)1  XP  [sjJs>-  ciljj  y  y  yL o>Jl 


y  ‘Jf-  Cjllp  y  y  ^*a3l 


£jj  :  J1*  J*  ^  J*  'J*  J.  'o * 

\  oJJl>  aJp  a»I  ^»*)l  oif  ^1 ^)l  litj  t j£j 

I JuSm  01  camI  Ml  aJI  M  0?  «5)1  J \j  ^lJl 


aJLp  au!  aJiI  J * 


614  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-TaOdush,  “( Khabar  ini)  shahih .” 


I  776  |  —  Al  Mustadrak 


5459/1057.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya'qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin  Muhammad  bin  Ziyad 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Ar-Rumi  menceritakan  kepada 
kami,  An-Nadhr  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ikrimah 
bin  Ammar  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Zumail  Simak  bin  Al 
Walid,  dari  Malik  bin  Martsad,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Dzar,  dia  berkata, 
“Aku  menilai  diriku  orang  ke;empat  yang  memeluk  agama  Islam,  dimana 
sebelumku  ada  tiga  orang  (lainnya)  dan  akulah  yang  keempat.  Aku 
datang  kepada  Nabi  H,  lalu  berkata,  ‘Semoga  keselamatan  senantiasa 
untukmu  wahai  Rasulullah.  Aku  bersaksi  bahwa  tidak  ada  Tuhan  yang 
berhak  disembah  kecuali  Allah,  dan  aku  bersaksi  bahwa  Muhammad 
adalah  hamba  dan  utusan-Nya.’  Aku  melihat  kegembiraan  di  wajah 
Rasulullah  ^.”615 

C?-  ^ ~  \  »  ©a/ O  i  *\  * 

ctf  i  jlp-  ,j{  t t &L*  ^  j^>-\ 

Jt  'a*  ‘J**  J  1 (ji 

C»  4Jlp-  Alll  <_ 5^  Ali!  (Jj-** j  Jlj  •  J*  ^  lj&  ^ J A 

'  '  i  '  y  •  *  ,•  ,  *  '*  t','*  *  t 

J)  'o*  Yj  i'<3 M  &  ‘o?  Yj  Jm 

iaJJI  J  y*  j  \j  :ju*  c-^llaiJl  j*j  j*  fji  1 

.aJ  o_ji  I  JlS  c  a)  cfJLJi  jtCA 

5460/1058.  Abu  Al  Fadhl  Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Muzani 
mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Salamah  menceritakan  kepada 


615  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “ Khabar  ini  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  777  | 


kami,  Abbas  bin  Abdil  Azhim  Al  Anbari  menceritakan  kepada  k&mi,  An- 
Nadhr  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Ikrimah  bin  Ammar 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Zumail  menceritakan  kepada  kami  dari 
Malik  bin  Martsad,  dari  ayahnya,  dari  Abu  Dzar,  dia  berkata,  “Rasulullah 
0  bersabda,  ‘Bumi  tidak  menampung  (seseorang)  dan  langit  juga  tidak 
menaungi  (seseorang)  yang  lebih  benar  perkataannya  daripada  orang  ini 
(Abu  Dzar),  dan  tidak  ada  yang  lebih  menepati  janji  daripada  Abu  Dzar, 
sosok  yang  mirip  dengan  Isa  putera  Maryam.  ’  Umar  bin  Al  Khaththab 
kemudian  berdiri  dan  berkata,  ‘Wahai  Rasulullah,  kami  akan 
menyematkan  itu  padanya.  ‘  Beliau  bersabda,  ‘Ya,  sematkanlah  itu 
padanya'.  '616 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  ,  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim,  namun  al-Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya . 


IIjJlp-  y  ^LjJI  ^  •  o  <\/o  i  ^ 

(J?**  £  y 

y  C«b^3' y  y\ 

jy*  y  ^  :Jli  ^Lo3l  yj  ’ye- 

C-iif  ^ j  ($.1  C-Jis>f  L*  I  j*-l**j  A-lp  aJJI 

frlSjItll  L*fj  .  j3  y  AssvgJ  J*-  j  cs& 


616  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  Khabar  ini  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


I  778  |  —  Al  Mustadrak 


5461/1059.  Diceritakan  kepada  kami  pula  oleh  Abu  Al  Abbas 
Muhammad  bin  Ya'qub:  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Yahya  Al  Hamani  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  A'masy.  Abu  Bakar  bin  Muhammad  Ash-Shairafi 
juga  mengabarkan  kepadaku:  Abu  Qilabah  menceritakan  kepada  kami, 
Yahya  bin  Hammad  menceritakan  kepada  kami,  Abu  ‘Awanah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Sulaiman  Al  A'masy,  dari  Utsman  bin 
Qais  Al  Bajili,  dari  Abu  Harb  Ad-Dailami,  dia  berkata,  “Aku  mendengar 
Abdullah  bin  Amr  berkata,  ‘Aku  mendengar  Nabi  0  bersabda, 
“Tidaklah  langit  menaungi  dan  tidak  pula  bumi  menampung  seseorang 
yang  lebih  benar  perkataannya  daripada  Abu  Dzar.  "”617 

aLjAsO  —  ^  **\*/oi*\T 
LuJ \s>~  j>-  iLjb- 

:  Jl5  tftlSjjJl  J*  J  jSb  'J*  J>  JJ  'J* 

J  C-lif  Sfj  ts-1  C~Us>f  C*  :?  «dil  Jj-wj  Jli 

•  ^  O? 

5462/1060.  Diceritakan  kepada  kami  pula  oleh  Asy-Syaikh 
Abu  Bakar  bin  Ishaq:  Isma'il  bin  Ishaq  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada 
kami,  Sulaiman  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin 
Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ali  bin  Zaid,  dari  Bilal  bin  Abu 
Ad-Darda,  dari  Abu  Ad-Darda,  dia  berkata,  “Rasulullah  0  bersabda, 


617  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Khabar  ini  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  779  I 


‘Langit  tidak  menaungi  dan  bumi  juga  tidak  menampung  seseorang  yang 
lebih  benar  perkataannya  daripada  Abu  Dzar'.  '618 


Ujian  yang  Dialami  Abu  Dzar 


J  'o*  bs  5=-^*  '•*  ->  •'n/®nr 

iif  Jli  ilf  A-Ip  aUI  O*  J  O*  lU^*J  J  b*  ^ 

5463/1061.  Ada  sebuah  riwayat  yang  diriwayatkan  secara 
shahih  melalui  beberapa  jalur  periwayatan  dari  Mush’ab  bin  Sa’d  bin 
Abu  Waqqash,  dari  ayahnya,  dari  Nabi  bahwa  beliau  bersabda, 
“Manusia  yang  paling  berat  ujiannya  adalah  para  nabi,  kemudian  para 
ulama,  kemudian  orang-orang  yang  di  bawah  mereka,  kemudian  yang  di 
bawahnya  lagi." 


cijLiJl  ji  ^  Jjad\  jjf  \j j d  —  ^  1 Y  /  o  t  *\  t 

t j »  0L«-SP  l'illS  JLAljJl  Ju*Z*xj*  ^  jv-^l jj\  jjlj 

*^P  Ijuij  -by  J 

&  [pAj  !p  J  'o*  ^ *  J  'u*  J 

131  cJ 1  <_JuS^  tj3  Ijf  L  !j«JLxj  <JLp  amI  I<jl3 

618  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-TalkNsh,  “ Khabar  ini  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


1 780  |  —  Al  Mustadrak 


b»3  cawl  J  y*j  W  (jtt  ,>i^:*’j  c^jjJli»-  ^  c— 

^Jb  Cjt-g^^b  (_/*^^  l_ji t t *iJ^ 

5464/1062.  Abu  An-Nadhr  Muhammad  bin  Yusuf  Al  Faqih  dan 
Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  Al  Qari  Az-Zahid  mengabarkan 
kepada  kami,  keduanya  berkata:  Utsman  bin  Sa'id  Ad-Darimi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Taubah  Ar-Rabi'  bin  Nafi' 
menceritakan  kepada  kami,  Rabi'ah  bin  Yazid  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abu  Al  Asy'ats  Ash-Shan'ani,  dari  Abu  Utsman  An-Nahdi,  dari 
Abu  Dzar  4§fe  ,  dia  berkata,  “Rasulullah  bersabda  (kepadaku),  ‘Wahai 
Abu  Dzar,  apa  yang  akan  kamu  lakukan  jika  kamu  berada  di  tengah- 
tengah  orang  yang  buruk  kelakuannya?’  Beliau  membuka  jari-jemarinya. 
Aku  menjawab,  ‘Apa  yang  Anda  perintahkan  padaku,  wahai 
Rasulullah?’  Beliau  bersabda,  ‘Bersabarlah,  bersabarlah,  bersabarlah. 
Bergaullah  kalian  dengan  orang-orang  sesuai  dengan  akhlak  mereka, 
namun  berbedalah  kalian  dari  mereka  dalam  hal  perbuatan  mereka'.”619 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya 
tidak  mengeluarkan/meriwayatkannya . 


j,  y  ju^ji  J  *  nr/oin® 

c/,  p ‘j'SP'  Ji  ^ 

'J)  t(^jl (ji  «-As*-  <-<S ji\ 

619  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  *  “Ibnu  Yazid,  mereka  tidak 
meriwayatkan  haditsnya.”  An-Nasa'i  dan  yan§  lainnya  berkata,  “Dia  adalah 
perawi  yang  haditsnya  ditinggalkan/tidak  diriwayatkan.” 


Al  Mustadrak  —  1  781  I 


CO X>r  ^  C4*>f  CC^jUiJl  ji  iji  O jC*P  jy2luJ\  ^P  C aJCo3 

^  a*  s*'  *  ,4  s  *  *  '  '  "  s  *  s  s  S  s  \  *s  ll  *  S  a  S 

(j-J  j£  d)C*j)l  <— lil  ;  <JlS  aJp  ^  ls^3  ^  Jj** j  (^ 

caJUj  JlUl  c_Jj  j»iap  j  cJt*Jl  j£ j  cojUstJl  C->  jk' j  cjC-JO2^ 
cOUaJLJl  jl^r j  cc.L-jJl  J  ci)I..*?il  ojl>l  dJlS^j  c-i-i^j-LiJl  O _j 
of  ij  sJs'  _)[/%•  J^-Jl  ‘P'js^O  ^  t-OA^J 

JZ>-  ctfjJl  3^1  jf  p>-> 

dlta  ^  d>*a»  tJo^  ^ t5^  °tr*^  c5*~*d  ^ 

Iw^  jlS  ^Jlp  oLiJl  S  jJUr  C<Jj  Jai\  ^P  lUjXpl  jJ  IpL*jJl 

.^>IjlUI  pC»jll  dUi 

5465/1063.  Hadits  tersebut  dikabarkan  kepada  kami  oleh  Abu 
Al  Husain  Abdush  Shamad  bin  Ali  bin  Mukarram,  anak  saudara  Al 
Hasan  bin  Mukarram  Al  Bazzar  di  Baghdad:  Abdul  Warits  bin  Ibrahim 
Al  Askari  mengabarkan  kepada  kami,  Saif  bin  Miskin  Al  ‘Askari 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Mubarak  bin  Fadhalah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Al  Muntashir  bin  Umarah  bin  Abu  Dzar  Al  Ghiffari, 
dari  ayahnya,  dari  kakeknya,  dari  Rasulullah  H,  beliau  bersabda, 
"Apabila  kiamat  sudah  dekat,  maka  thailasan  (kain  yang  dikenakan 
dibahu  agar  menyelubungi  tubuh,  namun  tidak  memiliki  jahitan— sejenis 
selendang)  banyak  dipakai,  perniagaan  melimpah,  pemilik  harta  menjadi 
besar  karena  hartanya,  banyak  terjadi  perbuatan  keji,  terjadi 
kepemimpinan  anak  kecil,  banyak  kaum  perempuan,  penguasa  menjadi 
lalim,  terjadi  kecurangan  dalam  takaran  dan  timbangan,  orang  lebih  baik 
mendidik  anak  anjing  daripada  mendidik  anak  sendiri,  orang  yang  lebih 
tua  tidak  dihormati  dan  yang  masih  kecil  tidak  disayangi,  banyak  anak 
hasil  perzinaan,  hingga  seseorang  berani  menggauli  perempuan  di  tepi 


I  782  |  —  Al  Mustadrak 


jalan,  sehingga  orang  gang  seperti  mereka  berdua  pada  masa  itu 
berkata,  ‘Alangkah  baiknya  jika  kalian  menyingkir  dari  jalanan.  ’  Mereka 
mengenakan  kulit  domba  dengan  hati  serigala.  Orang-orang  seperti 
mereka  pada  masa  itu  adalah  para  penjilat.  '6Z0 

Hadits  ini  hanya  diriwayatkan  oleh  Saif  bin  Miskin  dari  Al 
Mubarak  bin  Fadhalah,  dan  Al  Mubarak  bin  Fadhalah  ini  adalah  orang 
yang  tsiqah. 

c'odL  &  jui-f-Js  J  -Mi/om 

lijb-  i\  t^uil  ^ 

:Jl5  tOlkf-  ■  J  j*  yjf  ^ 

.1^  :cJLii  SjL<1  jS  bf  cuif 

j  4-ip  <&l  Aill  J  : Jlai  oii  C»  tji  bl 

^  j~t-  ^JUll  u~Jad\j  Cjd 

.yji  s.ic.1  ^  ^  o co 

5466/1064.  Abu  Bakar  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Haitsam  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Haitsam  bin  Jamil  Al  Anthaki 
menceritakan  kepada  kami,  Syarik  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu 
Al  Mihjal,  dari  Shadaqah  bin  Abu  Imran  bin  Haththan,  dia  berkata,  “Aku 
mendatangi  Abu  Dzar,  dan  aku  mendapatinya  sedang  berselimut  kain 
hitam  sendirian  di  dalam  masjid.  Aku  berkata,  ‘Wahai  Abu  Dzar, 


620  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Saif  (bin  Miskin  Al  Aswari)  adalah 
perawi  yang  sering  melakukan  kekeliruan.  Sedangkan  Munthashir  dan  ayahnya 
adalah  perawi  yang  tidak  diketahui  identitasnya.” 


Al  Mustadrak  —  I  783  1 


mengapa  engkau  sendirian?’  Abu  Dzar  menjawab,  ‘Aku  pernah 
mendengar  Rasulullah  H  bersabda,  “Sendirian  lebih  baik  daripada 
berteman  orang  yang  buruk,  dan  teman  yang  shalih  lebih  baik  daripada 
sendirian.  Menunjukkan  kebaikan  lebih  baik  daripada  diam,  dan  diam 
lebih  baik  daripada  menunjukkan  keburukan.  '621 


LiJLp-  ^  jjf  luJl?-  — ^ 

'J*  J*  {J>^.  iOUp  J  ^  *J  1 

:Jl5  J>^)  1  Js-  J*  t J  'J*  i2^*  <ji 

Ijf  of  o tSjjjJLll  ^  frlSj-Ul  C^sS' 

Uf  01  ^  t0 ^fflj  IfrbjjJl  jLSs  coJb ^Jl  ^jJl  ji— »>•  ji 

A-Ip  4ill  (_SC^  Cju-ki  b*JUj  AliPrrJSi  L»  Ijlj  jf  1  j*/2p  J  j2 

Aspc^J  '<3xd  J*  J  *l _^*)1  C-isf  S/j  f-1  j-ios^  1  cJJs>f  l*  ijji 

"•  f  • 

•J-5  (^r  CjZ 

5467/1065.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Ali  bin  Affan  menceritakan 
kepada  kami,  Abu  Yahya  Al  Hamani  menceritakan  kepada  kami  dari  Al 
A'masy,  dari  Syamir  bin  Athiyyah,  dari  Syahr  bin  Hausyab,  dari 
Abdurrahman  bin  Ghanam,  dia  berkata,  “Ketika  aku  sedang  bersama 
Abu  Ad-Darda,  datanglah  seorang  lelaki  dari  arah  Madinah.  Abu  Ad- 
Darda  kemudian  bertanya  kepada  lelaki  tersebut,  lalu  lelaki  tersebut 
mengabarkan  padanya  (Abu  Ad-Darda)  bahwa  Abu  Dzar  sedang  berjalan 
menuju  Rabadzah.  Abu  Ad-Darda  kemudian  berkata,  ‘Sesungguhnya 

621  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “ Khabar  ini  tidak  shahih  ,  dan  Al 
Hakim  pun  tidak  menganggapnya  shahih .” 


I  784  |  —  Al  Mustadrak 


kita  milik  Allah,  dan  sesungguhnya  kita  akan  kembali  kepada-Nya. 
Seandainya  Abu  Dzar  memotong  anggota  tubuh  atau  tanganku,  aku 
tidak  akan  membalasnya  setelah  aku  mendengar  sabda  Nabi  H 
(tentangnya):  “Langit  tidak  menaungi  dan  bumi  tidak  menampung 
seseorang  yang  lebih  benar  perkataannya  daripada  Abu  Dzar.’””622 


j;  jl^-1  'J  Jf  ifc-  .ii/oiiA 

Jjl  i ^lp  ^ 

O*  4>ll  AjP  jP  ^P  tjljpJl  (%-^J  ^ 

4\Si  (J J  OUiP  jy**  4jllj  ^  d Jl3  I(Jl5  0^1  y?ll 

(Jti  l  g  L*JL><  OL*Jl  («Jb  t (_3 V3  aJp  auI  ^gL/g> 

^51j  ^LsJl  ^jli  ji  ^ jp-  jjli-j  UL-  OLiJl  ^Jb  L»Is 

5468/1066.  Abu  Dzar  Ahmad  bin  Kamil  bin  Khalaf  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Qilabah  Ar-Ruqasyi  menceritakan 
kepada  kami,  Sa'id  bin  Amir  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Amir  yaitu 
Shalih  bin  Rustum  Al  Khazzaz  menceritakan  kepada  kami  dari  Humaid 
bin  Hilal,  dari  Abdullah  bin  Ash-Shamit,  dia  berkata,  “Ummu  Dzar 
berkata,  ‘Demi  Allah,  Utsman  tidak  akan  mengasingkan  Abu  Dzar. 
Hanya  saja  Rasulullah  %  bersabda,  “Apabila  bangunan  sudah  setinggi 
gunung  Sala\  maka  keluarlah  engkau  dari  sana  (Madinah).  ”  Abu  Dzar 
mengatakan  bahwa  ketika  bangunan  sudah  setinggi  Sala',  maka  Abu 


622  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Sanadnya  jayyid  (baik).” 


Al  Mustadrak  —  I  785  1 


Dzar  pun  keluar  dari  Madinah)  menuju  Syam".”623  Perawi  kemudian 
menyebutkan  lanjutan  hadits  yang  panjang  ini. 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  karena  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya  tidak 
meriwayatkannya.  Hadits  yang  memberikan  penjelasan  mengenai 
masalah  ini  adalah  hadits  Al  A'masy  dari  Abu  Wa'il,  dari  Haram  bin 
Jundal  Al  Ghiffari,  namun  saya  tidak  dapat  •imencantumkannya  karena 
adanya  beberapa  kata  yang  tidak  dapat  dipahami,  di  samping  karena 
terlalu  panjang.  Saya  hanya  menyebutkan  dua  sanad  yang  shahih  ini 
saja. 

djb-  c/.  ir^f  .nv/om 

4^*  0-Xj ^ b  Jjf  : Jt»  ^  bLL>-  tb Jr j  'J!  y, 

Ai)l  CjC»  Ivajf  LfcJj  ^  aJ)I  aJLp  j 

aij  v  4u1p  ^  <5ll  olp  t 

.A-Ip  Ijijj  jjjdJl  AS_^Jl  ^jl  015"  4jT 

5469/1067.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepada  kami,  Musa  bin  Zakariya  menceritakan  kepada  kami,  Khalifah 
bin  Khayyath  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu  Dzar 
meninggal  dunia  di  Ar-Rabadzah  pada  tahun  tiga  puluh  dua  (32) 
Hijriyah.  Jenazahnya  dishalatkan  oleh  Abdullah  bin  Mas'ud.  Abdullah 
bin  Mas'ud  juga  meninggal  di  tempat  ini.  Waktu  Abdullah  bin  Mas'ud 
menyalatkan  jenazah  Abu  Dzar  tidak  jauh  dengan  wafatnya  (Tidak  lama 
setelah  menyalatkan  Abu  Dzar,  Abdullah  bin  Mas'ud  meninggal  dunia).” 


Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Taikhish,  “(Khabar  ini)  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim.” 


I  786  |  —  Al  Mustadrak 


Hadits  ini  diriwayatkan  dengan  sanad  yang  lain,  bahwa  saat 
Abdullah  bin  Mas'ud  bersama  sekelompok  orang  Kufah  yang 
menghentikan  perjalanannya  untuk  menyalatkan  jenazah  Abu  Dzar. 

Jup  j»  j»  j** w  Vj  ~  N  *  *\  A/  °  i  V  » 

,0ll  -Cp  j> 

«Oli  JU>  l2-b-  4^iUaJl  o>-  LS^ 

lil  :cJli  ji  f  f  “jP  c4-i(  ^  t  j£^J'  (W?Q  O* 

^  Cij  icJUi  C*  jLSa  tcu-S>o  oli^l  ji  bl 

dJliLJ  £->y  c£o!p  ^40  O?  2^* 

cJ^^"  ciiJ-iocJ  «u-»  Jj  Slj  iAJ  Slj 

jllil-Ji  yi^y*'  O*  ^  *<J (ij  c5^  f]  dy*J 

'Jl.c,  .oil  J eJujl-  Jflj  .l-bf  jllSl  pl£*3  pL-i>e-»  j'  pl^Jj 

y^'  i?  2^  *<yy^  ^  ^  «-W  ^ 

joy  ^  N1  ~b-d  y&i  ibljf  Ir^J  dr?  oJ^J 

C Ji >J1  (,5 C-*^  Slj  toJ^5"  ^  <&0  ‘  ^ 

JU3  ^iil  :JUi  tJijW'  c-ikSJj  cs^  :c-^ 

ClJLiJiS^  Vjf  <Xi» j&  ‘v«^'  lsH  c-^3  • 

:^lp  p#  p-*^"  p-fc^  LS^  ^  'H 

Cl^Jli  :cJl5  C—  Jljjb  :JlS  4«*--^  jf  'p-4*"  csi5^  *— 


Al  Mustadrak  —  1  787  1 


ij>  y\  :cJ5  'J*  <.Js-  I yij  Js-  ‘J\  i^°^j 

j«_^jUb  :oi5  j  <J Lp  <&!  {Jiip  <&l  J C-^-Cs»  :l ^Jli 

^jjli  clj^-iol  JUi  c4-1p  Ij&o  4JI 

J  Ijf  jaJ  JjJL  4iil  <dll  Jj-*j 

yilll  vildjl  ^  C*  ^  4jCiP  I  o*Vjb 

*V_J  C-J*iS^  U  4&lj  44pL*j?t  j  viiifc  «AJj  'i/l 

^1  <y^  p  J  ij.  y  ^ 

v  of  C4i)l  ^ J_Jujl  ^}  C4&1  ^ J-iof  ^}  ll^  jf  ^  <-»>  jj 

'V}  jiJl  ciiiJjf  ^ja  LJju  jf  I Jjjt  jf  lij^P  jf  Ijcjf  DIS^  (J^j 

viiliS^I  \j  iiXiiS^f  Ijf  :JUi  i jCaJ^I  ^  'V}  Jtf  L»  cu3jlS  JiSj 

cJl  :Jl5  Vf  J>  ^  J>  'J?y  ^ j  dii  Jfzj 

j*>  y£  Oyilj  caILp  \y\ij  40j^a^  'jjiSi\  J&\  ^  UjCA  1 

.Dllj  j^lS' 

5470/1068.  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Muhammad  bin 
Abdullah  mengabarkan  kepada  kami,  Isma'il  bin  Ishaq  Al  Qadhi 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdullah  al-Madini  menceritakan 
kepada  kami,  Yahya  bin  Sulaim  Ath-Tha'ifi  menceritakan  kepada  kami, 
Abdullah  bin  Utsman  bin  Khutsaim  menceritakan  kepada  kami  dari 
Mujahid,  dari  Ibrahim  Al  Asytar,  dari  ayahnya,  dari  Ummu  Dzar,  dia 
berkata,  “Ketika  kematian  akan  menghampiri  Abu  Dzar,  aku  menangis. 
Abu  Dzar  bertanya,  ‘Apa  yang  membuatmu  menangis?’  Aku  menjawab, 
‘Mengapa  aku  tidak  menangis,  karena  engkau  akan  meninggal  di  gurun 
pasir  antah  barantah  ini.  Sementara  aku  tidak  memiliki  sehelai  kain  pun 


1788  1  —  Al  Mustadrak 


yang  cukup  untuk  mengkafanimu.  Engkau  juga  tidak  punya.  Padahal 
kain  itu  harus  ada,  agar  kami  dapat  membungkusmu.’  Abu  Dzar 
berkata:  ‘Berbahagialah  engkau  dan  jangan  menangis,  karena 
sesungguhnya  aku  pernah  mendengar  Rasulullah  ^  bersabda,  “Tidaklah 
dua  atau  tiga  orang  anak  meninggal  dunia,  di  antara  kedua  orang 
(tuanya  yang)  muslim,  kemudian  kedua  orangtuanya  ikhlas  (atas  musibah 
itu),  maka  kedua  orangtuanya  tidak  akan  pernah  melihat  neraka  selama- 
lamanya.”  Aku  juga  mendengar  Rasulullah  bersabda  kepada 
sekelompok  orang,  dimana  aku  termasuk  di  antara  mereka,  ‘Akan  ada 
seseorang  di  antara  kalian  yang  meninggal  dunia  di  gurun  pasir  antah 
barantah,  yang  disaksikan  oleh  sekelompok  kecil  dari  kaum  mukminin. 
Tidak  ada  seorang  pun  dari  mereka,  melainkan  mereka  semua 
meninggal  di  perkotaan  dan  dalam  keadaan  banyak  orang.  Jadi,  akulah 
orang  yang  dimaksud  oleh  beliau  itu.  Demi  Allah,  aku  bukan  berdusta 
dan  tidak  berdusta.  Lihatlah  ke  jalanan  itu.’  Aku  (Ummu  Ad-Darda) 
berkata,  ‘Sungguh,  saat  ini  orang  yang  akan  melaksanakan  ibadah  haji 
sudah  berangkat  dan  jalan  pun  sudah  tertutup.’  Abu  Dzar  berkata, 
‘Pergilah,  perhatikanlah  (jalanan  itu)'.” 

Perawi  (yaitu  Ummu  Dzar)  meneruskan,  “Aku  kemudian 
bersusah  payah  naik  ke  atas  bukit,  lalu  kembali  lagi  dan  berusaha 
mengobati  Abu  Dzar.  Ketika  aku  dan  Abu  Dzar  sedang  dalam  kondisi 
demikian,  tiba-tiba  aku  bertemu  dengan  beberapa  orang  pria  dengan 
penampilan  mereka  (yang  gagah).  Sepertinya  mereka  adalah  orang- 
orang  baik  yang  dibawa  melesat  oleh  unta-untanya  —Ali  berkata:  Aku 
berkata  kepada  Yahya  bin  Sulaim,  ‘melesat  ■(*£)  atau  melibas 
Yahya  menjawab,  ‘Dengan  huruf  dai  (*&)—  Aku  kemudian  melambai- 
lambaikan  kainku,  lalu  mereka  pun  bergegas  mendatangiku,  hingga 
mereka  berdiri  di  hadapanku.  Mereka  bertanya  (kepadaku),  ‘Siapa  itu?’ 
Aku  menjawab,  ‘Abu  Dzar.’  Mereka  berkata,  ‘Sahabat  Rasulullah 
Aku  menjawab,  ‘Ya.’  Maka  mereka  pun  menebusnya  dengan  ayah  dan 


Al  Mustadrak  — 


ibu  mereka  (mereka  merasa  senang),  dan  bergegas  menghampiri  Abu 
Dzar,  hingga  mereka  menemuinya.  Abu  Dzar  berkata  kepada  mereka, 
‘Berbahagialah  kalian.  Sesungguhnya  aku  pernah  mendengar  Rasulullah 
0  bersabda,  “Akan  ada  seseorang  di  antara  kalian  yang  meninggal 
dunia  di  gurun  pasir  antah  barantah  yang  disaksikan  oleh  sekelompok 
kecil  dari  kaum  mukminin.”  Tidak  ada  seorang  pun  dari  mereka, 
melainkan  mereka  semua  meninggal  di  perkotaan  dan  dalam  keadaan 
banyak  orang.  Demi  Allah,  aku  bukan  berdusta  dan  tidak  berdusta. 
Kalian  dengar,  seandainya  aku  dan  istriku  memiliki  kain  yang  cukup 
untuk  kafanku,  niscaya  aku  hanya  akan  dikafani  dengan  kainku  itu  atau 
kain  istriku  itu.  Sungguh,  aku  benar-benar  mendesak  kalian  karena 
Allah.  Sungguh,  aku  benar-benar  mendesak  kalian  karena  Allah,  agar 
aku  tidak  dikafani  oleh  seorang  amir,  pemimpin,  pembawa  surat  atau 
seorang  tokoh.’  Saat  itu,  tidak  ada  seorang  pun  dari  orang-orang  itu, 
melainkan  telah  menyandang  apa  yang  dikatakan  oleh  Abu  Dzar 
tersebut,  kecuali  seorang  pemuda  dari  kalangan  Anshar.  Pemuda  itu 
berkata,  ‘Aku  akan  mengafanimu,  paman.  Aku  akan  mengafanimu 
dengan  kain  penutup  tubuh  bagian  atas  milikku  ini.  Juga  dengan  dua 
helai  kain  yang. ada  di  dalam  koperku,  yang  merupakan  tenunan  ibuku.’ 
Abu  Dzar  berkata,  ‘Kamu  silakan  kafani  aku.’  Pemuda  Anshar  tersebut 
kemudian  mengafani  Abu  Dzar  di  tengah-tengah  sekelompok  orang 
yang  menghadirinya.  Mereka  kemudian  menyalatkan  jenazahnya  dan 
menguburkannya  dalam  sekelompok  orang  yang  seluruhnya  adalah 
orang-orang  Yaman.”624 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  kitab  At-Talkhish. 

Aku  katakan,  Yahya  bin  Sulaim  Ath-Tha'ifi  Al  Hadz  Al  Khazraj,  Ibnu  Sa’d 
berkata  (tentangnya),  “(Dia  adalah  perawi)  yang  tsiqqah  dan  banyak  haditsnya.” 
Ibnu  Ma’in  berkata  (tentangnya),  “(Dia  adalah  perawi)  yang  tsiqqah. "  An-Nasa'i 
berkata  (tentangnya),  “(Dia  adalah  perawi)  yang  tidak  kuat.”  Ahmad  berkata 
(tentangnya),  “Menurutku,  dia  sering  mencampur-adukan  hadits-hadits  yang 
diriwayatkannya,  sehingga  aku  meninggalkan  hadits-haditsnya.”  Ibnu  Abi  Maryam 
mengutip  dari  Ibnu  Ma’in,  (Dia)  tidak  bermasalah.  Haditsnya  boleh  dicatat.” 

Lihat  A! Mizan  (IV/383,  384). 


[7901  —  A!  Mustadrak 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan 
Habib  bin  Maslamah  Al  Fihri  % 


C4j  jHj  ^  Jjt  ^  *  'l  ^  ®  t  V  ^ 

ls  <oil  t3^-I  jt  {s^j. i 

yJ  yj  yj  «-J*}  *ji  j$S /i  y<  S'**?5-  I 

jfcs  ^  ^  J*  Utji-  ^  oi  J?  c* 

«X  o?  C-?^1  W“  ^  ol^3  ^  ^ 

^  £cj jJm  i]jij  Ajjj  ;  Jl5 


,  bi'  jlj  X  ^ 


. J*~  J^1  ^  r1^* 

JUsJl 


5471/1069.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Balawaih 
menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Ishaq  Al  Harbi  menceritakan 
kepada  kami,  Mush'ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi  menceritakan  kepada 
kami,  dia  berkata,  “Habib  adalah  putera  Maslamah  bin  Malik  Al  Akbar 
bin  Wahb  bin  Tsa'labah  bin  Wa'ilah  bin  Amr  bin  Syaiban  bin  Muharib 
bin  Fihr.  Dia  adalah  seorang  syarif  (pemimpin  wilayah)  yang  mendengar 
hadits  dari  Nabi  #.  Dia  disebut  Habib  Ar-Rum,  karena  seringnya 

bertemu  dengan  bangsa  Romawi  (menaklukkan  mereka).” 

Mush'ab  bin  Abdullah  Az-Zubairi  berkata,  “Syuraih  bin  Al  Harits 
berkata  tentang  dirinya, 


Al  Mustadrak  —  I  791  I 


‘Ketahuilah  bahwa  setiap  orang  yang  dipanggil  menghadap  Habib, 
Meskipun  dia  seorang  yang  nampak  kehormatannya 
Dia  akan  memberi  tebusan  kepada  Habib  Bani  Fihr 
Dia  seorang  pemberani  yang  menunggang  kuda, 

Hingga,  seakan-akan  dia  sedang  menginjeik-injak  kerikil  yang  berukuran 
kecil'.  ’625 

l j *  Y*/ofcYY 
\  y  ijJS  A^jl^.  c^aill  Jt 

:Jl5  x*L*  ^  jj>\ j  j  ^  y  j£j  jjf  iSjb- 

ji  call/,1  yj  cdu  <Ji 

of  o jujf  (Jl  Dllip  C_J£j  cdJLJij  Ollip  ,_Jl  a! LiS^i 
a*-*j  ^  OllL-  jJj  cJlyJl  JiL  cCL»-  JUj 
jO^Jl  y»  y  ^  <^>Cp  Ijjlli 

of  p-Ajfc*  ^Js'  AjUi^Ij  Ollll»  lli»  <Uil  £tSoi 

Jl5j  Ji  t-Lo^yJl  j»_a jJuj 

‘p-^OAi  ^  v«*“  cs^  J&Jl 

diii  ^9  (_5^  AjU^vsIj  y 

Jj>f  yw  JUi  ciiJi  ^  of  SlS" 

625  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhish. 


(  792  1  —  Al  Mustadrak 


^  y*j  jJ  Olj  .  J-"  OtUl-  IjllA*  0^5 

fa 

Ji(  'JZ  hSij  SjIop  Jjf  jif  Jl5 

.<31  ^Liil 


5472/1070.  Syaikh  Abu  Bakar  Al  imam  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr  memberitahukan  kepada 
kami,  Mu'awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Ishaq  Al 
Fazari:  Abu  Bakar  Al  Ghassani  menceritakan  kepada  kami  dari  Athiyah 
bin  Qais  dan  Rasyid  bin  Sa'd,  dia  berkata,  “Pasukan  romawi  bergerak 
menuju  Habib  bin  Maslamah  yang  saat  itu  sedang  berada  di  Armenia. 
Maka  Habib  pun  menulis  surat  kepada  Mu'awiyah  untuk  meminta 
bantuannya.  Mu'awiyah  kemudian  menulis  surat  kepada  Utsman  untuk 
memberitahukan  hal  itu.  Maka  Utsman  pun  menulis  surat  kepada 
gubernur  Irak  (saat  itu),  dimana  Utsman  memerintahkannya  agar 
memberikan  bantuan  kepada  Habib.  Maka  gubernur  Irak  pun 
membantu  Habib  dengan  memperbantukan  orang-orang  Irak.  Salman 
bin  Rabi'ah  Al  Bahili  ditunjuk  sebagai  pemimpin  mereka.  Mereka 
bergerak  untuk  menolong  Habib. 

Belum  sempat  mereka  bergabung  dengan  pasukan  Habib, 
namun  Habib  dan  pasukannya  sudah  berhadapan  dengan  musuh,  dan 
Allah  memberikan  kemenangan  kepada  mereka.  Setelah  Salman  dan 
pasukannya  bertemu  Habib,  Salman  meminta  agar  mereka  diberi  bagian 
harta  rampasan  perang.  Pasukan  Salman  berkata,  ‘Kami  telah 
memberikan  bantuan  kepada  kalian.’  Orang-orang  Syam  (yang 
merupakan  pasukan  Habib)  berkata,  ‘Kalian  tidak  terlibat  pertempuran, 
sehinggp  kalian  tidak  berhak  mendapat  apapun.’ 


Al  Mustadrak  —  |  793  I 


Habib  menolak  melibatkan  mereka  (dalam  pembagian 
harta  rampasan  perang).  Habib  dan  pasukannya  tetap  mempertahankan 
harta  rampasan  mereka,  sehingga  orang-orang  Syam  dan  orang-orang 
Irak  pun  bersitegang  hingga  nyaris  terjadi  pertempuran  di  antara 
mereka.  Sebagian  orang  Irak  berkata, 

‘Jika  kalian  membunuh  Salman, 
kami  juga  akan  membunuh  Habib  (pemimpin)  kalian. 

Tapi  jika  kalian  kembali  kepada  Utsman  bin  Affan, 
maka  kami  juga  akan  kembali'.  ” 

Abu  Bakar  Al  Ghassani  berkata,  “Aku  dengar  itu  merupakan 
cikal  bakal  permusuhan  yang  terjadi  antara  orang-orang  Syam  dan 
orang-orang  Irak.”626 

<. j)\  cJu-jj  ^  ^ ♦  V  ^  /o  1 VT 

:  JlS  ^  ^  nj 1  01  j**-  ,y.  \1jJs- 

5473/1071.  Muhammad  bin  Yusuf  bin  Ibrahim  Al  ‘Adi 
mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin  Imran  An-Naswi  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Zuhair  bin  Harb  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata,  “Aku  mendengar  ayahku  berkata,  ‘Kuniyah  Habib  bin 
Maslamah  adalah  Abu  Abdirrahman1.” 


626  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Taikhish. 


[7941  —  Al  Mustadrak 


^  c-jlf  *J>  ^  d!t>-  i ^  da^-  tOUlL.  y*  ^j^JI 

J*  cJ-  *^P  CAjjU-  yj  Iji  jp  tjj^  O*  ‘<rf^  O* 

.viJiJl  J*  jX<j  a!1p  4»l  JL&  £*  :JlS  tCiL> 


5474/1072.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ar-Rabi’  bin  Sulaiman  menceritakan  kepada 
kami,  Bisyr  bin  Bakr  menceritakan  kepada  kami,  Abdurrahman  bin 
Tsabit  bin  Tsauban  menceritakan  kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari 
Makhul,  dari  Yazid  bin  Haritsah,  dari  Habib  bin  Maslamah,  dia  berkata, 
"Aku  menyaksikan  bersama  Nabi  pembagian  harta  rampasan  perang 
(peperangan)  yang  tiga." 


cU%  cS-iil  a^  y  J-Pin.1  dj^.  .yr/otvo 

yp  ^  diA^-  _jjf  dAi-  jj!  dA^- 

d  of  yi  j^Vp  *>P  tpO  yP  CJ^Ip  yj  01^ 

o^iS^J  ^j^5l  c_~~>-  Adl^*  jj  j  ^dlj  ji 

5475/1073.  Isma’il  bin  Muhammad  Al  Faqih  menceritakan 
kepada  kami  di  Ray,  Abu  Hatim  Ar-Razi  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Al  Yaman  menceritakan  kepada  kami,  Isma’il  bin  Ayyasy 
menceritakan  kepada  kami  dari  Shafwan  bin  Amr,  dari  Abu  Al  Yaman, 
dari  Amir  bin  Abdullah  bin  Yahya,  bahwa  Abu  Dzar  Al  Ghiffari  dan 
orang-orang  menyebut  Habib  bin  Maslamah  dengan  Habib  Ar-Rum, 
karena  dia  sering  berjihad  melawan  bangsa  Romawi. 


Al  Mustadrak  —  1  795  I 


^  -  \  .vi/oivn 

aIIU»  L~~i-  :Jl5  ^  (_s~>o  l2^>-  CC$;Al*J'  'ps*\ jii 


5476/1074.  AbduUah  bin  Ghanim  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin 
Bukhari  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  "Habib  bin  Maslamah 
meninggal  dunia  di  Armenia  pada  tahun  empat  puluh  dua  (42)  Hijriyah. 
Saat  itu  dia  berusia  lima  puluh  (50y  tahun.” 


'j\  ife-  Cr~^1  ci  ^  ~S  *  Vo/o  1 YV 

lljJii-  jril  y.\  Jl  aSj  'j» jl 

J>  y=-  C/  tJ °c/  J ! 

.ift-  SSjj  Lp  jj  au!  J  j— j  Jli  :Jli  AjL^ 


5477/1075.  Ahmad  bin  Al  Hasan  Al  Bazzar  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Azhar  bin  Riqqah  Al  Mishri  menceritakan  kepada 
kami,  Abu  Aslam  Muhammad  bin  Makhlad  Ar-Ra’ini  menceritakan 
kepada  kami,  Sulaiman  Abu  Karimah  menceritakan  kepada  kami  dari 
Makhul,  dari  Qana’ah  bin  Yahya,  dari  Habib  bin  Maslamah,  dia  berkata, 
“Rasulullah  H  bersabda,  'Berkunjunglah  jarang-jarang,  niscaya  kamu 
akan  bertambah  cinta'. ,l627 


627  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  dikatakan  dalam  kitab  Al  Faidh,  “Al  Bazzar  berkata  setelah 
menyebutkan  khabar  ini,  ‘Kami  tidak  mengetahui  ada  hadits  yang  shahih  dalam 
masalah  ini.’  Ibnu  Thahir  berkata,  ‘ Khabar  ini  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Adiy  di 
empat  belas  tempat  dalam  kitab  Kaamih iya,  dan  dia  mencacatkannya 
seluruhnya.’  Al  Baihagi  berkata  setelah  mengemukakan  takhrij  khabar  ini, 


—  Al  Mustadrak 


UI  t3u>x^l  ^  jSvj  jjf  ^JiJl  Ij —  \  ♦  Yl/o  1 VA 

ijli  4i«^J  ^1  LjJ^-  t££ jJL*Jl  ^»J*- 'jJl  4-P  _^jl  Uj*X?-  jji 

tO^PUJl  t_->l^*>*  OlTj  C(^ J$A Jl  3-JLw»  l_~~>-  jjP  L°J~A  y)  l^J'^~ 

c~«^-x»  I  JlS  cjJuJl  L*-Ls  tt_^jjjJl  <_-> jJi  ^jIp  j-»I  *of 

ij»4-va*J  S^*  ^  (*-^*J  5^  ^  (J^9  ^ 

^L4l3t  :  JlS  aIIp  aSil  ju^-  ifl  ^  ajsI  ^1 

Jjj  il  dlii  J&  jl-»  frlo^ijl  jjpri  tijyJ  J^-lj  tl5f.lai  ^»1 

.4331  *_-->*  J^-^j  t  jJ^Jl  jJi  Js>LigJl 

5478/1076.  Asy-Syaikh  Al  Imam  Abu  Bakar  bin  Ishaq 
mengabarkan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Musa  memberitahukan  kepada 
kami,  Abu  Abdirrahman  Al  Muqri  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Abu  Hurairah 
menceritakan  kepadaku  dari  Habib  bin  Maslamah  Al  Fihri— seorang 
(sahabat)  yang  makbul  doanya,  bahwa  dia  diangkat  sebagai  panglima 
pasukan,  lalu  dia  pun  berangkat  menempuh  perjalanan.  Ketika  musuh 
datang,  dia  berkata,  ‘Aku  mendengar  Rasulullah  %  bersabda,  “Tidaklah 
kerumunan  orang  banyak  berkumpul,  lalu  sebagian  dari  mereka 
memanjatkan  doa  dan  sebagian  lainnya  mengamininya,  melainkan  Allah 
akan  mengabulkan  (doa)  mereka.”’  Setelah  itu  Habib  memanjatkan  puji 

'Thalhah  bin  Amr  -salah  seorang  periwayatnya— bukanlah  perawi  yang  kuat.'  Al 
Baihaqi  berkata,  'Khabar  ini  diriwayatkan  dengan  beberapa  sanad  (lain)  yang 
seperti  ini.’” 

Selanjutnya,  di  dalam  kitab  Al  Faidh  disebutkan  bahwa  Al  Mundziri  berkata, 
“ Khabar  ini  diriwayatkan  oleh  jama’ah  dari  sahabat,  dan  lebih  dari  seorang 
hafizh  yang  menghimpun  berbagai  jalur  periwayatannya  dan  membahasnya. 
Namun  demikian,  aku  tidak  menemukan  jalur  periwayatan  yang  shahih  ,  persis 
sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Al  Bazzar.  Bahkan  sanad-sanadnya  hanya 
berstatus  hasan,  baik  yang  tertera  dalam  Ath-Thabarani maupun  yang  lainnya.” 


Al  Mustadrak  —  |  797  I 


dan  sanjungan  kepada  Allah,  lalu  berdoa’,  ‘Ya  Allah,  peliharalah  darah 
(nyawa)  kami,  dan  berikanlah  pahala  syahid  kepada  kami.’  Ketika 
mereka  sedang  dalam  keadaan  demikian,  Al  Hanbath  yang  merupakan 
pemimpin  pasukan  musuh,  singgah  (untuk  menyerah),  sehingga  para 
prajuritnya  pun  menemui  Habib.”628 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan 
Al  Miqdad  bin  Amr  Al  Kindi  atau  yang  Dijuluki 
Ibnu  Al  Aswad 


1 iii.  cOjL'  *Jl  y\  « vv/o  t  V  V 

<31^4  ji- 1  j&j  ji  ,j~jy  a-p  ^  al:»f 

's,  J  ,  ,  \  \  x  t  s  s  s  *,  s  s  s 

drfj  j  (/4  O?  ^  ^  t*  **** 

yj  dilbi  ^  .jj  ilaiJl  ^uL- 

y'  j-J  y<  J* j  y*  y*  {/. 
5479/1077.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu 
Ishaq,  dia  berkata,  “Di  antara  orang-orang  yang  terlibat  dalam  perang 
Badar  bersama  Rasulullah  H  dari  kalangan  Bani  Zuhrah  dan  sekutunya 
adalah  Al  Miqdad  bin  Amr  bin  Tsa’labah  bin  Malik  bin  Zam’ah  bin 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhish. 
Aku  katakan,  pada  sanadnya  terdapat  Ibnu  Lahi’ah. 


f798  1  —  A!  Mustadrak 


Tsumamah  bin  Mathrud  bin  Amr  bin  Rabi’ah  bin  Zuhair  bin  Namr  bin 
Tsa’labah  bin  Malik.”629 


jjf  c<_£ilJbiJl  b —  \  «  V  a/  °  1 A  * 

3^*°"  y*  ^  ^ «y*  v/ 

JAJ  CO  y>j  ^  ja  a»I  lSW>  4iJl  £. 

5480/1078.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada 
kami.  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  Ayahku  menceritakan 
kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al 
Aswad,  dari  Urwah,  mengenai  nama  orang  yang  terlibat  dalam  perang 
Badar  bersama  Rasulullah  gfr  dari  kalangan  Bani  Zuhrah  dan  sekutunya. 
Dia  adalah  Al  Miqdad  bin  Amr. 

cjyiu  ji  olUf  ~  WV^/otA^ 

jjil  JIS  :JlS  (^ylyajdl  uQ  h£  JLimAS  b^j  ^  {^3* 

«LP  ^  c_-»A j  ^  iljjiu  JLP  1 

^  U*  cri*  cy"  Jl  J^£>  «S*  J  (jj 


629  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Al  Miqdad  bn  Al  Aswad  ra  adalah 
sekutu  Al  Aswad  bin  Abd  Yaghuts  bin  Abd  Manaf  bin  Zuhrah.  Oleh  karena  itulah 
Al  Miqdad  dinisbatkan  kepada  Al  Aswad.  Padahal  dia  adalah  Al  Miqdad  bin  Amr 
bin  Tsa’labah  bin  Malik  Al  Kindi.  Dia  adalah  sahabat  yang  terlibat  dalam  perang 
Badar  dan  termasuk  orang  yang  pertama-tama  masuk  Islam.  Dia  juga  termasuk 
pemanah  terkemuka. 


Al  Mustadrak  —  I  799  I 


5481/1079.  Ahmad  bin  Ya’qub  Ats-Tsaqafi  mengabarkan 
kepadaku,  Musa  bin  Zakariya  At-Tustari  menceritakan  kepada  kami, 
Syabab  Al  Ushfuri  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata:  Ibnu  Ishaq 
berkata,  “Al  Miqdad  dinisbatkan  kepada  Al  Aswad  bin  Abd  Yaghuts  bin 
Wahb  bin  Abd  Manaf  bin  Zuhrah,  (karena)  Al  Aswad  mengadopsinya. 
Menurut  satu  pendapat,  Al  Miqdad  dinisbatkan  kepada  Al  Aswad  bin 
Abu  Qais  bin  Abd  Manaf.” 


jl*!»  Uj  n£ Jl  y.  ^1*5 jJ'l  \2Ss>-  u~jjaxj 
^  g  .*  «.jL/sti  a-IaIsJI  1  y. 

^Jl  iCo  o ££  s-»^3  ilo 

.4JI  ^  S^i^/l 

5482/1080.  K eshahih  an  hal  itu  diceritakan  kepada  kami  oleh 
Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub:  Abu  Az-Zanba’  Rauh  bin  Al  Farj 
Al  Mishri  menceritakan  kepada  kami,  Sa’id  bin  Ufair  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata,  “Aku  adalah  sahabat  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad 
pada  masa  jahiliyah,  lalu  dia  membunuh  seseorang  dari  kalangan 
mereka  sehingga  dia  melarikan  diri  ke  kabilah  Kindah  dan  bersekutu 
dengan  orang-orang  Kindah.  Setelah  itu  dia  membunuh  salah  seorang 
dari  mereka,  sehingga  dia  lari  ke  Makkah  dan  bersekutu  dengan  Al 
Aswad  bin  Abd  Yaghuts.  Oleh  karena  itulah  Al  Miqdad  dinisbatkan 
kepada  Al  Aswad  (sehingga  menjadi  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad— 
penerjemah).” 


IWI  —  Al  Mustadrak 


UI  _^jI  ^1**^1  ^c^JiJl  0  ~  ^  *  A  ^  /  o  i  AV 

*jj  ilJliuJl  :  Jl5  J~*j  Al  Xs-  'J*  *X*S>rJ>  \2>Az>-  C4--S  iJJ  J-pll— I 
015" j  <aLj>  <yt  ^_pO  UiiS^  ^-*-4  UI  (_5^i  ^^'Sll 

JJ'j  tjli- J  <-->13  j  {JS’  jSsJU  C->U»  tAl^J  yivaj 

.^JlJU  tAiP  aWI  i^y°j  OUiP  ^  OUkiP 


5483/1081.  Asy-Syaikh  Al  Imam  Abu  Bakar  bin  Ishaq 
mengabarkan  kepada  kami,  Isma'il  bin  Qutaibah  mengabarkan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin*  Numair  menceritakan  kepada  kami, 
dia  berkata,  “Al  Miqdad  bin  Al  Aswad  dikuniyahi  Abu  Ma'bad.  Dia 
meninggal  dunia  pada  tahun  tiga  puluh  (30)  Hijriyah,  dalam  usia  sekitar 
tujuh  puluh  (70)  tahun.  Dia  sering  mewarnai  janggutnya  dengan  warna 
kuning.  Dia  meninggal  dunia  di  Juruf,  lalu  jenazahnya  diangkut  oleh 
orang-orang  di  atas  bahu  mereka.  Jenazahnya  dishalati  oleh  Utsman  bin 
Affan  % ,  dan  dimakamkan  di  Baqi’.” 


ifc-  Al  -  \  .  Ar/olAl 

ilAiJl  ijli  ^y.  1*^* 

ul  015"  capCsS  J\  'J' 3 J  XL{j  J>  jj  jjs- 
toll 'Sa  caIIaUrJI  ^ ^jJl  Ojjjy  -Lp  S^.^1  0l5"j  c-L** 

{p^jUU  :0T yiJl  Jji  Loli  ^  ilJiiLdl  :<J  <JUj  015"j 

o j=t«-frJl  c4-i4?Jl  jf  ^1  ilJiiJl  ^  ^IjlSaJI  ;a! 

tLi>-lj  cljJb  ilJLi*Jl  JLgJjj  c—  (jb>w<l  ^1  jUljj  —  L5?  ^Ob)l 


Al  Mustadrak  —  I  801  I 


t^jA  aJlp  Aiil  aJj!  <J y*  j  j 


.  4_JLp  LS^5  JJJ^"  ®b* 

ilJliJl  OJJ  4JT_^  41*P  ^  t<~Jjiu  (ji  \sj^s>-  '-f**"  (jjl  J'j 

j*Ji>  <.j£&  jjiajl  c^»S(  i'illji*  icJlii  tj*-gj  liut  I^JU/>J  l^it 

^^Jpl  (4jLJl>JIj  4^-)o«il)  O,  «.J  <^mS>~  t*CLSlJ  jB./tl  (J»\ ^Jl 

JL>»I  Sj^ji  ^^lp  tJ* jSwJLj  j|JliL*Jl  oL«j  icJlS  l^-^rb>Jl  DjyL* 

Oll^p  «Jp  j  (SjjjUJL  j  Jli- «— j '15 j  ^jIp  Jt 

jl  4II*  Oif^  jji'  Ot»  fji  OIS^  XL»  liAiij  DUp  <j* 

i»l  alpj  4^1p  ^olp  ^p  ciH^i  y  J15  •^jP’*3 

iljlldl  'J*- T  jU^-J  ^Ilp  4&1  ,Jy0  Ai  l]y*J  c)f  Coli-lj-Jb  jAJOr 


J 


5484/1082.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan  kepada 
kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami,  Al  Husain  bin 
Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan 
kepada  kami,  dia  berkata,  “Al  Miqdad  adalah  putera  Amr  bin  Tsa'labah 
bin  Malik  bin  Rabi'ah.”  Dia  menyebutkan  (silsilah  nasabnya)  sampai 
pada  Qudha'ah.  “Dia  dikuniyahi  Abu  Ma'bad.  Dia  adalah  sekutu  Al 
Aswad  bin  Abd  Yaghuts  pada  masa  jahiliyah,  lalu  dia  diadopsi  oleh  Al 
Aswad,  sehingga  dia  pun  disebut  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad.  Ketika  turun 
ayat  al-Qur'an:  ‘Panggillah  mereka  (anak  angkat  itu)  dengan  (memakai) 
nama  bapak-bapak  mereka  ...,  '(Qs.  Al  Ahzaab  [33]:  5)  maka  dia  disebut 
Al  Miqdad  bin  Amr.  Al  Miqdad  juga  pernah  berhijrah  ke  Habasyah, 
yakni  pada  gelombang  kedua  —menurut  riwayat  Ibnu.Ishaq.  Al  Miqdad 
juga  terlibat  dalam  perang  Badar,  Uhud,  Khandaq  dan  berbagai 


f~802~l  —  Al  Mustadrak 


pertempuran  lainnya  bersama  Rasulullah  Dia  termasuk  pemanah 
ternama  dari  kalangan  sahabat  Rasulullah  ||.”630 

Ibnu  Umar  berkata:  Musa  bin  Ya'qub  menceritakan  kepada  kami 
dari  bibinya,  yaitu  Karimah  binti  Al  Miqdad,  yang  menjelaskan  ciri-ciri 
fisik  ayahnya  (Al  Miqdad)  kepada  mereka.  Karimah  berkata,  “Al  Miqdad 
adalah  seorang  yang  jangkung,  berkulit  cokelat,  gendut, 
tebal  rambutnya,  kuning  janggutnya,  dan  ini  bagus,  tidak  tebal  dan  tidak 
pula  tipis,  tatapannya  tajam,  kedua  alisnya  tebal,  mancung.” 

Karimah  melanjutkan,  “Al  Miqdad  meninggal  dunia  di  Juruf,  tiga 
mil  dari  Madinah.  Jenazahnya  kemudian  digotong  oleh  orang-orang  di 
atas  bahu  mereka  dan  dimakamkan  di  Madinah.  Jenazahnya  dishalatkan 
oleh  Utsman  bin  Affan.  Peristiwa  itu  terjadi  pada  tahun  tiga  puluh  tiga 
(33)  Hijriyah.  Ketika  meninggal  dunia,  dia  berusia  tujuh  puluh  tahun  atau 


Ibnu  Umar  berkata:  Muhammad  juga  menceritakan  kepadaku 
dari  Ashim  bin  Umar  dan  Abdullah  bin  Ja'far  tentang  persaudaraan, 
bahwa  Rasulullah  fj|  mempersaudarakan631  Miqdad  dengan  Jabr  bin 
Atik. 


JiiUJl  l—JjAju  ijj  JLo^z*  aJJI  JUP  jjf  Uj  jl=»—  —  ^  *AVV®iAo 
C jJli-  4_^f  l liJ^~  'j»  1 

I I  ilJLiJl  :Jl5  ^  Jjc** 

4J  lOjjy  -LP  jj  Sj-ty  * — a(  jpf 


630  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  riwayat  ini  adalah  riwayat  Al  Waqidi,  Muhammad  bin  Umar.  Dan 
ijma’  telah  terbentuk  atas  kelemahan  dirinya. 

631  Maksudnya,  menjadikan  keduanya  sebagai  dua  orang  bersaudara  dalam  hal 
nafkah  dan  warisan. 


Al  Mustadrak  —  |  803  | 


<_r^J  j o3-  J*  ^?b 

.lf^$- J' 

5485/1083.  Abu  AbduUah  Muhammad  bin  Ya'qub  Al  Hafizh 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Muhammad  bin  Yahya 
menceritakan  kepada  kami,  Musaddad  menceritakan  kepada  kami, 
Umayyah  bin  Khalid  menceritakan  kepada  kami  dari  Syu'bah,  dari  Sa'd 
bin  Ibrahim,  dia  berkata,  “Al  Miqdad  bin  Al  Aswad  datang  ke  Makkah 
lalu  berkata,  ‘Sungguh,  aku  akan  bersekutu  dengan  penduduk  paling 
terpandang  di  Makkah.’  Dia  kemudian  bersekutu  dengan  Al  Aswad  bin 
Abd  Yaghuts.  Oleh  karena  itulah  dia  disebut  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad, 
padahal  sebenarnya  dia  adalah  Al  Miqdad  bin  Amr  Al  Bahrawi.  Dia 
bukanlah  putera  Al  Aswad  Al  Kindi.” 

ju4  ^  ^  *  at/ °  i 

4 ^ y  awI  -J^p  cij*— ^  ^ 

'j*  :Jl3  Xp  'j*  nj j\L  'j*  ct fj*’ 

Ajf  i4j  (J jIp  L-*  4_~>-f  OjS^f  dSl 

J yjtj  L  auIj  UI  :JUi  4<j\S”" jJLjl  ^Ip  ^p*Xj  j*  j  ^ 

-  «Jlj j  ojI  {j*  j*  f  j*  <J^  U*5”"  J_^a3  Sl  a}i1 

4ilil^-i  4^-*!  Jp  ’S©1  ^ 

J,  A  i  Z  /I  ,c;  /  •,  .  , 

dlli)  c3 j-io  <Iip  A&l  O-jl y  4dUU=-  4>rf 

.4*113  0 


|~804~1  —  Al  Mustadrak 


5486/1083.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ahmad  Al  Mahburi 
mengabarkan  kepada  kami  di  Marwa,  Sa'id  bin  Mas'ud  menceritakan 
kepada  kami,  Ubaidullah  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Isra'il 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Mukhariq,  dari  Thariq,  dari  Abdullah  , 
dia  berkata,  “Aku  pernah  menyaksikan  sebuah  pemandangan  dari  Al 
Miqdad,  yang  membuat  aku  lebih  suka  menjadi  pelakunya  dari  apapun 
yang  sepadan  dengannya.  Al  Miqdad  pernah  datang  kepada  Nabi  ||| 
saat  beliau  sedang  mendoakan  keburukan  bagi  kaum  musyrikin.  Al 
Miqdad  kemudian  berkata  (kepada  beliau),  ‘Sesungguhnya  kami,  wahai 
Rasulullah,  kami  tidak  akan  mengatakan  seperti  yang  dikatakan  kaum 
Musa  kepada  Musa:  “Pergilah  engkau  bersama  Tuhanmu,  dan 
berperanglah  kamu  berdua.  Biarlah  kami  tetap  (menanti)  di  sini  saja.  ” 
(QS.  Al  Maa'idah  (51:  24)  Akan  tetapi  kami  akan  berperang  di  sisi 
kanan,  sisi  kiri,  di  depan  dan  di  belakangmu.’  Aku  melihat  (wajah) 
Rasulullah  ^  bersinar  karena  ucapan  itu,  dan  perkataan  itu  pun 
membuat  beliau  senang.”632 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

j l«p  Ijf  ^  •  Ao/ o  iAY 

ljJJ\  ^  y>x}\  oJbtcJ  ^  tcili j* 

c/  ^  <■{>£>&  cy.  j i}-  'J* 

j  c/.  o-jtj  :Jli 

4ijL**aJl  O-jI y  CJ Ji\j  L-JUr  j  kXs-  auI  (_5ws  aWI 

au!  jJlpI  Jdh  i aJ  cJLSi  4»jaP  ^4  o_^bJl 

632  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  shahih 


Al  Mustadrak  —  I  805  I 


:4JL  JlS  yi  ajj  lal jl>:  0 jj**  lIp  c-jI  :JUs  ctdAJl 

.4j jiJi  «jj-w*  Ojj-" 

5487/1085.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepadaku,  Ubaid  bin  Syarik  memberitahukan  kepada  kami,  Abdul 
Wahhab  bin  Najdah  Al  Huthi  menceritakan  kepada  kami,  Baqiyah  bin  Al 
Walid  menceritakan  kepada  kami  dari  Huraiz  bin  Utsman,  dia  berkata: 
Abdurrahman  bin  Maisarah  Al  Hadhrami  menceritakan  kepadaku,  Abu 
Rasyid  Al  Hubrani  menceritakan  kepadaku,  dia  berkata,  “Aku  melihat  Al 
Miqdad  bin  Al  Aswad,  penjaga  Rasulullah  &  duduk  di  atas  salah  satu 
peti  penukaran  (mata  uang),  dan  saat  badannya  lebih  besar/gendut 
daripada  peti  tersebut.  Rupanya  dia  hendak  turut  berperang.  Aku 
berkata  kepadanya,  ‘Sesungguhnya  Allah  telah  memberikan  dispensasi 
padamu  (untuk  tidak  turut  berperang,  karena  badannya  yang  uzur).’  Dia 
menjawab,  ‘Surah  Al  Buhuts  (At-Taubah),  yaitu  (ayat):  "Berangkatlah 
kamu  baik  dengan  rasa  ringan  maupun  dengan  rasa  berat...,  "  (Qs.  At- 
Taubah  [9]:  41)  enggan  (memberikan  dispensasi  itu  kepada  kami)'.” 
Baqiyah  berkata,  “Surah  Al  Buhuuts  adalah  surah  At-Taubah.633 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Di  awal  penjelasan  mengenai  keutamaan  Abu  Bakar  Ash- 
Shiddiq,  saya  sudah  menyebutkan  hadits  Abdullah  bin  Mas'ud  yang 
menyatakan  bahwa  orang  yang  pertama  kali  menampakkan 
keislamannya  ada  tujuh  orang,  yaitu  Rasulullah,  Abu  Bakar,  Ammar,  ibu 
Ammar  yaitu  Sumayyah,  Shuhaib,  Al  Miqdad  dan  Bilal. 


633  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 

Aku  katakan,  Baqiyah  adalah  putera  Al  Walid  bin  Sha'id  bin  Ka’b  Al  Kala’i,  Abu 
Nujaid.  Ibnu  Hajar  berkata  dalam  kitab  At-Taqriib,  “(Dia  adalah  seorang)  yang 
sangat  jujur.” 


|~806~|  —  Al  Mustadrak 


j  V5j JLs»-  iAj ^  yh  ollj sj>-  —\  •  Al/ O  1  AA 

t^lp  ^P  caOJlj  ij_A^  1^  ‘^A^  ^ 

jlp  tSioIil  i^A^i  i^A  j  Jif'Al-i  ’j  ‘jj 

jl  ^-}jA  0^  l/*1^'  «,£•**“  ‘JA^“  u*  AlA-f  d/  f1* 

>jh\  j  j*  j  Jj  ‘j*  j-  j)  (j- 

:j  Jli  c-jotj  lila  li*-*  (*^*J  ^A^  ^  j A*9  *®l  j  li£*-**  ‘3^ 

pj  J.  ^  yjj  d  ^  c-Jj  ^  A*o  o£" 

.iiiaJo  jpA-j  JA  jipf  Si  i»i 

5488/1086.  Hadits  tersebut  juga  diriwayatkan  kepada  kami 
oleh  Abu  Bakar  bin  Balawaih:  Muhammad  bin  Ahmad  bin  An-Nadhr 
menceritakan  kepada  kami,  Mu'awiyah  bin  Amr  menceritakan  kepada 
kami,  Zaidah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ashim,  dari  Zirr,  dari 
Abdullah:  Isma'il  bin  Ali  Al  Hathbi  menceritakan  kepada  kami  di 
Baghdad,  Abdullah  bin  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Abbas  bin  Al  Walid  An-Nursi  menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Al 
Mufadhdhal  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu  ‘Aun,  dari  Umair  bin 
Ishaq,  dari  Al  Miqdad  bin  Al  Aswad,  dia  berkata,  “Rasulullah  pemah 
mengutusku  dalam  sebuah  misi,  lalu  ketika  aku  kembali,  beliau  bertanya 
kepadaku,  ‘Apa  yang  dirimu  rasakan?’  Aku  menjawab,  ‘Aku  tetap  yakin 
bahwa  orang  yang  bersamaku  adalah  pelayan  bagiku.  Demi  Allah,  aku 
tidak  akan  mempekerjakan  dua  orang  lelaki  setelah  keduanya'.”634 

Hadits  ini  shahih  sanad,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


634  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  Khabar  ini)  shahih .” 


Al  Mustadrak  —  I  807  I 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Abdullah  bin  Abu 
Abs  bin  Jabr  Al  Anshari  Al  Khazraji 


lljJi _ 3-  c< 'j!  jL*j*l*  ^Lill  jjf  ^  *  AV/°t  A^ 

_ J  C<jl?T - t J  ^  Uj*X?-  (jLstcJl  wLP  ^ 

.  ,  •  ,  ,  s,  \  ",  n,  ^  /  x  ,,,,  , 

_ j  — «i  4-JLp  ^  uj**j 

Ot  0"°  y*  cH*  &  y"j'  <y’  O*  <y! 

.yjjlkJl  JJ*  aJjU-  ^  p-ior'  ^ 

5489/1087.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  dari  Ibnu 
Ishaq,  tentang  orang  yang  terlibat  dalam  perang  Badar  bersama 
Rasulullah  %  dari  kalangan  Bani  Al  Harits  bin  Al  Khazraj  bin  Amr  bin 
Malik  bin  Aus.  Orang  itu  adalah  Abu  Abs  bin  Jabr  bin  Amr  bin  Zaid  bin 
Jusym  bin  Haritsah  bin  Al  Harits. 

CAj^A P  Jjf  jAJOr  jjf  \j ~  \  •  AA/ ©  t  ^  ♦ 

lj!b  x$J>  :  Jli  oj^p  ^  ‘J* 

c}.  £)  J>-  jJ**  <y-  j**  c/-  u~i*  jp  ^  J^9  £* 


5490/1088.  Abu  Ja’far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada 
kami,  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Lahi’ah 
menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Al  Aswad,  dari  Urwah,  dia  berkata, 


180«  |  —  Al  Mustadrak 


“Abu  Abs  bin  Jabr  bin  Amr  bin  Zaid  bin  Jusym  bin  Haritsah  turut  serta 
dalam  perang  Badar  bersama  Rasulullah  fj|.” 


j__l  &  jJjii»  'Ji  if^f  -  \  «  A*\/o  1  ^ 

oiy  :  Jli  jj  iX*^»  jt 

j — i  '■&  0*4^  'j*4 


5491/1089.  Muhammad  bin  Mu'ammal  bin  Al  Hasan  bin  Isa 
mengabarkan  kepada  kami,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan 
kepada  kami,  Ahmad  bin  Hanbal  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Aku  membacakan  kepada  Ya’qub  tentang  orang  yang  turut 
serta  dalam  perang  Badar,  yaitu  Abu  Abs  bin  Jabr.  Nama  aslinya  adalah 
Abdurrahman  bin  Jabr.” 


1 jf  ctjjU* — -J  j — j  jjf  \j jat- f  — 

Xs-  y\  :Jl3  J)  4l»l  JUP  ji  JuSr*  \2iJs>-  i**Si  ji  J-pllI-l 

^  <£ ji  Jj»S-  Ji  Ji  aM' 

5492/1090.  Asy-Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan 
kepada  kami,  Isma’il  bin  Qutaibah  memberitahukan  kepada  kami, 
Muhammad  bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Abu  Abs  adalah  Abdullah  bin  Jabr  bin  Amr  bin  Zaid  Al 
Anshari.  Dia  wafat  pada  tahun  tiga  puluh  tiga  (33)  Hijriyah.” 


Al  Mustadrak  —  I  809  1 


y _ i  yj  ^a\j)\  (jjl^e-^l  jifi  ^  *  ^  \  /  &  t 

^ _ ;^^.f  tj~fj  \  y\  bSJb-  3^-1  ^  \2js-  t(_5s^i 

£- — >J\  J*>r  yJ  J*^)\  *^P  _Jj5  ‘^-'^  •  CjjUJl  ^ 

•.ill-  Oii^J 

5493/1091.  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin  Muhammad  bin  Yahya 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Yunus  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Al  Mundzir  mengabaikah  kepadaku,  dia  berkata,  “Abu  Abs 
Abdurrahman  bin  Jabr  wafat  pada  tahun  tiga  puluh  empat  (34)  Hijriyah, 
dalam  usia  tujuh  puluh  (70)  tahun.” 

cSjlS  'y  0L*i-  tAi-i J  j  ^s-  y.  •L&u*  Lj-Vj- 

4— ilJO-  'y  [s^-J  t  y?*  J.  '-3^  t  J**  J 

l-ti-fj  Ijlb  ^  4jb>w2Jl  J^T  <0£ 

01 _ S'j  _ l»j  aIIp  4$Jl  tjLfi  4)1  J £*  '4^  4Al^Jl_j  (3-UkJlj 

aJj  ^  <j*4*  *Cf-  ^  3^ 

Oi«*  ^  £*jf'  (_r4^  j$  :Jli  ^  'jZp 

y-4  SSl — tjlll  oSy  jjI  0^  k/.  3>j  cOlliP  aJp  caH- 

y>  3-JL*j  Sas^j  (pbv»dl 


f~810~~l  —  Al  Mustadrak 


5494/1092.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ahmad  Al 
Ashbahani  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Rustah  menceritakan  kepada  kami,  Sulaiman  bin  Daud  menceritakan 
kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Abu  Abs  bin  Jabr  dan  Khunais  bin  Hudzafah  As-Sahmi 
termasuk  sahabat  senior  -semoga  Allah  meridhai  mereka.  Abu  Abbas 
terlibat  dalam  perang  Badar,  Uhud,  Khandaq  dan  berbagai  pertempuran 
lainnya,  semuanya,  bersama  Rasulullah  Dia  termasuk  orang  yang 
membunuh  Ka’b  bin  Al  Asyraf.  ” 

Ibnu  Umar  berkata:  Abdul  Hamid  bin  Abu  ‘Abs  menceritakan 
kepadaku  dari  anak  Abu  ‘Abs  bin  Jabr,  dia  berkata,  Abu  Abs 
meninggal  dunia  pada  tahun  tiga  puluh  empat  (34)  Hijriyah  dalam  usia 
tujuh  puluh  (70)  tahun,  dan  jenazahnya  dishalati  oleh  Utsman.  Abu 
Burdah  bin  Niyar,  Qadatah  bin  An-Nu’man  dan  Muhammad  bin 
Maslamah  serta  Salamah  bin  Salaamah  bin  Waqsy  turun  ke  dalam 
kuburnya.” 

-Uli  JLP  \  ^ Y 'I ° 

J _ J  Juj  ^  ^  Cf-  *Aa^*j* 

«Jj  ja  'M- 

J\  cptytaJl  j 4»1  *»1  J  y*  j  £•  && 

J^-S  J>-  oCaP  i3  '*£  jO  Oli  ^ 

Xj&-  j'S 

5495/1093.  Abu  Muhammad  Ahmad  bin  Abdullah  Al  Muzani 

menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Hadhrami 

menceritakan  kepada  kami,  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami, 


Al  Mustadrak  —  I  811  I 


Zaid  bin  Al  Hubab  menceritakan  kepada  kami,  Abdul  Hamid  bin  Abu 
Abs  Al  Anshari  yang  merupakan  putera  Abu  Abs  menceritakan  kepada 
kami,  (bahwa)  Abu  Abs  selalu  melaksanakan  shalat  bersama  Rasulullah 
kemudian  dia  kembali  kepada  orang-orang  Bani  Haritsah.  Suati^ 
ketika  dia  keluar  di  malam  yang  gelap  gulita  dan  turun  hujan,  lalu 
tongkatnya  mengeluarkan  sinar,  hingga  dia  pun  dapat  masuk  ^ke 
perkampungan  Bani  Haritsah.635 


'j!  <UJl  X. P  ^  aU)  J-P  jjf  ^  jpf- f  — ^  ^  t  /  O  i  ^  1 

OLojlJI  ^  jLJLv  LjJlj-  ti_j jjf  ^  X»s*u»  lliJb-  tSJLJb  jA. ll 

jt  ii  ipy  <y  i_s^ 

jCeajSl\  Jpr  ^  (J^S’  jjl  tpS  iJlS  *^P  lof 

4&I  J Jtii  «ulv?  4-ip  4&I  4»1  Jj-" j 

c^t*kJl  jup  lj*L^I  : |*JL»j  aJLp  «5jI 

5496/1094.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  bin 
Umayyah  Al  Qurasyi  di  Saqah  mengabarkan  kepadaku,  Muhammad  bin 
Ayyub  menceritakan  kepada  kami,  Salman  bin  An-Nu’man  Asy-Syaibani 
menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Al  ‘Ala  menceritakan  kepada 
kami,  Musa  bin  Muhammad  bin  Ibrahim  bin  Al  Harits  At-Taimi 
menceritakan  kepadaku,  dari  ayahnya,  dari  Anas,  dia  berkata,  “Abu  Abs 
bin  Jabr  Al  Anshari  mengundang  Rasulullah  0  untuk  menghadiri 
perjamuan  makan  yang  dia  buat  untuk  mereka.  Rasulullah  kemudian 


635  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  mursal.” 


1~812~1 - Al  Mustadrak 


bersabda,  ‘Lepaskanlah  sandal  kalian  saat  makan,  karena  itu  merupakan 
sunnah  (perbuatan) yang  baik."636 

4^>-l  4>ll  JLP  ^  j — ^  ^  ®/°  i  ^  Y 

oIp  J. \  ^Ua!Lu  O1-  S*^^'  cH  O*  'U^*  ^ 

*J>  ^paill  c$ jV*i  _jj1  y*  -Ul.  4<&l 

J  J*  4^  J>  '(J*  iki*f  Jk  O* 
jUl-j  <Iip  <&!  'Ji#  <&!  (y*  j  •**$  :3^  'J*  40^* 

^  4  J  ^  cjt  *$?  J$  'j'^ 

pCjli  p  4 'J^i\  jX-J  aIp  4)1  Jie  ^ili  dQ**i  ^ J  4*Sj£-  ^ 

.4pCau  ji- J  <&'  J  r*  J  'j^9  ^3  ^*y 

5497/1095.  Abu  Bakar  Muhammad  bin  Abdullah  Al  Jarahi  Al 
Adi  di  Marwa  mengabarkan  kepadaku.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Athiyah  Al  Marwazi  menceritakan  kepada  kami,  Abu 
Abdullah  Muhammad  bin  Abdah  bin  Al  Hakam  bin  Muslim  bin  Bustham 
bin  Abdullah  maula  Sa’d  bin  Abu  Waqqash:  Abu  Mu’adz  An-Nahwi  Al 
Fadhl  bin  Khalid  Al  Bahili  menceritakan  kepada  kami  dari  Abu  Hanifah, 
dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Ashim  bin  Umar  bin  Qatadah,  dari 
Anas,  dia  berkata,  “Yang  paling  jauh  rumahnya  dari  Rasulullah  #  di 
antara  dua  orang  lelaki  (ini)  adalah  Abu  Lubabah  bin  Abdil  Mundzir  dan 
istrinya,  yaitu  di  Quba,  baru  Abs  bin  Jabr  yang  rumahnya  berada  di 


636  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Yahya  dan  gurunya  matruk 
(haditsnya  tidak  diambil/diriwayatkan).” 


Al  Mustadrak  — 


perkampungan  Bani  Haritsah.  Keduanya  senantiasa  melaksanakan 
shalat  Ashar  bersama  Nabi,  kemudian  keduanya  mendatangi  kaumnya. 
Saat  itu  mereka  masih  belum  shalat,  karena  Rasulullah  mempercepat 
shalatnya.”637 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan  Abu  Thalhah  Zaid 
bin  Sahi  Al  Anshari 

Ui JL>-  c <— > ^  1 

y\  :Jli  i J&j  ^  ui 

J>  *is+*  ci  A'j  j  rl>  &  '  j  j 

I  oC^Jl  {J*  jlS^J  tc_j£  lj*b  oi 

J  OlS^  <0l  (J-Sj  j  A-Ip  <Oil  t_5Cs»  aMI  J  y-»  j 
OIap  OCLip  aJp  j  aII-  o-uJb  cjC*j  y 

.aLv  ^1  A  j  ^  j 

5498/1096.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu 
Ishaq,  dia  berkata,  “Abu  Thalhah  Zaid  bin  Sahi  bin  Al  Aswad  bin  Haram 
bin  Zaid  Munah  bin  Adi  bin  Malik  bin  An-Najar,  turut  serta  dalam 
perang  Badar.  Dia  memiliki  keturunan.  Dia  termasuk  pemanah  ternama 
dari  kalangan  sahabat  Rasulullah  Menurut  satu  pendapat,  dia  adalah 


637  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhisb. 


1814  |  —  Al  Mustadrak 


seorang  lelaki  yang  berkulit  cokelat  dan  berperawakan  sedang.  Dia 
meninggal  di  Madinah  pada  tahun  tiga  puluh  empat  (34)  Hijriyah. 
Jenazahnya  dishalatkan  oleh  Utsman  bin  Affan.  Ketika  meninggal,  dia 
berusia  tujuh  puluh  (70)  tahun.”638 


l£*P'  J  J  ^  V/ o  1  <\ 

A^h>  jlf  dlll^  j^Ip  ^  ^  IjJj 

\i&  OjJ  J>  jJS  J,  {<}-  J>  Jl  ^0 

5499/1097.  Abu  Ja'far  Al  Baghdadi  mengabarkan  kepada 
kami,  Abu  Ulatsah  menceritakan  kepada  kami,  Ibriu  Lahi'ah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Aswad  menceritakan  kepada  kami  dari 
Urwah,  tentang  nama  orang  yang  mengikuti  bai'at  Aqabah,  kemudian 
terlibat  dalam  perang  Badar,  yang  berasal  dari  kalangan  Bani  Amr  bin 
Malik  bin  An-Najar.  Orang  itu  adalah  Abu  Thalhah,  yaitu  Zaid  bin  Sahi 
bin  Al  Aswad  bin  Haram  bin  Amr  bin  Zaid  Munah. 

j  j ^  ^  a/ °  °  *  • 

^  .u 'J*  ibj  IIjAs-  cc31^«— 'I 


638  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-TaJkhish,  “Abu  Thalhah  Al  Anshari  adalah 
Zaid  bin  Sahi,  seorang  yang  turut  dalam  perang  Badar,  termasuk  pemanah  hebat. 
Jenazahnya  dishalatkan  oleh  Utsman.  (Dia  wafat)  pada  tahun  tiga  puluh  tiga  (33) 
Hijriyah.  Menurut  satu  pendapat,  dia  adalah  seorang  berkulit  cokelat  dan 
berperawakan  sedang.  Menurut  pendapat  lain,  dia  wafat  pada  tahun  tiga  puluh 
empat  (34)  Hijriyah.” 


Al  Mustadrak  —  1  815  1 


ys^j  CS-  ^  i3**  Cr*  Cr*  J*  j***’  Cr * 

.jA^i  J-f"-"  ,y.  -tjj  “b^U?  ^jI  <1)15^  :Jli  c yi^Jl  CL~i^>-  ^  j*-$ip  <&! 


5500/1098.  Muhammad  bin  Ya'qub  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Muslim 
menceritakan  kepada  kami,  Ziyad  Al  Buka 'i  menceritakan  kepada  kami 
dari  Muhammad  bin  Ishaq,  dari  Ja’far  bin  Muhammad,  dari  ayahnya, 
dari  kakeknya  yaitu  Ali  bin  Al  Husain  4$,  ,  tentang  hadits  penggalian 
(kubur),  dia  berkata,  “Abu  Thalhah  sering  menggali  (kubur).” 


:<J  j*i  c  s J  bt  —  \.<\<\/oo.\ 

Cxy  cf-  t ^U1 
^  Ajj  Lf  1 

5501/1099.  Aku  mendengar  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub 
berkata:  Aku  mendengar  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri  berkata: 
Aku  mendengar  Yahya  bin  Ma'in  berkata,  “Abu  Thalhah  Al  Anshari 
adalah  Zaid  bin  Sahi.” 


:Jl5  cilAi-j  («uiLall  OUJL.  ^  LjJij-  ~  \  \  •  f  o  o  *  Y 

^  <1  \j tillU!  jLp  y 

Cr*  +****  Cr *  ‘pir^  Cr*  ls^ 

^ dr®"*  •  Jlj  4-1p  ^ 

Ijf  o~*^«  :LL#>  Jli  .  j*-JLx  llf 


1816  |  —  Al  Mustadrak 


:Jjaj  ,y.  ji  t3^-i 

bi  ’.lsjfy  dJU&ai  ^  Ojjsr  UJC?  Jail^Jl  iJjAJ 

(y^>-  c<-->ll5l  Cj"*^  i4j>rS^  tlT-0"  *— 

C»  Jjf  <^1*111  cs^  o*  J"^'>  ^  c^SCJl  tir*0" 

p“V»  <ji  tl^  ^ 

i_iv3^jl  Ul^j  b*  <J_j^  *■)!  (3‘^a*  .(J^5 

Ol^ssJi  Sy  cA,Ip  C~«Jl~3  ^  XoS**  lii  :1_^U3  tA^  cJl~5 

:  Jlij  ts-lj^-l  £ tA^  (^1  ^  t/i  ‘U*^* 

^  ^J^rj  jk>j  fl3j>  Oif  C£^  ^  i^-J^ 

jjdljai  ^jSiif  C^jjl-  C*  :<J  C-li  j»j  cA^ST  b  aJs>  Cj\ jA i  i<i\ j>*a 

\2%-  t ^.Ip  JL*1-  j*^5Jb-  :iJ£i  :  jLSi  ^  U/)\ 

lii  jL  ^  J»  £  Jvs  j*l3  c^^Jl  v^- 
JA&  'J>  1*1*  of  jll*i  tofy  £  jL  f^SiJ  li£k3l  (^lll 
Cj*-»w  :Jlii  tJ^lj  ,y.  -t-*-*  lo-lfl»  ?  Ili  <J^?-! 

,(J^I J  Ju*^<  oLjJ->- 

5502/1100.  Ahmad  bin  Salman  Al  Faqih  menceritakan  kepada 
kami  di  Baghdad,  dia  berkata:  Dibacakan  kepada  Abdul  Malik  bin 
Muhammad  dan  aku  menyimak:  Sa’id  bin  Washil  menceritakan  kepada 
kami,  Syu'bah  menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Shubaih,  dari 
Muhammad  bin  Sirin,  dari  Anas,  bahwa  Nabi  bersabda,  Inilah 
pamanku.  Siapa  saja  dari  kalian  yang  ingin  memperlihatkan  pamannya, 


Al  Mustadrak  —  I  817  I 


maka  silakan.  ’639  Yang  dimaksud  oleh  Nabi  dengan  paman  adalah  Abu 
Thalhah,  suami  Ummu  Sulaim. 

Dikatakan  dalam  kitab  Al Karm  dinyatakan: 

Orang  ini  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Ishaq  Ibrahim  bin 
Muhammad  bin  Yahya  berkata:  Aku  mendengar  Abu  Al  Abbas  Ad- 
Daghuli  berkata:  Aku  mendengar  Al  Hafizh  Shalih  Jazarah  berkata, 
“Fadhl  Ar-Raji  berkata  kepadaku,  ‘Jika  kamu  tiba  di  Naisabur,  kamu 
akan  dijemput  oleh  syaikh  yang  berwajah  tampan,  berpakaian  baik, 
berkendaraan  baik,  dan  bertutur  kata  baik.  Ketahuilah,  syaikh  tersebut 
adalah  Muhammad  bin  Yahya  Adz-Dzuhli.  Hal  pertama  yang  kamu 
tanyakan  padanya  adalah  mengenai  hadits  Syu'bah  dari  Yahya  bin 
Shubaih.’  Fadhluk  Ar-Raji  kemudian  menyebutkan  hadits  tersebut.” 

Al  Hafizh  Shalih  meneruskan,  “Adalah  sebuah  qadha  Allah, 
ketika  baru  saja  aku  tiba  di  Naisabur,  aku  dijemput  oleh  serang  syaikh 
yang  ciri-cirinya  (seperti  disebutkan  padaku).  Maka  aku  pun  bertanya 
tentang  hadits  tersebut.  Orang-orang  yang  ada  di  sana  kemudian 
berkata,  ‘Syaikh  ini  adalah  Muhammad  bin  Yahya.’  Maka  aku  pun 
mengucapkan  salam  kepadanya,  dan  dia  menjawab  salamku.  Aku 
kemudian  mengikutinya,  hingga  dia  singgah  di  sebuah  tempat.  Aku 
berkata,  ‘Maukah  syaikh  mengeluarkan  kitab-kitabnya  untukku?’  Dia 
kemudian  mengeluarkan  beberapa  juz.  Dia  berkata,  ‘Tunggu  sebentar, 
aku  mau  keluar  untuk  shalat  Zhuhur.  ’ 

Ketika  dia  keluar,  adzan  dikumandangkan,  disusul  dengan 
iqamah,  lalu  dia  pun  shalat  dan  duduk  di  Mihrabnya.  Aku  kemudian 


Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  Sa’id  bin  Washil,  Abu  Hatim  berkata  tentangnya,  “Haditsnya 
lemah.”  Ibnu  Al  Madini  berkata,  “Haditsnya  musnah.”  An-Nasa'i  berkata, 
“Haditsnya  ditinggalkan  (Tidak  boleh  diriwayatkan).”  Ad-Daruquthni  berkata, 
“(Dia  adalah  seorang)  yang  lemah.”  Lihat  kitab  Al Miizart  11/162). 


1818  1  —  Al  Mustadrak 


membacakan  hadits-hadits  yang  kucatat  kepadanya.  Aku  lalu  berkata 
kepadanya,  ‘Inilah  hadits  yang  diriwayatkan  Fadhluk  Ar-Razi  kepadaku 
dari  Anda.’  Syaikh  berkata,  ‘Bacakanlah!’  Aku  berkata,  ‘Sa'id  bin  Amir 
menceritakan  kepada  Anda:  Syu'bah  menceritakan  kepada  kami  (Yahya 
bin  Shubaih)  ....’  Aku  kemudian  menyebutkan  hadits  tersebut  sampai 
selesai.  Syaikh  kemudian  tersenyum  dan  berkata  padaku,  ‘Wahai  anak 
muda,  siapapun  yang  memilah  susunan  kalimat  seperti  yang  kamu  pilih 
tadi,  dan  membaca  kalimat  seperti  yang  kamu  baca  tadi,  tentu  dia  akan 
mengetahui  bahwa  Sa‘id  bin  Amir  tidak  menceritakan  hadits  dengan 
susunan  kalimat  seperti  ini.’  Aku  berkata,  ‘Baiklah.  (Jika  demikian, 
berarti  orang)  yang  menceritakan(nya)  kepada  Anda  adalah  Sa'id  bin 
Washil.’  Syaikh  Yahya  bin  Shubaih  menjawab,  ‘Benar,  Sa;id  bin  Washil- 
lah  yang  menceritakan  hadits  itu  kepada  kami'.” 

cJiteJi  j.  j**  \ '  \l°° 'V 

Jjf  ^ 

: Jl5  t J&r  cjjip  Ji  Al  Ip  'Je- 

j ^  ^  i  ^  ^ 

CLilj  (oli  T  Cj*  j  •(J5’r j  u! 

• <_r ^  ’u *  j  &  j  ’u! 

5503/1101.  Abu  Bakar  bin  Abu  Darim  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku  di  Kufah,  Mathin  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Al  ‘Ala  Abu  Kuraib  menceritakan  kepada  kami,  Qabishah  menceritakan 
kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdullah  bin 
Muhammad  bin  Uqail,  dari  Jabir  dan  Anas,  dia  berkata,  “Rasulullah  # 


Al  Mustadrak  —  1  819  1 


bersabda,  ’ Sesungguhnya  suara  Abu  Thalhah  di  tengah  pasukan  iebih 
baik  daripada  seribu  orang'.  ”640 

Al  Hakim  tidak  mencatat  hadits  ini  dengan  sanad  ini.  Para 
periwayatnya,  dari  yang  terakhir,  adalah  orang-orang  yang  tsiqah.  Matan 
hadits  ini  dikenal  berasal  dari  hadits  Ali  bin  Zaid  bin  Jadz’an  dari  Anas. 


U0b-  ijjuil  SUsli-  'J  \  .  y/oo.  i 

^  ff  *  •  ,  &  *  ,  .  s  tf  .  -  .  ^  ^  i  ,  ».  ,  y  *  >  *  • 

.'j,  UjJLs-  CjjIp  y*  ^ 

cOLoLj  Lj-Lj-  :1  jJli  t  j  Lio  aJJI  -LP  ^  ^ip  li 

ijt-C-j  4-ip  a»I  j  Jli  : Jli  ij* jf  jjp  tOlp^*-  ^jjl  t^p 

•**»  o?  (_ri^  y£ 

5504/1102.  hadits  tersebut  diceritakan  kepada  kami  oleh  Ali 
bin  Hamsya^  Al  ‘Adi:  Bisyr  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Al 
Humaidi  menceritakan  kepada  kami. 

Ali  juga  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ayyub 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Abdullah  Al  Madini  dan  Ibrahim  bin 
Basyar  mengabarkan  kepada  kami,  mereka  berkata:  Sufyan 
menceritakan  kepada  kami  dari  Judz’an,  dari  Anas,  dia  berkata, 
“Rasulullah  f||  bersabda,  “Suara  Abu  Thalhah  di  tengah  pasukan  itu 
lebih  baik  daripada  sekelompok  orang. ,641 


640  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “Para  perawinya  adalah  orang- 
orang  yang  tsiqah.  Matan  tersebut  dikenal  berasal  dari  hadits  Ibnu  ‘Uyaynah  dari 
Ali  bin  Jadz’an,  dari  Anas,  secara  marfu’.”  Setelah  itu,  Adz-Dzahabi  menyebutkan 
hadits  no.  5504.  Adz-Dzahabi  kemudian  berkata,  “( Khabar  ini)  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  imam  Muslim." 

641  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


f820~|  —  Al  Mustadrak 


LSjl^-  t ^  ^LrJI  LuJj>-  —  \  ^  *  Y’/0  °  *  ° 

C^uLji  jj  iLajv  (OLip  lu*X>-  t(_^ jj*0l  JJ  ^L*)! 

4lip  <0)1  ^Jtil  (l)f  JJ  <0)1  jLP  ,jj  <i^xl-l 

jii»jj  «bdi?  jjf  J^a3  <lJL*  'di  l^slS^  ^  (%^’J 

•^•J  Cf-J^ 

5505/1103.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
menceritakan  kepada  kami,  Affan  menceritakan  kepada  kami,  Hammad 
bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami,  Ishaq  bin  Abdullah  bin  Abu 
Thalhah  menceritakan  kepadaku,  dari  Anas,  bahwa  Nabi  ^  bersabda 
pada  hari  perang  Uhud,  “Barangsiapa  yang  membunuh  orang  kafir, 
maka  baginya  harta  rampasannya.  ”  Abu  Thalhah  kemudian  membunuh 
dua  puluh  orang  pada  saat  itu.642 

Hadits  ini  merupakan  hadits  yang  telah  memenuhi  persyaratan 
hadits  menurut  Shahih  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  Lu Sj>-  j>  ^ ~  ^  ^  *  i  / 00*1 

LuJb-  (^1  LuJi^-  <.jLSd\  jj  jj  J>S-  \1jSo~  1 

<0)1  J jlfj  JL>u  Ljf  of  fj*’  cOjLi  ji>  JJ 

.(_s>w>f  jf  Jas  Ml  'jati  M  Cjyy.J  j  5^  4ji*  'J**9 


642  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-TeJkhish,  “(Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


Al  Mustadrak  —  I  821  I 


5506/1104.  Muhammad  bin  Ya’qub  mengabarkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada  kami,  Umar  bin 
Muhammad  bin  Al  Hasan  menceritakan  kepada  kami,  ayahku 
menceritakan  kepada  kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Tsabit,  dari  Anas,  bahwa  Abu  Thalhah  senantiasa 
melakukan  puasa  sepeninggal  Rasulullah  selama  empat  puluh  (40) 
tahun.  Dia  tidak  pernah  berbuka  kecuali  pada  hari  raya  Idul  Fithri  dan 
Idul  Adhha.643 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  ,  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  menurut  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


^  \  •  o/oo  i  Y 

c-CJL*  ^  tJLol  'j!  jfj  c3b>«-A»  1  ^ 

Sf J  S/  :Jli  lif  of  i(jj  Jp- 


5507/1105.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Ishaq  Ash-Shaghani 
menceritakan  kepada  kami,  Bahz  bin  Asad  menceritakan  kepada  kami, 
Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Anas,  bahwa 
Abu  Thalhah  berkata,  “Aku  tidak  mau  memimpin  dua  orang,  namun 
aku  tidak  mau  mencela  keduanya.”644 


Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  ,  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim 
tidak  meriwayatkannya. 


643  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “(Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim." 

644  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


1822  |  —  Al  Mustadrak 


Ij ^>-1  ciijll»Jl  jjjl  ^  tc-Jll?  ,^j1 

cA^eiJs»  irf  d\  cdAJl^  (^pjl  iC-jtfj  <y-  °ci^  4*^-  (ji 
c4i)l  l5 ^*l j  am!  U jjLu^I  :<Jlia  *Nll  a* j  Isliir  V^wiil  I jS 

Ji  ilJLjl  t^Ll  'tj^.  jL2i  ^ j 

JJ"  dr*" J  4 J  Jn  (*-^J  ^  ^  ^4^  ts^-  ^ JJ^ 

I jjJJL  j*-is  cl^i  ®jiJSr  \ J:^*  C->LLs  t Jfc. Jl  t£)*ill  dX& 

.jJu  \j>j  ^Ijf  3*^  *-bu 

5508/1106.  Ali  bin  Hamsyad  menceritakan  kepada  kami, 
Ibrahim  bin  Abu  Thalib  menceritakan  kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Isa 
menceritakan  kepada  kami,  Ibnu  Al  Mubarak  menceritakan  kepada 
kami,  Hammad  bin  Salamah  menceritakan  kepada  kami  dari  Ali  bin 
Zaid  dan  Tsabit,  dari  Anas  bin  Malik,  bahwa  Abu  Thalhah  membaca 
ayat  ini:  "Berangkatlah  kamu  baik  dengan  rasa  ringan  maupun 
dengan  rasa  berat  ....  ”  (Qs.  At-Taubah  (9]:  41)  Abu  Thalhah  berkata, 
“Allah  meminta  kita  pergi.  Allah  memerintahkan  kita  dan  meminta  kita 
pergi,  baik  orang  tua  maupun  anak  muda.  Maka,  siapkanlah  perbekalan 
oleh  kalian  untukku.”  Anak-anaknya  kemudian  berkata,  “Semoga  Allah 
merahmatimu.  Engkau  sudah  berperang  pada  masa  Nabi,  Abu  Bakar 
dan  Umar.  Sekarang,  kami  akan  berperang  untuk  menggantikanmu.” 
Abu  Thalhah  kemudian  berperang  di  lautan  dan  meninggal  dunia. 
Mereka  kemudian  mencari  pulau  untuk  menguburnya,  namun  mereka 


Al  Mustadrak  —  I  823  | 


tidak  menemukannya  kecuali  setelah  tujuh  hari,  tapi  baunya  tidak 
berubah.645 

Hadits  ini  meupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  syarat  Muslim,  namun  Al  Bukhari  dan 
Muslim  tidak  meri wayatkanny a . 646 


p-liil  'J  jL-lill  J  -\WV/o  o.<\ 

t(Jlj*Jl  {js’  jj  4)1  JLp  c >S jV-mJI 

C/-  cr^  u*  <£**>"  1j tl J 4)1  XS>  \£Sz>-  ijjJLi  ^ 

CjJLL- j  4JLp  41 1  4)1  J j— j  OlS"  Ul  01  lOilv 

caJLJ  jj!  jiaiJ  ^  o ^Js>  j *-£»j  aJ^-  4)1  L5&’  ,^11  OIS'j 

CjtJLoj  <jLp  4)1  4)1  Aj  Oj J-y2J  4yxJJ@  (J^\)a~.» 

.ii ^s*o  Oj.s  c? >?*j  cill-Vi  4)1  4)1  Ij  La5^a  :  Jjijj 

5509/1107.  Abu  Al  Abbas  Al  Qasim  bin  Al  Qasim  As-Sayari 
mengabarkan  kepada  kami  dari  Marwa,  Abdullah  bin  Ali  Al  Ghazal 
menceritakan  kepada  kami,  Ali  bin  Al  Hasan  bin  Syaqiq  menceritakan 
kepada  kami,  Abdullah  bin  Al  Mubarak  menceritakan  kepada  kami, 
Humaid  Ath-Thawil  menceritakan  kepada  kami  dari  Anas  bin  Malik, 
bahwa  Abu  Thalhah  pernah  memanah  di  hadapan  Rasulullah  $§)  dan 
beliau  membungkuk  di  belakang  Abu  Thalhah,  untuk  melihat  kemana 
mengenanya  anak  panah  itu.  Abu  Thalhah  kemudian  membusungkan 
dadanya  untuk  melindungi  Rasulullah  %  [dan  berkata),  “Seperti  ini 


645  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. 

646  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Muslim.” 


—  Al  Mustadrak 


wahai  Nabi  Allah.  Allah  telah  menjadikan  aku  sebagai  tebusanmu. 
Dadaku  melindungi  dadamu.”6^7 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  ,  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya 
tidak  meriwayatkannya. 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan 
Ubadah  bin  Ash-Shamit 


^  jl 1  ^  ^  *  A I  °  0  ^  * 

J*  ‘  j&i  '<y- 

jJ**  J>  'r* s*  <J.  ff*  OtJ  ^ 

Ji  j*  J*  \'sA  CS-  ci  CS-  A  A 

«iMl  d  j  d  j*Xj  ^  j%-iP  ^ 

"  "  "  *  ^  ^ 

<Jlp  *ul 

5510/1108.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukari  menceritakan  kepada  kami  dari  Ishaq, 
tentang  nama  tujuh  puluh  orang  sahabat  yang  turut  hadir  dalam 
peristiwa  bai'at  Aqabah,  dia  berkata,  “Dan  dari  kalangan  Bani  Salim  bin 
‘Auf  bin  Amr  bin  ‘Auf  bin  Al  Khazraj  adalah  Ubadah  bin  Ash-Shamit  bin 
Qais  bin  Ashram  bin  Bahz  bin  Tsa'labah  bin  Ghanam  bin  Salim,  seorang 

647  Adz-Dzahabi  tidak  mencantumkannya  dalam  kitab  At-Talkhish. " 


Al  Mustadrak  —  I  825  | 


kepala  suku  yang  turut  serta  dalam  perang  Badar  dan  berbagai 
pertempuran  lainnya,  semuanya,  bersama  Rasulullah 


j)  Uf  c..****»  — 

•  :J (J/i 

(_£jJb  O^Uall  oSCp  <C~»P  ^ 

•S-s* 

5511/1109.  Aku  mendengar  Abu  Bakar  Muhammad  'bin 
Ahmad  Balawaih  berkata:  Aku  mendengar  Abdullah  bin  Ahmad  bin 
Hanbal  berkata:  Aku  mendengar  ayahku  berkata:  Aku  mendengar 
Sufyan  bin  Uyaynah  berkata,  Ubadah  bin  Ash-Shamit  adalah  veteran 
perang  Badar  dan  Uhud.  Dia  juga  hadir  pada  peristiwa  bai'at  Aqabah 
dan  bai'at  Ridhwan  yang  berlangsung  di  bawah  pohon.  Saat  itu  dia 
bertindak  sebagai  seorang  pemimpin. 

*ji  \2j^-  t ji  j >  >  N  •  / °  °  ^  Y 

i£jX>  j)  oillp  :J yu  j)  f  iJlS 

-  .<*.'*  '  ' .  *  *  { 
.u*  ^AP 

5512/1110.  Muhammad  bin  Al  Muammal  mengabarkan 
kepadaku,  Al  Fadhl  bin  Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata:  Aku  mendengar  Ahmad  bin  Hanbal  berkata,  “Ubgdah  bin  Ash- 
Shamit  adalah  seorang  veteran  perang  Badar  dan  Uhud.  Dia  juga  hadir 
dalam  peristiwa  bai'at  Ridwan  yang  berlangsung  di  bawah  pohon  dan 
‘Aqabah.  Dia  adalah  pemimpin  kaumnya." 


—  Al  Mustadrak 


^ j — ^  ^  ^  \  /  °  °  \  Y 

y\  UjJL?-  tjj  1  ljJb>-  t^gjl  bj-L>-  C.AJb*-  £j)  Jj^-P  Cf-  '■^*":>t'* 

<&l  J j!<j  IjjuC»  a4*1I  I **?-“■>  ls5 

Jl  ^  ,  a  ,  ''  s  “s  s  e',  \  “, 

J**  c/-  (4^  ^  o?  J4  ‘Pj*  :<-^  4j4*- j  ^  *#i  J*® 

. Ij Ju  JLg-i  Jiij  i_.«fl»  J>j  Cl^L/aJl  o^L»P 

5513/1111.  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Muhammad  Al 
Baghdadi  mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amr  bin  Khalid 
menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepada  kami,  Ibnu 
Lahi'ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad  menceritakan 
kepada  kami,  dari  Urwah,  tentang  nama  orang-orang  yang  terlibat 
dalam  peristiwa  bai'at  Aqabah,  di  mana  mereka  berjanji  setia/berbai'at 
kepada  Rasulullah  Urwah  berkata,  “Dari  kalangan  Bani  ‘Auf 
kemudian  Bani  Salim  bin  Ja'far  adalah  Ubadah  bin  Ash-Shamit,  dan  dia 
seorang  kepala  suku.  Dia  terlibat  juga  dalam  perang  Badar.”648 

y  %  ijjjJi  y  ‘j*  \zfe-  -\\\  x/oo  ^  t 

[^P  cAjjl  [^p  J*  cOlla~*  c^j-* 

{Js-  Ai*j  (4^<J  ^Ilp  01  tC-fUaJl  jjj  oSlJp 

uf  \j  :  JlSi  tc->l5x^ail 

5514/1112.  Ali  bin  Hamsyad  Al  ‘Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Bisyar  bin  Musa  menceritakan  kepada  kami,  Al  Humaidi 
menceritakan  kepada  kami,  Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu 


648  ini  adalah  riwayat  Ibnu  Lahi’ah. 


Al  Mustadrak  —  I  827  1 


Thawus,  dari  ayahnya,  dari  Ubadah  bin  Ash-Shamit,  bahwa  Rasulullah 
0  mengutusnya  untuk  memungut  sedekah  (zakat).  Beliau  bersabda, 
“Wahai  Abui  Walid.  ” 

Hadits  ini  adalah  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya  tidak 
meriwayatkannya . 649 


d5b.  j*  -\wrlo o\o 

oi'  O*  o?  O*  O*  O* 

.jJ^ll  Vjf  Ij  :p-*U<aJl  ^  oSC*J  JJ  :Jli  ^  ‘Jiji5'* 

5515/1113.  Muhammad  bin  Shalih  bin  Hani  menceritakan 
kepadaku,  Abdullah  bin  Muhammad  Al  Farhadani  menceritakan  kepada 
kami,  Hannad  bin  As-Sari  menceritakan  kepada  kami,  Abdah  bin 
Sulaiman  menceritakan  kepada  kami  dari  Muhammad  bin  Amr,  dari 
Muhammad  bin  Yahya  bin  Hibban,  dari  Ibnu  Muhairiz,  dari  Al  Makhdaji, 
dia  berkata,  “Dikatakan  kepada  Ubadah  bin  Ash-Shamit:  ‘Wahai  Abu  Al 
Walid’.” 


C <0)1  ijj  <0)1  XS>  y\  U ^  ^  ^  1  /  o  0-\*\ 


649  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-Talkhish,  “(. Khabar  ini)  munqathi.  ’ 


1828  I  —  Al  Mustadrak 


1  ,y.  40-*CaJt  jjj  oSCp  :<Jl5  'j*  t*Ajji  jjj  jjj 

.JlJ^il  cf  «SCp  DlS^j  4^-OiUl  C-lrf  pu^lo 

5516/1114.  Abu  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdullah  A z- 
Zahid  mengabarkan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Mihran  Al  Ashbahani 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Nu'aim  menceritakan  kepada  kami, 
Sufyan  menceritakan  kepada  kami  dari  Tsaur  bin  Yazid,  dari  Makhul, 
dia  berkata,  “Ubadah  bin  Ash-Shamit  dan  Syaddad  bin  Aus  tinggal  di 
Baitul  Maqdis.  Ubadah  dikunyahi  Abu  Al  WaHd.”650 

li ji$  b ^  \  ^  o/oo^V 
Cf-  [r1  y-  4 CS-  ^  CS-  Cf- 

o*  c/-  j* 

L?r-  :Jl5  ^  o  f  Cl_~x5^  ^  4»1  XP  4-^  0^  C'UwLv 
tA^Jl  A^ip  4Ui  Al  ^  l^ylj  ^ 

.o^CaJl  ^  oSCp  JujliJi  ^  OV^® 

5517/1115.  Syaikh  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada 
kami,  Isma'il  bin  Qutaibah  memberitahukan  kepada  kami,  Muhammad 
bin  Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair 
menceritakan  kepadaku  dari  Muhammad  bin  Ishaq:  Ma'bad  bin  Ka'b  bin 
Malik  menceritakan  kepadaku,  Salamah  mengabarkan  kepadaku  dari 
saudaranya  yaitu  Abdullah  bin  Ka'b,  dari  ayahnya  yaitu  Ka'b  bin  Malik, 
dia  berkata,  "Kami  berangkat  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  dimana 


650  Lihat  Al  Akhbaar  no.  5516,  5517,  5522,  dan  5523.  khabar  ini  dicantumkan 
oleh  Adz-dzahabi  dalam  kitab  At-Talkhish,  namun  dia  tidak  mengomentarinya 
sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Al  Hakim. 


Al  Mustadrak  —  1  829  I 


di  dalamnya  kami  berbai'at  kepada  Rasulullah  di  Aqabah.  Saat  itu, 
pemimin  Bani  Auf  bin  Al  Harits  adalah  Ubadah  bin  Ash-Shamit.” 

Al  Jup  Al  Jup  jf\  \  ^  M/o  o  ^  A 

(OwLIp  y»  LjJb-  SJjli  yi  j»  1  UjJL?- 

y>  O-iLp  y&  y>  f-UaP  y&  tAjjf  y£-  tOLo-JL»  yi  j*. lacaJl  UjJb»- 

M  Jl i  4jjUL*  il)l  tof  ^^P  tC-^CaJl 

(_S^  cOrl^Jl  laSlIp  Jl»  ?  (j«iy  ££ 

4~lp  *Bl  (_glvi  aISI  J  j-* j  j*-»  jAi  pjj  Lftl_Uva*(  :  JlS  ?  gcysI^iJl 

5518/1116.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Abdullah  Al 
Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ibrahim  bin  Na'ilah  Al 
Ashbahani  menceritakan  kepada  kami,  Ubaidah  bin  Ubaidah 
menceritakan  kepada  kami,  Al  Mu'tamir  bin  Sulaiman  menceritakan 
kepada  kami,  dari  ayahnya,  dari  Atha  bin  As-Sa'ib,  dari  Ubadah  bin 
Ash-Shamit,  dari  ayahnya,  bahwa  Mu'awiyah  berkata  kepada  mereka, 
“Wahai  sekalian  kaum  Anshar,  mengapa  kalian  tidak  mendatangiku 
bersama  saudara-saudara  kalian  dari  orang-orang  Quraisy.”  Ubadah 
berkata,  “(Karena  terdesak)  Keperluan.”  Mu'awiyah  berkata,  “Mengapa 
tidak  naik  unta  pengangkut  air?”  Dia  berkata,  “Kami  telah 
melepaskannya  {andhainahaa  bukan  amdhainaha)  pada  saat  perang 
Badar  bersama  Rasulullah  f&.  ” 


f830~l  —  Al  Mustadrak 


xL^i  1  jjdt  y  ^  -nw/oon 

<w->jjLu  tjp  t4jCJj  ^  O lljj^-  Ct_i jjJ  Ojjli  l2>X>-  IC-Jlp 

.^•AiuJl  e-~o  4iSl  -LP  jjj  ^  oSCp  ^  :  Jli  s-UaP-  ,jj 

5519/1117.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Muhammad  bin  Ghalib  menceritakan  kepada  kami,  Harun  bin 
Ma'ruf  menceritakan  kepada  kami,  Dhamrah  bin  Rabi'ah  menceritakan 
kepada  kami  dari  Ya'qub  bin  ‘Atha,  dia  berkata,  “Makam  Ubadah  bin 
Ash-Shamit  dan  Umar  bin  Abdullah  terletak  di  Baitul  Maqdis.” 

cQlJU$<  tdailiJl  J-Ip  ^  f  J X>-  —  ^  \  \  A/ O  o  Y  • 

^P  C(_yS>l iL P  Uj Jo-  C C(j-l~3dl  ,jJ  jv^l bjJ^- 

:  JVS  fSC  ^  j*  c**** 

.C->CaJl  «Slip  «jJjJ  ^,-oiUl  C-rf 

5520/1118.  Ahmad  bin  Ubaid  Al  Hafizh  menceritakan  kepada 
kami  di  Hamdan,  Ibrahim  bin  Al  Husain  menceritakan  kepada  kami, 
Abu  Mushhir  menceritakan  kepada  kami,  Abbad  Al  Khawash 
menceritakan  kepada  kami  dari  Yahya  bin  Abu  Amr  As-Saibani,  dari 
Abu  Salam  Al  Aswad,  dia  berkata,  “Ketika  aku  berkunjung  ke  Baitul 
Maqdis,  aku  singgah  di  tempat  Ubadah  bin  Ash-Shamit.” 


\sjS>-  C|*JLp  ^  aJJ!  J-p  ^  jcA  ^  \  ^/  o  o  Y  \ 

L jj  SjLp  o  L»  :  JlS  j£\ j  ^  au!  xp  bjA>-  1  j»-**l  j\ 


Al  Mustadrak  —  |  831  I 


jjti j  ajloj  4L4 Olj?***^  (j^j^  (_s?  ^U"Jb  cu^Li^ill 

. iuw  fj^K^n j  ^iuI 

5521/1119.  Abdullah  bin  Ghanim  mengabafkan  kepadaku, 
Muhammad  bin  Ibrahim  Al  Abdi  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin 
Abdullah  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Ubadah 
bin  Ash-Shamit  wafat  di  tanah  Syam,  di  Palestina,  tepatnya  Ramalah, 
pada  tahun  tiga  puluh  empat  (34)  Hijriyah  dalam  usia  tujuh  puluh  dua 
(72)  tahun.” 


a^I  ^$1  'J  alki  ial  aIp  J  Jfe.  -  y  N  T  .  /o  o  Y  Y 

'J  tjjjj  j,  J*  j,  Ali-f  J&  <&l  ‘C^-j 

cJIj  'J  oSCp  J'J  : Jli  c^ap  i!ja>-  J, jJS 

.aL>  0i*~- j  jjI  y>j  £0'  ^  t^-AiUl 

5522/1120.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Al  Abbas  Asy- 
Syahid  ^  menceritakan  kepadaku,  Ahmad  bin  Ali  bin  Razin 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Amrawaih  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Haitsam  bin  Adiy  menceritakan  kepada  kami,  dia 
berkata,  “Ubadah  bin  Ash-Shamit  wafat  di  Baitul  Maqdis  dan 
dimakamkan  di  sana  pada  tahun  tiga  puluh  empat  (34)  Hijriyah,  dalam 
usia  tujuh  puluh  dua  (72)  tahun.” 


LjJb-  tc-Jjiby  A asuj»  $  lI>A>-  —  ^  \  Y  \  / 0  0  Y  Y 

iijlli  'J  JU luA>-  <^Li^Ajl  j  J*  ij,  aIp  APjj  jjf 


|832~|  —  Al  Mustadrak 


^ y i  fjP-  fji  ^ ji  COJ-*^>-  (_5^>ei  \£^s*-  <.tSjy^\ 

4jjI*>»  (_sIp  Jyj\  cO-jCaJl  ^  oSlIp  01  col  ^  u^-jJ3  ^ 

'•  y^f"  JlSi  cO-LoJl  Jl  J^- y  'V  Jli  j*j  (f.L^il 

'V  <J> ^rv<ajli  Oj(  LfJ  d~wJ  U^jl  <dil  £tiaj  S/  0X*Jil  £ 

.dJLU  4jjLt«J  0 y\ 

5523/1121.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Abu  Zur'ah  Abdurrahman  bin  Amr  Ad- 
Dimasyqi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Al  Mubarak  Al 
Ghuri  menceritakan  kepada  kami,  Yahya  bin  Hamzah  menceritakan 
kepada  kami,  Bard  bin  Sinan  menceritakan  kepada  kami  dari  Ishaq  bin 
Qabishah  bin  Dzu'aib,  dari  ayahnya,  bahwa  Ubadah  bin  Ash-Shamit 
tidak  mengingkari  kebijakan  Mu’awiyah  dalam  beberapa  perkara, 
kemudian  Mu'awiyah  berkata  kepadanya,  "Aku  tidak  membolehkanmu 
tinggal  di  negeri  (ini),  sehingga  Ubadah  pun  pergi  ke  Madinah.”  Umar 
bin  Al  Khaththab  kemudian  bertanya  kepada  Ubadah,  "Apa  gerangan 
yang  membuatmu  datang  padaku.  Allah  tidak  akan  membuat  sebuah 
negeri  tertaklukan,  jika  engkau  dan  orang-orang  sepertimu  tidak  berada 
di  sana.  Pulanglah,  tidak  ada  kepemimpinan  Mu’awiyah  atas  dirimu.” 


J-?C-i  ^  J  -  U  Y  Y/©  ©  Y  1 

t JJ  cA^L#<f  jj\  UjJb-  t jjj*j  ^  4ii\  JUP  ^  luJL>-  ^ 

:  Jli  C~fUaJl  oiLp  ^jP  cjJjJl  a  .5  L P  ^P  cJbj  ^  oL^»l  ^^P 

.c^ljjp’  o— -  (d-Jj  auI  J yj>j  IJp  Jii  0l5*j 


Al  Mustadrak  — 


5524/1122.  Abu  Bakar  bin  Ishaq  mengabarkan  kepada  kami, 
Isma'il  bin  Qutaibah  memberitahukan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Abdullah  bin  Numair  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Usamah  dan 
Waki’  menceritakan  kepada  kami,  dari  Usamah  bin  Zaid,  dari  Ubadah 
bin  Al  Walid,  dari  Ubadah  bin  Ash-Shamit,  dia  mengatakan  bahwa 
dirinya  pernah  berperang  bersama  Rasulullah  H  sebanyak  enam  kali.651 

Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun  keduanya 
tidak  meriwayatkannya. 

_ p  Ij J J>r  tJL 

(_s_Jp  oio  :  JU  v*'  J1  d  'd*  °d* 

.4131  4iii  Jti  Oli  J  C-^UaJl  ^  oibp 

5525/1123.  Muhammad  bin  Ya‘qub  Al  Hafizh  mengabarkan 
kepadaku,  Muhammad  bin  Ishaq  Ats-Tsaqafi  menceritakan  kepada 
kami,  Qutaibah  bin  Sa'id  menceritakan  kepada  kami,  Jarir  menceritakan 
kepada  kami  dari  Manshur,  dari  Mujahid,  dari  Junadah  bin  Abu 
Umayyah  Ad-Dusi,  dia  berkata,  “Aku  pernah  menemui  Ubadah  bin  Ash- 
Shamit  yang  sedang  memperdalam  pengetahuannya  tentang  agama 
Allah.” 


651  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim.” 


[~834  I  —  Al  Mustadrak 


\2jS~  cJjjtll  iLiwkP-  ji  ^Ip  —*\  YY  t/°°Y*l 

OL®Jl*  j&  coSL5  ^jp  cOLjji  IIjJl>-  ^  Ilj-X^-  c^Ip  ^ 

L*jL  I(Jls  O-fUoJl  ^  a^Lp  ^jP  tiJL~*->>i'i/l  j^P 

.|»jS/  OijJ  diiil  LiUti  Sl  <1)1  {Jjp-  <&1  cs^3  ^ 


5526/1124.  Ali  bin  Hamsyad  Al  Adi  menceritakan  kepada 
kami,  Hisyam  bin  Ali  menceritakan  kepada  kami,  Husain  bin 
Muhammad  menceritakan  kepada  kami,  Syaiban  menceritakan  kepada 
kami  dari  Qatadah,  dari  Sulaiman  Al  Yasykuri,  dari  Abu  Al  Asy'ats,  dari 
Ubadah  bin  Ash-Shamit,  dia  berkata,  “Kami  berbai’at  kepada  Rasulullah 
H  untuk  tidak  takut  terhadap  celaan  para  pencela  di  jalan  Allah.”652 


Hadits  ini  merupakan  hadits  shahih  karena  telah  memenuhi 
persyaratan  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim,  namun 
keduanya  tidak  meriwayatkannya. 


tJ-PlI — l>\  j_4  -  U  Y  o/o  o  YY 

to-AstJ  jt  wLP  jj  1  j)  <— jyuu 

j — )  oSCp  cjLio  ji  aMI  J-p  j>  j  coju^oJl  jj\  lijJb- 

Jj — ** j  015^  :JlS  O-^CaJl  ji  oSCp  jfi-  c3_J*l  ^  oSL>-  j& 

J  y*  j  ’jJl  1^1*  CjJiA  4-1p 

^ — il  £*j — i  c  d)  t  jiil  La  <JLp  au!  ^Lv»  <oj1 

Ajl^SI  C-w^j  cCuJl  ^  01S"  *>Urj  ^Jp  *&1  t.5^5  ^1  J 


652  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  telah  memenuhi  syarat 
hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim." 


Al  Mustadrak  —  |  835  I 


t S^rf  ojfj  ^Jl  cU^-  a!1p  J>  d\  {Js'j  01^1 
( s  y  £  «5»!  ^  J  o-i^  tlilkf 

.  I  g  * tfJL*J  jl  l^jjJLSJ  Oj*S>r  I(JIa*  Aill  (J_^<  j  b 

5527/1125.  Abu  Amr  bin  Isma'il  menceritakan  kepadaku, 
Ya'qub  bin  Ishaq  Al  Mahrajani  menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin 
Abdil  Wahhab  bin  Najdah  menceritakan  kepadaku,  Abu  Al  Mughirah 
menceritakan  kepada  kami,  Bisyr  bin  Abdullah  bin  Basyar  menceritakan 
kepada  kami,  Ubadah  bin  Nasi  menceritakan  kepadaku,  dari  Junadah 
bin  Abu  Umayah,  dari  Ubadah  bin  Ash-Shamit,  dia  berkata,  “Rasulullah 
H  senantiasa  memiliki  kesibukan.  (Oleh  karena  itu),  apabila  seseorang 
datang  dan  masuk  Islam  melalui  tangan  beliau,  maka  beliau 
menyerahkan  orang  itu  kepada  salah  seorang  dari  kami  untuk 
mengajarinya  al-Qur'an.  (Suatu  ketika)  Rasulullah  menyerahkan  dua 
orang  lelaki  yang  (kemudian)  menetap  bersamaku  di  rumahku.  Aku 
senantiasa  membacakan  Al  Qur'an  kepadanya,  sehingga  dia  menilai 
bahwa  diriku  memiliki  hak  atas  hal  itu.  Dia  kemudian  menghadiahiku 
sebuah  busur  panah  yang  tak  pernah  kulihat  ada  yang  lebih  baik 
darinya,  dan  lebih  baik  lengkungannya  darinya.  Aku  kemudian 
mendatangi  Rasulullah  dan  berkata,  ‘Bagaimana  pendapat  Anda  tentang 
busur  ini?’  Beliau  menjawab,  ‘Itu  adalah  bara  api  yang  ada  di  antara 
kedua  bahumu,  apakah  kamu  menyelendangkannya  atau 
menggantungkannya’ .  ”653 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  Al  Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 


653  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  shahih  .  khabar  ini 
diriwayatkan  oleh  Abu  Al  Mughirah  Al  Khaulani.” 


[~836  I  —  Al  Mustadrak 


tSlJUui  ^L*)!  —^  \Y*\/°®YA 

l£jb-  jjiS*  l2.A^-  t^UpI  (*^^i 

‘jrfjN  l/i’  ‘(►s**  O*  0^“J*  jM"  O*  l^*J  ^  -V’ 

^5<9j  (DUp  OlliP  ^Jp  Ji-S  4jf  co^U^Jl  ^  «Slip  ^  i ^jGs-  jjp 

"J  j*i  (JL-  j  aJLp  au!  (_5^^  <Jj"*  j  i  (J  La>  Aip  auI 

jli  cO y yu  l>  pSLlp  idjjf^  \j>  (*^jji j*j  s-' _/*f 

,<Ul  ^*aP  5pU?  ^3  «i AJi  <ii 

5528/1126.  Hamzah  bin  Al  Abbas  Al  Uqabi  mengabarkan 
kepada  kami  di  Baghdad,  Ibrahim  bin  Al  Haitsam  Al  Baladi 
menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  .bin  Katsir  Al  Mashishi 
menceritakan  kepada  kami,  Abdullah  bin  Waqid  menceritakan  kepada 
kami  dari  Abdurrahman  bin  Utsman  bin  Hutsaim,  dari  Abu  Az-Zubair, 
dari  Jabir,  dari  Ubadah  bin  Ash-Shamit,  bahwa  dia  menemui  Utsman 
bin  Affan  lalu  berkata,  “Aku  pernah  mendengar  Rasulullah  bersabda, 
‘Sepeninggalku  kelak,  akan  ada  para  pemimpin  yang  membenarkan  apa 
yang  kalian  ingkari,  dan  mengingkari  apa  yang  kalian  benarkan.  Siapa 
yang  dari  kalian  yang  menemukan  (masa)  itu,  maka  tidak  ada  ketaatan 
(dia  tidak  wajib  taat)  kepada  orang  yang  maksiat  kepada  Allah'.”654 

Hadits  ini  shahih  sanadnya,  namun  al-Bukhari  dan  Muslim  tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Zuhair  bin  Mu'awiyah,  Muslim 
bin  Khalid  Az-Zanji  dari  Isma'il  bin  Ubaid  bin  Rifa'ah,  dari  Abdullah  bin 


654  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  At-Talkhish,  “( Khabar  ini)  hanya  diriwayatkan  oleh 
Abdullah  bin  Waqid,  dan  dia  adalah  perawi  yang  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  |~837~1 


Utsman  bin  Khutsaim  dengan  beberapa  tambahan  yang  ada  di 
dalamnya. 

J*  Cl  Cl  ~ 

tJ-issJl  'J}  jjJ  \11p-  tJwUJl 

CwLIp  ^  ^  Cjs^j  \1jH-  OU-L/» 

.jJLs-  ^  Ou>o>- 

5529/1127.  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Musa  Al  ‘Adi 
mengabarkan  kepadaku,  Ali  bin  Al  Husain  bin  Al  Junaid  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Mu'afa  bin  Sulaiman  Al  Harani  menceritakan  kepada 
kami,  Zuhair  menceritakan  kepada  kami  dari  Isma'il  bin  Ubaid  dengan 
sanad  yang  sama. 

Adapun  hadits  Muslim  bin  Khalid: 

cjlyjl  Olib»  ^  C)y>  jj!  ^  N  T  h/ °°T  * 

(.jy^A  'J!  \ll>-  C jl j*Jl  fji 

'J>  oSCp  01  "J?  <Xc\ i  j  j»  ji  ’J*  Cl 

Al  Cl  J^yj\  jJ\  jlS  Jal> J  ^  UjIS  ^  tC-^CaJl 

^uil  bf  iJuLki  'Ji Caj  Jl p  -Al  Al  ^1  :  Jlii  aIp 

0 tOj^o:  U  [y  :<Jy* 


1838  I  —  Al  Mustadrak 


iSl Jly  I ^  idjij*;  £ 

X*j>-  iSCJs*  Z&r\'j  C*i  <dJL*5j'  ,j^  0|  CoJI)  (_5^j 

5530/1128.  Hadits  tersebut  dikabarkan  kepada  kami  oleh  Abu 
‘Aun  Muhammad  bin  Mahan  Al  Khazzaz  di  Makkah:  Ali  bin  Abdil  Aziz 
menceritakan  kepada  kami,  Sa'id  bin  Manshur  menceritakan  kepada 
kami,  Muslim  bin  Khalid  menceritakan  kepada  kami  dari  Ismail  bin 
Ubaid  bin  Rifa'ah,  dari  ayahnya,  bahwa  Ubadah  bin  Shamit  berdiri  tegak 
di  tengah  rumah  Amirul  Mukminin  Utsman  bin  Affan,  kemudian 
berkata,  “Sesungguhnya  aku  pernah  mendengar  Rasulullah, 
Muhammad,  Abui  Qasim,  bersabda,  ‘Sepeninggalku  nanti,  kalian  akan 
dipimpin  oleh  orang-orang  yang  membenarkan  apa  yang  kalian  ingkari 
dan  mengingkari  apa  yang  kalian  benarkan.  Maka  tidak  ada  ketaatan 
terhadap  orang  yang  maksiat  kepada  Allah.  Janganlah  kalian  mencela 
diri  kalian  sendiri.  Demi  Dzat  yang  jiwaku  berada  dalam  kekuasaan-Nya, 
Mu'awiyah  termasuk  di  antara  mereka'.”  Utsman  tidak  menukasnya  satu 
huruf  pun.  655  » 

Hadits  ini  diriwayatkan  dengan  sanad  yang  shahih  ,  karena  telah 
memenuhi  syarat  hadits  shahih  menurut  Al  Bukhari  dan  Muslim  tentang 


655  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  dalam  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  mengenai  Muslim  bin  Khalid  az-Zanji,  Ibnu  Ma’in  berkata,  “Tidak 
ada  masalah  padanya.”  Pada  kesempatan  yang  lain,  Ibnu  Ma’in  berkata,  “(Dia 
adalah  perawi)  yang  tsiqqah:  Pada  kesempatan  yang  berbeda,  Ibnu  Ma’in 
berkata,  “(Dia  adalah  perawi  yang)  dha’if.”  As-Saji  berkata,  “(Dia  adalah  perawi) 
yang  sering  melakukan  kesalahan.  Dia  menganut  akidah  Qadariyah.”  Al  Bukhari 
berkata,  “(Dia  adalah  perawi  yang)  haditsnya  diingkari.”  Abu  Hatim  berkata,  “(Dia 
adalah  perawi)  yang  tidak  dapat  dijadikan  hujjah.”  Dia  dianggap  dha’if  oleh  Abu 
Daud.  Ibnu  Al  Madini  berkata,  “(Dia)  bukan  apa-apa.” 

Adz-Dzahabi  mencantumkan  beberapa  hadits  Muslim  bin  Khalid  az-Zanji  dalam 
kitab  Al  Mizan,  kemudian  berkata,  “Hadits-Zftafar  ini,  juga  hadits-hadits  lain 
yang  sepertinya,  dapat  membuat  kekuatan  perawi  (yang  meriwayatkannya) 
tertolak.  Dan  baA\\s-Khabar  ini  dianggap  dha’if.” 


Al  Mustadrak  —  I  839  I 


kunjungan  Ubadah  bin  Ash-Shamit  kepada  Utsman  bin  Affan  yang 
terzhalimi,  dengan  redaksi  yang  ringkas. 


LjJL?-  j»  oLjJL^-  —  \ 

^  ObfcjLw  LjU>-  J»’  jjL^  LjJL>-  X»^u«  J» 

J>  J*  IjS*  d  ^  &  ci 

'ja  lt-U-  <^Cai\  j»  oSCp  :Jli  &\  xs-  j»  y>J  j* 

j  UJ^>  OLap  ^  OlliP  Slj-uJl  1 03t»  ^LiJl 

5531/1129.  Hadits  tersebut  diceritakan  kepada  kami  oleh  Abu 
Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya'qub:  Al  Abbas  bin  Muhammad  Ad-Duri 
menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Makhlad  menceritakan  kepada 
kami,  Sulaiman  bin  Bilal  menceritakan  kepada  kami,  Syarik  bin  Abdullah 
bin  Abu  Numair  menceritakan  kepada  kami  dari  Abdurrahman  bin 
Makmal,  dari  Azhar  bin  Abdullah  ,  dia  berkata,  “Ubadah  bin  Ash-Shamit 
datang  dari  Syam  untuk  melaksanakan  ibadah  haji,  lalu  dia  pun  berhaji. 
Setelah  itu  dia  berkunjung  ke  Madinah  dan  menjenguk  Utsman  bin 
Affan  yang  terzhalimi.”656  Dia  kemudian  menyebutkah  hadits  tersebut 
sampai  selesai. 


656  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Talkhish. 

Saya  katakan,  mengenai  Khalid  bin  Makhlad  Al  Qathwani  Al  Kufi,  lihat  komentar 
Adz-Dzahabi  tentangnya  dalam  kitab  AIMiizan  (1/640,  641  dan  642). 


1840  |  —  Al  Mustadrak 


Penjelasan  mengenai  Keutamaan 
Amir  bin  Rabi’ah 


1&.  ^  'c/.  0-6»  j{f  -U  Y'. /o  o>TY 

J  jf  015"  yj'  j*  t O"!  ^  OH 

Jbj  Jjf  OtS"j  tiX-  Jjl  CS-j*^ ^  irt  ’&.&h  }*&  Or* 

.Ajcoj  jjJ  «U-Lw 

5532/1130.  Abu  Al  Abbas  Muhammad  bin  Ya’qub 
menceritakan  kepada  kami,  Ahmad  bin  Abdil  Jabbar  menceritakan 
kepada  kami,  Yunus  bin  Bukair  menceritakan  kepada  kami  dari  Ibnu 
Ishaq,  “Di  antara  orang  yang  pertama  kali  hijrah  ke  Madinah  dari 
kalangan  Muhajirin  adalah  Abu  Salamah.  Dan  orang  yang  datang  ke 
Madinah  setelah  Abu  Salamah  adalah  Amir  bin  Rabi’ah.” 


^«lp  :  J 13  i'jS  \2jZ-  i y-  Cj^9^  OH 

:0 A^rfj  oh  jfe’  OH  </■  OH 

iiJG-  lllj  (JIju  U-i>-  015" j  cOUOP  ji  ,J\  cUl 

(J&.  ^UakJl  jt  fjAs-  :iJ  Jlii  Ol5"j  aliy 

(Ji  'cf-'jJ  :0O 


Al  Mustadrak  —  1  841  1 


:  td&jj  cpJC?  j)  : ^1 p  ^1  <JlS 

|»-Lwj  4-lp  4Ul  ^1*9  4^1  (J 01  (J^  U.J13  4*-Jj  j)  jtf-f 
3^^'  Jl  **iO  <y.  y^  yr&j  ‘4s?  j£**  J^j  c(*-*j^'  /* 

y)  ^  OU-jL*  C^-l  4jjJjJ|  ioJb-  CUiJ  4j1  y\  4jlaj  ^sw-gJl 
'^ijij  ‘**ii J  ^  yi  (*-^*J  5=^  C5^  <&'  <J y* J  ^Tj  t4li>- 

iawI  jLp  bl  ^  y^  Ol5"j  'lSj\- s^jS/l  pj y*  j)  jjVjl<JI  ^ 

Alit  Alit  jJ  j*» j  £-*  l  g  15"*  «XAL»io*Jlj  Ij.Aj  ■  ^  g  -**_3 

Aijj  jJ  015" j  c4jlp  auI  {^y°j  (J-^  L*j^j  (^yj  aJLp 

,  /  .  i  „ '  „  „  *  ,  *  " 

,<z^>r y-\  -li  aJjL?bj  *yi  ^Gl 

5533/1131.  Abu  Abdullah  Al  Ashbahani  menceritakan 
kepada  kami,  Al  Hasan  bin  Al  Jahm  menceritakan  kepada  kami, 
Al  Husain  bin  Al  Farj  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin 
Umar  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Amir  bin  Rabi'ah 
bin  Malik  bin  Amir  bin  Rabi'ah  bin  Hujair  bin  Salamah.”  Dia  kemudian 
menyebutkan  nasab  Amir  sampai  kepada  Ma'd  bin  Adnan.  “Amir  adalah 
sekutu  Al  Khaththab  bin  Nufail.  Ketika  Amir  bin  Rabi'ah  bersekutu 
dengan  Al  Khaththab,  maka  A  Khaththab  pun  mengadopsinya.  Oleh 
karena  itulah  dia  disebut  Amir  bin  A  Khaththab,  hingga  Alah  Ta'ala 
Dzikruhu  menurunkan  ayat:  ‘Panggillah  mereka  (anak  angkat  itu) 
dengan  (memakai)  nama  bapak-bapak  mereka  ...,  ’(Qs.  Al  Ahzaab  [33]: 
5)  Maka  garis  keturunnya  pun  dikembalikan  kepada  ayahnya,  dan  ia  pun 
kembali  kepada  nasabnya.”657 

657  Adz-Dzahabi  tidak  mengomentarinya  di  dalam  kitab  At-Taikhish. 

Aku  katakan,  di  dalam  sanadnya  terdapat  Al  Waqidi  Muhammad  bin  Umar.  ' 

I  842  |  —  Al  Mustadrak 


Ibnu  Umar  berkata:  Muhammad  bin  Shalih  menceritakan 
kepadaku  dari  Ibnu  Ruman,  dia  berkata,  “Amir  bin  Rabi'ah  sudah  masuk 
Islam  sejak  dahulu,  sebelum  Rasulullah  #  masuk  ke  rumah  Al  Arqam 
dan  sebelum  beliau  berdakwah  di  dalamnya.  Amir  pemah  melakukan 
hijrah  ke  negeri  Habasyah  sebanyak  dua  kali.  Saat  itu  dia  bersama 
istrinya,  Laila  bin  Abu  Hatsmah  Al  Adawiyah,  saudari  Sulaiman  bin  Abu 
Hatsmah.  Rasulullah  §§•  mempersaudarakan  Amir  bin  Rabi'ah  dengan 
Yazid  bin  Al  Mundzir  bin  Syuraih  Al  Anshari.  Amir  bin  Rabi'ah 
dikuniyahi  Abu  Abdullah.  Dan  turut  berjuang  dalam  perang  Badar, 
Uhud,  Khandaq,  dan  berbagai  pertempuran  lainnya,  seluruhnya, 
bersama  Rasulullah  £.  Dia  wafat  setelah  Utsman  terbunuh.  Ketika 
itu,  dia  senantiasa  berada  di  dalam  rumahnya,  sehingga  orang-orang 
pun  tidak  menyadari  kematiannya,  kecuali  saat  jenazahnya  digotong 
keluar  rumah.” 


^  &\  &  J  -wrv/oori 

U  (0  J>  jto «■  b  j* d  Cc-jL*  jil  J>  Lu  YY-  C 

di  :  Jl5  &jj  j>  y\. p  j>  Ys-  j&  uj 1  j>. 

:Jl5j  i&Yj  Jj  cjllil  j*  ^15  Ollip  Js-  jkkl\  ^  o-dl 

Nj  J>-  di  j*  4j  C-Jj  dj  ^ijl  ja 

,4jjdss o 

5534/1132.  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Ya'qub  Al  Hafizh 
mengabarkan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Abdil  Wahhab 
menceritakan  kepada  kami,  Ja'far  bin  ‘Aun  memberitahukan  kepada 
kami,  Yahya  bin  Sa'id  Al  Anshari  memberitahukan  kepada  kami  dari 
Abdullah  bin  Amir  bin  Rabi'ah,  dia  berkata,  "Ketika  orang-orang 


A!  Mustadrak  —  I  843  I 


melakukan  penikaman  terhadap  Utsman,  ayahku  bangun  pada  malam 
hari  kemudian  shalat  dan  berdoa.  Ia  berkata,  ’Ya  Allah,  lindungilah  aku 
dari  fitnah  dengan  perlindungan  yang  Engkau  gunakan  untuk  menjaga 
hamba-hamba-Mu  yang  shalih.  ’  Tidaklah  ayahku  keluar  pada  pagi  hari, 
melainkan  jenazahnyalah  (yang  digotong  keluar  rumah)'.”658 

(1)0^1  jj\  jjf  —  \  \TY/  oo^o 

Ji  '{}• 

<Oy>j  :JlS  Jjs- 

3*o j  ^ 

5535/1133.  Abu  Zur'ah  Ar-Razi  menceritakan  kepadaku,  Abu 
Sufyan  Muhammad  bin  Abdirrahman  bin  Mu'awiyah  Al  Atabi 
menceritakan  kepada  kami  di  Mesir,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Sa'id  bin  Ufair  menceritakan  kepada  kami,  dia  berkata,  “Amir  bin 
Rabi'ah  Al  Adawi  wafat  pada  tahun  tiga  puluh  tiga  (33)  Hijriyah. 
Menurut  satu  pendapat,  tahun  tiga  puluh  dua  (32)  Hijriyah.” 


C/.  llk.  yuor  y f  \jj^  -WYi/ooy^ 
o**  O*  -jfi  jlp 


658  Adz-Dzahabi  berkata  dalam  kitab  At-TaMush,  "( Khabar  ini)  shahih .” 


I  844  |  —  Al  Mustadrak 


J  yi*5>r  JIS  jj^  4^pJi  ^  J>r\jb 

.1  j'4  ^  Jif  J£  *~4j  04  ^  04  L5^  0? 

5536/1134.  Abu  Ja'far  Muhammad  bin  Muhammad  Al 
Baghdadi  menceritakan  kepada  kami,  Muhammad  bin  Umar  bin  Khalid 
Al  Harani  menceritakan  kepada  kami,  ayahku  menceritakan  kepadaku, 
Abdullah  bin  Lahi'ah  menceritakan  kepada  kami,  Abu  Al  Aswad 
menceritakan  kepada  kami  dari  Urwah,  “Di  antara  orang-orang  yang 
hijrah  ke  Habasyah— yang  berangkat  pada  kali  pertama  sebelum  Ja'far 
dan  para  sahabatnya — yang  berasal  dari  kalangan  Bani  Adiy  bin  Kab, 
adalah  Amir  bin  Rabi'ah.  Ia  termasuk  penduduk  Yaman  yang  berjuang 
dalam  perang  Badar.” 

iiUek-  j*ir^i^fir>f-\\ro/oorv 

’Jk  t iil  04  04  jj** 

.OCa^j  j4j  :  Jl5  ja\s- 

-  04  o^  04  J**  04  ^  <-£ JJ 

jjjfj  bl  Js-  114 ^  DUxI^Jl  jiJl  0^^“ 

.13  I y* jAi  5jU»Jl 

5537/1135.  Ahmad  bin  Kamil  Al  Qadhi  mengabarkan  kepada 
kami,  Ahmad  bin  Hibban  bin  Mula’ib  menceritakan  kepada  kami,  Sa’d 
bin  Sulaiman  menceritakan  kepada  kami,  Khalid  bin  Abdullah 
menceritakan  kepada  kami,  Amr  bin  Yahya  menceritakan  kepada  kami, 
Amir  bin  Abdullah  bin  Az-Zubair  menceritakan  kepada  kami  dari 


Al  Mustadrak  —  I  845  1 


ayahnya,  dari  Amir  bin  Rabi’ah,  dia  berkata,  “Peristiwa  perang  Badar 
teijadi  pada  pagi  hari  tanggal  enam  belas  (16)  Ramadhan.” 

Abdullah  bin  Umar  bin  Al  Khaththab  meriwayatkan  dari  Amir 
bin  Rabi’ah  dua  hadits,  yang  keshahih  an  salah  satunya  telah  disepakati 
oleh  Al  Bukhari  dan  Muslim,  yaitu  hadits:  “Apabila  kalian  melihat 
jenazah,  maka  berdirilah  untuknya.” 

Hadits  kedua  adalah: 


'J  tidll  jdii  - 

t  JLjP  a\)I  U '  1 

:  JlS 

Jtii  tojU^o  jaa  <*1p  auI  J^3  awI  J J— j 

<JlP  AUl  J^3  Ali!  J j  tSjLiswJl  oJl»  Ij 

4&1  A»l  JUj  C|*lSCj  JUi 

4^J*>C. J  4JJL  ll.T  iljjjis  lijJis-  lil  aJp 

.aLmjJ  J 

5538/1136.  Hadits  tersebut  dikabarkan  kepada  kami  oleh  Abu 
Al  Fadhl  Al  Faqih:  Utsman  bin  Sa’id  Ad-Darimi  menceritakan  kepada 
kami,  Abdullah  bin  Abdil  Jabbar  memberitahukan  kepada  kami  di 
Himsh,  Al  Harits  bin  Abudah  menceritakan  kepada  kami,  Az-Zuhri 
menceritakan  kepada  kami  dari  Salim,  dari  ayahnya,  dari  Amir  bin 
Rabi’ah,  dia  berkata,  “Ketika  kami  sedang  bersama  Rasulullah  0,  tiba- 
tiba  lewatlah  jenazah.  Seorang  lelaki  Yahudi  kemudian  berkata,  ‘Wahai 
Muhammad,  jenazah  ini  dapat  berbicara.’  (Mendengar  itu),  Rasulullah  0 


I  846  | - Al  Mustadrak 


terdiam.  Lelaki  Yahudi  itu  berkata  lagi,  ‘Aku  bersaksi  bahwa  jenazah  itu 
dapat  berbicara.’  Rasulullah  H  bersabda,  ‘Jika  Ahlul  Kitab  menceritakan 
sebuah  pembicaraan  kepada  kalian,  maka  katakanlah:  Kami  beriman 
kepada  Allah,  malaikat-Nya,  kitab-kitab-Nya  dan  rasul-Nya1.”659 

Hadits  ini  dikenal  karena  Al  Harits  bin  Abudah  Ar-Rahawi  dari 
Az-Zuhri.  Kami  mencatatnya  pada  akhir  naskah  Yunus  dari  Yazid  dari 
Az-Zuhri. 


'J  &\  J  ifjb-  -wyy/oor^ 

LJ Jj>-  <0)1  X S*  Ljjb^  t 

‘J*  cf-  <y-  ° ^ 

J  <•  j 4))1  <1)1  JlS  !<JlS  HS 1  jl 

'J*  £*l J  3 j&r 

5539/1137.  Abu  Al  Qasim  Abdullah  bin  Muhammad 
menceritakan  kepada  kami  di  Naisabur,  Al  Qasim  bin  Abdullah  bin 
Mahdi  menceritakan  kepada  kami,  pamanku  menceritakan  kepada 
kami,  seorang  lelaki  yang  namanya  disebutkan  oleh  Abu  Al  Qasim  bin 
Mabrur  menceritakan  kepada  kami,  Zaid  bin  Yunus  menceritakan 
kepada  kami  dari  Zaid,  dari  Az-Zuhri,  dia  berkata,  “Salim  mengatakan 
bahwa  Abdullah  bin  Umar  berkata  ketika  meletakkan  jenazah  Rafi’  bin 
Khadij ....”  Dia  kemudian  menyebutkan  hadits  (sampai  akhir). 

*** 


659  Adz-Dzahabi  berkata,  “ Khabar  ini  dikenal  karena  Al  Harits  bin  Abudah  Ar- 
Rahawi  dari  Az-Zuhri.  Kami  mencatatnya  pada  akhir  naskah  Yunus  dari  Yazid 
dari  Az-Zuhri.” 


Al  Mustadrak  —  |~847l 


